Shahih Bukhari 6001-7000 



NoHdt 


Isi_Arab 


Isi_Indonesia 


6001 


, - Lui J La (JlLoj (.jij-o 

UI ^jjj j ^\;»; ?■ SI d iilj 

4 Oli L 4To<j 1 i^gi 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ala] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Buraid 
bin Abdullah bin Abu 
Burdah] dari [Abu 
Buraid] dari [Abu Musa] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perumpamaanku dan 
perumpamaan risalah 
yang kubawa bagaikan 
seseorang yang 
mendatangi suatu kaum, 
lantas orang itu memberi 
peringatan; Awas, awas, 
telah kulihat sebuah 
pasukan dengan kedua 
mataku, dan aku adalah 
pemberi peringatan 
orang yang telanjang, 
selamatkanlah kalian- 
selamatkanlah kalian, ' 
sebagian diantara kalian 
menaatinya dan cepat- 
cepat meneruskan 
perjalanannya sehingga 
selamat, sebaliknya 
sebagian kalian 
mendu stakanny a 
sehingga pasukan 
menyerangnya secara 
mendadak di pagi buta 
dan menyandera 
mereka." 


6002 


(jia/)JI .llt (jc Ju^ll UJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
memberitakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(Ja.J (Jj-o£ (JJiUl! (Jtaj (.jJj-a 
La dlpLl2al Uala 1 ju Jliijiuil 
lljljjjl ojlA j (_jjjt jail (Jata. aJ^j^ 
1^j3 JUlI 

jUlI (Jc. ja a J iij liU Lg_i3 


kami [Syu'aib] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Abdurrahman] 
bahwasanya ia 
menceritakan 
kepadanya, ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Perumpamaan diriku 
dan perumpaman 
manusia yang kuda'wahi 
adalah bagaikan 
seseorang yang 
menyalakan api (lampu), 
dikala api itu menyinari 
sekelilingnya, 
menjadikan serangga- 
serangga dan hewan 
menuju api itu, 
kemudian orang tersebut 
menarik serangga- 
serangga tetapi mereka 
menuju kepadanya dan 
terjerumuskan dalam 
api, maka akulah yang 
menarik ikat pinggang 
kalian dari api, ketika 
mereka terjerumus 
didalamnya." 


6003 


(jj <&l AjC- i "i» «i n JLa ^alc- 

* t - 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakaria] dari 
[Amir] mengatakan, aku 
mendengar [Abdullah 
bin Amru] mengatakan; 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Muslim yang 
sempurna adalah yang 
muslim lainnya selamat 
dari gangguan lidah dan 
tangannya. Dan orang 
yang berhijrah adalah 
orang yang 

meninggalkan apa yang 
Allah larang." 


6004 


tijjiii ijjSk jj^j (jj j os^a 

(jC t ■ it \ l n (jj! (jt (JjSC (jC 
Sj 'J* ' '' (j' ' j' 1 '» "' 
Jls] jSj (jlS 4ic Sll (V^aj 

M ,\S i - ;<^ r - — .1 i\<-.l l ^ jjJ,\» - ; j\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Musayyab], bahwasnya 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu 
menuturkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalaulah kalian tahu 
yang kutahu, niscaya 
kalian sedikit tertawa 
dan banyak menangis." 


6005 


Ijlla l_J ja. (jj (jLajiui iL^a 
(jC. (_^jij! (jj ^juj^j-o (jC 4 \r uj 

Ajill (JUJll 4ic iil (^aj (_p»jl 

* 

j j-alxj ^] 4_lic jll' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Musa bin Anas] dari 
[Anas] radliallahu 'anhu 
menuturkan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalaulah kalian tahu 
yang kutahu, niscaya 
kalian sedikit tertawa 
dan banyak menangis." 


6006 


(jc ^jcVi t>- ■py 1 If- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





i'i'wi. JIS itl| 


mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Az 
Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Neraka dikelilingi 
dengan syahwat (hal-hal 
yang menyenangkan 
nafsu), sedang surga 
dikelilingi hal-hal yang 
tidak disenangi (nafsu)." 


6007 


^jjIaC-V^ i ia ^)C. ^2)1 Ifl i " 
Atll ^ji-a <^J^I (3^U 4it Ai)l 
(J!La jlill j liliku (j-o aS la 1 


Telah menceritakan 
kepadaku [Musa bin 
Mas'ud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Abu Wail] 
dari [Abdullah] 
radliallahu 'anhu 
menuturkan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Surga lebih dekat 
kepada salah seorang 
dari kalian daripada tali 
sandalnya, neraka juga 
seperti itu." 


6008 


lilLall ^JC- (jt A ui UiiAi. j.Vir- 

cJW2 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Almutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdul Malik bin 
Umair] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "bait 
syair yang paling benar 
adalah ucapan sang 
penyair; 'Ketahuilah 
bahwa selain Allah 
adalah bathil.'" 


6009 


lilLa »*i (Jll (JjcULil Ujik 

j ; 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Az 
Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang diantara kalian 
melihat orang yang 
dilebihkan harta dan 
fisiknya, maka 
hendaknya dia melihat 
orang yang ada 
dibawahnya." 


6010 


jjI UjJLa ^jl «V. 
Atll ^j-lj-a i« ."^ (jc-l-ag-ic auI 
iLijS iil (jj (Jll Jll cJa.j jc. 

jA (jli <LalS 4 inrt a.Vir- <J Mil 

«'"1*«-. i\ Ai) 1 j'lK 1 (Jl-«i« 1 j i ~* 

Lgj jA> (jll <Lsl£ 4 ilua aAic 

«S-^ lj 2 'i v'., i 1 iSil l ^ ?;< 1 '„ \ />i i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [ja'd bin 
Dinar Abu Utsman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Raja' 
Al 'Utharidi] dari [Ibnu 
Abbas] 

radhilayyahu'anhuma, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
beliau riwayatkan dari 
rabbnya (hadis qudsi) 
Azza wa jalla berfirman, 
yang beliau sabdakan; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Allah menulis kebaikan 
dan kejahatan, " 
selanjutnya beliau 
jelaskan; "siapa yang 
berniat kebaikan lantas 
tidak jadi ia amalkan, 
Allah mencatat satu 
kebaikan disisi-Nya 
secara sempurna, dan 
jika ia berniat lantas ia 
amalkan, Allah 
mencatatnya sepuluh 
kebaikan, bahkan hingga 
dilipatgandakan tujuh 
ratus kali, bahkan 
lipatganda yang tidak 
terbatas, sebaliknya 
barangsiapa yang berniat 
melakukan kejahatan 
kemudian tidak jadi ia 
amalkan, Allah menulis 
satu kebaikan disisi-Nya 
secara sempurna, dan 
jika ia berniat kejahatan 
dan jadi ia lakukan, 
Allah menulisnya 
sebagai satu kejahatan 
saja." 


6011 


(jc LjjJLa -lilj^ ^ 
US (j] j» inll (j-a a£ JJC. 1 ^ 

i'iKI.MI «'i Al nV. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahdi] dari 
[Ghailan] dari [Anas] 
radhilayyahu'anhu 
mengatakan; "Sungguh 
kalian mengerjakan 
beberapa amalan yang 
menurut kalian lebih 
remeh temeh daripada 
seutas rambut, padahal 
kami dahulu semasa 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



wasallam 

menganggapnya diantara 
dosa-dosa besar." Kata 
Abdurrahman dengan 
redaksi; 'Diantara dosa 
yang membinasakan.' 



6012 



£jla (jilat Hl^a Jjj-aiiJI 
(jj (J^Li (jc. g jLa. jjj < !? ^a. 

ujUsj (J4-j J! ^'"j «'i 

g JaO i (jlS^j (jjS^jui^l 

(JaI (ya oVj J) j^y u' t r ± =>-' 

C J=>- J^" ^ CS^ <X« p 
Ailui AjIjIj (JUia Cll^-all (J=J«lLAi 

(J-at (jjljll (_£ Laj3 (Ji»J JJaJI 
jllll JaI Aikll JaI 

(Ja! (JaC (jjilill <_SJJ (JaxJj 

Laj)3 <i=JI JaI 

jpj (jLaC-VI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Ayyats Al Hani Al 
Himsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim] dari [Sahal 
bin Sa'd As Sa'idi] 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengarahkan 
pandangannya kepada 
seseorang yang 
memerangi kaum 
musyrikin dan ia 
merupakan salah 
seorang prajurit 
muslimin yang gagah 
berani, namun anehnya 
beliau malah berujar; 
"Siapa yang ingin 
melihat seorang 
penduduk neraka, 
silahkan lihat orang ini." 
Kontan seseorang 
menguntitnya, dan terus 
ia kuntit hingga prajurit 
tadi terluka dan ingin 
disegerakan 
kematiannya. Serta 
merta ia ambil ujung 
pedangnya dan ia 
letakkan di dadanya, 
lantas ia hunjamkan 
hingga menembus 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



diantara kedua 
lengannya. Selanjutnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh ada seorang 
hamba yang menurut 
pandangan orang banyak 
mengamalkan amalan 
penghuni surga, namun 
berakhir menjadi 
penghuni neraka, 
sebaliknya ada seorang 
hamba yang menurut 
pandangan orang 
melakukan amalan- 
amalan penduduk 
neraka, namun berakhir 
dengan menjadi 
penghuni surga, sungguh 
amalan itu dihitung 
dengan penutupannya." 



6013 



■ ■ U» uj Ljjj^I (jinjit jjl Uliik 
iUaC. yjj^i- (Jll (J jA jll (Jc 
tjli l n lj| (jl 5j jj (jj 

Ujik ' ''■ j'; 

ijjj (jj s-UaC. (jC. c5jAjJI 

A\ J jajij U Jlas ^ic. auI 
jiaU>- (3=0 cJ^ j^- o-"^ t5' 

' *. P ^ * tf * a' £ ' 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Atho' bin 
yazid], bahwasanya 
[Abu Sa'id] 
menceritakan 
kepadanya, dia 
menuturkan; ada yang 
bertanya; 'wahai 
Rasulullah, ' -sedang 
[Muhammad bin Yusuf] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Atho' bin Yazid Al 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Laitsi] dari [Abu Sa'id 
Al Khudzri] 
mengatakan-, seorang 
arab badui mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 
'Wahai Rasulullah, siapa 
manusia terbaik? ' Nabi 
menjawab: "Seseorang 
yang berjihad dengan 
nyawa dan hartanya, dan 
seseorang yang 
mengucilkan diri di 
sebuah puncak 
perbukitan untuk 
konsentrasi beribadah 
kepada tuhannya dan 
meninggalkan manusia 
dari kejahatannya." 
Hadist ini diperkuat oleh 
[Az Zubaidi] dan 
[Sulaiman bin Katsir] 
dan [Nu'man] dari [Az 
Zuhri], dan mengatakan, 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Atho'] atau 
[Ubaidullah] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan [Yunus], 
[Ibnu Musafir], dan 
[Yahya bin Sa'id] 
mengatakan dari [Ibnu 
Syihab] dari [Atho'] dari 
[beberapa sahabat] Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



6014 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ 



http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





JjSj alluj Ajic ijl ^U.-l ^."^ 
JU jja. jli j pjiUlI ^JiC. (^ij 


kami [Al Majisyun] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Sha'sha'ah] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri] 
bahwasanya ia 
mendengarnya 
mengatakan, kudengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan datang suatu 
Zaman bagi manusia, 
yang ketika itu sebaik- 
baik harta seorang 
muslim adalah kambing 
yang ia gembalakan di 
puncak-puncak gunung 
dan tempat-tempat 
turunnya hujan, ia lari 
menyelamatkan 
agamanya dari fitnah 
(krisis agama)." 


6015 


ifillall ^aiuli -UliVl l*1»*i>i Ijl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hilal bin Ali] dari 
[Atho' bin yasar] dari 
[Abu Hurairah] 
radhilay y ahu 'anhu 
mengatakan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika amanat telah disia- 
siakan, tunggu saja 
kehancuran terjadi." Ada 
seorang sahabat 
bertanya; 'bagaimana 
maksud amanat disia- 
siakan? ' Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



menjawab; "Jika urusan 
diserahkan bukan 
kepada ahlinya, maka 
tunggulah kehancuran 
itu." 



6016 



^ya \ j-oic £j (Jla.jll l_J jla jii. 
Ijjlkj aIjJI (j-o I j«lr- (j] jail 
"Lojlll cli/>ll ^li lJII 1 \ * 'i J (jc 

Jlija AjUVI <eJ3j ^ISj 3ta 
llJ lij iJ H 

<±k J aj a <ula («a Loj a il^l lij 
lila VI i^i Ua ^jll litl 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Zaid bin 
Wahab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khudzaifah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dua kejadian, 
satunya betul-betul telah 
kulihat, dan satunya 
masih kutunggu- 
kutunggu, beliau 
menceritakan kepada 
kami; "Diawal mula 
amanat diturunkan 
dalam relung hati para 
hamba, kemudian 
mereka tahu alquran dan 
tahu sunnah, " Dan 
beliau menceritakan 
kepada kami tentang 
diangkatnya amanah, 
beliau bersabda: 
"seseorang tidur 
nyenyak dan amanat 
dicerabut dari hatinya 
sehingga bekasnya 
bagaikan bekas 
perjalanan, lantas ia 
tidur nyenyak dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



amanat dicerabut 
kembali dan bekasnya 
bagaikan kutu di tangan, 
seperti bara api yang 
digelindingkan di 
kakimu sehingga 
nampak memar (beram- 
beram) dan kau lihat 
nampak memar (beram- 
beram) padahal 
sebenarnya tidak 
mengapa, kontan 
manusia berbondong- 
bondong berbaiat, dan 
nyaris tak seorangpun 
menunaikan amanat. 
Selanjutnya ada berita; 
'Di Bani Fulan bin Fulan 
ada laki-laki terpercaya'. 
Dan di katakan kepada 
Laki-laki tadi; 'Alangkah 
bijaknya dia, alangkah 
cerdasnya dia, alangkah 
pemberaninya dia, ' 
padahal sama sekali tak 
ada setitik iman pun 
dalam hatinya." Telah 
berlalu suatu masa 
bagiku yang aku tidak 
peduli siapa diantara 
kalian yang berbaiat, 
sebab jikalau ia muslim, 
kemuslimannya 
menuntunnya kepadaku, 
dan jikalau ia nashrani, 
pemungut pajaknya akan 
menuntunnya kepadaku, 
adapun hari ini, aku 
tidak membai'at selain si 
'fulan' dan fulan.' 



6017 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ 



http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





V AiUl! J^li 6^' cJj^ 

a!=lIj Lgjs I^j illj 


mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim bin Abdullah], 
bahwasanya [Abdullah 
bin Umar] 

radhilayyahu'anhuma 
menuturkan, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Manusia itu bagaikan 
seratus unta, nyaris tak 
kau temukan satupun 
untuk dijadikan 
kendaraan." 


6018 


■jc J lljAa AlLJa iL^a 
(jlal j£i IjAii. ("w «in (Jls AJilLi 

Aj *Ujl 1 1) 1 1) ^ua ( ^ V. i; j 4 jl& 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Sufyan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Salamah bin Kuhail]. 
lewat jalur periwayatan 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Salamah] mengatakan; 
aku mendengar [Jundab] 
menuturkan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, -dan 
aku tak mendengar 
seorang pun (selainnya) 
mengatakan dengan 
redaksi 'Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda, maka aku 
dekati dia, dan kudengar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dia menuturkan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; - 
"Barangsiapa yang 
beramal karena sum'ah, 
Allah akan 

menjadikannya dikenal 
sum'ah, sebaliknya 
barangsiapa yang 
beramal karena riya', 
Allah akan 

menjadikannya dikenal 
riya." 


6019 


liiiUa jj jjdil 1 ''i ' -s o l'i'^ 
<it Mil ^jjJaj (Jf^ (JJ jllsLi (jt 
Ml (^glLa ^jlll l_ SJjj UI 1 *V»ti« 

VI ^-jjjj u f^'"J ^ j'^ 1 "- 
dia U Jlaa Ja.jJI Sja.1 

ciila l_j (Jla £3 <c-lLi jl_ui 

jLul aJ liL t» ' aj *&l (J JJ^J '^J. 
-* » a ! ' *&-""* 

dua (Jji qj ilii U (Jla £j <c-lLi 
3a <Jla liLjuLuTj Mil (J jjoij <2Eu3 

du§ o^Uc ( _ s Jc Alll (jji. La (_£jJj 

Mil (3=>- lJ« pc. i AJ j Mil 

Vj sj^J*J (jl ajUc ( _ s ic 
(2TuJ Cliia (Jik (jj jlii \j (Jla 

3a (Jla i2L^*Lij auI J jj^j 

llj Mil ^jlc- jLutll La (_J jjj 

Jla ilt 1 <tl jjoij j Mil * - ila s jlii 

I„",\i, V jl Al Yt-. \K.ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hudbah 
bin Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
dari [Mu'adz bin Jabal] 
radhilay y ahu 'anhu 
mengatakan, ketika aku 
dibonceng Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan tidak ada 
penghalang antara diriku 
dan dia selain pelepah 
kayu yang diletakkan 
dipunggung unta, beliau 
berseru: "Hai Mu'adz!" 
'Baik, dan aku penuhi 
panggilanmu Ya 
Rasulullah, ' Jawabku. 
Lantas beliau lanjutkan 
perjalanan beberapa saat 
dan berujar: "Hai 
Mu'adz!" 'Baik, dan aku 
penuhi panggilanmu hai 
Rasulullah, ' Jawabku. 
Beliau bertanya: "Apa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hak Allah atas hamba- 
Nya?" Aku menjawab; 
Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih tahu'. Beliau 
bersabda: "Hak Allah 
atas hamba-Nya adalah 
agar mereka beribadah 
kepada-Nya semurni- 
murninya, dan tidak 
menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun." 
Kemudian beliau 
meneruskan perjalanan 
dan berseru; "hai 
Mu'adz, ' 'Baik, dan aku 
penuhi panggilanmu hai 
Rasulullah, ' Jawabku. 
Tanya beliau; "Apa hak 
hamba atas Allah?" 
Kujawab; Allah dan 
rasul-Nya lah yang lebih 
tahu'. Beliau 
menjelaskan: "Hak 
hamba atas Allah adalah 
agar Dia tidak menyiksa 
mereka." 


6020 


uj la JjcLoLjI (jj iMlLi 1 * ia 
llxa (jc ^a^,^! JLL jjIj 

^ - - s - - ' - .E t' ? 

illuj AjIc- auI ^U^i au! (J 

^v/itt.iitl \r. 3U\ V;.-';,U l^fiTiii 

alLij AjIcv iiil ^ U^i *&l (3 y^J 
Ini* £3 jj V (jl «Uli ^jlc- lla. (jj 
AjLLbj VI Injili (j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] 

radhilayyahu'anhu, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mempunyai 
seekor unta. menurut 
jalur lain dia 
menuturkan; dan telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kami [Al Fazari] dan 
[Abu Khalid Al Ahmar] 
dari [Humaid ath 
Thawil] dari [Anas] 
mengatakan; Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasalla 
m mempunyai unta yang 
diberi nama Adhba'. 
Unta itu tak pernah 
terkalahkan (jika 
pacuan). Selanjutnya ada 
seorang arab badui 
diatas unta mudanya dan 
berhasil mengalahkan 
unta itu. Hal ini 
menjadikan kaum 
muslimin merasa 
terpukul dan mereka 
berujar; "Hah, Unta 
Adhba' terlampaui, unta 
Adhba' menjadi 
terlampaui." Kontan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "merupakan 
hak bagi Allah tidak 
meninggikan sesuatu, 
melainkan kemudian 
hari musti 
merendahkannya. " 


6021 


1_L la 'a (ji JLa. Hl la j£ 
^jj liliku Vi'l-s (Jib (jJ (jLalLu 
f.\ laC (jc ^1 (jj Alll ^Jt 

(3 J^J (3-^3 "J^J* es^ 
Jta iil (jj jiiLij "Cile. Sll ^ji-a 

'— LLa y] L. La 1 »^ l a j 
(Ljjiij (C (}\ jj Lij ^ JJC. 
AjjiaJ iSU Ala.! ^JLa. Jal jilb 

Aj X « L Jlj ^yii! 4 T a L Jl ' " LQ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Utsman bin 
Karamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 

menceritakan kepadaku 
[Syarik bin Abdullah bin 
Abi Namir] dari [Atho v ] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dari [Abu Hurairah] 
menuturkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah berfirman; Siapa 
yang memusuhi wali- 
KU, maka Aku 
umumkan perang 
kepadanya, dan hamba- 
Ku tidak bisa 
mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan 
sesuatu yang lebih Aku 
cintai daripada yang 
telah Aku wajibkan, jika 
hamba-Ku terus menerus 
mendekatkan diri 
kepadaKu dengan 
amalan sunnah, maka 
Aku mencintai dia, jika 
Aku sudah 
mencintainya, maka 
Akulah pendengarannya 
yang ia jadikan untuk 
mendengar, dan 
pandangannya yang ia 
jadikan untuk 
memandang, dan 
tangannya yang ia 
jadikan untuk memukul, 
dan kakinya yang 
dijadikannya untuk 
berjalan, jikalau ia 
meminta-Ku, pasti 
Kuberi, dan jika 
meminta perlindungan 
kepada-KU, pasti Ku- 
lindungi. Dan aku tidak 
ragu untuk melakukan 
sesuatu yang Aku 
menjadi pelakunya 
sendiri sebagaimana 
keragu-raguan-Ku untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mencabut nyawa 
seorang mukmin yang ia 
(khawatir) terhadap 
kematian itu, dan Aku 
sendiri khawatir ia 
merasakan kepedihan 
sakitnya." 


6022 


Ul la ^aJ^i (jJ \j» > u Ul la 

(jC. a 3^ l^J-la. jLlaC. ^Jj) 

'Jh\ ^U^i J jjjj (Jlllli (J^Li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Said bin 
Abi maryam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hazim] dari [Sahal] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku diutus sedang jarak 
antara aku dan kiamat 
seperti ini, " sambil 
beliau 

mendemontrasikan 
dengan kedua jarinya, 
yang beliau julurkan. 


6023 


il-v i jji a"\\\ Ajc. "i-v 

j <_j^ j . / ik j l v; ii o» i \l 

^Lul! oil3 (jc. 4 \* ui HiAa 
AjIc- Atll C5 -lj-a i« m! (j» (jc 

^c-llill j ul ' " <'» j (Jla alLij 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad Alju'fi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dan [Abu 
Thayyah] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku diutus 
dan jarak antara aku dan 
kiamat bagai dua ini." 


6024 


-.1 > > ' - = - .S» - 

1 IJ l-v 1 t »»"_}' (j ' l-VV 1 l(\ 

^jj jji (j ^1 (jc. j£j jjI 

Ls^' (j^J^ij* isi) Cf~ C?^f 

Ul ' " uj j (Jla ^Kjij 4j1c <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kami [Abu Bakar] dari 
[Abu Hashin] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku diutus dan jarak 
antara aku dan kiamat 
bagai dua ini, " maksud 
beliau kedua jarinya. 
Hadits ini diperkuat oleh 
[Israil] dari [Abu 
Hashin] . 


6025 


(jl-aill jjl Ujik t_l\j 

*d)l (_5-lj-a <&l (J J-^J Ml' j "*■ <&l 
<C-lLl]l i jii V (JlJ allilj <jJc 

Ijliv} j..lit| /-lifU !\U 

1 l n4 'l 'V (j^ tSlliS (jj*-a^l 
jl (Jj3 (j-o Clliil jLl l^jLajJ 

A i1 "ijU'i j A ",I - M 'iTi N i I i „ ^ 
4 U L', M« jl| 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] 
radhilayyahu'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hari kiamat tak akan 
terjadi hingga matahari 
terbit dari bagian barat, 
jika telah terbit, semua 
manusia beriman, namun 
ketika itu (seperti 
kutipan firman Allah) 
'Sudah tak lagi 
bermanfaat bagi 
seseorang keimanannya 
yang sebelumnya tidak 
beriman atau melakukan 
kebajikan dengan 
keimanannya', (QS. Al 
an'am 165) dan hari 
kiamat terjadi ketika dua 
orang telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menyerahkan 
pakaiannya sehingga 
keduanya tidak lagi 
melakukan jual beli dan 
melipatnya, dan hari 
kiamat terjadi ketika 
seseorang telah 
mengambil susu 
perahannya dan ia tak 
jadi menyantapnya, dan 
hari kiamat terjadi ketika 
seseorang menuju 
telaganya dan ia tidak 
jadi meminumnya, dan 
hari kiamat terjadi ketika 
seseorang diantara 
kalian telah mengangkat 
suapannya ke mulutnya 
dan ia tidak jadi 
menyantapnya." 


6026 


(jj ojUc (jc (jjul (jt oilja 
Ajlc Atll C5 -lj-a ^ j M (jilalUl 
L. la 1 AUl «.lal L. la 1 (ji (jli aiulj 
s^)£ Ai\ «.lal (jij silai 
j'--"; jl AjJujIc Clilla selai Mi! 

ajlia. |j| (^«^iSl (jSlj ^ 
jlll (jljj*ia^)J ^)^J dl^ftll 
4_ll) ' -la 1 p^j-ki (J-uJs Aiil^^j 
<* la.lj Alll e. la] <' la.U ULs 
jjJaa bl jSlSLll sila! Mil 

J^LaJaAiplal Mil oj^J Mil p\l3 
(Jllj 4;» C'w (jc j jic. j Jjlj ^cjI 
jc. Sjljj (jc ojlj9 jc Aja-uj 
^ij-a (^fill (jC *L*]ijLc (jC H Ll 
alLlj 4 Mo Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
dari [Anas] dari [Ubadah 
bin Shamit] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda: 
"Barangsiapa Mencintai 
perjumpaan dengan 
Allah, Allah juga 
mencintai perjumpaan 
dengannya, sebaliknya 
barangsiapa membenci 
perjumpaan dengan 
Allah, Allah juga 
membenci perjumpaan 
dengannya." Kontan 
Aisyah atau sebagian 
isteri beliau berkomentar 
'kami juga cemas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



terhadap kematian! ' 
Nabi lantas bersabda: 
"Bukan begitu 
maksudnya, namun 
maksud yang benar, 
seorang mukmin jika 
kematian 

menjemputnya, ia diberi 
kabar gembira dengan 
keridhaan Allah dan 
karamah-Nya, sehingga 
tak ada sesuatu apapun 
yang lebih ia cintai 
daripada apa yang 
dihadapannya, sehingga 
ia mencintai berjumpa 
Allah, dan Allah pun 
mencintai berjumpa 
kepadanya. Sebaliknya 
orang kafir jika kematian 
menjemputnya, ia diberi 
kabar buruk dengan 
siksa Allah dan 
hukuman-Nya, sehingga 
tidak ada yang lebih ia 
cemaskan daripada apa 
yang di hadapannya, ia 
membenci berjumpa 
Allah, sehingga Allah 
pun membenci berjumpa 
dengannya." [Abu Daud] 
dan [Amru] 
meringkasnya dari 
[Syu'bah] dan [Said] 
mengatakan dari 
[Qatadah] dari [Zurarah] 
dari [Sa'd] dari [Aisyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 



6027 




Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Al Ala'] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ 



http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ijfi. M «.lal nJL Cy>j 'fi-^ M 
s elit! 'M 


kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "barangsiapa 
yang mencintai 
berjumpa Allah, Allah 
mencintai berjumpa 
kepadanya, sebaliknya 
siapa yang membenci 
berjumpa dengan Allah, 
Allah pun membenci 
berjumpa dengannya. 


6028 


l'l'il-v J'^l (j' l-v 1 Vil-S. 

iui (_5-ij-a <j-f^ <jiuic. jji 

^jA j JjSj ^Kiij AjIc iiil ^U<-i 

.} $ , 'a', J . 

^ill i^j ^ki 2^ j±j iiiij- 

afrlll Ajj3 alLlJ 4jlc jil ^jli-a 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
memberitakan kepadaku 
[Sa'id bin Musayyab] 
dan ['Urwah bin Zubair] 
di kalangan pemuka 
ahlul 'ilmi, bahwasanya 
[Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan 
'Rasulullah 

shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah bersabda 
ketika beliau sehat; "Tak 
seorang Nabi pun 
diwafatkan selain 
diperlihatkan tempat 
tinggalnya di surga, 
kemudian ia disuruh 
memilih (untuk tetap 
hidup di dunia atau 
wafat)." Tatkala beliau 
sakit dan kepalanya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berada di pahaku, beliau 
pingsan beberapa saat, 
kemudian sadar dan 
membelalakkan 
pandangannya keatap, 
kemudian berujar; "Ya 
Allah, pertemukanlah 
aku dengan kekasih yang 
tertinggi." Aku berkata 
dalam hati; Ini berarti 
beliau tidak lagi memilih 
untuk tetap bersama 
kami, dan Aisyah paham 
bahwa itu adalah ucapan 
yang beliau 
perdengarkan kepada 
kami. Lanjut Aisyah, 
itulah akhir ucapan yang 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam katakan, yaitu; 
"Ya Allah, 
pertemukanlah aku 
dengan kekasihku yang 
tertinggi." 


6029 


ls^j^ u^j^ 1 j^y^~ ^ A .' * 

/a i <aj A-Jujlc. ^jl A uni r. 

AJI V (J jSjj j 1 4 ^LiAi9 
£j tls! jSLui dlj-ail (jj iil VI 

i lAill jj^^'il.ll jtil 1«-. jil 
^5 VI (j^i ojijllj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin 'Ubaid bin maimun], 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] dari [Umar bin 
Sa'id] mengatakan, telah 
meberitakan kepadaku 
[Ibnu Abi Mulaikah] 
bahwasanya [Amru bin 
Dzakwan] pembantu 
Aisyah memberitakan 
kepadanya bahwa 
[Aisyah] 
radliyallahu'anha 
mengatakan; Di depan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m ada kantong kulit atau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bejana berisi air -Umar 
ragu kepastiannya-, 
lantas beliau masukkan 
kedua tangannya dalam 
air dan beliau usap 
wajahnya dengan 
keduanya dan beliau 
ucapkan: "Laa-ilaaha- 
illallah, sungguh 
kematian diriingi 
sekarat, sungguh 
kematian diriingi 
sekarat, " kemudian 
beliau j ulurkan 
tangannya dan berseru: 
"Ya Allah, 
pertemukanlah aku 
dengan kekasihku yang 
tertinggi, " hingga 
akhirnya beliau wafat 
dan tangannya dalam 
keadaan miring. Abu 
Ubaidullah mengatakan 
dengan redaksi 'bejana 
kayu dan kantung air 
dari kulit.' 


6030 


(jlSSlLa A in'llc, (jC- (jC gt l nOl 
(jjjlj Sila t_j|^)C.VI cJL?.J 

^JaAJ ^jLSLs 4 &1 ■ uli ^ 4j^]Lwii9 


Telah menceritakan 
kepadaku [Shadaqah], 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdah] 
dari [Hisyam] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
mengatakan, ada 
beberapa laki-laki arab 
badui yang keras 
perangainya mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, mereka 
bertanya kepada beliau 
kapan kematian terjadi? 
Kontan beliau melihat 
yang paling muda 
diantara mereka sembari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



mengatakan: "Jika anak 
ini hidup, niscaya belum 
ia lanjut usia, hingga 
telah kalian temui 
kematian kalian." 



6031 



(jC lillLa (jj ' ■ la£ j^jj \l» « (jt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Halhalah] dari 
[Ma'bad bin Ka'b bin 
malik] dari [Abu 
Qatadah bin Rib'i Al 
Anshari], ia 
menceritakan 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah dilewati 
jenazah, kemudian 
beliau bersabda: "Telah 
tiba gilirannya seorang 
mendapat kenyamanan 
atau yang lain menjadi 
nyaman". Para sahabat 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, apa maksud 
anda ada orang 
mendapat kenyamanan 
atau yang lain menjadi 
nyaman? ' Jawab Nabi: 
"seorang hamba yang 
mukmin akan 
memperoleh 
kenyamanan dari 
kelelahan dunia dan 
kesulitan-kesulitannya 
menuju rahmat Allah, 
sebaliknya hamba yang 
jahat, manusia, negara, 
pepohonan atau hewan 
menjadi nyaman karena 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kematiannya." 


6032 


■ (je Jaj iL^a JAuia iL^a 
j'i l a 'a (Jls ^Iluj AjIc Alll (_5-lLa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Abdurabbih bin Sa'id] 
dari [Muhammad bin 
Amru bin Halhalah], 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Ka'b] 
dari [Abu Qatadah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda: 
"telah tiba giliran 
seseorang memperoleh 
kenyamanan atau yang 
lain menjadi nyaman. 
Seorang mukmin, dialah 
yang memperoleh 
kenyamanan itu." 


6033 


lV'1-v jjl iiiu 1 V'1-v lV'1-v 

(JlaljSJ lillLa (jj (JjijI fuuji 

a Uji j aAIc ^U,-! auI (J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Abu 
Bakar bin Amru bin 
Hazm] ia mendengar 
[Anas bin Malik] 
menuturkan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Mayyit 
diiringi tiga hal, yang 
dua akan kembali sedang 
yang satu terus 
menyertainya, ia diiringi 
oleh keluarganya, 
hartanya dan amalnya. 
Harta dan keluarganya 
akan kembali, sedang 
amalnya akan terus tetap 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersamanya." 


6034 


(jj jLai. Ujji. (jLaijll jjl Ijjja. 
(jjl (Jt Ifi. l_Sjji (jc. JLlj 

alLlj <Alc Aljl (^Ha (J _JJJJ 
AjIc (J^ajC aS la 1 CiLa 1 jj 
Lal j ^Llll Lal 1 luif*. j o j^C. fl-iajLa 
j^ik liliaia 1 jA JUuS 4i=JI 
Ajlj CLlijj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jika salah 
seorang diantara kalian 
meninggal, huniannya 
akan diperlihatkan 
baginya diwaktu pagi 
dan sore, entah neraka 
ataukah surga, lantas 
dikatakan kepadanya 'Ini 
hunianmu' yang 
demikian terus berlaku 
hingga kiamat tiba." 


6035 


4 ;» ua U^>iil i» t- SI (jj lij^a 

'M ^jii-a (^jjil JU^ll 42ujIc. 
CllljJa^l 1 J^"J ilLij 4jIc 

1 _»ija La Jj Ijlail ja £$ila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Ja'd] telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Mujahid] dari [Aisyah] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mencaci orang yang 
telah mati, sebab mereka 
telah menghadapi apa 
yang mereka lakukan." 


6036 


A| \ «-. (J < j >j» 11 'i *" i^. 
(jC (jj ^LlA l^>j) Ls ')'i.'l-S Jli 
^Jt (jj 4 alui ^1 (jt t ■ j \ l'j'i (jjl 

OJJ jA UI (jl aLiSk Logjl 
(j-a (Jr>-J U^"t>-J * . " ' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdul Aziz 
bin Abdullah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Ibnu Syihab] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Salamah bin 
Abdurrahman] dan 
[Abdurrahman Al A'raj], 
keduanya menceritakan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Hurairah] mengatakan; 
ada dua orang laki-laki 
saling mencaci, yang 
pertama muslim dan 
yang kedua yahudi, si 
muslim mengatakan; 
'Demi Dzat yang telah 
memilih Muhammad 
diatas seluruh manusia.' 
Si yahudi tak mau kalah 



mengatakan; 'Demi Dzat 
yang memilih Musa 
diatas seluruh manusia.' 
Kata Abu Hurairah, si 
muslim kontan murka 
seketika itu dan 
menampar si yahudi. Si 
yahudi kontan 
mengadukan kasusnya 
kepada Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasalla 
m, dan memberitahukan 
seluruh kasusnya 
bersama si muslim. 
Rasulullah 

shallallahu'alaihiwasalla 
m lalu bersabda: "Jangan 
kalian memilih aku 
diatas Musa, sebab 
manusia pada hari 
kiamat nanti akan 
pingsan, dan akulah 
yang pertama-tama 
siuman, tak tahunya 
Musa juga telah siuman 
namun masih lemah 
disamping arsy, 
sehingga aku tak tahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







apakah Musa diantara 
yang pingsan lalu 
siuman sebelumku, 
ataukah diantara yang 
Allah kecualikan (tidak 
pingsan)." 


6037 


^ ^jjjUI ^ T -i • X \ 7 ii ^ 4 
liU iU (ji (Jjl (jjSli (jjkiLaJ 

'l!* lu ^jl t>\ jjSiLua (j-o-$9 (j^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman], telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] 

radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dihari kiamat 
Allah menggenggam 
bumi dan melipat langit 
dengan tangan kanan- 
Nya seraya mengatakan; 
Akulah Sang Raja, 
mana yang 

mendakwakan diri raja- 
raja bumi?" 


6038 


(_5jA_^ll (jC (_>ujjJ «lili 
^jS1| (ji^-it Mil <>^aj i »JJ^ 
»1 jiII (_Jjiajj Aljl 

(jjl tilLall ul (Jjij ^ 'y.:.' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Said bin Al Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] 
radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



menggenggam bumi dan 
melipat langit dengan 
tangan kanan-Nya 
seraya mengatakan; 
'Akulah Sang Raja, 
mana yang 

mendakwakan diri raja- 
raja bumi?" 



6039 



Clylll liiik JJ^J (jJ j^j Uj^a 
(J5lA (jj i n (jc- JLL (jc- 

(jjSLi jiij^j ^Jc u crA^ 

oi^lj A-oUall ^jj 

La5L) LoS oJii U 3°^' ; 3 

jj^i 5-? 343 ( _ s 2ll JaV 
jjij jil jil fiUaii 

Jiaji aiLij Ajic Aljl ^U^l ^jjlll 
(JlJ llljj ( _ s ik lila 

lili 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Khalid] dari [Sa'id bin 
Abu Hilal] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Atho' bin 
yasar] dari [Abu Sa'id Al 
Khudzri], Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada hari kiamat bumi 
bagaikan sekeping roti, 
Allah Al Jabbar 
memutar-mutarnya 
dengan tangan-Nya 
sebagaimana salah 
seorang diantara kalian 
bisa memutar-mutar 
rotinya dalam perjalanan 
sebagai kabar gembira 
penghuni surga." 
Selanjutnya ada seorang 
yahudi dan berujar; 
'Kiranya Allah 
Arrahman 

memberkatimu wahai 
Abui Qasim, maukah 
kamu kuberitahu kabar 
gembira penghuni surga 
dihari kiamat nanti? ' 
"baik" Jawab Nabi. 
Lanjut si yahudi; 'Bumi 
ketika itu bagaikan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sekeping roti' 
sebagaimana disabdakan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memandang 
kami dan tertawa hingga 
terlihat gigi serinya, 
kemudian Nabi berujar; 
"Maukah kamu 
kuberitahu lauk 
penghuni surga?" Lanjut 
beliau; "lauk mereka 
adalah sapi dan ikan 
paus." Mereka bertanya; 
'Apa keistimewaan 
daging ini? ' Nabi 
menjawab: "sobekan hati 
ikan paus dan sapi itu, 
bisa disantap untuk tujuh 
puluh ribu orang." 


6040 


S-I^SC p1 i «3JJ 
ala 'a LjjS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim] 
mengatakan, aku 
mendengar [Sahal bin 
Sa'd] mengatakan, aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada hari kiamat 
manusia dikumpulkan 
diatas tanah putih 
cemerlang bagaikan roti 
yang bersih." Kata 
Sahal, disana tak ada 
satu tanda pun bagi 
seseorang. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6041 


cs^ 1 ' Cf- O^J^ 3 L»' U^- 

1 jlli Clili. -3» « (JjSj julI 

g J i ajj 1 jjU '"\;*" »3» « '"'-'.'"'J 

ia tnVij 1 ■ al afra ia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda: 
"Manusia dikumpulkan 
di hari kiamat dengan 
tiga jalan, untuk manusia 
yang harap-harap cemas, 
dua jalan untuk mereka 
yang menunggang unta, 
tiga jalan lagi untuk 
mereka yang 
menunggang unta, empat 
jalan lagi untuk mereka 
yang menunggang unta, 
dan sepuluh jalan lagi 
untuk mereka yang 
menunggang unta, 
sedang sisanya disatukan 
oleh neraka, neraka itu 
selalu menyertai mereka 
ketika mereka tidur 
siang, tidur malam, 
berpagi hari, dan bersore 
hari." 


6042 


UjJLa jxa ^ jjj auI ±ic lili 
Halia (_j.jI.jxj]| jjka a (jj (_>ujjJ 

j3l£JI ' ,"5^ Ij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad Al 
Baghdadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Qatadah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kami [Anas bin malik] 
radhilayyahu'anhu, ada 
seseorang berujar; 'hai 
Nabiyullah, bagaimana 
orang kafir dikumpulkan 
dengan cara 
ditelungkupkan 
(dijungkirkan) diatas 
wajahnya? ' Nabi 
menjawab: "Bukankah 
Dzat yang 
menjadikannya bisa 
berjalan dengan kedua 
kakinya di dunia bisa 
menjadikannya berjalan 
diatas wajahnya pada 
hari kiamat?" 'Benar, 
demi kekuasaan Rabb 
kami, " Kata Qatadah 
mengiyakan. 


6043 


^ij^ ^jj Sja i u < " w , n j^ac. 

>Vll i"n^uuii! ir. jjil i'i.^lu 
aS 'l (Jjij alulj 4 jlc illl ^lifl 

SLii ol^c SI ia Atll j3^1i 

(jl lij ILa IjlA (jlj^n (JliV JC- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan], [Amru] 
mengatakan; aku 
mendengar [Sa'id bin 
Jubah], aku mendengar 
[Ibnu Abbas], aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Kalian bertemu Allah 
dalam keadaan tidak 
beralas kaki, telanjang, 
berjalan, dan tidak 
dikhitan.' Kata Sufyan, 
hadits ini kami anggap 
Ibnu Abbas 
mendengarnya dari 
Nabi. 


6044 


/jl 'g . n 1 V' 'w ^ '» . h ^jj <\ j ijfl 1 V' 'w 
1 A^ia au! ^ i «aj ^jjjIjc. ^jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





a\jc olli. <&l jaili ^Sil] cJjSJ 


menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amru] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
'Abbas] 

radhilayyahu'anhuma, 
mengatakan; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
berorasi diatas minbar 
bersabda: "Kalian 
bertemu Allah dengan 
tidak beralas kaki, 
telanjang dan tidak 
dikhitan." 


6045 


lu. W jKT, i jji ll-vi ftw 

^lin LyA^ ^£ ^.aJu (_>" . U^' 
X<",l Jloi i lUi'i ii| 

La£ V ^)C. ol^C. ali^. UJ^JJ'''"' ia 
(jlj AjVI o.\j» 'l (Jj' "1^5 
«LaUall ^jJ ^^LLll (JjI 

(j- 0 cJ^>^W " ^ ? J "' ^] J 'jlwj 

J j^a (« J " ! al Ij [} jSi 
(3 jala 1 jiiiki U (a jj2 V 

■"'°'<3 jJLLall Sjiil Jla La£ 
(__-]) js^-ja diij La 1 ' ; j .'i'' J^ 1 *- 

»3 ^1 cJLija <Jla ftjSaJl aJj3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Mughirah bin 
Nu'man] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [IbnuAbbas] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berdiri 
di tengah-tengah kami 
menyampaikan orasi, 
lantas bersabda: "Kalian 
dikumpulkan dengan 
keadaan tidak beralas 
kaki, telanjang dan tidak 
dikhitan, sambil beliau 
mengutip firman Allah 
'Sebagaimana kami 
menciptakan awal mula, 
begitulah kami 
mengembalikannya' 
(QS. Anbiya' 104). 
Manusia pertama-tama 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang diberi pakaian 
adalah Ibrahim 
'alaihissalam, dan ia 
didatangkan dengan 
beberapa orang umatku, 
lantas mereka diseret ke 
sebelah kiri, sehingga 
aku mengiba-iba; 'Ya 
rabbi, tolong sahabatku, 
tolong sahabatku' 
Namun Allah hanya 
menjawab; 'engkau tidak 
tahu, apa yang mereka 
perbuat setelannya'. 
Maka hanya kuutarakan 
sebagaimana ucapan 
seorang hamba yang 
shalih (maksudnya 
ucapan 'isa), 'Dan aku 
menjadi saksi mereka 
ketika aku berada 
ditengah-tengah mereka' 
hingga ayat 
'sesungguhnya Engkau 
Maha Perkasa' (QS. 
Almaidah 118-119). 
Kata Ibnu Abbas, ada 
berita bahwa mereka 
murtad di kemudian 
hari. 


6046 


aill ^ l^ij 4 l'ji'iIc. (jl jfLj ^1 (jj 

jl (j-a Aiil jJo^l (JIS (jiaij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qais bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Kharits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khatim bin Abi 
Shaghirah] dari 
[Abdullah bin Abi 
Mulaikah] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepadaku [Al Qasim bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Muhammad bin Abu 
Bakr] bahwasanya 
['Aisyah] 

radhilayyahu'anhuma 
menuturkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalian dikumpulkan 
dengan keadaan tidak 
beralas kaki, telanjang, 
dan tidak beralas kaki." 
'Aisyah menyela; 'Hai 
Rasulullah, laki-laki dan 
perempuan, satu sama 
lain bisa melihat 
auratnya? ' Nabi 
menjawab: "Kejadian 
ketika itu lebih dahsyat 
sehingga memalingkan 
mereka dari keinginan 
seperti itu." 


6047 


l'l'il-v j1 *'l (jl ll-vi Vil-V 

(jC. (j J).<Q IX (jj j^joC' (jC. (Jgl ^ ■ aj 
4j3 ^ ^dll £a U5L!ll <&l Alt 

ijj I^jSj jl j^ja^jjl (Jlaa 

(jjjjajjl (JUi jaai Ula AiaJI (jAl 

^Lj Ula <ikJI (JaI tLili 1 jSj (jl 

^ ud l^ftjjSj (jl (jjjJa^jjl (Jll 

(Jli ^ liia a!=JI (JaI 
(jl j^.jV («j] sAij « (_>uii 

(^uij VI l^iiij V Aikll (jl 
lil^ill (JaI ^ £lil Loj 

sj» l'MI£ jl jJjjojVI jj^I 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] dari [Amru 
bin Maimun] dari 
[Abdullah] menuturkan; 
'Suatu saat kami bersama 
Nabi dalam sebuah 
hunian dari tanah liat, 
tiba-tiba Nabi berujar: 
"Puaskah kalian menjadi 
seperempat penghuni 
surga?" 'ya', Jawab kami. 
Nabi berujar lagi: 
"Puaskah kalian menjadi 
sepertiga penghuni 
surga?" 'ya, ' Jawab 
kami. Nabi berujar lagi: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Puaskah kalian menjadi 
separoh penghuni 
surga?" 'ya, ' Jawab 
kami. Nabi bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di Tangan-Nya, 
sungguh aku berharap 
kalian menjadi separoh 
penghuni surga, dan 
surga tak dimasuki 
selain seorang muslim, 
dan perbandingan kalian 
diantara pemeluk 
kesyirikan tak lain 
hanyalah seperti rambut 
putih di kulit sapi hitam" 
atau dengan redaksi; 
"seperti sehelai rambut 
hitam di kulit sapi 
merah." 


6048 


jjti O Vil-v (Jir.lii,.! lVil-v 

Cljjill (jt JJJ (jt (jLajlul 

( _jC'.lJ (j-a (Jjl (JlS jilljJJ 

(2IuJ 3 j^a £il jjS |1a 3^ 

t- ■ " a j - l '» '"j 
j" 4-0 ^ (J j^} 3 (j-o 
5jLo (JS jj-o £^>=»-l (Jj^J 3 S-^ 1 

A i l d* <jLo 3^ (j-o Li* •^l l-ll 

r .U>ill\l Sji *itl^ 4 


Telah menceritakan 
kepadaku [Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [saudaraku] dari 
[Sulaiman] dari [Tsaur] 
dari [Abu Al Ghaits] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Yang 
pertama-tama dipanggil 
pada hari kiamat adalah 
Adam, lantas anak cucu 
keturunannya kelihatan 
dan diperkenalkan 
kepada mereka; 'Ini ayah 
pertama-tama kalian, 
Adam.' Adam 
menjawab; 'Baik dan aku 
memenuhi panggilan- 
Mu.' Allah bertitah; 
'Datangkanlah utusan- 
utusan Jahannam dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



anak cucumu! ' Adam 
bertanya; 'Wahai Rabb, 
berapa aku datangkan? ' 
Allah menjawab; 
'datangkanlah dari setiap 
seratus orang, Sembilan 
puluh Sembilan orang!" 
Para sahabat berujar; 
'Wahai Rasulullah, jika 
setiap seratus dari kami 
diambil Sembilan 
sepuluh orang, kami 
tinggal berapa? ' Nabi 
menjawab: "Umatku 
dibandingkan umat-umat 
lainnya hanyalah 
bagaikan sehelai rambut 
putih di seekor sapi 
hitam." 



6049 



^1 (jC. (ji-ttC^I (jC. JJ_^>-> 
(Jlalli in (jC ^jl \s\ 
alluj AjIc iill ^U^i <&l (3 J^J 
iSSjJJ J jiia ij| L) "M (jjSJ 

(.jji 3^ ^ jii jUli 

J .!* ' "^ 1 ' ■ li 

«dll t—ilac. (j^Jj (_gj^ui; Loj 

if'&j Jil p 3=0 f^fj 

l^jjjSu (jl » a la sjjj ■ ■'"** 

s „ a ~»~..* i ^ r 0 'f* 'i/ 
iiil Uj^ai Jla 4l=JI JaI ciiE 

(JaI l^ajjSo (jl ^aL^ (jjl 

JlbaS ^1 -J ^£lia (j! 
jjiill ji^ ^ r I ■ 'l oji"'MI 
^Ijj ^ «uajll jl j^Li^I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah berfirman; 'hai 
Adam'. 'Baik dan aku 
penuhi panggilan-MU ya 
Allah, dan seluruh 
kebaikan di tangan-Mu, 
" Jawab Adam. Allah 
melanjutkan; 'datangkan 
utusan-utusan neraka! ' 
Adam menjawab; 
'berapa utusan neraka? ' 
Tanya Adam. Allah 
menjawab; 'Setiap seribu 
orang, datangkan 
sembilan ratus sembilan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



puluh sembilan orang.' 
Dan ketika itulah anak 
kecil menjadi beruban 
karenanya, sebagaimana 
ayat; 'Dan setiap orang 
yang hamil melahirkan 
bayinya, dan kau lihat 
manusia mabuk padahal 
sejatinya mereka tidak 
mabuk, hanya karena 
siksa Alalh sedemikian 
dahsyatnya' (QS. Alhajj, 
2)." Yang demikian 
menjadikan mereka 
gusar, sehingga para 
sahabat bertanya-tanya; 
'Wahai Rasulullah, siapa 
diantara kami yang 
termasuk dijebloskan ke 
neraka itu ! ' Nabi 
menjawab; "Tenanglah 
kalian, sebab jika Ya'juj 
dan ma'juj dimasukkan 
neraka sebanyak seribu, 
dari kalian hanya satu." 
Selanjutnya beliau 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
Tangan-Nya, sungguh 
aku berkeinginan 
sekiranya kalian menjadi 
sepertiga penghuni 
surga." Kata Abu Said; 
lantas kami pun memuji 
Allah dan bertakbir, 
kemudian Nabi 
bersabda: "Demi dzat 
yang jiwaku berad di 
Tangan-Nya, sungguh 
aku berharap jika kalian 
menjadi separoh 
penghuni surga, dan 
permisalan kalian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dibandingkan umat 
lainnya hanyalah 
bagaikan sehelai rambut 
putih di kulit sapi hitam 
atau bagaikan belang 
hitam di lengan keledai." 


6050 


^ullll 

' «1 Laj| JJ ^ a *■ j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Abban] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Isa bin Yunus] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 'Aun] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar] 

radhilay y ahu 'anhuma, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam perihal 
firman Allah; 'Pada hari 
manusia menghadap 
Allah rabb semesta alam' 
(QS. Almuthaffifirn 4- 
5), sabda beliau; 
"Mereka dihari itu dalam 
genangan keringatnya 
hingga pertengahan 
kedua telinganya." 


6051 


Al \ (j' j >j» 11 ^ «-- Vi w 

(^jj (jc ciyiJI 5^ fyj 

ig'il^I i\n 'i-v i j i-v \ i j l r. 1 jl 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdul Aziz 
bin Abdullah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman] dari [Tsaur 
bin Yazid] dari [Abui 
Ghaits] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada hari 
kiamat manusia 
berkeringat, hingga 
keringat mereka di bumi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







setinggi tujuh puluh 
hasta dan 
menenggelamkan 
mereka hingga telinga." 


6052 


jiait "'"'w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaqiq], aku mendengar 
[Abdullah] 
radhilayyahu'anhu 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Yang pertama-tama 
diputuskan diantara 
manusia (dihari kiamat) 
adalah masalah darah." 


6053 


cs - ^ O'" cS^W^I \!* ui (jc 
aAic ClljlS (j-a (Jl3 ilLij AjIc 

jjji Aji ILuai (j-o Aj^V •^•Jd U' 
lIiILllj j-a '"'l iLia j£j 
A_iic. ' " '"v^j U>q 4 i^. 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] 
radhilayyahu'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 
"Barangsiapa yang 
memiliki kezhaliman 
terhadap saudaranya, 
hendaklah ia meminta 
dihalalkan, sebab dinar 
dan dirham (dihari 
kiamat) tidak 
bermanfaat, 
kezalimannya harus 
dibalas dengan cara 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kebaikannya diberikan 
kepada saudaranya, jika 
ia tidak mempunyai 
kebaikan lagi, kejahatan 
kawannya diambil dan 
dipikulkan kepadanya." 



6054 



(JSjpill ,j| (jc. Siul (jt 

UI (jl /L^till 

U J' ' q ^)UjI (j^i-ojj-all 
jiillj <la SI (jjj »j Ui< ^Jc- 

lil Ujlll («S lu ClljlS 

J^jiwJ ^ ^gj (jjl Ijijj IjJAA 
sJjj lla < (jjijj (_jill j3 AiiJI 



Telah menceritakan 
kepadaku [Shalat bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
perihal firman Allah: 
'dan kami cabut 
kedengkian yang berada 
di dada mereka' (QS. 
Alhijr 47) ia 
menuturkan, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Mutawakkil An Naji], 
bahwasanya [Abu sa'id 
Al Khudzri] 
radhilay y ahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang mukmin selamat 
dari neraka, kemudian 
dihisab diatas jembatan 
antara surga dan neraka, 
sehingga kezhaliman 
sesama mereka di dunia 
diqisas satu sama 
lainnya, sehingga jika 
mereka telah bersih dan 
suci, mereka 
dipersilahkan masuk 
surga, Demi Dzat yang 
jiwaku berada di 
Tangan-Nya, sungguh 
mereka lebih kenal 
hunian mereka di surga, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



daripada mereka kenal 
terhadap huniannya 
ketika di dunia." 



6055 



^ L«l Jj^VI (jJ jUaiit 



(jj jj^c. (J ^a i ^i jaJI 



iill ^tJa 'j «Uijlc. t"nr alu Jll 
^j^j^ (jjl AjuLij aJ!lo ^lluj 4j1c 
jjc. 4fuii ^1 (jjl (J^- g^J 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Utsman bin Al 
Aswad] dari [Ibnu Abi 
Mulaikah] dari [Aisyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
yang hisabnya dituntut 
(dinampakkan), maka ia 
disiksa." Kata Aisyah, 
saya bertanya; Bukankah 
Allah ta'ala berfirman 
'Maka ia dihisab dengan 
hisab yang mudah? (QS. 
Al Insyiqaq 8), Nabi 
menjawab; "ayat itu 
maksudnya hanyalah 
'ardh (hari ketika amal 
diperlihatkan) ". Telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari ['Utsman bin Al 
Aswad], aku mendengar 
[Ibnu Abi Mulaikah] 
mengatakan; aku 
mendengar [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan, aku 
mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda semisal 
hadits diatas. Dan hadits 
ini diperkuat oleh [Ibnu 
Juraij], [Muhammad bin 
Sulaim], [Ayyub] dan 
[Shalih bin rustum] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



[Ibnu Abi Mulaikah] 
dari ['Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



6056 



w a Lil 



CH jijLa. Luik SjAjC (jj ^ JJ 
^1 (jj Alll ^Jt Lil la ojjju-a ^1 
iLa < /o ^Luilall *" iU 

*&l (Jjajij (j!<2ijlc- i""'^ 

i21Ja VI AJaUaJI ijj ■ j : ' J ^': 
Jll (jnjll ^iil J jjjjj U Clilaa 
^jI (ji Lali JUj ^iil 

1 j | . t * . J ^ i t a ^T^a. 4 UAAJ 
Atll ( _ s -lj-a <&l (J J^J (Jl-aS Ijjun 
(_pajill lili j LajJ j»l"ij Ajlc 
^jj l—lLui^JI (Jjj3uj Aa.l (JjJj 
L_i.le VI <-aUall 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Abi Shaghirah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Abi 
Mulaikah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Qasim bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepadaku 
[Aisyah], bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
seorang pun yang di 
(paparkan) hisabnya 
melainkan akan celaka." 
Maka saya bertanya; 
'Wahai Rasulullah, 
Bukankah Allah 
berfirman; 'barangsiapa 
yang diberi kitabnya dari 
sebelah kanan, maka ia 
menghadapi hisab yang 
mudah? (QS. Al 
Insyiqaq 7-8) Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Yang dimaksudkan ayat 
itu adalah saat amal 
diperlihatkan, dan 
tidaklah seseorang 
hisabnya diperdebatkan, 
melainkan ia akan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



disiksa." 



6057 




Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] dia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [ayahku] dari 
[Qotadah] dari [Anas bin 
malik] 

radhilayyahu'anhu, 
bahwasanya Nabiyullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 



m, -lewat jalur 
periwayatan lain- dan 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin malik] 
radhilay y ahu 'anhu , 
bahwasanya Nabiyullah 
bersabda: "Pada hari 
kiamat orang kafir 
didatangkan dan ditanya; 
'Bagaimana 

tanggapanmu sekiranya 
engkau mempunyai 
sepenuh bumi emas, 
apakah akan kau 
pergunakan untuk 
menebus dirimu? ' 'Iya, ' 
Jawabnya. Maka 
kepadanya dikatakan; 
'Dahulu kamu hanya 
diminta sesuatu yang 
lebih sepele dari itu, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(namun tak juga kamu 
kerjakan)." 



6058 



gjjAk Jla ^icVI (^jSla. <Jla 
tjUuli j»jLa. jjj (^Ac- (jc A <ali3i 
La alLij AjIc auI (c^l 
^jj Atll 4 alfLj i a j VI Aki (j^i ISJ a 

Lu2j ^3 >^Hi ?2 (jLa^. jj 

AAjSAuiia AjAj (jjj J k* 'J A-ala3 
^iij (jl ' a ^Ltaiuil (jx3 julI 

tji-acVI <Jls 

jc. A iaJ la jc. ^fl^j-aC. 



-LiAa. 



Li^irLil 



,U1I 



(Jl3 LgjJJ J k' 'J Aji ljiia ^''-^ 

o^pij j^j j^l I j^l 

AjIL A-alSuS AaJ 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al A'masy] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Khaitsumah] dari [Adi 
bin Hatim] menuturkan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tiada seorang pun 
diantara kalian selain 
Allah akan mengajaknya 
bicara padahari kiamat, 
tidak ada juru 
penerjemah antara dia 
dan Allah, kemudian ia 
memperhatikan dan 
tidak ia lihat apapun di 
hadapannya, lantas ia 
melihat depannya, 
selanjutnya ia didatangi 
oleh api, maka siapa 
diantara kalian mampu, 
hindarilah neraka 
sekalipun hanya dengan 
sebiji kurma." Kata [Al 
A'masy], telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru] dari 
[Khaitusmah] dari [Adi 
bin Hatim] mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jagalah diri kalian dari 
api neraka sekalipun 
hanya dengan sebiji 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kurma." Kemudian 
beliau berpaling dan 
menyingkir, kemudian 
beliau bersabda lagi: 
"jagalah diri kalian dari 
neraka", kemudian 
beliau berpaling dan 
menyingkir (tiga kali) 
hingga kami 
beranggapan bahwa 
beliau melihat neraka itu 
sendiri, selanjutnya 
beliau bersabda: 
"Jagalah diri kalian dari 
neraka sekalipun hanya 
dengan sebiji kurma, 
kalaulah tidak bisa, 
lakukanlah dengan 
ucapan yang baik." 


6059 


i'j j' "'^ J J'' 

i > - ' o J e- 'o-. ^ 

Vil-v (Jliii J""" (j' W i» Vic 

2jI ^ji-a ^fill Jlalli (_>uIjc jJj! 
^LaVI (^it * " il ajc aIIuj aAIc 
^jlllj 4j>Vl 4*-a j^j ^1 Sita 

4jLa ^)JlJ ^jjIIj jllll 4jLa __)J>J 
A ubaa 11 4jLa ^)-aJ ^gjjllj o^j?n» 11 
lila <"<jlv.a oikj ^)j>j ^jjltj 

«.^jA (3j^>f?. Ij ' " iSa 

Jla jjjS jIjLi lila Cijlaja (ja^l 

lili (j j» ; l ji «-VjA j i21ial £^jA 
P^jJC' 4 il in^> ^ -3 ia 

V I _&jl£ <Jla ^3 dia t—ilic. 
(jUi ^ j°i S , ! ;,K<-. dai 

£pi £jvJ ^L> ts4^ ot ^ 

^il (J^j AjIJ ^ala La 4 la 7- 1 

Jla ^la ^.'i'UVi <j\ iil gol <Jla 
5 .•';,!<<-. i; , 


Telah menceritakan 
kepada kami [Tmran bin 
Maisarah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Fudhail] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hushain] - 
lewat jalur periwayatan 
lain, - Abu Abdullah 
mengatakan; dan telah 
menceritakan kepadaku 
[Asid bin Zaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Hushain] mengatakan, 
pernah aku di sisi [Sa'id 
bin Jubah], selanjutnya 
ia katakan, [Ibnu Abbas] 
telah menceritakan 
kepadaku dengan 
mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Beberapa 
umat diperlihatkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kepadaku, maka aku 
melihat ada seorang 
Nabi lewat bersama 
umatnya, kemudian 
lewatlah seorang Nabi 
bersama beberapa orang, 
kemudian lewatlah 
seorang Nabi bersama 
sepuluh orang, dan Nabi 
bersama lima orang, dan 
seorang Nabi yang 
berjalan sendirian. Tiba- 
tiba aku melihat ada 
rombongan besar, maka 
saya tanyakan kepada 
Jibril; 'Apakah mereka 
umatku? ' 'bukan, namun 
lihatlah ufuk, 'jawab 
Jibril. Aku melihat, tiba- 
tiba ada serombongan 
besar. Kata Jibril; 'Itulah 
umatmu, dan itu ada 
tujuh puluh ribu orang 
mula-mula yang masuk 
surga dengan tanpa hisab 
dan tanpa siksa.' Saya 
bertanya; 'Mengapa 
mereka bisa seperti itu? ' 
Jibril menjawab; 'Karena 
mereka tidak minta di 
obati (dengan cara) kay 
(ditempel besi panas), 
tidak minta diruqyah dan 
tidak meramal nasib 
dengan burung, dan 
kepada rabb-Nya mereka 
bertawakkal." 'Ukkasyah 
bin Mihshan berdiri 
seraya berujar; 
"doakanlah aku, agar 
Allah menjadikan diriku 
diantara mereka!" Nabi 
berdoa; "Ya Allah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







jadikanlah dia supaya 
diantara mereka!" Lantas 
laki-laki lainnya berdiri 
dan berujar; "Jadikanlah 
aku diantara mereka!" 
Nabi menjawab; "kamu 
sudah didahului 
TJkkasyah." 


6060 


'"<• 1»««? 4'i .w «J'J 4 » t 'l 
(J jSJ ^ILij 4jlc. 2jl ( _ s Jj-a «Uli 

jjyo^a ^jj 4 uji ac. ^»la9 o^jj^A 
(j Jlia Ajic. ojaj £3jJ JgAluVl 

jliLkj jl £ll c- j| dlll (J j. «j 
jili L$ 'm 4ii=J ^i]| Jlii ^L^lo 
(Jjjjj lj tJUia jlLaj^l (j-a (_!=>• J 
Jloi i'„ ',-> ',Ui', j! jlil c. M jtil 
5 .?,!<£. i; , ,'Atu., 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Asad] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Sa'id bin 
Musayyab], bahwasanya 
[Abu Hurairah] 
menceritakan 
kepadanya, ia 
menuturkan; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Serombongan umatku 
masuk surga, mereka 
tujuh puluh ribu, wajah 
mereka memancarkan 
sinar seperti sinar 
rembulan di malam 
purnama, " Abu 
Hurairah mengatakan; 
maka Ukkasyah bin 
Mihshan Al Asadi 
berdiri seraya 
mengangkat sejenis kain 
wol dan berujar; 'ya 
Rasulullah, berdoalah 
kepada Allah, agar Dia 
menjadikanku diantara 
mereka! ' Nabi berdo'a: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Ya Allah, jadikanlah 
dia diantara mereka", 
lantas seorang laki-laki 
anshar berdiri dan 
berujar: 'ya Rasulullah, 
berdoalah kepada Allah 
agar menjadikanku 
diantara mereka'. Nabi 
menjawab; "kamu telah 
didahului 'Ukkasyah." 


6061 


Ijlla j»J^}-a (jJ \j» Lu Ijlla 

N'il i\7„j <t i\r-. iW \', ^ 
j\ lili (jj» ; t m j^g^i-ol (j-a 

^J>IT 11 ■ J (jj£j^L(U-0 

AjiJI ^ jiij jigJjt (3=>-ij ^ji^ 
4 Ti\ c- j-Ja ^_k. Okj j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim] dari [Sahal 
bin Sa'd] mengatakan; 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Diantara 
umatku ada tujuh puluh 
ribu orang" atau "tujuh 
ratus ribu orang -Sahal 
ragu kepastiannya- 
"masuk surga dengan 
tanpa hisab, mereka 
saling berhimpitan, satu 
sama lain saling 
bergandengan, dari yang 
pertama-tama hingga 
yang terakhir masuk 
surga, wajah mereka 
bercahaya bulan di 
malam purnama. 


6062 


IjjSi. jil ^JC (jj (^ic liiSi. 
(jc ^1 lii la ^jaI^)j] (jj 
^)iC (jj! (jC IjjSi. ^JLLa 
LS \La (^jill (jcLa^JC jil ^jJaj 

f2 jlill jllll jklj I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kami [Ayahku] dari 
[Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar] radliallahu 
'anhuma, dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda: 
"Ketika penghuni surga 
telah memasuki surga, 
dan penghuni neraka 
telah memasuki neraka, 
seorang juru seru 
menyampaikan 
pengumuman; 'Hai 
penghuni neraka, 
sekarang tak ada lagi 
kematian, wahai 
penghuni surga, 
sekarang tak ada lagi 
kematian, yang ada 
hanyalah kehidupan 
abadi." 


6063 


1 1 1» a i i j i-^i (jijiki jii tvi^-v 

2t1 t^i-a i$M& OJJJA 

(Ja^j Cjji V 5 jlL j*'f 'l 
Cjji V jii. jUlI £]aI Ij jlill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
telah bersabda Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m: "(dihari kiamat), 
penduduk surga 
dipanggil: 'Wahai 
penduduk surga, kalian 
hidup abadi dan tak ada 
lagi kematian', dan 
penduduk neraka 
dipanggil; 'Wahai 
penduduk neraka, kalian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hidup abadi dan tak ada 
kematian lagi.'" 


6064 


OLla g 'j* SI jjj jjL^ft IjJ^a 

b' B j|? * ' ^ * S' 

S i ,'-ii\Ul JIS 
Jljaall Ifl&t j3£| ciylja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Al Haitsam] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Auf] dari [Abu 
Raja'] dari ['Imran] dari 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda: "aku 
melihat surga, 
kebanyakan 
penghuninya adalah 
orang-orang fakir, dan 
kulihat neraka, 
kebanyakan 
penghuninya adalah 
wanita." 


6065 


(JjcL<ujiI lilla J.lLna ijjJLa 
^1 (jt ^-ajjll (jLojiui U^jjaJ 

l_ltj t _ s lc- dlai (Jls jlLij Ajic- 2jI 
Lgli-i (j-a AJalc. (jlSa *Ua SI 
la SI i-Aa i-alj (JJ^ILiaII 
julI C_ll_aj-al £)l j >4C- (j^JJ^fa-a 

LS^ ( "'^J J^-iSI J) g^J 3-° ^ 
Lglai (J-a AJalc. lili jUSI <_l\j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] telah 
mengabarkan kepada 
kami [At Taimi] dari 
[Abu Utsman] dari 
[Usamah] dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda: 
"Aku berdiri di pintu 
surga, ternyata 
kebanyakan yang 
memasukinya adalah 
orang-orang miskin, 
sedang orang-orang 
yang mempunyai 
kekayaan tertahan, selain 
penghuni-penghuni 
neraka telah 

diperintahkan ke neraka, 
dan aku berdiri di pintu 
neraka, ternyata 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kebanyakan yang 
memasukinya adalah 
wanita." 


6066 


.Ajc 'j Aujj jjj jsUci Ljj^a 
Jjj (jj < (Jj ^aC lijJ^ 
jic jjjl (jc- 4Jl AjjI (jc 

^ jtill Jj jlill (3a!3 SiaJl 

AjiJI (jjj (J» 7- j (^ji^ CjjaILj 
Ij jlii (_5^lij ^J ^ J^'j 

jtlll (3a! jIjJjj Jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'ad bin 
Asad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Umar bin 
Muhammad bin Zaid] 
dari [Ayahnya] bahwa 
dia telah menceritakan 
kepadanya, dari [Ibnu 
'Umar] mengatakan, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, bersabda: "Ketika 
penghuni surga telah 
memasuki surga, dan 
penghuni neraka telah 
memasuki neraka, 
didatangkan kematian 
yang diletakkan diantara 
syurga dan neraka, 
lantas disembelih. 
Seorang juru seru 
menyampaikan 
pengumuman; 'Hai 
penghuni surga! 
Sekarang tidak ada 
kematian. Hai penghuni 
neraka, sekarang tak ada 
lagi kematian. Maka 
penghuni surga 
bertambah senang 
sedangkan penghuni 
neraka menjadi sangat 
sedih." 


6067 


"TTT ' 5— J T - * ~ — ? — " 'i ^ 1 

Jjc Ljjj^l AujI (jj jsliii Lli la 
j (jc (jjijl (jj lillLo Ijjj^-I 

(jC ^jl_LuJ (jj e-LlaC (jC aj 1 B| jj 

(3 jLij (Jlalli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Asad] telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Ai=JI Ja^ £1j4J JUjj 
l2j lilil (j jl jiia 2laJ| £]aI U 

J5j ^ i'sijj ^ ul UVj (jjl jiiS 

IS^I Ui - ; i\ 1 Iv;°L<-.l 

(j^i cjLia3l «-^J S->J 1 jl^3 


kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Atho' bin yasar] 
dari [Abu Said Al 
Khudzri] mengatakan, 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasalalm bersabda: 
'Allah tabaraka wata'ala 
berfirman kepada 
penghuni surga; 'Wahai 
penghuni surga! ' 'Baik, 
dan kami penuhi 
panggilan-Mu, ' Jawab 
penghuni surga. Allah 
berfirman; 'telah 
puaskah kalian? ' mereka 
menjawab; 'Bagaimana 
mungkin kami tidak 
puas, sementara Engkau 
telah memberi kami 
yang belum pernah 
Engkau berikan kepada 
seorang pun dari 
makhluk-Mu.' Maka 
Allah berrfirman; 
'Sekarang Aku beri 
kalian suatu yang lebih 
utama daripada itu.' 
Penghuni surga 
bertanya; 'Wahai rabbi, 
apa yang lebih utama 
dari kesemuanya? ' Allah 
berfirman; 'Kuhalalkan 
keridhaan-Ku untuk 
kalian, dan Aku tidak 
murka kepada kalian 
selama-lamanya.'" 


6068 


l'l'il-v ll-vi jjl -4»! lir. Vil-v 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





— o 5r ~ — ~ 5 ~ f 

U cJlla ^i^j ^iil 
a!=JI i^Ij (jla (^io AjjLi. 

's ^ - s"'b''b' s "s's r 

j CIiIjA jl lila Jj 
<ik ^^il ojJJ^ (_jLo^. LgJl 


menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Amru] dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq] dari 
[Humaid] mengatakan, 
aku mendengar [Anas] 
mengatakan; Haritsah 
gugur di perang Badar 
sedang ia masih berusia 
muda. Kemudian ibunya 
mendatangi Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan berujar; "Ya 
Rasulullah, engkau telah 
tahu tempat tinggal 
Haritsah daripada aku, 
kalaulah dia di surga, 
maka aku akan bersabar 
dan mengharap pahala, 
dan jikalau ditempat 
lain, akan kau lihat apa 
yang kulakukan". Maka 
Nabi bersabda: "apakah 
kamu mengira bahwa 
surga hanyalah satu 
tingkatan, sungguh surga 
mempunyai sekian 
banyak tingkatan, dan 
sungguh dia berada di 
surga Firdaus." 


6069 


^jc. (J^>iq\I U^jj^I ^j^^a 

La Jli alluj AjIc ^jlLa ^jJjll 
A!xXl Bjjuia ^)jl£]l (Vj^la (jJJ 
(JjLkLil JJijC. j'nall ' . '^1 ^»Lj1 

(jj OJjiAlI ^kjAl^)jJ (^JJ 

^ jLk ^1 (jt ■ ■ UA j LuAa 4-alui 
(Jjjjj (jt 1» la (jj (Jg-ui (jt 

CS^ L)! ;*^'"J ^ c^^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Asad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Fudhail] dari 
[Abu Hazim] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda: "(Di 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




neraka), jarak antara 
kedua pundak orang 
kafir sejauh perjalanan 
tiga hari bagi 
pengendara yang 
memacu kendaraannya 



dengan cepat, " [sedang 
Ishaq bin Ibrahim] 
mengatakan; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Salamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Abu Hazim] dari [Sahal 
bin Sa'd] dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
wasalalm, beliau 
bersabda: "Dalam surga 
ada sebatang pohon yang 
sekiranya bayangannya 
dilewati oleh pengendara 
selama seratus tahun, dia 
tak akan mampu 
menyelesaikannya. " 
Kata [Abu Hazim] ; 
selanjutnya kuceritakan 
hadits ini kepada 
[Nu'man bin Abu 
Ayyasy], maka ia 
menuturkan telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu sa'id], dari Nabi 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam, beliau bersabda: 
"Sungguh dalam surga 
ada sebatang pohon yang 
sekiranya ditempuh oleh 
seorang pengendara 
yang mengendarai kuda 
pacu pilihan yang cepat 
larinya selama seratus 
tahun, niscaya dia tak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







akan bisa 

menyelesaikannya." 


6070 


(jc jj jill AlC. Ujik 1 

(jl^ilu (jj (J^Ll (jC. q jLk ^1 

jiluj^ 4j1g iill (_glla <&l (J^jjjij 
'V L_all 4jLo ^Uji jl Uli jjiiia 

jta La^jl gj^a- jjI lSjAj 

V 1 i «aatJ i <a*J A^l (j i al ia 1 A 
fAjiA dJi-ij ^^^la. jS^Jjl (J^-^J 

jilil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
'Aziz] dari [Abu Hazim] 
dari [Sahal bin Sa'd] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh dari umatku 
ada tujuh puluh ribu atau 
tujuh ratus ribu -Abu 
Hazim tak tahu 
kepastian diantara 
keduanya- dengan 
berhimpitan, sebagian 
menggandeng yang lain, 
yang pertama-tama 
mereka tidak masuk 
hingga yang terakhir 
masuk, wajah mereka 
bagaikan rembulan di 
malam purnama." 


6071 


1 * la (jj auI -ijc U!i^k 
(j*l^ ui (jC 4_ijI jjc jjjill AjC- 

(jl (Jll ailllj AjIc iil ^jli-a ^g-jlll 

^ Cijill (jj^ljiil a!=JI JaI 

^ (_j£jS]I (jjs-ljjj Lo£ *Ua 11 

dia <luJ S^jm (Jlaa (jiljc- ^1 (jj 

^ t—ijlaJI t_i£jSll pji-l JJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] dari 
[Ayahnya] dari [Sahal] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Sungguh 
penghuni surga bisa 
melihat kamar-kamarnya 
dalam surga 
sebagaimana mereka 
bisa melihat gugusan 
bintang di langit." Kata 
[ayahku], lantas aku 
menceritakannya kepada 
[Nu'man bin Abi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'Ayyasy], maka ia 
berkata; Sungguh aku 
dengar [Abu Sa'id] 
menceritakan, dan ia 
menambahnya dengan 
redaksi; "sebagaimana 
mereka melihat bintang 
melintas di ufuk timur 
dan barat." 


6072 


ijijVl (J U lili (jl ^ fiUaJI 
(Jjiia <U (_5^iaj '""^ «-^3-^ (j* 

V j' i"' 1 ' ' » i'* ''l j IV* 
(j! VI ' " uji 3 IjISi (-j lil^iii 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Tmran] 
mengatakan, aku 
mendengar [Anas bin 
malik] radliyallahu'anhu, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Pada hari 
kiamat, Allah bertanya 
kepada penghuni neraka 
yang paling ringan 
siksanya; 'kalaulah kamu 
mempunyai semua yang 
ada di bumi, akankah 
kaujadikan untuk 
menebus dirimu? ' 
'Tentu' Jawabnya. Maka 
Allah berfirman: 'Dahulu 
aku hanya ingin sesuatu 
yang lebih sepele 
daripada ini ketika kamu 
masih dalam sulbi 
Adam, yaitu agar kamu 
tidak menyekutukan- KU 
dengan sesuatu apapun, 
namun engkau enggan 
bahkan menyekutukan- 
KU dengan sesuatu." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6073 


A£.U?MIj jlill (j-o £>=u 

< UI jlip (jj j^>-a*J ' " uaa 
J jij <&l ajc- (jj jj^- 

£iu <Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Amru] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Pada hari 
kiamat ada sekelompok 
kaum yang keluar dari 
neraka dengan syafaat, 
seolah-olah mereka buah 
krai (mentimun kecil), " 
saya (Hamad) bertanya; 
'apa maksud istilah 
dhoghobis? ' Amru 
menjawab; 'yaitu 
mentimun kecil.' Kata 
Hamad, ketika itu Amru 
adalah seseorang yang 
sering keceplosan, maka 
saya tanyakan langsung 
kepada Amru bin Dinar 
Abu Muhammad; 
'apakah anda mendengar 
Jabir bin Abdulah 
mengatakan aku 
mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Ada 
sekelompok kaum yang 
keluar dari neraka 
karena mendapat 
syafaat?" Ia menjawab; 
'Benar.' 


6074 


•»UaA 1 ''i ' -s jlLL ,jj <JuA UlAa 
Jll «Ilij "Cile. iil i^La ^jill 
limii 4 W\l 1 'i « a ... 1 g 'i ^ 

jjn^'ig-vll 5"i-v\l JaI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hudbah 
bin Khalid] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] Telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menceritakan kepada 
kami [Anas bin malik] 
dari Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda: 
"Ada sekelompok kaum 
yang wajahnya terlihat 
kehitam-hitaman keluar 
dari neraka setelah di 
lahap api, kemudian 
mereka masuk surga, 
penghuni surga 
menjuluki mereka 
jahannamiyun (mantan 
penghuni jahannam)." 


6075 


1 j| ^LiJ AjIc. 'M ^U<-i ^_u!l 
(jl-ajj ^j-a (Jj^i. ^j-a (JLiLa 

^ AjaJI La£ (jjlnlja S\jaJI 

alLij Sll (^glLa (^iill (J^J 
<Jjjli f.\jkLa duli l^jl IjJJ ^Jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
yahya] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudzri] radliallahu 
'anhu, bahwasanya Nabi 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: "Jika 
penghuni surga telah 
memasuki surga, dan 
penghuni neraka 
memasuki neraka, Allah 
berfirman; 'siapa saja 
yang dalam hatinya 
masih terdapat sebiji 
sawi keimanan, 
keluarkanlah dia dari 
neraka, ' maka mereka 
pun keluar setelah 
mereka terbakar dan 
menjadi abu, selanjutnya 
mereka dilempar ke 
sungai kehidupan 
sehingga mereka tumbuh 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sebagaimana biji-bijian 
tumbuh di tepi aliran 
sungai" atau ia 
mengatakan dengan 
redaksi; "dalam 
permukaan aliran 
sungai", dan Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Tidakkah 
kalian melihat bahwa 
biji-bijian itu tumbuh 
kuning melingkar?" 


6076 


UI «ul (JUi 4 'l» ul ItO-i jAit 
L*\m «tuli i» "l\l i*»*n (JIS ij' '"' 
(JjSJ alljlj Ajlc AUl ( _ s JJ-a J^. 

i^j Ulic. jUlI JaI JjaI jl 

(j^aiil £jJajJ (J^3^ 4-"^}^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
mengatakan, pernah aku 
mendengar [Abu Ishaq] 
mengatakan, aku 
mendengar [Nu'man], 
aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Penghuni 
neraka yang paling 
ringan siksanya adalah, 
seseorang yang kedua 
telapak kakinya 
dipakaikan sandal, 
kemudian otaknya 
mendidih." 


6077 


Ul la c-Li-j (jj Alil jjc- l'* la 
(jC- (jLa-LuI /-Jl (jC- (Jjjl JjoiI 
^ ''" t"l»«uilli j i u'' (jj (jLaaill 
(jl JjSj j»ij^J iStl u^'^* 

<-iUall ^jj UIjc. jlill JaI (J3&I 

Ajiii (j-a-ai.i (Jij 

La£i 4i.LaJ UafrLa ^ 1» i (jlj^)^^ 

i'a^all j (Jk^aJI ( _ s i*J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Raja'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Israil] dari [Abu 
Ishaq] dari [Nu'man bin 
Basyir] mengatakan, aku 
mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Penghuni 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







neraka yang paling 
ringan siksanya pada 
hari kiamat adalah 
seseorang yang telapak 
kakinya dialasi sandal, 
sehingga otaknya 
mendidih, sebagai 
mendidihnya ketel dan 
periuk." 


6078 


^jC A ;qj ia (jc. j^yiC- ^C- A \f t'n 
Al)! (_glla (^4^1 (jLa!iLk (jj <^5^C. 
^llill jlill jSijl ^Unj <jlc 

Jla l^ia jjija ^Uili 

jjia ajal (3^J J^J Ijiil 

S'* L S s>t< <« w 'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Amru] dari 
[Khaitsamah] dari [Adi 
bin Hatim], bahwasanya 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah 

memperbincangkan 
neraka, kemudian beliau 
memalingkan wajahnya 
dan berllindung diri 
daripadanya, kemudian 
beliau 

memperbincangkan 
neraka dan beliau 
memalingkan wajahnya 
seraya meminta 
perlindungan 
daripadanya, selanjutnya 
beliau bersabda: 
"Jagalah diri kalian dari 
neraka sekalipun hanya 
dengan setengah biji 
kurma, siapa yang tak 
mendapatkannya, 
ucapkanlah yang baik." 


6079 


^1 (jc- ' . <1 ;^ (jj auI lj& (jc. 
A "'l g "-- auI ^jjJaj (_jjAiJI .la m 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Hamzah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





t *ll Ja ^jjl aJoC- a-lic ^Sjj ~ V- 1' 


kami [Ibnu Abi Hazim] 
dan [Darawardi] dari 
[Yazid] dari [Abdullah 
bin Khabbab] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri] 
radliallahu 'anhu, ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika 
paman beliau, Abu 
Thalib, sedang 
diperbincangkan. Maka 
beliau bersabda: 
"Semoga syafaatku 
berguna baginya, 
sehingga ia tidak di 
letakkan dalam neraka 
yang dalam, yang 
tingginya sebatas kedua 
mata kakinya, namun itu 
pun menjadikan ubun- 
ubun kepalanya 
mendidih." 


6080 


jc <jl jj] J.luia 

Ujj 1 'w i ml ^1 (j^jljija 

s^jj Aill dijala Cijl (Jjl jiiS 

ISS ^alill & 1 jlali ^j5L1I 
Isi ^ t " « , aj ^fljfl 1 

l-vj'l 1 j'i'll (JjO lj rf'i'l lll-i. J^'j 

jjtj3 iill AILsLj (J jl*J c]jl 
ATuUi j< <i j Isi r*i.„l (JjS'ii 
Atll aikjl («ill ijAljjl 1 JJjl 
I*\l ^ t " \ , aj ^fljfl A \ ^\ j3 ^Liia. 

(_J ll! Ij'i'il A'i'iili-^ J^'J 

.,iir. 1 j'i'il jSlii Isi "i* 
l^lijl Isi t " u nj jfl 
^39 alLlJ 4 'lir, iill l _ 5 -L^= lii^a 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Qotadah] dari 
[Anas] radliyallahu'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada hari kiamat Allah 
mengumpulkan seluruh 
manusia, mereka 
berujar; 'Duhai sekiranya 
kita meminta syafaat 
kepada Tuhan kita 
sehingga Dia bisa 
meringankan 
penderitaan kita di 
tempat kita ini.' Maka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




mereka menemui Adam 
dan mengutarakan hajat 
mereka; 'Engkaulah 
manusia yang Allah 
cipta dengan tangan-Nya 
dan Dia tiupkan ruh-Nya 
kepadamu, dan Dia 
perintahkan para 
malaikat untuk sujud 
kepadamu, maka 
tolonglah engkau 
meminta syafaat kepada 
Tuhan kami! ' Namun 



Adam menjawab; 'disini 
bukan tempatku untuk 
meringankan kalian, ' 
Adam lalu menyebut- 
nyebut kesalahannya dan 
berujar; 'datangilah Nuh, 
rasul pertama-tama yang 
Allah utus'. Maka 
mereka mendatangi Nuh. 
Namun ternyata Nuh 
juga menjawab; 'disini 
bukan tempatku untuk 
memberi pertolongan, ' 
lantas Nuh menyebut- 
nyebut kesalahannya dan 
berujar; 'datanglah 
kalian kepada Ibrahim 
yang telah Allah jadikan 
sebagai kesasih-Nya.' 
Mereka pun 

mendatanginya, tetapi ia 
juga berujar; 'disini 
bukan tempatku untuk 
meringankan kalian, ' 
dan ia sebut-sebut 
kesalahannya seraya 
berujar; 'datanglah 
kalian kepada Musa 
yang Allah telah 
mengajaknya bicara.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Mereka pun mendatangi 
Musa, namun Musa juga 
mengatakan; 'Saya tak 
berhak meringankan 
kalian, ' dan Musa 
menyebut-nyebut 
kesalahan pribadinya, 
seraya berujar; 
'datanglah kalian kepada 
Isa' Mereka pun 
mendatangi Isa, dan isa 
juga mengatakan; 'saya 
tak berhak meringankan 
kalian' sambil berujar; 
'datanglah kepada 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, sebab dosanya yang 
dahulu dan yang akan 
datang telah mendapat 
ampunan.' Mereka pun 
mendatangiku dan aku 
meminta izin kepada 
rabbku. Ketika aku 
melihat-Nya, aku 
langsung tersungkur 
sujud dan Ia 
meninggalkanku 
sekehendak Allah, lantas 
ada suara memanggil- 
manggil; 'Angkat 
kepalamu, mintalah, 
kamu akan diberi, 
utarakan uneg-unegmu 
kamu akan didengar, 
mintalah syafaat, kamu 
akan diberi! ' langsung 
aku angkat kepalaku dan 
aku memuji rabbku 
dengan pujian yang Dia 
ajarkan kepadaku. 
Lantas aku memberi 
syafaat dan Dia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memberiku batasan, 
kemudian aku keluarkan 
mereka dari neraka dan 
kumasukkan surga, 
kemudian aku kembali 
dan tersungkur sujud 
semisalnya pada kali 
ketiga, keempat hingga 
tak tersisa di neraka 
selain yang ditahan oleh 
Alquran. Sedang 
Qatadah berkata dalam 
hal ini dengan redaksi 
'sehingga keabadian 
wajib baginya.' 


6081 


jc la-j UjAa Alina HiAa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari [Al 
Hasan bin Dzakwan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Raja'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Husain] radliallahu 
'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ada 
sekelompok kaum yang 
keluar dari neraka 
karena syafaat 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, lantas mereka masuk 
surga dan mereka diberi 
julukan 'jahannamiyun 
(mantan penghuni 
neraka j ahannam) . " 


6082 


(jj (JjcLaLil UjAa. 4jjj3 UjAk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





^jj Ajjli. i211a ^a j allnj AjIc 

La (_S JJ i— SjLi Vjj AjIc liLl 


kepada kami [Ismail bin 
Ja'far] dari [Humaid] 
dari [Anas], bahwasanya 
Ummu Haritsah 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu 
anaknya, Haritsah, gugur 
di perang Badar karena 
terkena panah yang 
nyasar. Ia berujar; 
'Wahai Rasulullah, 
engkau tahu kedudukan 
Haritsah dalam lubuk 
hatiku, kalaulah dia di 
surga, aku tidak akan 
menangisinya, 
sebaliknya kalaulah 
tidak, engkau akan 
melihat apa yang akan 
aku lakukan." Nabi 
bersabda: "Apakah 
engkau beranggapan 
bahwa surga hanyalah 
satu tingkatan, sungguh 
dalam surga terdapat 
sekian banyak tingkatan, 
dan Haritsah berada di 
surga Firdaus yang 
paling tinggi." 


6083 


(Ijlllj Uj-lS Laj (j-a jji. 
^a ^-iB ^> ^ j^a ^£^kl ^wjS 
jjj U^jS Laj l-llJI (j-a AjiJI 
A^a 11 (JaI c.LLij (j-a al^)Jal (jl 
La iLpUii^ Jl l'litUl 

1 -v 1 j 1 'l 1 1 l i 1 |3 i\ j l i J 'l 1 1 

tj-a jLa^JI 'l* i LgJLu-ai]j 


Dan (masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya -dari [Anas 
bin Malik]-) Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Berpagi 
hari atau bersore hari fi 
sabilillah adalah lebih 
baik daripada dunia 
seisinya, dan nilai busur 
panah salah seorang dari 
kalian atau tempat kaki 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







di surga itu lebih baik 
daripada dunia dan 
seisinya. Kalaulah 
bidadari surga muncul 
ke bumi, niscaya akan 
menerangi yang ada 
diantara keduanya dan 
memenuhi keduanya 
dengan wewangian, dan 
kerudung (bidadari) 
lebih baik daripada 
dunia dan seisinya." 


6084 


(jC. ^JC-VI (jC- jjl UjAk 

Vj Ski ^Jli V iLj Ajic. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah], Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"seseorang tidak akan 
masuk kedalam surga 
sehingga di perlihatkan 
kepadanya tempat 
duduknya di neraka, 
agar kalau dia berbuat 
buruk dapat menambah 
rasa syukurnya. Dan 
seseorang tidak akan 
masuk neraka sehingga 
di perlihatkan kepadanya 
tempat duduknya di 
surga, agar kalau dia 
berbuat baik menjadi 
satu kerugian baginya." 


6085 


1 V* 'w llaUbM ^jj 4_uj3 t V* 'w 

■Salai (j-o <&l <J ji^j Ij Clilalla Aji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isma'il bin ja'far] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





JM Vj tfj V Jll (> fiUai'l 


dari ['Amru] dari [Sa'id 
bin Abu Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] 
Radliyallahu'anhu 
menuturkan; saya 
bertanya; 'wahai 
Rasulullah, siapa 
manusia yang paling 
beruntung dengan 
syafaatmu padahari 
kiamat? ' Nabi 
menjawab: "Hai Abu 
Hurairah, saya sudah 
beranggapan bahwa tak 
seorangpun lebih dahulu 
menanyakan masalah ini 
kepadaku daripada 
dirimu, dikarenakan 
kulihat semangatmu 
mencari hadits, Manusia 
yang paling beruntung 
dengan syafaatku pada 
hari kiamat adalah yang 
mengucapkan laa-ilaaha- 
illa-llaah, dengan tulus 
dari lubuk hatinya." 


6086 


auI ^ l^ij auI (jc- S luc (jc- 

AjIc- 2ll ^jJj-a (^Jjll J ijj ""- 

jlill Ja! jil fiiV J) ^3 

Aj=JI (3i.il! il_iA j| (3 J^S cS^-a 
l^JUil a j ui r. j Uiill (JiLo (jli 
lilll (Jllil a j i* r- djllo ^ (j! j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Abidah] 
dari [Abdullah] 
Radliyallahu'anhu, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Sungguh 
aku tahu penghuni 
neraka yang terakhir kali 
keluar dan penghuni 
surga yang terakhir kali 
masuk, yaitu seseorang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



J jjjj Clylj Jala lilLall dulj 
(Jjsj tj^j si^lj^ 



yang keluar dari neraka 
dengan cara merayap, 
Allah tabarakawata'ala 
berfirman; 'Pergilah 
kamu dan masuklah ke 
dalam surga! ' maka 
orang tersebut 
mendatanginya dan 
terbayang baginya 
bahwa surga telah 
membeludak. Orang 
kembali kembali dan 
berujar; 'Wahai 
Tuhanku, kutemukan 
surga telah 
membeludak'. Allah 
berfirman lagi; 'pergi 
dan masuklah surga.' 
Maka ia kembali dan 
terbayang baginya 
bahwa surga telah 
membeludak. Lalu ia 
kembali dan 
mengatakan; 'Ya 
Tuhanku, kutemukan 
surga telah 
membeludak.' Allah 
berfirman lagi; 'pergi 
dan masuklah surga, dan 
bagimu surga seluas 
dunia dan bahkan 
sepuluh kali sepertinya - 
atau- bagimu seperti 
sepuluh kali dunia.' 
Hamba tadi lantas 
mengatakan; 'Engkau 
menghinaku ataukah 
menertawaiku, sedang 
Engkau adalah raja 
diraja?" Dan kulihat 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m tertawa hingga gigi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







gerahamnya kelihatan 
seraya berkomentar: 
"Itulah penghuni surga 
yang tingkatannya 
paling rendah." 


6087 


(^glla ^.'"^ (Jl^ji 4-ic iill /. l^ij 
UI da Vi Ja aIImj 4j1c iii! 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
dari [Abdul Malik] dari 
[Abdullah bin Al Harits 
bin Naufal] dari [Ibnu 
Abbas] 

radliyallahu'anhu, ia 
pernah bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Apakah 
engkau bisa 
mendatangkan manfaat 
untuk pamanmu Abu 
Thalib sekalipun paling 
ringan?" 


6088 


Jtald (^Jjii-I i$ jA jJI (jc 
ojjjA Lj! (jl iijj (jJ pllaCj 
Atll ^ lili (jc LoA 
Ij^a ia ^ AJ la j ^ <Liic 

(jjjUjaj 3a dJl! Jil d] jLij u v 

Jll <lll! (J J^J Ij ^ I _jJll (llLaJLu 
i251iS 4Ji.Ua] I ijJ 4ijjj ISk-U 
(jlS (j-o (J jaj3 (JjIjII Alll ^aa^J 
/jK i'iTii i « l'iv* n'. 'i 
\i* i (jl^ (j-a (j»i<u'MI \i* i 

(jl£ (ji ^jjjj ^aall 

Lgjj oAA ''"j Clycljiall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 

mengabariku [Sa'id] dan 
[Atho' bin Yazid], 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] mengabari 
keduanya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam -lewat jalur 
periwayatan lain-Telah 
mengabariku [Mahmud] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] Telah 
mengabari kami 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



j^c. ^ 'M ja^jjUa Ia jaalli 

lj| (Jjija UJ^J*^ cr^' all 
IjlA lili* <UlU j j*j (jjl jiia ~\'J 
IjIjI lili Ljjj UjjLj ^jik HilSLa 

^ M ^a^jjUa oLia^c ujj 

lj| (3 (jj^W cs^' 
jAjjjS lijj tlul f J 

(JjJJlJ (Jl! ^'l^T» __}jJia. l-JjjJaJj 

(jjSll alLij AjS& M (^glla <&l 
(Jjj/)]I iltJj jjaj (j-o (Jjl 
C_Ll]^lS aljai aljjj 3>^l l &O jj4 

£1)1 j Lal (jl.H uill til (J!lo 
(J^ujj lj ^^Ij I ^jlla (jl.1» mil lil^klu 
j I, H uil I lil^ii (jla l_g_aLa Jll <&l 

VI 1'^/U.f-. jia ^lii V I^jS 

J a -g SI a&l ; (jjill ' i U A,*», M 
£j (Ji^}aJi]l ^Iaj <iL<ulj (J^j^aH 
(j^> iill lij ^gja ja JJ 

(jl il jl j ojlic (jjj -1 i «aall 

(j' ^j' O* J^' U? 2 ->=S 
<]) V (jl , 1g i nj (jlS (ji-a 

J mil jljl 4J>!>Uj Igj jjjaja 

jj-o j"Slj (J' J^' LS^~ ^ fJ^-J 
-L$j j2k.^p^j£ ija mil jjl ^il (jjl 
tUa J^jc L- ll aj3 I ji'V'al ia 
dlUj (jjjjjia SljaJI s-La aJ (JlL 
°;3 j (Jlmll (Jj«-s j-i <UaJI 

<^-* ^Vj 
/eJfuSa ia U J jija jlill 
t_i^)j-ala Ia jISj ^^^^.l j lg ajj 
j^^J i' Jj ^ jUlI (jc. t5f?-J 
jjl i^SLc.) (jl fl\M \ j* jaia iil 

V lili jc j V j' jaia SJJC- "'H I aJ 
(jC. ^ ^ ^ t a ^ j , )g a^ic, tillLml 
(_Jj U iil]i iii (j'ji) lii jU]| 

(jj^ll (J jaia AjaJI J) t^ijja 
ojic- ^^jllLij V (jl * " i j ^a 
(31 jj la ajiil U ^il 5jI ^3 

liljlkci (jl ( _ s i3«J J jSia JC-A) 

V J jiia o jjc. cs JLlu2 iSlli 

kaji SJJC- lillllul V liiijc- j 

V (jl (JJjIj-OJ ^j^c- (j-? ^ 



dari ['Atho' bin Yazid Al 
Laitsi] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan; 
Beberapa orang 
bertanya, 'wahai 
Rasulullah, apakah kami 
bisa melihat Tuhan kami 
pada hari kiamat? ' Nabi 
menjawab: "Apakah 
kalian mendapat 
kesulitan melihat 
matahari ketika tidak ada 
mendung?" 'Tidak wahai 
Rasulullah' Jawab 
mereka. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya lagi; "Apakah 
kalian menadapat 
kesulitan melihat 
rembulan ketika 
purnama?" Mereka 
menjawab; 'Tidak wahai 
Rasulullah'. Nabi 
bersabda: "Sungguh 
kalian melihat-Nya pada 
hari kiamat. Allah 
kemudian menghimpun 
seluruh manusia 
kemudian berfirman; 
'Siapa yang menyembah 
sesuatu, hendaklah ia 
mengikuti 

sesembahannya, ' Orang- 
orang pun mengikuti 
yang pernah 
disembahnya, ada yang 
mengikuti matahari 
karena menyembahnya, 
ada yang mengikuti 
bulan karena 
menyembahnya, ada 
yang mengikuti thaghut 
(segala sesembahan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



pU3a La CllfLui Ljj3 La Uli 

U (3 jaja liljiil La ^51 (jjl U 

Ijji iSla ■ — jCJj Jl jj 
Lgjj J j=lS]L) AJ J jl <la &s la 
llS (J-a jj-"" cJj3 UjjS tjaJ lili 
iSS (j^i (j-aJ 'U (JLlj ( _ s -iiiia 



(Jli^i-a AJjVj lili IjlA AJ (J j^S 
(Jil L&jll i^Jljj 'ojJjA jjS 

^jI £-a (jjJLa. ^^.laJI JJJUuJ 

jj-a lliki Ajle JJ*J V 'o 

liA 4J^3 Jl (^Jjl (jJa. <JJf=>- 

iVit Tn jjI (Jl! 4jLa A Vi a j 

Ajlc. iil *d)l (J j-uij t 'l» ala 

<lllil ojjic- j lili IjsA (JjSj j»1j^J 

4jLa 4 li a llllaia ojjjA jjI (Jll 



selain Allah) karena 
menyembahnya, 
sehingga yang tersisa 
adalah umat ini yang 
didalamnya terdapat 
orang-orang 
munafiknya. Allah 
kemudian mendatangi 
mereka dengan bentuk 
yang belum pernah 
mereka kenal, dan 
mengatakan; 'Aku 
adalah Tuhan kalian' 
Namun mereka malah 
menjawab; 'kami 
berlindung kepada Allah 
dari-MU, inilah tempat 
kami, sampai Tuhan 
kami mendatangi kami, 
kalaulah Tuhan kami 
mendatangi kami, 
niscaya kami mengenal- 
NYA.' Kemudian Allah 
mendatangi mereka 
dengan bentuk yang 
mereka kenal dan 
mengatakan; 'AKU 
tuhan kalian! ' 'Betul, 
engkau tuhan kami' 
Jawab mereka. Mereka 
lantas mengikuti-Nya 
dan dipasanglah 
jembatan jahannam. " 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Akulah 
manusia pertama-tama 
yang menyeberangi. Dan 
doa para rasul ketika itu 
ialah; Allahumma 
Sallim-sallim (ya Allah 
selamatkanlah, 
selamatkanlah).' Dalam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



jembatan itu terdapat 
sekian banyak besi-besi 
pengait seperti pohon 
yang berduri tajam. 
Bukankah kalian pernah 
melihat pohon berduri 
tajam?", 'betul, ya 
Rasulullah, 'jawab 
mereka. Nabi 
meneruskan; 'Besi-besi 
pengait itu bagaikan 
pohon berduri tajam, 
hanya tidak ada yang 
tahu besarannya selain 
Allah. Besi-besi pengait 
itu menyambar manusia 
tergantung dengan 
amalan mereka, ada 
diantara mereka yang 
celaka lantaran 
amalannya, ada diantara 
mereka yang tercabik 
kemudian selamat. 
Hingga jika Allah selesai 
memutuskan diantara 
hamba-Nya, dan ingin 
mengeluarkan yang 
dikehendaki-NYA dari 
neraka dari mereka yang 
mengucapkan laa-ilaaha- 
illallah, Dia perintahkan 
malaikat untuk 
mengentaskan mereka, 
dan para malaikat 
mengenali mereka 
dengan bekas-bekas 
sujud, dan Allah 
mengharamkan neraka 
untuk memakan bekas- 
bekas sujud yang ada 
pada diri anak Adam, 
malaikat pun 
mengentaskan mereka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



setelah mereka gosong 
terbakar, mereka diguyur 
air yang disebut dengan 
air kehidupan, sehingga 
mereka tumbuh 
bagaikan tumbuhnya biji 
di tepi sungai, dan ada 
seseorang diantara 
mereka menghadapkan 
wajahnya kearah neraka 
dan mengatakan; 'Ya 
tuhanku, bau neraka 
telah menyesakkan 
hidungku dan nyalanya 
telah membakarku, maka 
palingkanlah wajahku 
dari neraka.' Hamba itu 
tiada henti memanjatkan 
doa untuk dipalingkan 
wajahnya dari neraka. 
Maka Allah berfirman; 
'bisa jadi engkau jika 
AKU kabulkan 
permintaanmu, kamu 
minta yang lain lagi! ' 
hamba itu menjawab; 
'Tidak, demi kebesaran - 
MU, aku tidak akan 
meminta yang lain lagi'. 
Allah pun memalingkan 
wajahnya dari neraka. 
Tetapi setelah itu ia 
meminta kembali; 'ya 
Tuhanku, dekatkanlah 
aku ke pintu surga!.' 
Allah menegur; 
'Bukankah engkau telah 
menyatakan sanggup 
untuk tidak meminta-KU 
selainnya, celaka engkau 
wahai anak adam, betapa 
banyaknya alasanmu! ' 
hamba itu tiada henti 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



memohon, sehingga 
Allah pun menjawab; 
'bisa jadi jika AKU 
kabulkan permintaanmu, 
kamu akan meminta-KU 
yang lain lagi'. Hamba 
menjawab; 'Tidak, demi 
kebesaran-MU, saya 
tidak akan meminta-MU 
selainnya.' Maka Allah 
meminta janji dan ikrar 
agar ia tidak meminta- 
NYA selain itu, 
sehingga Allah 
mendekatkannya ke 
pintu surga. Namun 
setelah hamba tadi 
melihat isinya, ia diam 
beberapa saat sesuai 
kehendak Allah, 
kemudian ia berkata; 'Ya 
Tuhanku, masukkanlah 
aku ke dalam surga! ' 
Allah menjawab; 
'Bukankah engkau telah 
menyatakan sanggup 
untuk tidak meminta-KU 
selainnya, celaka engkau 
wahai anak Adam, 
alangkah banyaknya 
alasanmu'. Hamba terus 
merengek dengan 
mengucapkan; 'Wahai 
Tuhanku, janganlah 
Engkau jadikan aku 
menjadi manusia yang 
paling sengsara.' Hamba 
tiada henti memanjatkan 
doanya hingga Allah 
tertawa. Dan jika Allah 
telah tertawa, berarti ia 
mengizinkan hamba- 
NYA masuk surga. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Setelah hamba 
memasukinya, dikatakan 
kepadanya; 

'mengkhayallah seperti 
ini! ' maka ia pun 
mengkhayal, kemudian 
dikatakan kepadanya 
lagi; 'mengkhayallah 
seperti ini! ' maka ia pun 
mengkhayal sampai 
khayalannya benar-benar 
habis, kemudian Allah 
berkata kepadanya; 
'Inilah bagimu dan 
semisalnya'." Kata Abu 
Hurairah; 'itulah laki- 
laki penghuni surga yang 
terakhir kali masuk.' 
Kata Atho v ; Dan Abu 
Sa'id Al Khudzri sedang 
duduk bersama Abu 
Hurairah, dan ia tidak 
merubah haditsnya 
sedikitpun hingga ketika 
sampai sabdanya; 'Ini 
bagimu dan semisalnya 
bersamanya.' Maka [Abu 
Sa'id] menyelah; aku 
pernah mendengar 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 'Ini bagimu 
dan sepuluh kali 
semisalnya.' [Abu 
Hurairah] menjawab; 
'yang aku hafal adalah 
semisalnya bersamanya.' 


6089 


AjIc 'M ^U^i (Vjill ij*^! •ijc. 

» - jr ./s'' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Sulaiman] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







[Syaqiql dari [Abdullahl 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Akulah yang 
mendahului kalian yang 
mendatangi telaga." 


6090 


l'i'vl-v ' \r. jji jj^f- j 
£jc A \v ui Lu la ^»7* (jj La^ ^ 
(jC (Jjlj '"'l t 1» n i n (Jlj 
^jjjll (ji^jc Aljl ^ auI 

1 jiiiLl La /JjSi V tSfil (3UlJ3 
(JjIj ^1 (jC ^L-alc 4 » J jS 1» J 


Telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Mughirah] 
mengatakan; aku 
mendengar [Abu Wa v il] 
dari [Abdullah] 
radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Akulah yang 
mendahului kalian yang 
mendatangi telaga, dan 
diperlihatkan bersamaku 
beberapa orang diantara 
kalian, kemudian dicabut 
dari pandanganku, maka 
aku pun berteriak; 'ya 
rabbi, itu sahabatku! ' 
maka ada suara; 'Engkau 
tak tahu yang mereka 
lakukan 

sepeninggalmu'." hadits 
ini diperkuat oleh oleh 
[Ashim] dari [Abu 
Wa v il]. Dan [Husain] 
mengatakan; dari [Abu 
Wa'il] dari [Khudzaifah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


6091 


1 UC (jc ^ * \ \\ w ^SLtija t V' 'w 
( _ s lLa (^jill (jcLa^ic A)jl ^jjJaj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(j^aji. ^fLaLat (Jll alluj Ajic auI 


menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Ubaidullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
radliyallahu 'anhuma, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Di hadapan 
kalian ada telaga 
sebagaimana jarak 
antara Jarba' dan 
Adzruh." 


6092 


Ijj la l^a ^ ^jj j^jJaC. "' la 
jjc. JJfa. ^ l n (jt ' ■ '''l mil 

diia jjij jjI (JIsau) auI sLkcl 

4il (jjilC jj llulj! (j! 1 1» ini 

^ill Jlia a!=JI ^ 
SU iil 


Telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Bisyr] dan 
[ Atho' bin Saib] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] 
radliyallahu'anhu 
mengatakan; 'Kautsar 
adalah sekian banyak 
kebaikan yang Allah 
berikan kepada 
Muhammad.' Abu Bisyr 
berkata; saya bertanya 
kepada Sa'id; 'banyak 
orang beranggapan 
bahwa al kautsar adalah 
nama sungai di surga.' 
Sa'id menjawab; 'Sungai 
di surga hanyalah satu 
diantara sekian banyak 
kebaikan yang Allah 
berikan kepadanya.' 


6093 


AiLlli (jjl (jC jic (jj ^au 

(Jll jj^c. (jj ^iii ^jc. Jll (Jll 

aiLij ajIc. iui (^giia t, j isi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abi Maryam] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





' . -t t*i, , . • - 


kami [Nafi' bin Umar] 
dari [Ibnu Abi 
Mulaikah] mengatakan; 
[Abdullah bin Umar] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Telagaku jauhnya 
sejauh perjalanan 
sebulan, airnya lebih 
putih daripada susu, dan 
baunya lebih wangi 
daripada minyak misik, 
dan cangkirnya bagaikan 
bintang di langit, siapa 
meminumnya ia tak akan 
haus selama-lamanya." 


6094 


jlll (J^wjj (jlgjc. jlll ^ i «a^j 
c.lxiLa j <Uj! (jij LaS (g i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Wahab] 
dari [Yunus], [Ibnu 
Syihab] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Anas bin 
Malik] 

radliyallahu'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Luas telagaku bagaikan 
antara Eiliya dan Shan'a 
di Yaman, dan berisikan 
kendi-kendi yang 
jumlahnya bagaikan 
jumlah bintang di langit. 


6095 


qC ^.UoA Uj la .ial j]l jjl UliAk 

o5U3 Uj-li. ^IJoA UiiAi. JLk (jj 
^illl (jahili (jj (_uijl Hj.la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





aj^a ii!2s jail ^Hu 


dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam —lewat 
jalur periwayatan lain- 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hudbah 
bin Khalid] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "ketika kami 
berjalan di surga, tiba- 
tiba ada sungai yang 
pinggirnya berupa 
kubah-kubah dari 
mutiara berongga. Saya 
bertanya; 'Apa ini hai 
Jibril? ' Jibril menjawab; 
'Inilah al kautsar yang 
Allah berikan untukmu, ' 
ternyata tanahnya atau 
bau wanginya terbuat 
dari minyak misik 
adzfar" -Hudbah ragu 
kepastiannya, tanah atau 
baunya-. 


6096 


jjt jj jill SJG Ujik L. U&J 
jilLjj 4jle «lili U* Luj| 

liljuu 1 jjikl La ^ J jSjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ada beberapa 
orang sahabatku menuju 
telagaku, hingga di 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



waktu selanjutnya aku 
tahu bahwa mereka 
disingkirkan dariku 
sehingga aku berteriak- 
teriak; '(mereka) 
sahabatku!, ' maka Allah 
menjawab; 'Engkau 
tidak tahu apa yang 
mereka lakukan 
sepeninggalmu'." 



6097 



iSja jiJ^a ^jjl (jj \j» Lu IjAla 
^jjl *" L_ajjaji (jj lxa < 

L>* (jiajaJI f^J* 

j^' tip 

( - W « l u3 8 'J .'J 

(JlaS £«j dllka (jg La qm <"l» alu 
|L^jJ (Jj5ta l^-i3 jJ j) jA j 4 'i» <u«l 

^jj (Jliij s^ijl 4 i u) j 

UAla J_Lu=JI 1 1 1' /o ' . UjJS 

j jj (Jll alluj 4j1c alll /gila «lili 

s' * 'S s '* * 

J jiia J a ° at Ij d] jala 

I jjjaj Uj ^Ic. V 
(J jahili j»A jUjI ^ic. Ijajjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abi Maryam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mutharrif] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hazim] dari [Sahal 
bin Sa'd] mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akulah pertama-tama 
yang mendangi telaga, 
siapa yang menuju 
telagaku akan minum, 
dan siapa yang 
meminumnya tak akan 
haus selama-lamanya, 
sungguh akan ada 
beberapa kaum yang 
mendatangiku dan aku 
mengenalnya dan 
mereka juga 
mengenaliku, kemudian 
antara aku dan mereka 
dihalangi." Kata [Abu 
Hazim], [Nu'man bin 
Abi Ayyasy] 
mendengarku, maka ia 
berkomentar; 'Beginikah 
kamu mendengar dari 
Sahal? ' 'Iya' Jawabku. 
Lalu ia berujar; 'Saya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bersaksi kepada [Abu 
Sa'id Alkhudzri], 
sungguh aku 
mendengarnya dan dia 
menambahi redaksi; 
"aku berkata; 'mereka 
adalah golonganku! ' 
tetapi dijawab; 
'Sungguh engkau tidak 
tahu apa yang mereka 
lakukan sepeninggalmu! 
' Maka aku berkata; 
'menjauh, menjauh, bagi 
orang yang mengubah 
(agama) sepeninggalku." 
Kata Ibnu 'Abbas, istilah 
suhqan maknanya 
menjauh. Sahiq 
maknanya ba'id (jauh). 
Ashaqo maknanya 
ab'ada (menjauhkan). 
Sedang [Ahmad bin 
Syabib bin Sa'id Al 
Habathi] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepada kami [ayahku] 
dari [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwasanya ia 
menceritakan, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada hari 
kiamat beberapa orang 
sahabatku 
mendatangiku, 
kemudian mereka 
disingkirkan dari telaga, 
maka aku katakan; 'ya 
rabbi, (mereka) 
sahabatku! ' Allah 
menjawab; 'Kamu tak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mempunyai pengetahuan 
tentang yang mereka 
kerjakan sepeninggalmu. 
Mereka berbalik ke 
belakang dengan 
melakukan murtad, 
bid'ah dan dosa besar." 


6098 


Mil ^jii-a (^jill ijl alLlj 4j1c 'M 
( _ s it Jjj (Jls ^luij Ajlc 

J j^s (« i 1 " ° ^ 4-0 ^ (3 j" 

1 Laj lili V 
jjI jl£ (_£ jA jll (Jc. L. m ui 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahab] 
mengatakan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ibnul 
Musayyab]; bahwasanya 
ia menceritakan dari 
[beberapa sahabat Nabi], 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Beberapa orang 
sahabatku mendatangi 
telaga, lalu mereka 
dijauhkan dari telaga, 
maka aku berkata; 
'(mereka) para 
sahabatku, ' Allah 
menjawab: 'Sungguh 
engkau tidak 
mempunyai pengetahuan 
tentang apa yang mereka 
kerjakan sepeninggalmu, 
mereka berbalik ke 
belakang dengan 
melakukan murtad, 
bid'ah dan dosa besar." 
Dan [Syu'aib] 
mengatakan dari [Az 
Zuhri], [Abu Hurairah] 
menceritakan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam dengan 
redaksi; 'yujla v un' 
sedang [Uqail] 
mengatakan dengan 
redaksi 'FayuhahVuuna', 
sedang [Zubaidi] 
mengatakan dari [Az 
Zuhri] dari [Muhammad 
bin Ali] dari [Ubaidillah 
bin Abi Rafi'] dari [Abu 
Hurairah] 
radliy allahu 'anhu . 


6099 


»3-* j lil -Lili IjS Ljjj (Jla allaj 

■ , J i". , - . '■ . f. , 

L>? Ur>- J 2 f^" 13 U | er 1 ^ 
(jjl Clilka <Jlaa Ag 'n; j ^jjjj 

«i > i ' 0 £ 

(jjl dia JUa lj 'i n j t5 jjj 
^j[2i Uo ciila jil^ jUlI J) djla 

(Jaa ji« V) ^4 ' |a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Mundzir Al Hizami] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Fulaih] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hilal bin Ali] dari 
[Atho v bin Yasar] dari 
[Abu Hurairah], dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "ketika kami 
berdiri, tiba-tiba ada 
serombongan manusia, 
hingga jika ketika aku 
telah mengenal mereka, 
ada seseorang muncul di 
antara aku dan mereka 
dan mengatakan; Ayo 
kemari! ' Saya bertanya; 
'Kemana? ' dia 
menjawab; 'ke neraka, 
demi Allah.' saya 
bertanya; 'ada apa 
dengan mereka? ' dia 
menjawab; 

'Sesungguhnya mereka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berbalik ke belakang 
mereka sepeninggalmu 
dengan melakukan 
murtad, bid'ah dan dosa 
besar. Kemudian tiba- 
tiba ada serombongan 
manusia, hingga jika 
ketika aku telah 
mengenal mereka, ada 
seseorang muncul di 
antara aku dan mereka 
dan mengatakan; 'Ayo 
kemari! ' Saya bertanya; 
'Kemana? ' dia 
menjawab; 'ke neraka, 
demi Allah.' saya 
bertanya; 'ada apa 
dengan mereka? ' dia 
menjawab; 

'Sesungguhnya mereka 
berbalik ke belakang 
mereka sepeninggalmu 
dengan melakukan 
murtad, bid'ah dan dosa 
besar. Dan aku mengira 
bahwa tak ada yang 
selamat dari mereka 
selain sudah seperti unta 
yang keliaran siang 
malam." 


6100 


(j r - (j^""^' ' 1,r - (j' ' "'^ 

o^iu u-? j j l$ j+^j ts-y^ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Al Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin 'Iyadh] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Habib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafs bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] 
radliyallahu'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







m bersabda: "Antara 
rumah dan minbarku ada 
taman surga, dan 
minbarku diatas 
telagaku." 


6101 


jc ^\ ^jj^I (jl^JC- iL^a 

lilLall AiC (jt A 'n ui 
Mil ^glla ^-illl tjlis. 
t5 Jt -N Uji U) (Jji) alLlJ 4jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Syu'bah] dari [Abdul 
Malik] berkata; Aku 
mendengar [Jundab] 
menuturkan; 'aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku adalah yang 
mendahului mendatangi 
telaga." 


6102 


Clylll lil^a -Jli. jj j_>^c uj.la 
Ajsc jc jj^JI ^l (jc Jy jj jc 
Mil (_5-lj-a ^ J "1 (jl^ic Mil /- inj 

^jlc iLl JaI ^ic 

M (JUa Jjlall Jc L_ijLajl P 

(jVI yr^=JP- JJ^V Mil j 
jMj-i «<Sll< [*iiU(-J 

t^lj i_H=J^I ^JJ^-° jl O^J^' 

) jSjjii j) aSjlc L_aLkl La <&lj 

jl »SjIc l_sLLI (j^lj <_5^»J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yazid] dari [Abu Al 
Khair] dari [Uqbah] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam suatu hari 
pernah keluar dan 
menyalatkan para 
sahabat yang gugur di 
perang Uhud, kemudian 
beliau pergi keatas 
minbar dan bersabda: 
"Aku lebih dahulu wafat 
daripada kalian, dan aku 
menjadi saksi atas 
kalian, dan aku demi 
Allah, sungguh aku 
melihat telagaku 
sekarang, dan aku diberi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kunci-kunci 
perbendaharaan bumi 
atau kunci-kunci bumi, 
demi Allah, saya tidak 
mengkhawatirkan kalian 
akan berbuat syirik 
sepeninggalku, namun 
yang aku khawatirkan 
atas kalian adalah kalian 
berlomba-loba 
mendapatkannya. " 


6103 


ullk iJC. (jj ^ic UiiAi. 

4 - ° '» ' .-. - 1 - ' " '' ' i - - 

(_pa^iJI J^3j ^i^J ^J'' ^ 

(Jjj La£ (Jlaa 

AjIc auI (][s^l £aui <CijLk 
<■ 1 ^ u ^ j'^j ^ i ^ aJ^3 ^ V. ' ^ 

ju v £jii ^ijVi cfc 
^J^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami bin 
Umarah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ma'bad bin Khalid] 
bahwasanya ia 
mendengar [Haritsah bin 
Wahab] mengatakan; 
Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebut- 
nyebut telaga, kemudian 
beliau bersabda: 
"Jaraknya sebagaimana 
jarak antara Madinah 
dan Shan'a, " Sedang 
[Ibnu Abi Adi] 
menambahkan; dari 
[Syubah] dari [Ma'bad 
bin Khalid] dari 
[Haritsah], ia mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam (diantara 
kutipan ucapannya): 
"Jaraknya antara Shan'a 
dan Madinah." 
Mustaurid lantas 
bertanya kepadanya; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'Bukankah engkau 
mendengar beliau 
menyebut kendi-kendi? ' 
Haritsah menjawab; 
'Tidak'. Kata 
[Mustaurid] ; 'Dalam 
telaga itu kendi-kendi 
yang kelihatan 
(sedemikian banyaknya) 
seperti bintang-bintang.' 


6104 


c^' c!$ <^-^ cJ2 jj ^aL 

^)5ij («Jl Clljj s-Laj^il (jt 4iL}La 
La Atllj t2I}»j 1 jLaC La ClljT uS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abi Maryam] dari [Nafi' 
bi Umar] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Abi 
Mulaikah] dari [Asma' 
binti Abu bakar] 
radliallahu 'anhuma, 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saya adalah manusia 
yang lebih dahulu 
menuju telaga hingga 
aku bisa melihat siapa 
saja diantara kalian yang 
menuju telagaku, dan 
ada beberapa orang 
selainku ditahan 
sehingga aku 
mengatakan; 'Wahai 
Rabbi, ia adalah bagian 
dari diriku dan diantara 
umatku ! ' maka di 
jawab; Apakah kamu 
sadar apa yang mereka 
lakukan sepeninggalmu, 
demi Allah, mereka tak 
henti-hentinya berbalik 
ke belakang (murtad), " 
Ibnu Abi Mulaikah 
selalu memanjatkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



do'a: ALLAAHUMMA 
INNAA NA'UUDZU 
BIKA AN NARJIA 
ALAA A'QAABINAA 
AW NUFTANA 'AN 
DIININAA (Ya Allah, 
kami berlindung kepada- 
Mu dari berbalik kearah 
ke belakang (murtad) 
atau terkena musibah 
dalam agama kami, 
sebagaimana kutipan 
firman Allah; 
A'qaabikum 
tankishuuna' kalian 
berbalik kearah 
belakang, murtad. (QS. 
Almukminun 66). 



6105 



(jj 11 Ailjll jjI IjjSi. 
jLcuLj ^Lui A jjt l7i Lu^a tilLall 
(jj Jyj <" u <un (Jla (ji-ac-VI 
(J j-uij CuAklla <&l ^jc- (jc j 
jA j aIIuj AjIc auI ^U,-! auI 

j^Sjlki (jl (Jlii (_^jAi-a-ttll (j^LLall 
LajJ jjjajjl 4jal (jlaJ ^ £-aaJ 
AJuJai (j jSj (J!La Ailc 

ISLa Alll ( - \i n (Jla 
jl ^ijj <5 £JjL 

(3i.^>ll jl jLSikl jl ^dlljj lia-ui 
La (^ji^ julI (JaI (Ja*J (J-a*J 

jl p^Lj jjc- Ljjjjj Ajjj (j j£j 

(jlj Ljla ij3 *Ua SI (JaI (J-aaJ 
AjiJI (JaI (J-a*J (Ji»J (Ja/)]l 
JJC- Ljjjjj Ajjj (j jfij La ^jji. 
AjIc (jjin'i^ (jjc-ljj jl p^lji 

jllll JaI (J-«j (J-a*ja <-_Aj£SI 

jMji V) (JUI'-^U V,a 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid, Hisyam bin 
Abdul Malik] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
memberitakan kepadaku 
[Sulaiman Al A'masy] 
mengatakan, saya 
mendengar [Zaid bin 
Wahab] dari [Abdullah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seorang yang 
jujur lagi di benarkan, 
bersabda: "Sungguh 
salah seorang diantara 
kalian dihimpun dalam 
perut ibunya selama 
empat puluh hari, 
kemudian menjadi 
segumpal darah juga 
seperti itu, kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjadi segumpal 
daging juga seperti itu, 
kemudian Allah 
mengutus malaikat dan 
diperintahkannya dengan 
empat hal, rejekinya, 
ajalnya, sengsara 
ataukah bahagia, demi 
Allah, sungguh salah 
seorang diantara kalian, 
atau sungguh ada 
seseorang yang telah 
mengamalkan amalan- 
amalan penghuni neraka, 
sehingga tak ada jarak 
antara dia dan neraka 
selain sehasta atau 
sejengkal, tetapi takdir 
mendahuluinya sehingga 
ia mengamalkan amalan 
penghuni surga sehingga 
ia memasukinya. Dan 
sungguh ada seseorang 
yang mengamalkan 
amalan-amalan penghuni 
surga, sehingga tak ada 
jarak antara dia dan 
neraka selain sehasta 
atau dua hasta, lantas 
takdir mendahuluinya 
sehingga ia melakukan 
amalan-amalan penghuni 
neraka sehingga ia 
memasukinya." Sedang 
[Adam] mengatakan 
dengan redaksi 'kecuali 
tinggal sehasta'. 


6106 


LT^J L>^' CP O*" L» 

lili ^jIIj iiil jij <JlI p** j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ubaidillah bin Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





"M 31 jl lili Lij <Mc 


Bakar bin Anas] dari 
[Anas bin Malik] 
radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Allah mengutus 
malaikat pada setiap 
rahim, kemudian 
malaikat tersebut 
mengatakan; 'Ya rabbi, 
ataukah sebatas 
segumpal mani?, ya 
rabbi, ataukah sebatas 
segumpal darah?, ya 
rabbi, ataukah sebatas 
segumpal daging?, ' dan 
jika Allah berkehendak 
memutuskan 
penciptaannya, malaikat 
mengatakan; 'ya rabbi, 
ataukah laki-laki ataukah 
perempuan?, 
sengsarakah ataukah 
bahagia?, seberapa 
rejekinya, kapan 
ajalnya?, ' lantas ditulis, 
demikian pula dalam 
perut ibunya." 


6107 


"5 ~73 3 — 7^ -73 7^ — -73 1 

Al jj UiiAi. A j» ul LjjAi. aJI ' ' ' '"^ 

(jj i 'a j U i» y>T„ JUj i-*\Ajtl 
(jc ''"''^J jja uji (jj Aic. 

(j-o (3*1 i S^jjtjl <&l (J jjujJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid Ar 
Risyk] menuturkan; aku 
mendengar [Mutharrif 
bin Abdullah bin 
Syikhkhir] menceritakan 
dari [Imran bin Hushain] 
menuturkan; ada seorang 
laki-laki mengatakan; 
'Wahai Rasulullah, 
apakah penghuni surga 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan penghuni neraka 
telah diketahui? ' 'Iya' 
jawab Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Orang 
tadi bertanya lagi; 'lantas 
apa gunanya orang 
beramal? ' Nabi 
menjawab; "setiap orang 
mengamalkan sesuai 
dengan kehendak 
penciptannya, -atau- 
kepada yang 
dimudahkan baginya." 


6108 


jAit Ujik J|LjU (jj ^aa a Ujik 
f, lili jj'unlll 1 ^3 iill ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu 'Abbas] 
radliyallahu'anhuma 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang anak-anak 
musyrikin, maka beliau 
bersabda: "Allah lebih 
tahu apa yang mereka 
kerjakan." 


6109 


CLulll Uiijli. JjSiJ (JJ uJ^J Ijjii- 

Jl! (jjl (jc. (j^jj (jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] mengatakan 
telah menceritakan 
kepadaku ['Atho' bin 
Yazid] bahwasanya ia 
mendengar [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Hurairah] 
radliyallahu'anhu 
menuturkan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah ditanya 
tentang anak-anak 
musyrikin, beliau 
menjawab; "Allah lebih 
tahu apa yang mereka 
kerjakan." 


6110 


, ^ i e ~ ~ 5 " 

lij'lil i'&lj'l jj > Jjl -V .,.1 V'1-S. 

Jlalla ojjjA ^1 (jc. ^UaA 

alluj AjIc auI ^U.-! Aill (J jjjj 
( _ s ic- JjJ V) J jl J-a (j-a l-a 
4 'l j. aljj 4jl5j£J ol jjli o^jasJI 
(jjAiJ (Ja 4-aJ^JI (j J ?•'''''' 

auI (J jjuij Ij 1 jlli l^J JC laj 

« . ' .> . '„ < - : , i "f - '•{ 

1» i a jA j i l^J-aJ (j-a t 4'^' 

(jj-alt 1 jjlS LaJ pL. \ iil (Jll 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Ibrahim] Telah 
memberitakan ekpada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tak ada bayi 
yang dilahirkan selain 
dilahirkan dalam 
keadaan fitrah, maka 
kedua orangtuanyalah 
yang menjadikannya 
yahudi atau nashrani, 
sebagaimana kalian 
memperanakkan hewan, 
adakah kalian dapatkan 
diantaranya ada yang 
terpotong hidungnya 
hingga kalian yang 
memotongnya sendiri?" 
Mereka bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu 
perihal mereka yang 
mati saat masih kecil?" 
Nabi menjawab; "Allah 
lebih tahu yang mereka 
kerjakan." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6111 


cJj^J (Jlalls '^J^jA U*" 

(jLuii V alLij AjIc AUl t^j-lj-a 

o jai,,.';\ 1 ^'i-^i (jiUa alkali 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin YusufJ telah 
memberitakan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah seorang 
wanita meminta agar 
madunya diceraikan, 
dengan tujuan ia 
memperoleh bagian 
piring lebih banyak, 
lantas ia sendiri yang 
dipertahankan menjadi 
isteri, sebab baginya apa 
yang telah ditakdirkan." 


6112 


jj alLij Mil ^jii-a (^J^l 
a-ljc j Ajuj cJ^^J ae-L^ 
(jl jLLaj 1 t w ^ (jJ ^gjl j H Lj 
AU t*\m'A 4_uiiii J j^"' 1 » "I 
(JaL ^jJaO S La Ski La 

1 W„°i-v°i\j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Israil] dari 
[Ashim] dari [Abu 
Utsman] dari [Usamah] 
menuturkan; kami 
pernah di dekat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba salah 
seorang utusan puteri 
beliau mendatanginya, 
ketika itu beliau tengah 
bersama Sa'd, Ubay bin 
Ka'b dan Mu'adz, utusan 
itu mengabarkan bahwa 
anak dari puteri beliau 
telah meninggal. Nabi 
kemudian mengutus 
seorang utusan dan 
menyampaikan pesan 
dengan kalimat; "milik 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Allah yang diambil-Nya, 
dan milik Allah yang 
diberikan-Nya, 
kesemuanya telah 
ditakdirkan ajalnya, 
maka hendaklah engkau 
bersabar dan mengharap 
memperoleh pahala." 


6113 


lijj^l ^ujjji jjj (jua. ul^a 
(jC (JJiijJ 1-JJJaJ ^1 
(jj M Ajc- ^jjjli.l (Jll <^jA jJI 
llx m UI (jl .ga il jjjja-o 
(_)JLk jA Loijj^jl ajJaJ (_JjAaJI 
alluj Ajic auI ^U^i /L lili Aie 

U (Jlla jlLaj^l (j* 3=0 

Jlaa Jjill tjy L_aj£ <JU]I 

'' 4 «ini 4ila 1 jlaij V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hibban 
bin Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah], telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] menuturkan; telah 
memberitakan kepadaku 
[Abdullah bin Muhairiz 
Al Jumahi] bahsawanya 
[Abu Said Al Khudzri] 
memberitakan kepada 
dia, bahwa ketika ia 
duduk-duduk bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ada seorang 
laki-laki anshar dan 
berujar; 'Wahai 
Rasulullah, kami 
memperoleh tawanan 
wanita namun kami juga 
menyukai harta, 
bagaimana tanggapan 
anda mengenai 'azl? ' 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "apa kalian 
mengerjakan itu dengan 
anggapan tidak akan 
mendatangkan anak? 
Hendaklah tidak usah 
kalian lakukan, sebab 
tidaklah sebuah jiwa 
yang telah Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tetapkan untuk muncul 
selain musti akan 
terjadi." 


6114 


iailla Aic. auI ^ l^j Aijii. (jc. 
;\'.,j^i\<-. jtil \r^-. ' \"\\\ li'iU-i 

AJs\c (ja <a1c- sj£j VI "Lc-lUI 
U jV Oj£ jl Al^i. (j-a AJ^kJ 
1 ^ i i jeli i'uuu ^5 ; ° .'Ml 
si 4ic CAL tal ci?-^' *— 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Mas'ud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Abu wa v il] 
dari [Khudzaifah] 
radliyallahu'anhu 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menyampaikan khutbah 
kepada kami, yang 
dalam khutbah itu 
tidaklah beliau 
tinggalkan sesuatu yang 
terjadi hingga kiamat 
tiba, selain beliau 
sebutkan, yang tahu 
akan mengetahuinya, 
dan yang bodoh tidak 
mengetahuinya, sungguh 
aku telah melihat sesuatu 
yang pernah kulupakan, 
lantas aku tahu suatu hal 
yang tidak diketahui 
seseorang karena ia 
belum melihatnya, lantas 
ia pun melihatnya dan 
mengetahuinya. 


6115 


(jc s ^l o'" u^-^ 

(jC ^j-oiulll (jA^jll ^JC- ^1 

LL jli. UsSli Aic- 2jI ^ l^-ij ^ic. 

= . ' " » a » j „ , 
(j^ajVI ^ ' " iS "'J ^ jC 4jLoj 

i_u£ ia VI ^=>.l (>> ffi" ^° cJ^j 

(JUjS AjiJI (j-a jl jlill (j^i s^iii 

Jjjjj u jib vi j»j^i t>° '-i? > -j 

P J '«M 1 jliel V C)li 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
dari [Abu Hamzah] dari 
[Al A'masy] dari [Sa'd 
bin Ubaidah] dari [Abu 
Abdurrahman as Sulami] 
dari [Ali] radliallahu 
'anhu mengatakan; kami 
duduk-duduk bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam yang ketika itu 
beliau membawa tongkat 
yang beliau gunakan 
untuk memukul-mukul 
di tanah, kemudian 
beliau bersabda: 
"Tidaklah salah seorang 
diantara kalian selain 
telah ditentukan tempat 
tinggalnya di neraka atau 
di surga." Maka 
seseorang berujar; 'kalau 
begitu, kita bertawakkal 
saja ya Rasulullah? ' 
Nabi menjawab: 
"Jangan, beramallah, 
sebab semua orang telah 
dimudahkan, " kemudian 
beliau membaca ayat; 
'Adapun orang yang 
memberikan hartanya 
lantas bertaqwa' (QS. 
Allail ayat 5). 


6116 


' . y' \i T o'- 

iill ^U^i <&l (J jIjjJ £-a Ij-lgjilla 

jilil J ijlaa j;; - ^ ^Unj <j1c 

<j diji&j (Juali iiii (j^i 
(j-° (J4-J «-L^S AjjjjII ^l^aJI 
AjIc Mil ^jii-a /Ljill L-llajual 

(j-o Jil Jjuji ^ Jjli ia jlill 
AljaJI 4j Clijj^a J\3all SISI 

(j^aij ilSa jlill JaI 5-° ^] Ls»l 

( _ s ic jA 1 t_sujJ (jiaUiiall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hibban 
bin Musa] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu berkata; kami 
menghadiri perang 
Khaibar bersama 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam, kemudian 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam berkata terhadap 
seseorang yang turut 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




bersama beliau yang 
mengaku dirinya 
muslim: "Orang ini 
penghuni neraka." 
Ketika peperangan 
terjadi, Orang tadi 
berperang dengan gigih, 
kemudian orang tersebut 
terkena luka yang 
lumayan banyak, dan 



luka-luka itu pun 
membuatnya tak 
bergeming. Seorang 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
dan berujar; 'Hai 
Rasulullah, apakah anda 
telah melihat lelaki yang 
engkau katakan bahwa 
dia termasuk penghuni 
neraka?, sungguh dia 
telah berperang 
sedemikian gigihnya dan 
mendapat luka 
sedemikian banyak.'. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tetap 
mengatakan: "Dia 
termasuk penghuni 
neraka." Nyaris sebagian 
kaum muslimin menjadi 
ragu terhadap ucapan 
beliau. Ketika kondisi 
dalam sedemikian itu, 
laki-laki tadi merasakan 
derita luka yang perih, 
lantas dengan tangannya 
ia mengambil kantong 
anak panahnya, ia ambil 
salah satu panahnya dan 
ia pergunakan untuk 
bunuh diri. Dengan serta 
merta beberapa lelaki 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dari kaum muslimin 
menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan berujar: 'Wahai 
Rasulullah, Allah telah 
membenarkan 
ucapanmu, sungguh 
fulan melakukan bunuh 
diri.' Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "ya Bilal, 
berdirilah, dan 
umumkanlah, tidak akan 
masuk surga kecuali 
mukmin, dan Allah 
menguatkan agama ini 
dengan laki-laki yang 
durhaka." 



6117 



^jc a jLi ^jl ,g L la ^jlLuC. ^jl 
a Pir- 1 (j-a ^-^J ^jl. H >D (jj (J^-i-u 

<dll i^y^i Jj,. *J 
iill t^ji-a (cj^l J k "'^ allaj Ajlc 
(jl (j-o (Jlsa allaj AjSc. 

jlill JaI 5-» J^jJI (j^j 

(j^> (JUJI lillj ^jic jA j £J^I 
^ia. (j-j^J i »«11 (JjAijI iil 

CS"^ ^ii - ^ ^ °3 ' " 4juJ 
«liuj 4jIc auI <_ s i-a ^-jlil 

<&l J <21jI \; uil (JUa Lc 
(ji ^ cJli ^ Lij ij-sa 

(JA jlSj AjJI jla^la jUlI 
(jlaluiall jc. c-ljc. liaJacI 

Jc. Cijaj ^ Aji Ciajii 
JaI (j-o <jJj jUlI JaI <Jic. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abi Maryam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Hazim] 
dari [Sahal bin Sa'd] 
bahwasanya ada seorang 
muslimin yang gagah 
berani dalam peperangan 
ikut serta bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memperhatikan orang itu 
dan berujar; 
"Barangsiapa ingin 
melihat lelaki penghuni 
neraka, silahkan lihat 
orang ini." Seorang laki- 
laki akhirnya 
menguntitnya, dan 
rupanya lelaki tersebut 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




merupakan orang yang 
paling ganas terhadap 
orang-orang musyrik. 



akhirnya lelaki tersebut 
terluka dan dia ingin 
segera dijemput 
kematian sebelum 
waktunya, maka ia ambil 
pucuk pedangnya dan ia 
letakkan di dadanya 
kemudian ia hunjamkan 
hingga tembus diantara 
kedua lengannya. Orang 
yang menguntit lelaki 
tersebut langsung 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
'Saya bersaksi bahwa 
engkau utusan Allah.' 
'apa itu? ' Tanya Nabi. 
Orang tadi menjawab; 
'anda berkata terhadap; 
'siapa yang ingin melihat 
penghuni neraka, 
silahkan lihat orang ini, ' 
orang itu merupakan 
orang yang paling 
pemberani diantara 
kami, kaum muslimin. 
Lalu aku tahu, ternyata 
dia mati tidak diatas 
keislaman, sebab dikala 
ia mendapat luka, ia tak 
sabar menanti kematian, 
lalu bunuh diri.' Seketika 
itu pula Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh ada 
seorang hamba yang 
melakukan amalan- 
amalan penghuni neraka, 
namun berakhir menjadi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







penghuni surga, dan ada 
seorang hamba yang 
mengamalkan amalan- 
amalan penghuni surga, 
namun berakhir menjadi 
penghuni neraka, 
sungguh amalan itu 
ditentukan dengan 
penutupan." 


6118 


qC "o^a ^jj aIiI AlC- qC a^jb 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Ibnu 'Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
nadzar dan bersabda: 
"sesungguhnya nadzar 
tidak menolak apa-apa, 
dan hany asanya dia 
dikeluarkan dari orang 
bakhil." 


6119 


iia^ jiall AjiL (jilj Ajjia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyir bin 
Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengbarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda 
(Allah berfirman); 
"Nadzar tak akan 
mendatangkan sesuatu 
bagi anak Adam yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







belum Aku takdirkan 
sebelumnya, namun 
takdir yang telah 
Kutetapkan baginyalah 
yang bakalan 
menjumpainya, dan Aku 
telah mentakdirkannya 
kepadanya untuk Aku 
keluarkan dari orang 
bakhil." 


6120 


u^)iil Atll jjC- u^)iil 11 

£ja IjSUll (^jjjjii ^1 (jt £5 j^jll 
alluj AjIc iill «&l (J J^J 

w . *\ V 1 iiiii «| j r. i 

AjIc <Ull ^jJj-a «lili J J-^J Li-a UJ2 
1 jijjl (JjuJI LjjI U (Jlla jdlaj 
alal (jjC-Jj V K...«*<1 ^Jc- 
1 inain (jjC-ii LajI Gjli Vj 
(_)jij3 «dll jJC. Ij jjj* 1 JJj-aJ 

lu vi SjS Vj <J> V ^kli 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Muqatil Abui Hasan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Khalid Al 
Hadzdza v ] dari [Abu 
Utsman an Nahdi] dari 
[Abu Musa] 
menuturkan; kami 
pernah bersama 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dalam suatu 
peperangan, kami tidak 
menaiki tanah mendaki 
atau tanah tinggi atau 
menuruni lembah selain 
kami meninggikan suara 
kami dengan takbir. 
Kata Abu Musa, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendekati 
kami dan bersabda: "Hai 
manusia, rendahkanlah 
suara kalian ketika 
berdoa, sebab kalian 
tidak menyeru dzat yang 
tuli lagi tidak ghaib, 
hanyasanya kalian 
menyeru kepada Dzat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang Maha mendengar 
lagi Maha melihat." 
Kemudian beliau 
bersabda: "hai Abdullah 
bin Qais, maukah kamu 
kuajari kalimat yang 
menjadi harta karun 
surga?, yaitu ucapan laa- 
haula walaa quwwata 
illa billah." 


6121 


—? 777 — — a e — 5 — 777 

M, Ljjiil (j' \""- Uila. 

AjIc auI ^U^i /L j "1 (jijjAkll 
jj^JU s^ilj 5jUaj jjujl laj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah] 
telah memberitakan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Az Zuhri] 
menuturkan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Sa'id Al Khudzri] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
bersabda: "tidaklah 
seorang khalifah dilantik 
melainkan ia 
mempunyai dua kubu, 
kubu yang 
memerintahkan dan 
mendorongnya 
melakukan kebaikan, 
dan kubu yang 
memerintahkan dan 
mendorongnya 
melakukan keburukan, 
dan orang yang terjaga 
adalah yang dijaga 
Allah." 


6122 


lu. W ir. jji Vil-v 

(jC jMiLa (JsLij^ "4^ 

^jC- A^n\ ^)C. ^jj^Lia (jjl 
A uni Ujjj Clylj Lollj (JjAjC 
(jC ojjjA jj! (JlJ LLa a-alllj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Mahmud bin 
Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'Jii\ (jl ilLjj AjIc iil ^jii-a ^JjJt 
Ijjll (j-a 4 laa aJI (jjl ( _ 5 lc ' _ uS 

(jjiil li ja <Jlki V iSJIj ^jil 

(jialall (jLuiill lj jj ^}2aj]l 

i jali j (^^liij LS ±£ (jiijllj 
5 ',1 'i , ! ;, JUjj jl i Jj v ~, 

(jc. (jjjjlja (jjl (jc. uS la 
^ill (jc. o'Jijk ^ (jc- 4^1 


memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
'Abbas] mengatakan, 
belum pernah kulihat 
sesuatu yang lebih mirip 
dengan dosa-dosa kecil 
daripada apa yang 
dikatakan oleh [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Allah 
menetapkan atas anak 
Adam bagiannya dari 
zina, ia pasti melakukan 
hal itu dengan tidak 
dipungkiri lagi, zina 
mata adalah 
memandang, zina lisan 
adalah bicara, jiwa 
mengkhayal dan 
kemaluan yang akan 
membenarkan itu atau 
mendustakannya". Dan 
[Syababah] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepada kami [Warqa'] 
dari [Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6123 


1 Vil-V (jl lOlU 1 Vil-V 1 Vil-v 

(jjl (jc. <Caj5Lc. (jc. jjaC. 
Ijij 1 ^ V- <alll ^ i «a^J (jjjluc. 

<ia vi aijl 3 u^jii Uka. 

alluj AjIc auI ^U.-i Aill (J JJJJ 

(jjj^iiii i •• uj <j (^c^loI aJj] 

jl Jiil 4j jalall OJ7» i*ll j Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma, mengenai ayat; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'Dan tidaklah Kami 
jadikan mimpi yang 
Kami perlihatkan 
kepadamu selain sebagai 
cobaan bagi manusia', 
dia menuturkan; itu 
adalah mimpi sorotan 
mata jahat yang 
diperlihatkan kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m ketika beliau 
diisra'kan ke baitul 
maqdis, dan dia 
mengatakan mengenai 
ayat; 'Dan pohon 
terlaknat dalam alquran' 
(QS. Al Isra-60), yaitu 
pohon zaqqum. 


6124 


Ujii. Ai\ iJC. (jj (^ic Ijjia. 
(jc-o^^fc LjI dia a ■ " ^jjjLla 

1 u-vj'N.lj l l'ljll l'Vl! Z>) ll 

iul sj^a ^Jal ^^ic ^^jji jlil sJjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan], 
menuturkan; kami 
menghafalnya dari 
[Amru] dari [Thawus], 
aku mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Adam dan 
Musa saling berdebat. 
Musa mengatakan; 'Hai 
Adam, engkau adalah 
bapak kami, sungguh 
engkaulah yang telah 
menelantarkan kami dan 
mengusir kami dari 
surga'. Adam menjawab; 
'Hai Musa, Allah telah 
memilihmu dengan 
kalam-Nya, dan Allah 
telah memberi catatan- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







catatan untukmu dengan 
tangan-NYA, apakah 
kamu mencelaku dengan 
suatu hal yang telah 
Allah takdirkan empat 
puluh tahun bagiku 
sebelum Dia 
menciptaku? ' Adam 
akhirnya bisa 
mengalahkan debat 
Musa (beliau ucapkan 
tiga kali)." [Sufyan] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya. 


6125 


^Ljla 1 Yi s -s jLlui Jj ija < Hj^a 
^1 jj jc jj o-Ijc. Lu.la 
■ . u£ (Jls «G» l'j'i jj ojjiill Jj-a 
La y 1 ' ■ ''^1 ojjiill J) Ajjlii 

<jlt ( _ s iLa " '"1 i"» aui 
y& gjiila S^Lwall ala JjSj 
Atll ' '*«" ojjiill 
V S^Luall ■ ala Jj£) ^Kjij 4j1c 

^111 <1 <2LjIi V Jiij 'M VI ^] 
Ui i Vj .••i°,Ui-.l li\ i 'i! i V 

i21ia iaJI li ^ijj Vj s'lili Lal 

LS jj+L\ ^yj?. lw' LPj-^I 

l^j ojJaJ 131 JJ (jl O^Jt 
A 'i a ini Ajjlii J) CllASj 

Jjall i21taj (jiiUlI jib 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdah bin 
Abi Lubabah] dari 
[Warrad maula 
Almughirah bin 
Syu'bah] mengatakan, 
Mu'awiyah berkirim 
surat kepada Mughirah; 
'Tulislah untukku apa 
yang kau dengar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam! ' Warrad 
menuturkan; maksudnya 
sehabis shalat. 
[Mughirah] lantas 
mendiktekan kepadaku 
dengan menuturkan; aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam sehabis shalat 
mengucapkan: "LAA- 
ILAAHA-ILLALLAH 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAHU, 
ALLAAHUMMA LAA 
MAANIA LIMAA 
A'THAITA WALAA 
MU'THIYA LIMAA 
MANATA WALAA 
YANFA'U DZAL 
JADDI MINKAL JADD 
(tiada sesembahan yang 
hak selain Allah semata 
yang tiada sekutu bagi- 
Nya, Ya Allah, tiada 
yang bisa menghalangi 
apa yang Engkau 
berikan, dan tidak ada 
yang bisa memberi apa 
yang Engkau cegah, dan 
tidak memberi faidah 
orang yang memiliki 
kekayaan, dari-Mu lah 
kekayaan itu." Kata 
[Ibnu Juraij], dan telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdah] bahwasanya 
[Warrad] mengabarinya 
dengan hadits ini, 
selanjutnya dikemudian 
hari kami mengutusnya 
ke Mu'awiyah dan aku 
mendengarnya ia 
memerintahkan manusia 
dengan bacaan itu. 


6126 


jc ^ 3 i " J.luia ijjJLa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Summi] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Hurairah] radliallahu 
'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mintalah perlindungan 
kepada Allah dari 
cobaan yang 
menyulitkan, 
kesengsaraan yang 
menderitakan, takdir 
yang buruk dan cacian 
musuh." 


6127 


(jlaa 11 (Jjlia Qj a UjJLa 

ill t5 Li ^Jil (jll ^? 1 
i iVoIij V/ i i\^'i 4 i\<-. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil Abui Hasan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah memberitakan 
kepada kami [Musa bin 
Uqbah] dari [Salim] dari 
[Abdullah] berkata; 
Yang sering digunakan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
bersumpah adalah 
ucapan: "Wahai Dzat 
yang membolak- 
balikkan hati." 


6128 


— ~ — J - r TZ — ~ — i — T- ~< 4 ~ 

(Jialla 1 ^» auI ^ (jjl 
(jj^/ ^luij <jlt iil ^li^i t^jilt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hafsh] dan [Bisyir bin 
Muhammad] 
menuturkan; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah] telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibnu 'Umar] radliallahu 
'anhuma menuturkan; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ibnu Shayyad; "Aku 
menyembunyikan suatu 
hal bagimu", ibnu 
Shayyad berkata; 'Itu 
adalah asap' Nabi 
mengatakan; "Duduklah 
engkau dengan hina, 
engkau tak bisa 
melampaui batas 
kemampuanmu selaku 
dukun." Umar berkata; 
'Izinkanlah aku untuk 
memenggal lehernya! ' 
Nabi menjawab; 
"Biarkan dia, jika dia 
memang Dajjal, kamu 
tak bisa meladeninya, 
dan kalaulah dia bukan 
Dajjal, tak ada kebaikan 
bagimu membunuhnya." 


6129 


l'*. 'W l<J«il " \fc.VN.\l 

Jh\ jjc. (jc. dljill ^1 (jj jjIj 
u' cs^J Cf- *^iJi 

(jjSLj Jj (^ (jj^J JJC. (j^> La 
jLll jj^i 2^>^i * ^ ' - 3 ^ 

(3L aj (jii vi iii gsi u vj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Ibrahim Al Hanzhali] 
telah memberitakan 
kepada kami [An Nadhr] 
telah menceritakan 
kepada kami [Dawud bin 
Abi Furat] dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [Yahya bin Ya'mar] 
bahwasanya [Aisyah] 
radliallahu 'anhuma 
mengabarkan 
kepadanya, ia pernah 
bertanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tentang thaun 
(penyakit pes, lepra), 
Nabi bersabda: "Itu 
adalah siksa yang Allah 
kirimkan kepada siapa 
saja yang dikehendaki- 
Nya, dan Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjadikannya sebagai 
rahmat bagi orang-orang 
beriman. Dan tidaklah 
seorang hamba di suatu 
negeri yang terkena 
penyakit tha'un dan ia 
tinggal disana, ia tidak 
mengungsi dari negeri 
itu dengan sabar dan 
mengharap pahala disisi 
Allah, ia sadar bahwa 
tak akan menimpanya 
selain yang telah 
digariskan-Nya baginya, 
selain baginya pahala 
seperti pahala syahid." 


6130 


lijjil jjLoajll ^jjl 1 w 

l3'^ 1 ] ig? Cf- t C^ 3* 

a JJ jilj^J Atll t]s^l 
jA j l_ll jj]I Ua-a (Jail (jAiLll 
VjIjjJjaI l-o auI VjJ «lili J JjiJ 

5 'i i^i,. 'l 'i il '• -~> V j l -~> 
j) iliSVl Cuii^ljjic 
Ijllilc Ijij ja 5jS jj^kll juj3V 
UjjI Ajjs 1 jiljl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
memberitakan kepada 
kami [Jarir ibnu Jazim] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Barra v bin Azib] 
menuturkan; aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di perang 
Khandaq memindahkan 
tanah-tanah bersama 
kami seraya 
melantunkan bait syair; 
"Demi Allah, kalaulah 
Allah tidak memberi 
kami petunjuk, kami 
tidak puasa dan tidak 
pula shalat, maka 
turunkanlah ketenangan 
bagi kami, kokohkanlah 
kaki-kaki kami jika kami 
bertemu musuh, musuh 
musyrikin telah 
sewenang-wenang 
terhadap kami, kalaulah 
mereka ingin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengganggu kami, kami 
menolaknya." 


6131 


UI jji <ijLc. jjo (jc- Sjjc. 

iV/. V. itil ' . i- j j^'i 

' " uji V) 'j^- '—y >.j^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil Abui Hasan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[ayahnya] dari [Aisyah], 
bahwasanya [Abu Bakr] 
radliallahu 'anhu belum 
pernah bersumpah 
hingga Allah 
menurunkan kaffarat 
sumpah, dan dia 
mengatakan; 'Tidaklah 
aku bersumpah, 
kemudian aku melihat 
yang lainnya lebih baik, 
melainkan aku 
melakukan yang lebih 
baik dan aku membayar 
kaffarat sumpahku.' 


6132 


j> jli. (jJ JJJi liiik (J' iaaSI 
(ji^jll \io Ijjjja (jlua SI 1-iiJa 
iill / « ."^ (Jlalll aj<u« (jj 

l^jjl (JjSSj aJLwia L^jjj^I 

'"*'*"*■) "ULoii JJC- (j-o l$JJJ jl (j) j 

l^Jlo Ijji. Ia jjc- ciyl^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man Muhammad bin 
Fadhl] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Samurah] mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Abdurrahman 
bin Samurah, Janganlah 
kamu meminta jabatan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sebab jika engkau diberi 
(jabatan) karena 
meminta, kamu akan 
ditelantarkan, dan jika 
kamu diberi dengan 
tidak meminta, kamu 
akan ditolong, dan jika 
kamu melakukan 
sumpah, kemudian kamu 
melihat suatu yang lebih 
baik, bayarlah kaffarat 
sumpahmu dan 
lakukanlah yang lebih 
baik." 



6133 



fji jLai LuS (jUuulI jjl LuS 
* - ujVI a (jc- o5jj ^1 

(j« iaA J (_3 aIj^j 4jlc Alll ijJj-a 

a£Ltta,l La fC ijc. La j a£Laa,l 
/jl 2jl pUja La Ulll aj £J13 <ulc 
jc -jjjs ^jl £j Clulj 

Lallajl Lala LjjIc Ui-aii 
liljLu V jiil j K\\'rn \ cJLa jl lila 

AjIc 2ll ^jiLa f_jjSI Lyjl UJ 

V (jl ' «la 3 4-LaaJLuij illuj 

Jl Lu I j*^jla I jLaa -u 1 ii aa-j 
a jSLiia alLij A °\r. ij| ^glLa ^ ±i\ 
'M (_t aSjLaa IjI La (JLal oLyjU 

V iil £\_uS (jl alllj (gjj j a£Laa 

Ia jjc (jj^j ' 

ij aj (jc ClljlS Vj L^la lj;ii 
CjjjI jl Jji. jA (_jaSI Cliiilj 
'n « j (jc Clija£j jii. jA (_jill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ghailan bin 
Jarir] dari [Abu Burdah] 
dari [ayahnya] 
menuturkan; aku pernah 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di tengah- 
tengah rombongan 
orang-orang asy'ari, saya 
meminta agar bisa 
membawa kami. Tapi 
Nabi mengatakan: "demi 
Allah kami tidak bisa 
mengikut sertakan kalian 
dan kami tidak 
mempunyai kendaraan 
untuk mengangkut 
kalian." Dia 

melanjutkan; maka kami 
pun tinggal sekehendak 
Allah, dan kami diberi 
tiga unta yang 
punggungnya putih, 
sehingga beliau bisa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengangkut kami 
dengan unta-unta itu. 
Tatkala kami berjalan, 
kami atau sebagian kami 
mengatakan; 'Demi 
Allah, kita tak akan 
memperoleh barakah 
karena kita mendatangi 
Nabi Shallalahu'alaihi 
wasallam meminta 
diikusertakan 
menumpang, namun 
beliau terus bersumpah 
untuk tidak mengikutkan 
kita menumpang, namun 
selanjutnya beliau 
memberi kendaraan 
untuk mengangkut kami, 
maka kembalilah 
sekarang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian kita 
utarakan kepada beliau! ' 
Maka kami mendatangi 
beliau, dan Nabi 
menjawab: "Bukan kami 
yang mengangkut kalian, 
namun Aliahlah yang 
menyediakan kendaraan 
untuk mengangkut 
kalian." 


6134 


; s — j — — — J~~— — ; i i — 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Ibrahim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Hammam bin 
Munabbih] mengatakan, 
inilah yang diceritakan 
[Abu Hurairah] kepada 
kami dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kita adalah 
orang-orang yang 
terakhir, namun lebih 
dahulu masuk surga di 
hari kiamat." 


6135 


4 jj ajj ■& la 1 <&l j 
(jl (J-a <&l iie aJ aji <1aI ^ 


Dan (masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya -dari [Abu 
Hurairah]-) Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Demi 
Allah, salah seorang 
diantara kalian terus- 
menerus bersama 
keluarganya dengan 
sumpahnya, lebih 

I J' 

berdosa baginya disisi 
Allah daripada ia 
memberikan kaffarat 
sumpahnya yang Allah 
wajibkan baginya." 


6136 


^ijAl^j) (jjl ( _ r i*J (jla-ull ,5-U.la. 
UJ la ^JLLa ^ i-s ; 1 * la 
AJijfctC ^jc. ^ la i ^jc. AjjULo 

jii J j^j ^j^j* cs^' (j^- 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq yaitu 
bin Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Shalih] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah] dari 
[Yahya] dari [Ikrimah] 
dari [Abu Hurairah] 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Siapa yang 
terus menerus dalam 
keluarganya dengan 
disertai sumpah, itu 
lebih besar dosanya 
daripada sekedar 
membayar kaffarat." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6137 


■ — J — 

Atll (jC jjj (JjC-LaLuJ 
^jiLa AUl (J jajij cluLjlls 1 "*- 

-' '^ jl Jlaa alluj AjIc- iiil 

ala ^3 ^3^! C5^ jj 

^ya o^o) (jjjaJaJ 

O"^' Sr^l lA^ (jjj 
y] (jjiUlI L. la.) (j^l IjlA (jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'd] dari [Isma'il 
bin Ja'far] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] radliallahu 
'anhuma mengatakan, 
suatu kali Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam mengutus utusan 
dan mengangkat 
Usamah bin Zaid 
sebagai komandan 
mereka, tetapi sebagian 
sahabat mencela habis- 
habisan 

kepemimpinannya. 
Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berdiri dan bersabda: 
"Kalaulah kalian 
mencela 

kepemimpinannya, 
dahulu kalian telah 
mencela kepemimpinan 
ayahnya. Demi Allah, ia 
adalah orang yang paling 
ideal memegang 
kepemimpinan, dan 
ayahnya dahulu adalah 
diantara manusia yang 
paling kucintai, dan 
anaknya sekarang 
diantara manusia yang 
paling kucintai 
sepeninggal ayahnya." 


6138 


^jLiLuj ^jc. t ' a i " j i ^jj l^aa ^ uli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
dari [Sufyan] dari [Musa 
bin 'Uqbah] dari [Salim] 
dari [Ibnu Umar] 
mengatakan, sumpah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah: "tidak, 
demi Dzat yang 
membolak-balikkan 
hati." 


6139 


lijj s3*j j ' ajj j l aJ3 lillA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Awanah] dari [Abdul 
Malik] dari [Jabir bin 
Samurah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika Kaisar 
telah meninggal, tak 
akan ada kaisar lagi 
sepeninggalnya, dan jika 
Kisra meninggal, maka 
tak akan ada lagi Kisra 
sepeninggalnya. Demi 
Dzat yang jiwaku berada 
di Tangan-Nya, 
perbendaharaan 
kekayaan keduanya akan 
terbelanjakan f i 
sabilillah." 


6140 




Telah menceritakan 
kepadaku [Abui Yaman] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'aib] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sa'id bin Al 
Musayyab] bahwa [Abu 
Hurairah] menuturkan; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika Kaisar 
telah meninggal, tak 
akan ada kaisar lagi 
sepeninggalnya, dan jika 
Kisra meninggal, maka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tak akan ada lagi Kisra 
sepeninggalnya. Demi 
Dzat yang jiwa 
Muhammad berada di 
Tangan-Nya, 
perbendaharaan 
kekayaan keduanya akan 
terbelanjakan f i 
sabilillah." 


6141 


^jC. A-Jjl ^jC' o^^jC. ^jj ^al ifirfb 

" o s - "e'"? , & , ^ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad] 
Telah memberitakan 
kepada kami ['Abdah] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] 
radliyallahu 'anhuma, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Wahai umat 
Muhammad, demi Allah, 
kalaulah kalian tahu 
yang aku tahu, niscaya 
kalian banyak menangis 
dan sedikit tertawa." 


6142 


Jla ^jl ajJ i " (jj la-j Lu la 

o^A j (JjSC. jjl i - Sila JUi ojjia. 

J j'.'j l'' j3><-- ^\ ' ilU-ill 
i^\iu4i (j-o i^Till la.) (jjSkl (js^- 

CijV ^iilj LjVI AJLa j-it <J Jlia 

^aC Lj (jVI alLij 4jlc Atll (_5-lLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] menuturkan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Wahab] 
menuturkan; telah telah 
mengabarkan kepadaku 
[Haiwah] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Uqail 
Zuhra bin Ma'bad] 
bahwasanya ia 
mendengar [kakeknya, 
Abdullah bin Hisyam] 
menuturkan; kami 
pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang saat itu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



beliau menggandeng 
tangan Umar bin 
Khattab, kemudian 
Umar berujar: "ya 
Rasulullah, sungguh 
engkau lebih aku cintai 
dari segala-galanya 
selain diriku sendiri." 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak, demi Dzat yang 
jiwa berada di Tangan- 
Nya, hingga aku lebih 
engkau cintai daripada 
dirimu sendiri." Maka 
Umar berujar; 'Sekarang 
demi Allah, engkau 
lebih aku cintai daripada 
diriku'. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"sekarang (baru benar) 
wahai Umar." 



6143 



(jC J j» l j) a (jj 4jjc (jj ill! JJC 
Lag-jl aJljk (jj j j o jj jA ^1 
j^jj LiLai^l (jji^,j (jlAljiil 
ilLij Ajlc- auI (^Ha (J JJJJ 
jill <_llj£j Ijjjj (j^aSI liAAa.1 (JlaS 

' ■ '1^; lijjj (J J^J 

j! ji ik; J'J Jiji ji Jjiij 
lii i^c- Uji «f. (-jjI 

oUi AjIaj <La CjjiiaLa 

(JAI t ** IH T ii £j J AjjLkj 
LajJ j ^Ic- UJjjijj 4jLo aii. 

iijLi'j Jlla Aji j^l ^Jc. ^jll 

I ^"'j; jj l '— sojj Lu4j (_5jJI j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdillah bin Utbah 
bin Mas'ud] dari [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid] keduanya 
mengabarkannya, bahwa 
ada dua orang 
bersengketa dan 
mengadukan perkaranya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Salah satu dari 
keduanya berujar; 
'putuskanlah antara kami 
dengan kitabullah! ' lalu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




laki-laki kedua -dan dia 
lebih pandai agama 
daripada laki-laki 
pertama- menjawab; 
'Betul ya Rasulullah, 



putuskanlah antara kami 
dengan kitabullah dan 
izinkan bagiku untuk 
berbicara.' "Bicaralah, " 
kata Nabi. Lanjutnya; 
'sesungguhnya anakku 
adalah 'asiif (pekerja) 
orang ini. -Malik 
menjelaskan bahwa asiif 
adalah buruh.- Anakku 
berzina dengan isterinya. 
Maka orang-orang 
mengabarkan kepadaku 
bahwa anakku harus 
dihukum rajam, aku pun 
menebusnya dengan 
seratus ekor unta dan 
satu hamba sahaya. Lalu 
aku bertanya para orang 
alim, dan mereka 
menjelaskan, bahwa 
anakku cukup dijilid 
(dicambuk) seratus kali 
cambukan dan 
diasingkan selama satu 
tahun, dan rajam berlaku 
bagi isterinya.' Maka 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 

"Ketahuilah, demi Allah, 
saya putuskan perkara 
kalian berdua dengan 
kitabullah, kambing dan 
hamba sahayamu 
dikembalikan kepadamu, 
dan anak laki-lakimu 
dicambuk seratus kali 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan diasingkan setahun." 
Kemudian beliau 
memerintahkan Unais Al 
Aslami untuk 
mendatangi isteri laki- 
laki tersebut, jika ia 
mengaku telah berzina 
maka dirajam, dan 
ternyata perempuan laki- 
laki tersebut mengakui, 
maka dia pun 
merajamnya. 


6144 


'e' j gi e „ a „ ia, f 

Q?f*? & 

Ajr, * . it * jj J-olc- j a La j ^ua 
l^J 1 ^^^^ -ilul^ ^jUUft. j 

e J f J a ; B Jl * , 

f* 1 ? J£=" f*- 1 ] 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Abi 
Ya'qub] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Bakrah] dari [ayahnya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
bersabda: "Bagaimana 
pendapat kalian jika 
Aslam, Ghifar, 
Muzainah, dan Juhainah 
lebih baik dari Bani 
tamim, Amir bin 
Sho'sho'ah, Ghathafan, 
dan Asad yang mereka 
celaka dan rugi?" 
Mereka menjawab; 
'Baik." Nabi lantas 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku di Tangan- 
Nya, sesungguhnya 
mereka lebih baik 
daripada mereka." 


6145 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



AJaI jA Loj ^iil Jc. ^^Ij \» uSi 

(J-alill iXi U>\ p 

(j-o IjlA (Jj^ ^ 'jfl J 4 la» iui'l 
3ai !Aal J (^Jbi IjlA j ^SLo 

VI I 'j'* 1 'i** fS^i lJ*j V o^JJ 

Jaijl Uj aiu jiiuij 

.33 j ,1j«-% jjI AjJajj SjSO 

'■luUi (jj A; j es*"" 
s jllui ilLoj AjIc- auI (J-a /L ."^ 



yaman] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Urwah] dari 
[Abu Humaid As Sa'idi] 
bahwasanya ia 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam mempekerjakan 
karyawan zakat ('amil). 
Setelah selesai dari 
kerjanya, 'amil tadi 
mendatangi Nabi dan 
berujar; 'Wahai 
Rasulullah, ini untuk 
kalian dan ini 
dihadiahkan untukku'. 
Lantas Nabi bersabda: 
"tidakkah kamu duduk- 
duduk saja di rumah 
ayahmu atau ibumu 
kemudian kamu cermati, 
apakah kamu 
memperoleh hadiah 
ataukah tidak?" 
Kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam berdiri diwaktu 
sore setelah berdoa, 
bersyahadat, dan memuji 
Allah dengan puji-pujian 
yang semestinya bagi- 
Nya, kemudian beliau 
memulai: "Amma ba'du. 
Ada apa gerangan 
dengan 'amil zakat yang 
kami pekerjakan, dia 
mendatangi kami dan 
berujar; 'Ini dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



pekerjaan kalian dan ini 
hadiah untukku, 
tidakkah ia duduk-duduk 
saja di rumah ayahnya 
atu ibunya lantas ia 
cermati, apakah ia 
memperoleh hadiah 
ataukah tidak? Demi 
dzat yang jiwa 
Muhammad di Tangan- 
Nya, tidaklah salah 
seorang diantara kalian 
mengambil harta tanpa 
haknya, selain pada hari 
kiamat nanti harta itu ia 
pikul diatas tengkuknya, 
dan jika unta, ia akan 
memikulnya dan 
mengeluarkan suara 
unta, dan jika sapi, maka 
sapi itu dipikulnya dan 
melenguh, dan jika harta 
yang ia ambil berupa 
kambing, maka kambing 
itu akan mengembik. 
Sungguh telah 
kusampaikan." Kata Abu 
Humaid; 'kemudian 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengangkat 
tangannya hingga kami 
melihat warna putih 
ketiaknya.' Abu Humaid 
berkata; 'dan telah 
mendengar hal itu 
bersamaku adalah Zaid 
bin Tsabit, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka 
tanyailah dia.' 



6146 



Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Jlalla SjjjA (jc- ^U>a (jc. 

j^-ftLu ^j] fijjj Iaa ^ (jjJ^j (_£^]lj 

li 


Musa] telah 
memberitakan kepada 
kami [Hisyam yaitu bin 
Yusuf] dari [Ma'mar] 
dari [Hammam] dari 
[Abu Hurairah] 
menuturkan; Abui qasim 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwa 
Muhammad berada di 
Tangan-Nya, kalaulah 
kalian tahu yang kutahu, 
sungguh kalian banyak 
menangis dan sedikit 
tertawa." 


6147 


^j) ul^a (j aSa (jj j-aC uJ^a 
(jc jj^jaJall jc (jl-ftcVI 1^4 ^a 

'Jt>>j AjJI ilu^Vla 

(_J jjI Li ' " ila 4jx£]I 

<t i\l i"uu1i.i i A li j!.* A " i 

i •* i\ai iti| f! A 1 i 'il A.i'j r* i< . ij 
(Jjj^j U (c^lj dlj\ (^Lj (ji 

ji VI tftjil cJla II 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Ma'rur] dari [Abu dzar] 
mengatakan, aku 
menemuinya saat ia 
dalam lindungan Ka'bah 
seraya mengatakan; 
'Mereka adalah orang 
yang paling rugi, demi 
rabb ka'bah, mereka 
adalah orang yang paling 
rugi, demi rabb ka'bah.' 
Aku berkata dalam hati; 
Apa salahku, apakah ia 
melihat sesuatu beres 
padaku? apa salahku? ' 
lantas aku duduk 
kepadanya dan dia 
mengatakan; 'saya tak 
bisa diam! Lalu ia 
menutupiku sekehendak 
Allah. Maka aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berkata; 'Siapa mereka 
yang merugi? Demi 
menebusmu ayah dan 
ibuku sebagai 
tebusannya, ya 
Rasulullah? ' beliau 
menjawab; "yaitu 
mereka yang berbanyak- 
banyakan menumpuk 
kekayaan, kecuali yang 
mengatakan; yang 
seperti ini dan seperti ini 
dan seperti ini." 


6148 


^Unj Ajlc iul ^U.-i J j-uij 
ijk. AMl (ja jLV (jUajLi d)la 
(jjjlij ^jjlj u.!* 1 

Jlis M (JjjLj ^ i* L=4 
j) 3^ £ls 2jI *.Ui jl (3 <ia.lLa 

oJka.lj ol^il VI j^j-a (J'""».! 

(_^uij (^jjl jLIj (J=>.j (3^j diplk 
itil pl2i jl (Jla jl oJjj i^a ^ 
lilLija <dil (JjjIu ^ I jAaLL! 

jj*-a=J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
yaman] telah 
memberitakan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Abdurrahman Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah], Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Sulaiman bin dawud 
pernah mengatakan; 
'Sungguh malam ini aku 
akan menggilir Sembilan 
puluh Sembilan isteriku, 
yang kesemuanya akan 
melahirkan laki-laki 
penunggang kuda yang 
berjihad fi sabilillah.' 
Salah satu kawannya 
berujar; 'ucapkan insyaa- 
allah.' Namun Sulaiman 
tidak juga 
mengucapkannya. 
Akhirnya Sulaiman 
menggilir mereka semua 
namun tak satupun pun 
hamil selain satu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







isterinya yang 
melahirkan setengah 
manusia, demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
Tangan-Nya, kalaulah ia 
mengucapkan insyaa- 
allah, niscaya 
kesemuanya menjadi 
prajurit yang berjihad fii 
sabilillah." 


6149 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Barra v bin Azib] 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi hadiah 
pakaian sutera, orang- 
orang pun secara 
bergantian 

memegangnya, mereka 
terkagum-kagum dengan 
keindahan dan 
kelembutannya, kontan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pun bertanya: "apakah 
kalian merasa terkagum- 
kagum terhadapnya?" 
'betul ya Rasulullah' 
Jawab mereka. Nabi 
bersabda: "Demi dzat 
yang jiwaku berada 
ditangan-Nya, sungguh 
sapu tangan Sa'd di 
surga lebih baik 
daripadanya." Sedang 
[Syu'bah], [Israil] dari 
[Abu Ishaq] tidak 
mengatakan dengan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Clylll u!iAk jj L5 -^H l '' ^ 

t_iUJi pjl jc. tl^jJ jc- 
Ajijlc. jl ^jjj^II (jj "oj^)C- 
■"'"'; JUA I '» 3C Atll ^ JaJ 

*&)l <J jj-uj U Clilli 4-«JJJ j)J ^ ;'"*•- 

(ji y i '* ia,i ^u^. ji ?.L±Li 3aS 

i^ljUi. jl i^ljllLI JaI j-a 1 jJjy 

^cli al Lo ^ i i^Lua 



redaksi; 'Demi dzat yang 
jiwaku berada di tangan- 
Nya.' 



6150 



U' L>? 



iSSjtja jl i21jllLl (JaI (jo I jjaU 
AjIc- Atll ^jii-a <&l (3 jiuj Jli 
^ .a j Lwajl j i' j 

UI (jl *dil J jj^j U ciJla oAij 

^Jt (J^3 (3=>.J jUlui 

^ <JLa <! ^jJI (j« ( ixLl ji 23=- 

l_i jjjLalU V I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
['Urwah bin Zubair] 
bahwasanya ['Aisyah] 
radliyallahu'anhuma 
berkata; Hindun binti 
'Utbah bin Rabi'ah 
mengatakan; Ya 
Rasulullah, dahulu tak 
ada penghuni rumah di 
muka bumi yang lebih 
aku sukai utuk dihinakan 
daripada penghuni 
rumah-rumahmu -Yahya 
ragu apakah dengan 
bentuk jamak atau 
tunggal- Namun hari ini 
tak ada satu pun 
penghuni rumah yang 
lebih aku sukai untuk 
dimuliakan, daripada 
penghuni rumahmu.' 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjawab: "demi 
Dzat yang jiwa 
Muhammad berada di 
tangan-Nya, (mungkin 
kamu punya masalah 
yang lain)?" Hindun 
meneruskan; 'ya 
Rasulullah, Abu Sufyan 
adalah suami yang kikir, 
apakah aku berdosa jika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memberi makan (anak- 
anakku) dari hartanya 
(tanpa 

sepengetahuannya)? ' 
Nabi menjawab; "Tidak 
berdosa, asalkan ma'ruf 
(sewajarnya)." 


6151 


j g — — j-j — — 5 g j ; ^ 

l'l'il-v (jl i'ir. (jl li-vl U. W 

^ajAl^j A aluba (jj ^lj^jjj 
(j?^ " (j r - 1 " (j r - 

Aic "i^-v JIS (jjiii (ji jj^f- 

<jt Atll j^jJaj Jj» iiia (jj Alll 

U-° ^^-^ t a 3 1 <a .a ^ailjj 

J*' t^J l>ij^ (j' UJ^lP' 
1 jlbjj lisi (Jl! (Jj 1 jlli AliJI 

sajj i' ^ ^ u^ <_sill C5^ 
(JaI i ilaj l^jjjiu (jl («j] 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ahmad bin 
Utsman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syuraih bin 
Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Ishaq], aku mendengar 
[Amru bin Maimun] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Mas'ud] 
radliyallahu'anhu, 
menuturkan; ketika 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam membungkukkan 
punggungnya di sebuah 
kubah yang terbuat dari 
tanah liat Yaman, beliau 
berujar kepada sahabat- 
sahabatnya: "relakah 
kalian menjadi 
seperempat penghuni 
surga?" 'ya' Jawab 
mereka. Lanjut Nabi; 
"relakah kalian menjadi 
sepertiga penghuni 
surga?" 'ya' Jawab 
mereka. Lanjut Nabi: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, 
sungguh aku berharap 
agar kalian menjadi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







separoh penghuni 
surga." 


6152 


jjc. 4-aluii /o auI Aic. LiiAk 
Alt L>^Jjl ^jP £p- i^llLi 

(jc (jc (jA^jl! Aic (jj <uit 

^-^^J ^alu U'*^*"* " Cf^ 

Lals Uiijj Aki 2jI 3a (3a ijiu 

^ALa auI (J^j-uj ^Jj e-lk. ^cAi al 

jl£j <j i^JIi ^£a3 ^3 <jic. &l 
, - mi 'i (_£a!Ij jiluij aJc auI ~ 

(jl jail ' - UJ (Ja*a! Ljjj sAij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin 
Abdurrahman] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Sa'id], ada seorang laki- 
laki membaca QUL 
HUWALLAHU AHAD, 
ia membacanya secara 
berulang-ulang. Pagi 
harinya, laki-laki tadi 
menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan menceritakan 
kisahnya, seolah-olah si 
laki-laki tadi 
menganggap remeh 
bacaannya. Kontan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, sungguh 
bacaan itu menyamai 
sepertiga al qur v an." 


6153 


(jj (_>Jijl UjAk ojL3 LuA=». ^LiA 
£Aulgjl 4jt alll j liULa 
(JjSJ alLlJ Ajlc illl (*gj^l 
^Alljj 3 ja mllj p j^>ll 1 j^ajl 

"ala t, tt *T °~' 

A*J (j-a ^Sl (ejj S-^J (,5-^ 
La lilj La |j| (_J^Ja 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Habban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
radliyallahu'anhu, bahwa 
ia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam bersabda: 
"Sempurnakanlah ruku' 
dan sujud, demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, sungguh 
aku bisa melihat kalian 
dari balik punggungku 
ketika kalian ruku' dan 
sujud." 


6154 


auI ^ j ill ciiil jLLajVI (j-o 
tjlaa L$j j) IjjLi ilLij <jlc. 
^jjlj slloj AjIc auI ^U^i ^ lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Hisyam bin Zaid] 
dari [Anas bin Malik], 
ada seorang wanita 
Anshar mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama anak- 
anaknya, lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-NYA, 
sungguh kalian adalah 
manusia yang paling 
kucintai, " Nabi 
mengulangi ucapannya 
tiga kali. 


6155 


(jj <&l JlJC- (jC. £3U (jC- lillLa 
liTpl jilujj AjIc. auI ^glLa Jll 

iW jl V' l?»* >* < ' «^'< • <*>j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] 
radliyallahu'anhuma, 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjumpai Umar bin 
Khattab yang sedang 
berjalan diatas hewan 
tunggangannya, dan ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersumpah dengan nama 
ayahnya. Maka 
Rasulullah menegur; 
"jangan, tahukah kamu 
bahwa Allah melarang 
kalian bersumpah 
dengan nama ayah-ayah 
kalian? Barangsiapa 
yang bersumpah, 
hendaklah bersumpah 
dengan nama Allah, atau 
lebih baik diam." 


6156 


jic. (JjI Jll £JLui Jll Jll 

jjsc Jll iSSljij 1 jfll^j (jl -vl » ij 
IjSIj ^Iluj iil to U<-i ^jjll 

SjlSl jl JAUJi Jll 1 jjI V j 

Jjsc. UJc jlilj plc 

lh' Jf 5^ 6^ is 6^- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ufair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] berkata; [Salim] 
berkata; [Ibnu Umar] 
menuturkan; [Umar bin 
Khattab] menuturkan; 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda kepadaku: 
"Allah melarang kalian 
bersumpah dengan nama 
bapak-bapak kalian." 
Umar berkata; 'maka 
demi Allah, aku tak lagi 
bersumpah dengan 
nama- nama ayahku 
secara sengaja, semenjak 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam.' Mujahid 
berkomentar mengenai 
makna atsir sebagaimana 
kutipan ayat "Aw 
atsaarotin min 'ilmin' 
adalah segala tulisan 
atau catatan ilmu. Hadits 
ini diperkuat oleh 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







[Uqail], [Azzubaidi], 
[Ishaq Al Kalbi], dari 
[Az Zuhri] dan [Ibnu 
Uyainah], [Ma'mar] 
mengatakan dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibnu Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
Umar,,, dan seterusnya. 


6157 


^JC- UJ la gluiJo (jj jj^ill ^Jt 
Atll 'i"*- (Jli jlLj (jj auI 

V ili-lj AjIc Akil (J J-">J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar] menuturkan; aku 
mendengar [Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhuma menuturkan; 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
bersumpah dengan nama 
bapak-bapak kalian." 


6158 


t ^ 'f*- 1 j ' w 1 'i ^ 
(Jjjji^VI (jjj^ ^ ji. (j^s ^iJI 

AjjIj (Jl JUa -U Uli J) oltia 

V' •••'i'Ui iyMw IVA J<1', 

i21Ijs ."^n^^a £a JUa -aJ£| 

Aljl ( _ s i-a (J J^J '"'/^ 
jjjJ^JJ-jiV I ^ya jpj ^ Ajlt 

Ivj :<\*i| v •;!„•, 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dan 
[Al Qasim At Tamimi] 
dari [Zahdam] 
menuturkan; antara 
sekelompok dusun 
kabilah Jarom dan 
orang-orang asy'ari 
terdapat kecintaan dan 
persaudaraan, ketika itu 
kami berada pada [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Musa Al Asy'ari], 
kemudian didekatkan 
santapan kepadanya, 
yang isinya berupa 
daging ayam. Ketika itu 
di dekatnya ada seorang 
laki-laki dari Bani 
taimullah Ahmar 
sepertinya dari kalangan 
mantan budak. Abu 
Musa kemudian 
mengundangnya 
menyantap makanan. 
Kata Zahdam, ketika itu 
saya melihatnya 



menyantap suatu 
makanan yang aku 
menganggapnya jijik, 
sehingga aku bersumpah 
untuk tidak 

menyantapnya. Kontan 
Abu Musa mengatakan; 
'Berdirilah engkau, akan 
saya ceritakan kepadamu 
tentang hal itu. Dahulu 
aku pernah mendatangi 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersama sekelompok 
orang-orang asy'ari 
meminta beliau agar 
kami diikutsertakan 
membawa kami. Nabi 
menjawab: "Demi Allah, 
saya tidak bisa 
membawa kalian, dan 
saya juga tak punya 
kendaraan untuk 
mengangkut kalian." 
Namun selanjutnya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mendapatkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



rampasan unta dan 
bertanya kepada kami: 
"Mana tadi orang-orang 
asy'ari?" Beliau 
perintahkan agar kami 
mendapat lima ekor unta 
yang punggungnya 
putih. Ketika kami sudah 
berangkat, kami berkata; 
'Apa yang harus kita 
lakukan terhadap 
sumpah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersumpah 
untuk tidak membawa 
kita, yang ketika itu 
memang beliau tak 
mempunyai kendaraan 
untuk mengangkut kita, 
lantas beliau pun 
mengikutsertakan kita 
untuk naik kendaraan 
dan kita pura-pura lupa 
terhadap sumpah beliau 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m? demi Allah, kalau 
begini kita tidak akan 
untung.' Maka kami 
kembali menemui beliau 
dan kami utarakan uneg- 
uneg kami; ' Dahulu 
kami pernah mendatangi 
anda agar 

mengikutsertakan kami 
naik kendaraan, lantas 
anda bersumpah tidak 
akan mengikutsertakan 
kami yang ketika itu 
memang anda tak punya 
kendaraan untuk 
mengangkut kami! ' 
Nabi jawaban: "Bukan 
sayalah yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengikusertakan kalian 
naik kendaraan, namun 
Allah lah yang 
menjadikan kalian bisa 
naik kendaraan. Demi 
Allah, tidaklah saya 
melakukan suatu 
sumpah, lantas saya 
melihat suatu yang lebih 
baik, selain kulakukan 
yang lebih baik, dan 
kubayar kaffarat 
sumpahku." 


6159 


l'i'vl-v ll-vi jji lir. v; W 
^asla u^)jkl ' La j; ^jj ^aU-uA 

AjIc alll ^jJj-a ^g-AlI j» g «Uli 
<sik ^ Jlla ala (J-a Jll ;diuj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
dan dalam sumpahnya 
menyebut nama berhala 
Latta, atau Uzza, 
hendaklah ia ucapkan 
laa-ilaaha-illallah, dan 
barangsiapa mengatakan 
kepada kawannya 'Mari 
kita berjudi', hendaklah 
ia bersedekah." 


6160 


' jT * * ' - » * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





V illj <Jls p 4j ^j-aja 


radliyallahu'anhuma, 
bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m membuat cincin dari 
bahan emas. Cincin itu 
sering beliau pakai, dan 
beliau letakkan mata 
cincinnya di bagian 
dalam telapak 
tangannya. Orang-orang 
pun menirunya dan 
membuat cincin, 
kemudian beliau duduk 
diatas minbar dan 
mencopot cincinnya 
seraya mengatakan: 
"sesungguhnya aku 
selalu memakai cincin 
ini, dan aku meletakkan 
mata cincinnya di bagian 
dalam" kemudian beliau 
melemparkannya, sambil 
berkata: "Demi Allah, 
saya tidak akan 
memakainya selama- 
lamanya." Kontan para 
sahabat membuang 
cincin-cincin mereka." 


6161 


' ala (j-a illoj AjIc iill 

Jta a^LLiVI 

i_jjic. «-^j-kij 4_uiaj Jja (j-aj cJls 

3^ ^^-^ l^-aj^i ^s^~) Cy*j A 

A V°fa< 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] dari [Tsabit bin 
Adh Dhahhak] 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
dengan agama selain 
Islam, maka dia seperti 
yang dikatakannya, dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







barangsiapa membunuh 
dirinya dengan sesuatu, 
ia disiksa di neraka 
jahannam dengan 
sesuatu yang 
digunakannya untuk 
bunuh diri, dan melaknat 
seorang mukmin 
bagaikan membunuhnya, 
dan barangsiapa 
menuduh seorang 
mukmin dengan 
kekafiran, maka dia 
seperti membunuhnya." 


6162 


4 j» ui jAit Ijjik jLujj (jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Asy'ats] dari 
[Mu'awiyah bin Suwaid 
bin Muqarrin] dari [Al 
Barra v ] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam -lewat jalur 
periwayatan lain- dan 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Asy'ats] dari 
[Mu'awiyah bin Suwaid 
bin Muqarrin] dari [Al 
Barra v ] radliyallahu'anhu 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
untuk menunaikan 
sumpah. 


6163 


4 'n l7i lij^a jit (jj ato lij^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



UI t"w «ui Jj^VI iLt-alc Ujji.1 
Ujj (jl<LalLil (jc lll^aJ (jLaiic. 
pLij Ajlc *d)l (_5-lj-a <&l U 
u^'^* ^1 (J £-*J 1 " "J 

a' > s £ ' I 5 o' - ~ j ? 



■ ala I 23 



cs^ 1 U' 



laci Laj ii.1 La <>1) (jl (JjSJj 



AjJI iil UJa AjLo Lvalj ^lla 

*d)l J Luc- i i r 1 elui. 
La 'l» l n (Jllsa alLij 4 j]& jil C5 l*-a 
4 j ojlA (Jll <>l)l J JJ^J U I^A 
eLuU jj-a l_J jla [J AUl UjJlI '-j 
(j-o <*lll Lajjj fljUc. ^j-o 

»1 a-s^)ll a-iUc 



kepada kami [Hafsh bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Ashim Al Ahwal] 
aku mendengar [Abu 
'Utsman] menceritakan 
dari [Usamah], bahwa 
puteri Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m (Zaenab) mengutus 
utusan untuk menemui 
Rasulullah, yang ketika 
itu Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersama Usamah bin 
Zaid, Sa'd, dan Ubai. 
Sang utusan 
menyampaikan pesan 
yang isinya; Anak laki- 
lakiku telah menghadapi 
saat-saat kematian, maka 
kunjungilah kami'. Nabi 
kemudian mengutus 
seseorang, 

menyampaikan salam 
dan mengatakan; "Milik 
Allah sematalah segala 
yang diambil-Nya dan 
yang diberikan-Nya, dan 
segala sesuatu disisi-Nya 
ada ketentuan ajal 
tersendiri, maka 
suruhlah dia untuk 
bersabar dan mengharap 
pahala." Lantas puteri 
Nabi mengutus utusan 
untuk kedua kalinya, dan 
puteri beliau 
menyertakan sumpah. 
Maka beliau berdiri dan 
kami pun berdiri 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersamanya. Tatkala 
beliau sampai (dan 
beliau) telah duduk, 
anak laki-laki dari puteri 
beliau (cucunya) 
diangkat kepada beliau, 
dan beliau mendudukkan 
di pangkuannya, ketika 
itu cucu beliau nafasnya 
sudah tersengal-sengal. 
Kedua mata Rasulullah 
pun bercucuran. Maka 
Sa'd bertanya: 'Mengapa 
mata anda sampai 
bercucuran?" Nabi 
menjawab; "ini adalah 
tanda kasih sayang yang 
Allah letakkan di hati 
hamba-Nya yang 
dikehendaki-Nya, 
hanyasanya Allah 
menyayangi hamba-Nya 
yang berhati 
penyayang." 


6164 


iA\\* \X\i. JIS J,<-.I^!„I \t\\i. 

'a e ' 'e 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
menuturkan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah], bahwasanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Seorang 
muslim yang mendapat 
kematian ketiga 
anaknya, tidak akan 
tersentuh api neraka 
kecuali sebatas 
pelaksanaan sumpah 
Allah." 


6165 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jj \i» a jjt 4 w l'ji 1 " la jAic- 
' ''ju'^'J'"*""" 1 

JaI (jie. ailil VI lJjSj p-ij 

jlil! J&ij sjjV M ^jlc. iliil 


kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ghundar] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ma'bad bin Khalid] aku 
mendengar [Haritsah bin 
Wahb] mengatakan; Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"maukah kalian 
kutunjukkan penghuni 
surga? Yaitu setiap 
orang lemah dan 
tertindas, dan sekiranya 
ia bersumpah atas nama 
Allah, niscaya Allah 
mengabulkannya, dan 
penghuni neraka adalah 
setiap orang yang berhati 
keras dan menentang 
kebenaran lagi 
sombong." 


6166 


(J'linlla IjC. (jC oAliC (jC 
A 'i 'i /v * ^A^^l b ^1 ^ '*' ^ ) i M i 

(jl (jLalc (j^-jj ^Jj^-ij 1 a i al 

* 't J S 1 L °'' v ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'd bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Abidah] 
dari [Abdullah] 
mengatakan, Pernah 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya; 
"Siapakah manusia yang 
terbaik?" Nabi 
menjawab: "yaitu 
generasiku, kemudian 
generasi sesudah 
mereka, kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







generasi sesudah 
mereka, kemudian akan 
datang suatu kaum yang 
kesaksian mereka 
mendahului sumpahnya, 
dan sumpahnya 
mendahului kesaksian 
mereka." Kata Ibrahim; 
'dan kawan-kawan kami 
-ketika itu kami masih 
kecil-melarang kami 
bersumpah untuk 
melaksanakan kesaksian 
dan janji.' 


6167 


jjll ("l'il-S. jl X\ Q\ ll-vi Vil-V 

Ajc. (jc (JjI j ^1 (jc jj 

/« ."^ Q»4 ^ LS '^"0 ^ 
C5 ic- ■ ala (j-a ijls ilLi j AjIc- alll 
(J^j (JLa Ljj ^ Lajij AjjllSi (jJ-aJ 
jA j Atll ^53 <Lr=J Jll 31 fKnn 
A L j ° aJ iil d) jjU j ° 4j1c 
(Jll ^ » ; UJj'''"J Lfc!^ u! 
' * ■ "V 1 ^)ia AjjAi. (jl '1- « ■ « 
Al \ ,(-. I<"! ^, U JUi j, ,5 j, 

L?? J t-'? 1 

1 \i \ \ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi 'Adi] 
dari [Syu'bah] dari 
[Sulaiman] dan 
[Manshur] dari [Abu 
Wa il] dari [Abdullah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
dengan sumpah dusta 
untuk menguasai harta 
seorang muslim -atau ia 
katakan dengan redaksi 
untuk menguasai harta 
saudaranya— ia bertemu 
Allah sedang Allah 
dalam keadaan murka 
kepadanya." Kemudian 
Allah menurunkan ayat 
yang membenarkannya; 
'Sesungguhnya orang- 
orang yang menukar 
janji Allah,,, dst (QS. 
Ali'Imran 77), 
[Sulaiman] berkata 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dalam haditsnya; 
kemudian Al Asy'ats bin 
Qais lewat dan berujar; 
'Apa yang diceritakan 
Abdullah kepada kalian? 
' Mereka pun 
menjawabnya dengan 
suatu jawaban 
sebagaimana diutarakan 
Abdullah. Lantas 
[Asy'atsl menerangkan; 
'Sesungguhnya ayat 
diatas diturunkan 
tentang saya dan kawan 
saya karena suatu sumur 
yang ada diantara kami.' 


6168 


i} jii i a (}\ jj V *> j V- Alll 
(Ljj £j-iaJ ^gJa. j-» 3* 

J=J J=J 3 jiia 4j«js L^ja S j*JI 

' - e ~ l. a >. 'a' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syaiban] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jahannam tiada henti 
menuturkan; 'Masihkah 
ada tambahan? ' (QS. 
Qaf 30), sampai Allah 
rabbul 'izzati meletakkan 
telapak kaki-Nya disana 
hingga neraka 
mengatakan; 'Cukup, 
cukup demi kemuliaan- 
Mu, ' hingga sebagian 
penghuni neraka 
menghimpit sebagian 
lainnya." [Syu'bah] 
meriwayatkannya dari 
[Qatadah]. 


6169 




Telah menceritakan 
kepada kami [Al Uwaisi] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim] 
dari [Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] -lewat jalur 
periwayatan lain- telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin Minhal] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Umar an Numairi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus] 
menuturkan; pernah 
kudengar ['Urwah bin 



Zubair], [Sa'id bin 
Musayyab], [Alqomah 
bin Waqqash] dan 
[Ubaidullah bin 
Abdillah] tentang hadits ' 
[Aisyah], isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika orang- 
orang yang 
menyebarkan berita 
bohong menuduhnya 
berzina, maka Allah 
menyatakan berita 
kesuciannya -dan 
masing-masing 
menceritakan kepadaku 
sekumpulan hadits- yang 
isinya; maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan 
meminta Abdullah bin 
Ubai menyatakan 
permohonan maaf. 
Lantas Usaid bin 
Khudair berdiri dan 
mengatakan kepada Sa'd 
bin Ubadah: 'Demi 
Allah, kami akan 
membunuhnya.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6170 


lV'1-v Viiil (jl ll-vi Vll-v 

V 1 « '"*- Atll j^jJaj 4 l n'llc. (jc 
X"il '^°il ^ jallU 'M ^iaJ^J 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Hisyam] mengabarkan, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anhuma mengenai 
firman Allah: Allah 
tidak menghukum kalian 
karena sumpah kalian 
yang tak disengaja, ' 
OS.Albaaarah 225, kata 
Aisyah; ayat tersebut 
diturunkan tentang 
ucapan orang yang 
bersumpah; 'Tidak, demi 
Allah. Baik, demi Allah.' 


6171 


j» m« 1 'i'* la (_5^kJ (jJ ^^la. LuJla 
cs^j' u5 'O' J j ^ *" ^ oiLls Ujia. 
iil (j) (Jla AjLajj'ijjjA ^1 (jc- 

jl < " ' i Mjg i Uo£- ^iliaV jjla-J 

jl 4 1 (Ji»'i i\ li Ig L,lil| 4 1 l"°'°il-V 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zurarah bin Aufa] 
dari [Abu Hurairah] 
yang ia marfu'kan, 
Rasulullah bersabda: 
"Allah memaafkan 
ummatku dari segala 
yang dibisikkan dan 
dikatakan hatinya, 
selama belum dilakukan 
atau dibicarakan.' 


6172 


lla « ji -'j» SI (jj (jl air- Lu.la 
i"i»«u> Jl! ^J^a U- 1 ' O'" 
(_g unr- ^ Vi'l-s JjSj t_ilj-k)u (jjl 
j^ac (jj auI ^jc. (jl «Lada (jj 

i^- 3 ls^' U^^=>- L)- 3 ^' d£ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Al Haitsam] atau 
[Muhammad] darinya, 
dari [Ibnu Juraij] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





JlSa 34- j ^! ^ ^] j^jil ^jj 

1 -S. A\\ (J l'i ' i. «-«.| i'i'in 

'■■'■«■ ' ■ " ii£ auI J jj^j ^ JLaa 
Jlia iL!S31l ^j*J 1 •£) ISS 

frjL i j 3*al 


menuturkan; aku 
mendengar [Ibnu 
Syihab] menuturkan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Isa bin 
Thalhah], bahwasanya 
[Abdullah bin Amru bin 
'Ash] menceritakan 
kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika 
berkhutbah di hari raya 
kurban, seorang lak-laki 
mendatanginya dan 
berujar; 'Ya Rasulullah, 
aku kira (melakukan) 
seperti ini dan seperti ini 
(dahulu) sebelum 
melakukan ini dan ini.' 
Kemudian yang lainnya 
berdiri dan berkata; 'ya 
Rasulullah, aku kira 
seperti ini dan seperti 
ini.' (menyebutkan) tiga 
amalan (pada hari mina). 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lakukanlah, 
dan tak mengapa untuk 
melakukan semua 
amalan (manasik) di hari 
itu.' Tidaklah beliau 
ditanya tentang sesuatu 
ketika itu, melainkan 
beliau menjawab: 
"lakukanlah, dan tak 
mengapa." 


6173 


jjl Ujik (_>"jjJ (jJ ^">l ifLla 
jj j*]| ^jc. (jc ^jj ^)Sj 

3lalla La^ic. 2jI ^ . >i j (_>uuc. 
illuj aAIc iiil ^U^i ^jjI! 3?- j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Tyyasy] dari [Abdul 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Aziz bin Rufai'] dari 
['Atho'] dari [Ibnu 
'Abbas] radliallahu 
'anhuma menuturkan; 
seorang laki-laki berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; 'Saya 
berziarah sebelum 
melempar jumrah? ' 
Nabi menjawab: "Nggak 
masalah", laki-laki lain 
mengatakan; 'Saya 
mencukur sebelum 
melempar j amarat? ' 
Nabi menjawab: "Nggak 
masalah!" Yang lain 
mengatakan; 'Saya 
mencukur sebelum 
menyembelih? ' Nabi 
menjawab: "Nggak 
masalah!." 


6174 


<! Jlia <ulc. ( iiLia iLkl 
^lloa £=>-ji lK-^j ^ 2^ lJ"»s 

- ' s „ s; , ' - ^o 

(Jlaki ^jJa. ^5^)1 p gl jail 

Uajlii (3 j'i ' n') ( _ S J^ ^ liaLui 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Said bin Abi Sa'id] 
dari [Abu Hurairah], ada 
seorang laki-laki masuk 
masjid dan shalat, 
sedang Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m ketika itu berada di 
pojok masjid, kemudian 
lelaki tersebut datang 
menemui Nabi dan 
memberi salam, tapi 
beliau berujar: "kembali 
dan shalaatlah, (karena) 
kamu belum melakukan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



shalat!" Orang itu 
mengulangi shalatnya 
dan mengucapkan salam. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda lagi; 
"kembalilah dan lakukan 
shalat (lagi), sebab 
engkau belum 
melakukan shalat!" Pada 
kali ketiganya, orang itu 
berujar; 'aj arilah aku! ' 
Nabi menjawab: "Jika 
kamu hendak melakukan 
shalat, sempurnakanlah 
wudhu dan 

menghadaplah ke kiblat, 
kemudian bertakbirlah 
dan bacalah al qur v an 
yang mudah bagimu, 
kemudian rukulah 
hingga kamu lakukan 
ruku'mu dengan tenang, 
kemudian angkatlah 
kepalamu hingga engkau 
berdiri dengan tenang, 
kemudian sujudlah 
hingga engkau sujud 
dengan tenang, 
kemudian angkatlah 
hingga engkau betul- 
betul duduk lurus dan 
tenang, kemudian 
sujudlah hingga engkau 
sujud dengan tenang, 
kemudian angkatlah 
hingga engkau berdiri 
dengan tenang, 
lakukanlah yang 
demikian dalam semua 
shalatmu semuanya." 



6175 



^ i <aj <L*iijlc. (jc. A-ijI (jc. 'o jjt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Farwah 
bin Abil Maghra'] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





^^)La3 -i^-iS i—S^)*j jA AaJ 
(jLajll (^jj 4i).la. ^jiiia ^Al^ilj 

cJll (JLaa 4jjL 3* lili 

" t" " 's *' **' 's p 5 - 

(JUa o j!j3 1 jjf-^ "'l La <>l)l j3 

Sjjc- l!^ 'M yi. Aijii. 


menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari ['Aisyah] radliallahu 
'anhuma menuturkan; Di 
hari Uhud kaum 
musyrikin porak- 
poranda dengan 
kekalahan yang dapat di 
lihat dikalangan mereka, 
maka Iblis berteriak; 'hai 
hamba-hamba Allah, 
awas pasukan musuh di 
belakang kalian, ' maka 
barisan depan berbalik 
ke belakang sehingga 
mereka bertempur 
sendiri. Khudzaifah bin 
Yaman lantas 
mencermati keadaan, tak 
tahunya ayahnya masih 
hidup sehingga ia 
berseru; Ayahku, 
ayahku! ' Lanjut Aisyah; 
demi Allah, pasukan 
musyrikin tidaklah lewat 
hingga mereka berhasil 
membunuhnya, dan 
Khudzaifah berkata; 
'Kiranya Allah 
mengampuni engkau, 
ayah! ' Maka demi 
Allah, dalam diri 
Khudzaifah tiada henti 
terus tertanam bibit-bibit 
kebaikan hingga ia 
bertemu Allah. 


6176 


Ijj la ^oAi ^jj t j; ^ la 
jjc L-ijC- , - Ll-la (Jll <il_uil jjl 
ojjjA ^1 (jt 'a j 
( _ s lLa ^.ull JlaJll 4jC jil ^ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menuturkan; telah 
menceritakan kepadaku 
['Auf] dari [Khilas] dan 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menyantap 
makanan karena lupa 
padahal dia sedang 
puasa, hendaklah ia 
sempurnakan puasanya, 
sebab Allah-lah yang 
memberinya makanan 
dan minuman." 


6177 


s * w a * 'o* 'o . * f 

AjIc. illl ^glla /lili! II) ^ylLaSlj 

ryjljV! iUis illuj 

(jjiull j Ui'il AjilLa ^ ' <a3 lila 

;\ L.l 1 jji (J |S 1-V L.IJJ 1^4 4 iltl.l" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi dzi'b] 
dari [Az Zuhri] dari [Al 
A'raj] dari [Abdullah bin 
Buhainah], ia 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
mengimami kami dan 
berdiri setelah dua rakaat 
pertama sebelum duduk, 
beliau teruskan 
shalatnya. Selesai beliau 
mendirikan shalatnya, 
para sahabat menunggu- 
nunggu beliau 
mengucapkan salam, 
tetapi beliau bertakbir 
dan sujud sebelum 
salam, kemudian beliau 
angkat kepalanya 
kemudian bertakbir dan 
bersujud, kemudian 
beliau mengangkat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^aJA I Jj) jj (Jjli_ull Ijlla 
A-oiic. jC. ^aJA 1 Jjj jC- Jjj-aii 

jl 51 jj jg hll oilj-a jigj ^U.-! 

£1 ua]| '''J' aSl auI (J J-^J 
ClyiLa I jlll lillj U) Jll CluuiJ 



kepalanya dan 
mengucapkan salam. 



6178 



'O * & - ' * 



UH 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim], ia mendengar 
[Abdul 'Aziz bin 
Abdushshammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqomah] dari [Ibnu 
mas'ud] radliallahu 
'anhu, bahwasanya 
Nabiyullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengimami para 
sahabat shalat zhuhur, 
tetapi beliau menambah 
atau menguranginya. - 
Kata Manshur, saya 
tidak tahu apakah 
Ibrahim yang lalai atau 
Alqomah (maksudnya 
lalai tentang kepastian 
menambah atau 
mengurangi shalat). - 
Kata Ibnu mas'ud; 
kemudian ditanyakan; 
'Wahai Rasulullah, 
apakah anda meng- 
qashar shalat ataukah 
anda memang lupa? ' 
Nabi bertanya: "apakah 
itu?" Para sahabat 
menjawab; Anda telah 
melakukan demikian 
(mengurangi atau 
menambah shalat).' 
Maka Nabi melakukan 
dua sujud bersama 
mereka, selanjutnya 
beliau bersabda: "Kedua 
sujud ini adalah bagi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







siapa yang tidak tahu 
apakah dia menambah 
shalatnya ataukah ia 
menguranginya, 
kemudian dia berusaha 
mencari yang benar dan 
menyempurnakan 
sisanya, kemudian ia 
sujud dengan dua sujud." 


6179 


Jlaa (_>jAjc. (JjjV dia Jll jjla 

V (315 illuj AjIc. Alll ^jlla jil 
Vo& j'i S/j i'hn! t 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Dinar] 
telah menceritakan 
kepadaku [Said bin 
Jubah] menuturkan; 
saya bertanya kepada 
[Ibnu 'Abbas], maka ia 
menjawab; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubai bin Ka'b], 
bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda 
(mengenai firman 
Allah); 'Janganlah 
engkau menghukumku 
karena aku lupa dan 
janganlah engkau 
memaksa urusanku yang 
bagiku terasa sukar' 
(Alkahfi 73), beliau 
menafsiri dengan: 
"Itulah lupa pertama- 
tama yang dilakukan 
Musa." 


6180 


jlaJi j^jj jULo UiiAk jUij (jJ 


Abu Abdullah 
menuturkan; 
[Muhammad bin Basyar] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




telah menulis kepadaku 
(yang berbunyi), telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Mu'adz] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Aun] dari 
[Asy Sya'bi] 
menuturkan; [Al Barra v 
bin Azib] berkata ketika 
itu ia dikunjungi tamu- 
tamu, maka ia 
perintahkan keluarganya 
untuk menyembelih 
sebelum ia kembali dari 



(shalat hari raya) dengan 
tujuan agar tamu- 
tamunya dapat makan, 
karenanya mereka 
sembelih sebelum shalat 
(hari raya). Kejadian ini 
terus mereka laporkan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka 
Nabi memerintahkannya 
untuk mengulangi 
sembelihannya. Al 
Barra v kemudian 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, saya 
mempunyai kambing 
yang telah berumur 
sekitar enam bulan yang 
banyak susunya, dia 
lebih baik daripada dua 
kambing pedaging . . . ! ' 
[Ibnu Aun] 
memauqufkan hanya 
sampai kalimat ini dari 
hadis [Asy Sya'bi], dan 
dia menceritakan dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dengan semisal hadits 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ini, dan dia 

memauqufkan sampai di 
tempat ini. Dan dia 
katakan; 'aku tidak tahu 
apakah selainnya 
mendapat rukhsah atau 
tidak.' diriwayatkan oleh 
[Ayyub] dari [Ibnu 
Sirin] dari [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6181 


l'ltl 1*1.^ AtlS KVvt [*l.y>T„ 

(j^j 1 » 'i S « (J ijjla 
auI jxuib ~; lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Aswad bin Qais] 
mengatakan; aku 
mendengar [Jundab] 
mengatakan; aku ikut 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
shalat eid, kemudian 
beliau berpidato dan 
mengatakan: 
"Barangsiapa telah 
menyembelih (sebelum 
shalat ini), hendaklah ia 
menggantinya, dan 
barangsiapa yang belum 
menyembelih, hendaklah 
menyebut nama Allah." 


6182 


Ijjj^i (Jjlia (jj l^aa < 

LjjJLa 4 l7i lijiil j' jaili 
jil uuc. (jc. f. i» Ali ;"w «ui Jli 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [An Nadhr] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Firas] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



menuturkan; aku 
mendengar [Asy Sya'bi] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dosa besar ialah 
menyekutukan Allah, 
durhaka kepada 
orangtua, membunuh, 
dan bersumpah palsu." 



6183 



Ls ^\ (jt (ji-at^/l (jt «IjljC _jjl 
«Gc- Alll ^ Jaj «dll (jt JjIj 
«Ule 2jl ^jl-a «&I (3 jj^J djlllll 
^Ju3 (j^-J " a ^"* L)^ alui 

^_aj glmJ^ jJol (JLa l^j ^Ja '°; 

«iiil d]^^ uW^ 3 ^- ^j^ 1 * - 3* j ^ 

iUlii liiJ -j 'l aji j «&l » J 
(jjuS (Jj ("liin'Vl (3=l3sAjVI J».i 
(jiaL jll ^JC- jjl jjSj la La (JlaS 

CJ jli y iSSj IjS I jSlla 
\f cSf U^°J y* J '-^ 

Alll ^U^i auI J jj^J ' " '/'l 3 J 
Ajxaj jl '^1 ' ' ' ' J QQ a II a jg A-iic- 
«Uli J jjjj Ij 1 jj' 1 "- ' alaj lil dlli 
«ul& iul ^ji-a «lili (3 jiaj Jlaa 
1 «a g_>4-^ ^_k- t flia alLa^g 

«LiUall illl j^il allai ^^pil 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Wa v il] dari 
[Abdullah] radliallahu 
'anhu menuturkan; 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
mengada-ada di depan 
hakim, dengan tujuan 
untuk memperoleh harta 
seorang muslim, maka ia 
berjumpa dengan Allah 
dan Allah murka 
kepadanya, " kemudian 
Allah menurunkan ayat 
yang membenarkan hal 
ini dengan ayat; 
'Sesungguhnya orang- 
orang yang menukar 
janji Allah dan sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit' (QS. 
Ali'imran 77) hingga 
akhir ayat. Maka [Al 
Asy'ats bin Qais] masuk 
dan bertanya; Apa yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







diceritakan Abu 
Abdurrahman kepada 
kalian? ' Mereka 
menjawab; 'begini dan 
begini'. Maka Al Asy'ats 
bin Qais berkata; 'ayat 
itu diturunkan kepada 
kami, yang ketika itu 
saya mempunyai sumur 
di pekarangan 
keponakanku, maka 
kudatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam dan beliau 
bersabda: "Sekarang 
engkau harus 
menyertakan bukti 
kepemiikanmu atau dia 
melakukan sumpahnya!" 
Aku menjawab; 'kalau 
begitu, dia pasti akan 
bersumpah Ya 
Rasulullah! ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
dengan sumpah dusta 
(diada-adakan), ia 
melakukan kejahatan 
dengan sumpahnya itu 
dengan tujuan untuk 
merampas harta seorang 
muslim, ia akan 
menjumpai Allah sedang 
Allah dalam keadaan 
murka kepadanya." 


6184 


Ijj-i^. tibUI (jj liaa < ujJLa 
(jt oi^>J (jt Aj^)J (jc A-oLuil 

^Jl (j^'l JLa AjjjI Lila jl;''-^- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin A'la v ] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Buraid] 
dari [Abu Burdah] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





3 j'.'j ji ji jSii ji di" 


[Abu Musa] 
menuturkan; sahabat- 
shabatku mengutusku 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam agar aku 
menanyai beliau 
mengenai kendaraan 
untuk mengangkut kami. 
Tetapi beliau bersabda: 
"Demi Allah, saya tidak 
bisa mengikutsertakan 
kalian naik kendaraan." 
Ketika itu kutemui 
beliau dalam keadaan 
marah. Ketika aku 
mendatangi beliau di 
waktu selanjutnya, 
beliau bersabda: 
"Temuilah kawan- 
kawanmu, dan katakan 
kepada mereka bahwa 
Allah atau Rasulullah 
mempunyai kendaraan 
untuk mengangkut 
kalian." 


6185 


J ^ ' . ^ tj^ ^Jlj-a (jC. 

jji4ia\c.ji in.ii*) 'l» m j 
(jj auI ^JC- (jj AUl AjjC- j (j^alSj 

aIjIL ^ v'i"^ 3^ i H« iiil 

J, Ml jl Jj'ili l*tt.li\| J" 

Lgli OU^I jiiil «ilWb IjpU 

Ail jal L i " a ( _ s Jc (jiij U^J 
la i " a t^jt tjijl V j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim] dari 
[Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] -lewat jalur 
periwayatan lain- Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Umar An Numairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Yazid 
Al Aili] menuturkan; 
aku mendengar [Az 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Zuhri] menuturkan; aku 
mendengar [Urwah bin 
Zubair] dan [Sa'id bin 
Musayyab] dan 



[Alqomah bin Waqqash] 
dan [Ubaidullah bin 



Abdullah bin Utbah] 
tentang hadits ['Aisyah] 



isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
penyebar berita bohong 
menyebarkan isu bahwa 
dia berbuat zina, maka 
Allah menurunkan berita 
kesuciannya; 'Masing- 
masing penyebar berita 
bohong itu menceritakan 
sekumpulan cerita 
bohong tentang aku, 
maka Allah menurunkan 
ayat; 'Sesungguhnya 
orang-orang yang 
menyebarkan berita 
bohong,,, hingga sepuluh 
ayat berikutnya (QS. 
Annur 11-21) yang 
kesemuanya 
menjelaskan berita 
kesucianku. Abu Bakar 
ash Shiddiq yang 
sebagai pihak 
menanggung nafkah 
Misthah bin Utsatsah 
karena masih ada 
hubungan kekerabatan 
mengatakan: "Demi 
Allah, saya tidak akan 
memberi nafkah lagi 
kepada Misthah sedikit 
pun selama-lamanya 
setelah ia turut serta 
menyebarkan isu tentang 
Aisyah." Maka Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menurunkan ayat: 'dan 
janganlah orang-orang 
yang diberi kelebihan 
rejeki dan kelapangan 
diantara kalian untuk 
menahan pemberiannya 
kepada kerabat' 
(QS.Annur 22), lantas 
Abu Bakar mengatakan; 
'Baik demi Allah, 
sungguh saya 
mengharap jika Allah 
mengampuni 
kesalahanku' lantas Abu 
Bakar meneruskan 
kembali pemberian 
nafkahnya dan berkata; 
'Demi Allah, saya tidak 
akan lagi mencabutnya 
selama-lamanya.' 


6186 


^1 iic. Ij5i Jll ^JlA j (jC. 
J$j ^ allaj AjAC. <&l (jllfl 

jAj Ajaalji (jjjjjLuSj/ 1 (j« 

V/ jjl i 11 ili-^*, J i /jl'i. '-.r-. 

V iti| ;1 A jj| A)j JIS 1 il^i.', 
Ia jjc- (jfaJ (_s^c ' ala,) 
jji. jA («ill ' " Lui VI ^ IjJ^- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Al Qasim] dari 
[Zahdam] menuturkan; 
kami pernah di dekat 
[Abu Musa Al Asy'ari]. 
Dia menuturkan; 
selanjutnya kudatangi 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersama sejumlah 
orang-orang Asy'ari, 
saya jumpai beliau 
ketika beliau sedang 
marah. Kami meminta 
beliau agar 

mengikutsertakan kami 
untuk naik kendaraan. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Tetapi beliau bersumpah 
untuk tidak mengikut 
sertakan kami naik 
kendaraan. Kemudian 
beliau mengatakan: 
"Demi Allah, insya 
Allah tidaklah aku 
bersumpah dengan suatu 
sumpah, kemudian 
kulihat ada sesuatu yang 
lebih baik daripadanya, 
selain kulakukan yang 
lebih baik, dan kubayar 
kaffarat sumpahku." 


6187 


■ ■ 'J» uj Ij jj-i.1 (j^^l jjI Ijjia. 

i»u. stljii <_ii d &y±k 

illujj Ajlc Alll ^U^l «iill J JJul j 

£uj h& iil ^] -J) V cjt (Jlll 

AjC l$J Lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] menuturkan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Musayyab] 
dari [ayahnya] berkata; 
Ketika abu thalib 
menghadapi wafatnya, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mendatanginya dan 
berujar: "Ucapkan laa- 
ilaaha-illallah, kalimat 
yang dapat aku jadikan 
sebagai hujjah disisi 
Allah." 


6188 


/\ Iaj^a liauoi (Jj 4 J ufl 1 V i 'w 
(Jj ojLaC lijik (Jj l ia3 (jj 

<j (jc <& jj (jc ^ilial-i 
iil ^jl-a jiil (J j Jlalls S jj jA 

(jl jj-all jl jLaj jlluiJI 

ajiaaJI aIiI ji a J i " tiii]_) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Umarah bin 
Qa'qa'] dari [Abu Zur'ah] 
dari [Abu Hurairah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menuturkan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Ada dua 
kalimat yang ringan di 
lisan, berat di 
timbangan, dan disukai 
Arrahman, Subhanallah 
wabihamdihi dan 
Subhaanallahul 'azhiim." 


6189 


(jc. (ji-aC-VI A=Jjll ^JC. 
4_ic auI l^ij alll IjCv (jc (jjS *■ 

g 0 l' ^ a > S ~ S 

dlLi (ji (_£^)il Clll3j 4jJ£ jiluij 

lij jii J» f j v ciiLo (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Syaqiq] 
dari [Abdullah] 
radliyahu'anhu, 
menuturkan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam mengucapkan 
sebuah kalimat -dan 
sebagian redaksinya aku 
menambahnya sendiri- 
"Barangsiapa meninggal 
dengan menjadikan 
tandingan bagi Allah, 
maka ia dimasukkan ke 
neraka, —dan redaksi 
yang kubuat sendiri, 
yaitu-; barangsiapa yang 
meninggal dengan tidak 
menjadikan tandingan 
bagi Allah, ia 
dimasukkan surga.' 


6190 


Alll ^JC (jj jj jill ^JC IjjSi. 

(jc (3^J (jJ (jLijluj Qj la 
( _ s lLa ^III (3j^J (jVlj (_>uji (jC 

djlSj AjlLij (j-o ^Ijjj ^J'- ^ 

Ijllaa dy* j>3 (jj^iic j 1 t ml 
(jl (Jlaa 1 l n duli (3 jj^j ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Bilal] dari [Humaid] 
dari [Anas] mengatakan; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Rasulullah pernah meng- 
ila' isteri-isterinya, yang 
ketika itu kaki beliau 
sedang bengkak- 
bengkak, beliau tinggal 
di kamarnya selama dua 
puluh Sembilan hari. 
kemudian beliau turun 
dari kamarnya (setelah 
dua puluh Sembilan hari 
berlalu). Maka para 
sahabat bertanya; 
'katanya anda meng-ila v 
isteri anda selama dua 
puluh Sembilan hari? ' 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab; 
"sebulan itu jumlahnya 
dua puluh Sembilan 
hari." 


6191 


(j-o jjj I^Jaj <tl ("wVil Jls 

oljj <jiLa3 ^ jIc ^- 'u/i\ (Jjill 


Telah menceritakan 
kepadaku ['Ali], ia 
mendengar [Abdul Aziz 
bin Abu Hazim] berkata; 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Sahi bin Sa'd] 
bahwasanya Abu Usaid 
seorang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjadi 
pengantin, ia kemudian 
mengundang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
menghadiri (walimah) 
'arus. Sang pengantin 
puteri menjamu para 
tamu. Maka Sahi 
bertanya kepada para 
tamu; 'Tahukah kalian 
minuman apa yang 
disuguhkan mempelai 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







puteri itu? ' Sahal 
menerangkan bahwa 
minuman yang 
disuguhkan adalah 
kurma yang direndam 
semalam di sebuah 
periuk dari batu, hingga 
di pagi harinya 
disuguhkan kepadanya. 


6192 


■ IjjiiJ JilLa (jj ^aa a uii^a 

<jj| (jC. Aji jSLc. (jc. ^jiiall (jC. 
(jC. 1 ^ V. ' , (jjjljc. 
AjIc Alll ( _ s ij-a tjf^l Sijlu 

'i-v A A 

1 V. 'n r ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdullah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isma'il bin Abi 
Khalid] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma dari [Saudah] 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "seekor 
kambing kami mati, 
kemudian kami 
menyamak kulitnya, dan 
kami gunakan untuk 
geriba minuman hingga 
geriba itu usang." 


6193 


Hl la ■ i a jj (jj liaa a Lll la 
(jj j^a^^jll ^jc. jc. (jl li i u 
^ i laj 4-JojIc. (jc. *LijI jc. (_^ujlc. 
i* ^ ^ (Ji l'ji LalUli tgic iul 
^^i. (j-o ^ilLjj A-lic. jlll ^11^ 

jl 3 ! " ^-Jji^ J.'"'^ (jj! tJ^JS " ■' 
4Jl AjjI (jc (j«^»^)ll £c. Ujik 
Ijl^j A2ilxi (Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdurrahman bin 
Abbas] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha berkata; Keluarga 
Muhammad 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam tidak pernah 
kenyang dengan roti 
gandum berlauk selama 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



tiga hari berturut-turut 
hingga bertemu Allah. 
Sedang [Ibnu Katsir] 
menuturkan; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
dari [ayahnya] 
bahwasanya ia 
mengatakan kepada 
[Aisyah] seperti ini. 



6194 



Ajl\ <iila ^1 (jj M ^JC. (jj 
jjl Jlllll lillLa (jj (Jjiil ^«ul 
t J oj^z i. isui. 

jj» in jj^i LLal j3l dia j-^-li 
jfkJI Clala LjJ IjLai. 

J j^j (3-^ ^jlc CliJaka 
M\ J jjjj Jlla (iij ■ - iSi S^IU 

4jklL Ll '"'''t- (_jJa. ^jAiI 

? ' ° ' v; ^ *' 0 * \ 

M clillia -3 1-"' La -U Uli 

'M C5 i-a ^ll JjJ^J <^ (^i=>- 
^giLa A)jl (J JJJJJ cJjS^ alluj AjIc 

<Lklla jjIj jlLij AjIc Aljl 
iill ^lin -J&l J JJJJ !>LL} 
La g-jj i u L ^^JoIa J 4-4^- 

j-oU cJLa jjiJI lillli Cula lililt 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abi 
Thalhah], ia mendengar 
[Anas bin Malik] 
menuturkan; Abu 
Thalhah mengatakan 
kepada Ummu Sulaim; 
'Aku mendengar suara 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m yang sedemikian lirih 
hingga aku tahu bahwa 
beliau lapar, apakah 
engkau mempunyai 
makanan? ' 'Ya aku 
punya' Jawabnya. Ummu 
Sulaim kemudian 
mengeluarkan beberapa 
kerat roti gandum, 
kemudian ia ambil 
sehelai kain dan ia 
bungkus roti itu dengan 
sebagian kainnya, Abu 
Thalhah mengutusku 
untuk menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Aku bergegas pergi 
dan kudapati Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




saat itu tengah di masjid 
bersama para 
sahabatnya. Aku 
mendatangi mereka, 
kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bertanya: "Sepertinya 
kamu diutus oleh Abu 
Thalhah?" 'Benar, Ya 
Rasulullah' jawabku. 



Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda kepada 
para sahabat yang 
bersamanya: "Berdirilah 
kalian." Mereka 
kemudian berangkat dan 
aku juga berjalan 
ditengah-tengah mereka 
hingga kudatangi Abu 
Thalhah dan kuutarakan 
kepadanya segala 
peristiwanya. Abu 
Thalhah berkata; "ya 
Ummu Sulaim, 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam dan para 
sahabatnya datang 
kepada kita, padahal kita 
tak punya makanan 
untuk menjamu mereka." 
Ummu Sulaim 
menjawab; Allah dan 
rasul-Nya lebih tahu.' 
Abu Thalhah keluar 
untuk menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, kemudian dia dan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m masuk ke dalam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



rumahnya. Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berkata kepada Unimu 
Sulaim: "Bawalah kesini 
makanan yang kau 
punyai wahai Ummu 
Sulaim!" Ummu Sulaim 
langsung membawa 
rotinya, dan Rasulullah 
memerintahkan kepada 
Ummu Sulaim agar roti 
itu dicuil-cuil. Ummu 
Sulaim kemudian 
memeras geriba yang 
berisi minyak samin dan 
dia gunakan untuk 
membumbui rotinya. 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam kemudian 
membaca doa-doa yang 
Allah kehendaki untuk 
beliau ucapkan, 
kemudian berkata 
kepada Abu Thalhah: 
"Panggil sepuluh orang!" 
Abu Thalhah memanggil 
sepuluh orang, mereka 
masuk dan menyantap 
hingga kenyang dan 
keluar. Kemudian 
Rasulullah berkata lagi: 
"panggil sepuluh orang, 
" mereka pun masuk dan 
menyantap makanan 
hingga kenyang dan 
keluar. Kemudian 
Rasulullah berkata lagi: 
"panggil sepuluh orang, 
" mereka pun masuk dan 
menyantap makanan 
hingga kenyang dan 
keluar. Semua sahabat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



akhirnya bisa makan 
sampai kenyang, padahal 
jumlah mereka saat itu 
sebanyak tujuh atau 
delapan puluh orang. 



6195 



(^l-aC-Vl Lijj cjj^J f^'"J ^.V 1 "- 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
menuturkan; aku 
mendengar [Yahya bin 
Sa'id] mengatakan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Muhammad bin 
Ibrahim] bahwasanya ia 
mendengar ['Alqomah 
bin Waqqash Al Laitsi] 
menuturkan; aku 
mendengar [Umar bin 
khattab] radliallahu 
'anhu menuturkan; aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Sesungguhnya amalan 
itu hanyalah tergantung 
niatnya, dan setiap orang 
hanya mendapatkan apa 
yang diniatkannya. 
Barangsiapa yang 
(berniat) hijrah kepada 
Allah dan RasulNya, 
maka hijrahnya kepada 
Allah dan RasulNya. 
Dan barangsiapa 
(berniat) hijrah karena 
dunia yang bakal 
diraihnya atau wanita 
yang akan dinikahinya, 
maka hijrahnya kepada 
apa yang diniatkannya 
itu." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6196 


UjAk ^JLLa (jj 'U"» \ UliSk 
gj| (jc. (_^jjj (jjjfi-l t_lAj 
LW tj"*^l)^ LS"^W^ t . ll g i') 
(jc lillLa (jj t . a£ (jj auI 

'")»"■" £]Ls ^j-aC (jf^ (j-o 

(J (Jlaa 1 jail (jjjJI Aj!Aj1I 

(^j 2 u? u! 

<] jiajj 4a.iLa (j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin ka'b bin 
Malik] dari [Abdullah 
bin Ka'b], ia adalah 
penuntun Ka'b diantara 
anak-anaknya ketika ia 
telah buta, menuturkan; 
aku mendengar [Ka'b bin 
Malik] tentang ceritanya 
mengenai firman Allah: 
'dan atas tiga orang yang 
tertinggal' (QS. 
Attaubah; 118) -yang 
dalam akhir ceritanya ia 
mengatakan - diantara 
tanda ketulusan 
taubatku, aku melepas 
hartaku untuk kujadikan 
sebagai sedekah kepada 
Allah dan Rasul-NYA. 
Tetapi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "tahan 
sebagian hartamu, itu 
lebih baik bagimu." 


6197 


OLla iLa < (jj (jlaa 11 Ijlla 
jic. j Jli ^JJ^ (jjl (jc- ^la-aJl 
Jj-ac (jj -lnc £auj Aji p 1 Jac. 

(jt ir. j'i 5 uiilr. i'i» ah (Jj'«) 
(jl£ a Ilu j Ajic AUl (^jlll 

(j*-«.i ["i'ii r i*uj i'i<-. r'*i<^'i 
i"nr^.)j"i M '.,<-. lii i'i<-. / ij. ! ;,Vj 
1 g i\r. (J-i. 1 1 'n i! (jl A . j 1 'i! 
£JSjla ^iliij "Ulc. &l ^jlj-a (Jfl^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj] dari 
[Ibnu Juraij] 
menuturkan; [Atha v ] 
berangggapan bahwa 
dirinya pernah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




mendengar [Ubaid bin 
Umair] mengatakan; aku 
pernah mendengar 
['Aisyah] menuturkan; 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tinggal 
di rumah Zainab binti 
Jahsy dan meminum 
madu dirumahnya, maka 
aku dan Hafshah saling 
berwasiat bahwa siapa 



saja diantara kami 
berdua yang didatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, agar kami 
mengatakan; 'Aku 
menemukan bau pohon 
mighfar dimulutmu, 
apakah engkau telah 
makan buah mighfar? ' 
Nabi kemudian 
menemui salah satu dari 
keduanya dan dia 
mengatakan ucapan 
yang telah disepakati 
keduanya, namun Nabi 
justeru menjawab: 
"Tidak, bahkan aku 
minum madu di tempat 
Zainab binti Jahsy, dan 
sekali-kali aku tidak 
akan mengulanginya." 
Maka turunlah ayat yang 
menegur Nabi; "Wahai 
Nabi, mengapa kamu 
mengharamkan sesuatu 
yang telah Allah 
halalkan kepadamu' dan 
surat, jika kalian berdua 
bertaubat kepada Allah, ' 
ditujukan kepada Aisyah 
dan Hafshah. Dan 
firman-Nya; 'Ingatlah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ketika Nabi 
merahasiakan sebuah 
pembicaraan kepada 
sebagian isterinya, ' 
petikan ayat ini untuk 
ucapan Nabi yang 
mengatakan: 'Namun 
aku minum madu.' 
[Ibrahim bin Musa] 
berkata kepadaku; dari 
[Hisyam] dengan 
tambahan redaksi: "Saya 
sekali-kali tak akan 
mengulanginya selama- 
lamanya, saya telah 
bersumpah, maka 
janganlah kalian 
kabarkan kepada 
seorang pun." 


6198 


Ajlc Mil ^jii-a (^jill (jj jAill (Jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Al 
Harits], bahwasanya ia 
mendengar [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma 
berkata; 'Bukankah 
mereka dilarang dari 
nadzar? Sebab Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya nadzar 
tidak bisa menyegerakan 
sesuatu dan tidak pula 
bisa menangguhkannya, 
hanyasanya nadzar 
dikeluarkan dari orang 
bakhil." 


6199 


(jljiuj (jJ -^l^ UJ^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





' > j i ' > - i - - : f > '., » - 

(jj Jdll AjC- u^)±^I jj. ala (jC 
^^gjj^C (jj A)jl AjC (jc ojJ> 

Ini» Sjj ^ AjI Jllj jjljll 

J'-i. itl j-" 4 1 »Jn',uI 


kepada kami [Khallad 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Murrah] dari [Abdullah 
bin Umar], Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
nadzar dan bersabda: 
"Nadzar tidak bisa 
menolak sesuatu, 
hanyasanya ia 
dikeluarkan dari orang 
bakhil." 


6200 


(jc- ^rjcV! (jc. JUjll Ulli. 
'Ii) ^jl-a 'ojJjA (^jl 
jAill ^31 jjl ^L) V alLlJ AjIc 

<jaL (j£]j aJ jja (jSj jLl «-^j-kij 

(Jli.'l\| j/> 4 i 

4j1c ^ jJ j^J La A_ilc ^jjS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] menuturkan; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Nadzar tidak akan 
menghantarkan anak 
adam kepada sesuatu 
yang tidak ditakdirkan 
baginya, namun nadzar 
menghantarkannya 
kepada takdir yang 
ditakdirkan baginya, 
Allah mengeluarkan 
nadzar dari orang bakhil, 
sehingga 

menghantarkannya 
kepada sesuatu yang 
belum ia dapatkan 
sebelumnya." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6201 


Sj«-uj (jj ^ ia ] (jc A'Unifl Ijj 
'Aj^-v jil Vil-s. 2 i» i* jjr. 

(j ] 1 ~* (jj (jl^AC C IJLAiJJ 

AjIc auI ^U«-i (^Jjll (jajAkj 
j! (jiijj jSj jjl V jl 3^c. 

j j > ».; j jj^Jy 

(j-a^l f^J? J*^JJ (jj'\£ '"'"'J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Syu'bah] 
mengatakan, Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Jamrah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zahdam bin 
Mudharrib] mengatakan, 
aku mendengar [Imran 
bin Hushain] 
menceritakan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sebaik-baik kalian 
adalah generasiku, 
kemudian generasi 
berikutnya, kemudian 
generasi berikutnya." - 
Imran berkata; 'Aku 
tidak tahu penyebutan 
dua atau tiga kali setelah 
generasi beliau', - 
"kemudian datang suatu 
kaum yang mereka 
bernadzar namun tidak 
mereka penuhi, mereka 
berkhianat dan tidak 
dapat dipercaya, mereka 
bersaksi padahal tidak di 
minta menjadi saksi, dan 
nampak tanda mereka 
adalah kegemukan." 


6202 


(jc lilILa \ u',-* ^-uo UjAk 
^aj-uliill (jc- lilLall ^JC (jj ^jaJja 
(jcl^jc jlll ^jjJaj <jijLc (jC 
Jll A«l ^jlj-a ^j-jiil 
(jij d » li i\i itll « ili i (jl jVi (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Thalhah bin Abdul 
Malik] dari [Al Qasim] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bernadzar untuk menaati 
Allah, hendaknya ia 
menaati-NYA, dan 
barangsiapa bernadzar 
untuk bermaksiat 
kepadaNya, maka 
janganlah ia perturutkan 
untuk bermaksiat 
kepadaNYA." 


6203 


(jlaa 11 jjl (Jjlia (jj *uLa a UjJLa 
*dll AjjC- IjjJ=>.I *&l ^JC- 

<&l J IjB jaC- (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil Abui Hasan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
Telah mengabarkan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], bahwasanya 
[Umar] mengatakan; 
'wahai Rasulullah, saya 
bernadzar semasa 
jahiliyah untuk beri'tikaf 
dimasjidil haram! ' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"penuhi nadzarmu!" 


6204 


i* i ,» , ! ", 1 ij'i-i i j' 2>'^l j' 1 1 " ^ 

Ajjc- ^jikl Jll isjlk jll (jc. 

ajc. (jl (jj <&l (jj Hi\ 

(jj H i» (jlA^>iil (_>jAjC. (jj *dll 
^jlSI 'i', „1 -Vjl LajVl oJlUc. 

(jls jij ilLoj AjIc iul ^U^i 

A 'i, uS* jl (Ji5 i'i',ij'i 4 2,1 \r. 
2*i.„ i'i'Ki 'j'""- «l'i,*-a'i jl il'ili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah], 
bahwasanya [Abdullah 
bin Abbas] mengabarkan 
kepadanya bahwa Sa'd 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bin Ubadah Al Anshari 
meminta fatwa kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang nadzar 
yang ditanggung ibunya, 
kemudian ibunya 
meninggal sebelum 
memenuhi nadzarnya. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberinya 
fatwa agar ia 
melaksanakan 
nadzarnya, kemudian hal 
itu menjadi sunnah. 


6205 


j 1 l-v jji i" 1» /ii" (JU J 't 1 

1 'ifl Aill ^ i «aj (JjjIjC. (jjl (jc 
AjIc. Atll C5 i-a (^Jjll 3=0 er^^ 

fkj (Jla A j i < " < i^l (jj3 l^jic 
pUjaalU ^i.) 'J^ 'M (j^aali Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Bisyr] 
mengatakan, aku 
mendengar [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma mengatakan; 
Seorang laki-laki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
"Saudariku bernadzar 
untuk menunaikan haji, 
namun terburu 
meninggal." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Kalaulah dia 
mempunyai hutang, 
apakah kamu 
berkewajiban 
melunasinya?" 'iya' 
jawabnya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melanjutkan: 
"maka Lunasilah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







(hutang) kepada Allah, 
karena ia lebih berhak 
untuk dipenuhi." 


6206 


(jc liliLi (jc aj-alc Qj la 
adoAlll (jC lilLall ^JC (jj S^VU 
1 g "-- Atll ^jJaj <Uijlc (jc 
alluj Ajic iil ^jii-a /L^l djliilla 
jij » li i\i « ili i jl j Vi ji 
4 i *iU 4 u^i» i jl jVi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Malik] dari 
[Thalhah bin Abdul 
Malik] dari [Al Qasim] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bernadzar 
untuk menaati Allah, 
taatilah DIA, dan 
barangsiapa bernadzar 
untuk berma'siat kepada- 
NYA, janganlah 
berma'siat kepada- 
NYA." 


6207 


(jc jaj iL^a AlLJa iL^a 

• - -.i ■ - ".. i s. .t a - • , » 

j» .„,1 j(~. 1 Itl i It.V». 

jl (Jll ^Iluj <jic 'M (^Ila 

^ 1 N A l IV w' j(-. " jtll 

Jlaj^jjjl (jjj ^ utAj oljj 
i"n\* V!w i,;>i. jc. .^jljoll 
(jail (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Humaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsabit] dari [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah tidak 
membutuhkan 
penyiksaan orang ini 
terhadap dirinya." ketika 
beliau menyaksikan 
seseorang yang berjalan 
dengan dipapah diantara 
kedua anaknya. [Al 
Fazzari] mengatakan 
dari [Humaid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsabit] dari [Anas]. 


6208 


^j^j^ (jj| (jc g i a1 C ^jl luj ^ 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





iil /-Ha (^f^l (jLuiljo (jjl (jc 
' i j kj i^?.J cjlj ^'»J AjIc 


kepada kami [Abu 
'Ashim] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Sulaiman Al 
Ahwal] dari [Thawus] 
dari [Ibnu Abbas] 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah melihat 
seseorang yang sedang 
thawaf di ka'bah dengan 
seutas tali pengikat, 
maka Nabi 

memerintahkan untuk 
memotongnya. 


6209 


"~7 a c 7-3 — 77 ^ 

( _ s iLa ^jJjll (JM Alit ^jjJaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] 
bahwasanya [Ibnu 
Juraij] mengabari 
mereka dengan 
mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sulaiman bin Al 
Ahwal], bahwa 
[Thawus] mengabarkan 
kepadanya dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika thawaf 
di ka'bah melewati 
seseorang yang 
menuntun seseorang 
dengan tali di 
hidungnya, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memotongnya 
dengan tangannya 
kemudian menyuruhnya 
untuk menuntunnya 
dengan menggandeng 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tangannya. 


6210 


Halia (JjcLoaJ (jj (^jjjjji iL^a 
AJaj^c (jc. lil^a ujjA j 
( _ s lLa (^jill (_>jiLjc. (jjl (jc 

jjI 1 jllla 4ic <JlLi3 gjll 
iilij <uic Mil (JlLa Jlaa 
(jc <i^)5ic (jc c_i_5jl IjjJLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
'Abbas] mengatakan, 
ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyampaikan khutbah, 
tiba-tiba ada seseorang 
yang berdiri terus, beliau 
pun bertanya tentang 
perbuatannya, maka para 
sahabat menjawab; 'Itu 
Abu isra'il, telah 
bernadzar untuk berdiri 
dan tidak akan duduk, 
tidak akan berteduh, 
tidak akan berbicara dan 
terus berpuasa.' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Suruhlah dia untuk 
bicara, berteduh, duduk, 
dan menyempurnakan 
puasanya." [Abdul 
Wahhabl mengatakan, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Ikrimah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6211 


A a iaJall ^1 (jj l^a a IjjAi. 
UjJLa (jLuluj (jj (Jaus3 Hj^a 
(jj ajSa uJ^a <Gac (jj ^^jjaiji 
^JC 4j! ^-oiuiV *>^>a. 
(JlujLi^Ac Atll ^jjJaj ^)-aC (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abi 
Bakr Al Muqaddami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fudhail 
bin Sulaiman] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(J ail (jl£ iaJ Jlia jLi °J 

(j£j Xj 4 jlaa oj^wjI jlll (J jj^jj 


menceritakan kepada 
kami [Musa bin 'Uqbah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hakim bin 
Abi Hurrah Al Aslami] 
bahwasanya ia 
mendengar [Abdullah 
bin umar] radliallahu 
'anhuma ditanya tentang 
seseorang yang 
bernadzar untuk tidak 
melalui hari selain 
melakukan puasa, 
kemudian bertemu 
dengan hari idul adha 
dan idul fitri. Ia 
menjawab dengan 
mengutip firman Allah; 
'sesungguhnya telah ada 
pada diri Rasulullah 
sebagai teladan yang 
baik bagimu' (QS. 
Ahzab 21), beliau tidak 
pernah melakukan puasa 
di hari raya adha dan 
fitri, dan beliau tidak 
berpandangan berpuasa 
di kedua hari itu.' 


6212 


jilll «.lijj iiil j-o! djUia jaili 

5lc-ll j^jll ^jj -j' aj (jl Lii^-jj 

AjIc. ij jj V (JLal AjIc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Yunus] dari [Ziyad 
bin Jubah], dia 
menuturkan; aku sedang 
bersama [Ibnu Umar], 
tiba-tiba ada seorang 
lelaki yang bertanya; 
'saya bernadzar untuk 
berpuasa setiap hari 
selasa dan rabu selama 
hidupku, kemudian hari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



itu bertepatan dengan 
hari Nahr (eidul adha)? ' 
maka dia menjawab; 
'Allah memerintahkan 
untuk melaksanakan 
nadzar, dan kita dilarang 
untuk berpuasa pada hari 
nahr.' Dia mengulangi 
Jawabannya kepada 
lelaki tersebut dan 
berkata seperti itu 
dengan tidak 
menambahnya. 



6213 



VI ■* Vj Uaj iia 

^JaU ^IjiJIj llltjSlIj JljiVI 
^jiLa AUl (J JJ-JjJ ^JJ (JJ 4£.laj 
<&l (_s-lj-a «Uli (J >"J £cl/i 

(Jlal ■* <f tl <J liijA (jiiull JUa 

4jic (Jt i ui'i! jLuAiLail Ifrii <3J 

pU. (jjiUJI lillj ( i-aLi UJa IjU 

Jlia ilLjj Ajic- iil ^ji-a ^jjll 



Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Tsaur bin 
Zaid ad Daili] dari [Abui 
Ghaits maula Ibnu 
Muthi'] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan: 
kami berangkat bersama 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m saat perang khaibar. 
Kami tidak memperoleh 
ghanimah berupa emas 
dan perak, hanya kami 
mendapat harta, pakaian 
dan perabot. Seorang 
dari bani dhubaib yang 
dikenal dengan nama 
Rifa'ah bin Zaid 
memberi hadiah 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m berupa seorang 
pelayan namanya 
Mid'am. Kemudian 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengutus Mid'am ke 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Wadil qura, hingga 
ketika ia sampai di 
Wadil qura, tepatnya 
ketika Mid'am 
mengendarai hewan 
tunggangan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, sebatang anak panah 
nyasar mengenai dirinya 
hingga terbunuh. Para 
sahabat kemudian 
berseru; 'sungguh 
bahagia, baginya surga! ' 
langsung Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menegur dengan 
bersabda: "Sekali-kali 
tidak, demi dzat yang 
jiwaku berada di tangan- 
NYA, baju yang 
diambilnya dari 
ghanimah yang belum 
dibagi di hari Khaibar 
telah menyalakan api 
baginya." Ketika para 
sahabat mendengar 
sabda beliau, tiba-tiba 
seseorang membawa 
seutas tali atau sepasang 
tali kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan Nabi 
bersabda: "seutas tali 
neraka, atau sepasang 
tali neraka." 


6214 


Jlia jiiLlj "Cile. Sll ^jii-a /eJil! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Syihab] dari 
[Ibnu Aun] dari 
[Mujahid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Laila] dari [Ka'b bin 
Ujrah] mengatakan, aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
berkata: "Mendekatlah 
kesini!" Aku pun 
mendekat. Nabi 
bertanya: "Apa kamu 
merasa terganggu oleh 
kutumu?" "Iya" 
jawabku. Nabi bersabda: 
"Kalau begitu kamu 
bayar fidyahmu berupa 
puasa, sedekah atau 
binatang kurban." Dan 
telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Aun dari 
Ayyub dengan redaksi; 
"Puasa tiga hari, 
binatang kurban berupa 
kambing, atau memberi 
makan enam orang 
miskin." 


6215 


lijSi. iJC. jj ^Ic liiSi. 

a 'i» « l ji (Jla (jj^yk^^ o'" (j^ 3 ' " 

(j-<L^^)]| ^jc. (jj (jc A-ia (j-o 

J! 3=0 «-LkJ^ ojjja (jc. 

Jlaa jiiLij "ulc 2jI C5 l-a ^j^I 

JIS 3Ui't 1 Vj JIS 

(jii (jU^aij ^ ^13*1 t^it 

JIS v JIS S',Sj 'g-l" «U*!.* 

(jjJS-^ f (ji ^jj-i''"' (JfrS 
^jKiLi)') (Jji (Jla V (Jla (jjajljla 
(Jla V (Jla 1 Lj£ I a " jj'i l n ~» laj jl 

iiil ^U^i ^jjlll u . ' 
Si JIS i^r-^ll (J r ;<^\l (jji^j 

i",-, Jail \'A (JIS 4 , °1?<J(i \\\ 

Jla oA^IJjj dii (^jl^ 
i^lJUc AJi*Li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri], Sufyan berkata; 
aku mendengarnya dari 
mulutnya, dari [Humaid 
bin Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] 
mengatakan, Seorang 
lelaki menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
'celaka aku! ' "kenapa 
denganmu?" Tanya 
Nabi, dia Jawab; Aku 
menyetubuhi istriku di 
bulan Ramadhan.' Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bertanya; "mampukah 
kamu membebaskan 
seorang budak?" 'Tidak, ' 
Jawabnya. Tanya Nabi: 
"Apakah kamu bisa 
berpuasa dua bulan 
secara berturut-turut?" 
'Tidak' jawabnya. Tanya 
Nabi: "Apakah kamu 
bisa memberi makan 
enam puluh orang 
miskin?" 'Tidak, ' 
Jawabnya. Nabi 
bersabda: "Kalau begitu 
duduklah." Orang itu 
pun duduk, dan Nabi 
membawakan segantang 
penuh kurma dan 
berujar: "Ambillah 
kurma ini dan 
pergunakanlah untuk 
bersedekah!" Orang tadi 
menjawab; Apakah 
kepada orang yang lebih 
miskin dari kami? ' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun tertawa 
hingga terlihat gigi 
serinya dan bersabda: 
"berilah makan 
keluargamu dengannya!" 


6216 


^jc- (jj \m^> (jc. £s^)A jll 

J jlaj el-aJll Ajt iil 
J|j3 ^ilaj "Ulc. 2jl ^jii-a M 

JIS ,'41 S 1 i j JlSi <-,<\i, 

<j3j ia3 (Jll (jL^aiJ (J JaL 
^ jj^aj jl ^jKu,n JA Jll V Jll 

Jll V Jll (jjsLlSa (jj j^ii 
1 'i i^i,.^ ;»w! jjl « ili'ii.i'ii 

34j Jil V (Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mahbub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Humaid bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 



'anhu menuturkan; 
"Seorang lelaki 



sallam dan berujar; 
'celaka aku! ' Nabi 



bertanya; "sebab apa itu? 
' laki-laki itu menjawab: 
'Aku telah menggauli 
isteriku di bulan 
ramadhan ! ' Nabi 
bertanya: "mampukah 
kamu memerdekakan 
budak?" 'Tidak' 
jawabnya. Nabi bertanya 
lagi: "mampukah kamu 
berpuasa dua bulan 
secara berturut-turut?" 
'tidak' jawabnya. Nabi 
bertanya lagi: 
"mampukah kamu 
memberi makan enam 
puluh orang miskin?" 
'Tidak' jawabnya. 
(Datanglah) seorang 
sahabat anshar 
membawa segantang 
kurma. -Dan maksud 
istilah 'arq adalah 
rantang yang berisi 
kurma.- Maka Nabi 
berkata kepadanya: 
"Bawalah makanan ini, 
dan sedekahkanlah!" 
Lelaki tersebut 
menjawab; 'Apakah 
kepada orang yang lebih 
membutuhkan daripada 
aku ya Rasulullah? Demi 
Dzat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, 
diantara dua lembah ini 
tidak ada penghuni 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



rumah yang lebih 
membutuhkan daripada 
aku.' Lantas Nabi 
berujar; "Pergilah dan 
berilah makan 
keluargamu dengan 
kurma ini". 



6217 



Uj la A «Una /o dh\ ^jc 1 * la 
^Jl 34-J «-LaJU ojjjA ,_J (Jc 

tjlaa jiiLij Ajic. auI ^U^i ^ull 

Cliia^ (Jll cM2u La) (Jl! Ci£Ia 

3a (j^^'j ^ ^1 j^l ^Jc- 
U$i <Jla V <JlI L» iao 

ijjjS-^ f y-^ u' ^.iK'"'"' 

^iWun'i Ugi (Jla ^/ JlJ (jj^Llia 

La li-o jaal j&l Jlaa <j (jAlaji 
sii. Jli lio ^jaa) I^jjjV (jjj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Humaid] 
dari [Abu Hurairah] 
mengatakan; seorang 
lelaki menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
'celaka aku! ' Nabi 
bertanya: "ada apa 
dengan kamu?" 
jawabnya; 'Aku 
menggauli isteriku di 
bulan ramadhan.' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Apakah engkau 
mempunyai seorang 
budak yang bisa kau 
bebaskan?" 'tidak' 
jawabnya. Nabi bertanya 
lagi: "Apakah kamu bisa 
berpuasa selama dua 
bulan berturut-turut?" 
'Tidak' Jawabnya. Nabi 
bertanya lagi: 
"mampukah kamu 
memberi makan enam 
puluh orang miskin?" 
'tidak' jawabnya. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







segantang kurma dan 
berujar: "Ambilah kurma 
ini dan bersedekah 
dengannya!" ia 
menjawab; 'Apakah 
kepada orang yang lebih 
fakir daripada saya? 
Sungguh diantara dua 
gunung ini tidak ada 
orang yang lebih fakir 
daripada aku!" maka 
Nabi berujar: "Ambillah 
dan berilah makan 
keluargamu dengannya!" 


6218 


Ijjja Ajliij ^1 (jj (jLoit IjiiSi. 

(j r - (j^J^' ' 1,r - (j' jjiaJI 
c-j LaSl (jlSJll Jjjj (jj l_Jj\Ul 

JJ ja J?!! ^ liiliij 1.1« jillu j 
jj jaJI jjc (jj jie qa j (^ji Aj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abi Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim bin 
Malik Al Muzanni] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ju'aid bin 
Abdurrahman] dari [As 
Sa v ib bin Yazid] 
mengatakan; Satu sha' di 
jaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
setara satu mud 
ditambah sepertiga mud 
kalian sekarang, 
kemudian di jaman 
Umar bin Abdul Aziz 
ditambah lagi. 


6219 


(^jjjLiJI jjljil t_W J-^i* ^ ~~ 

\ \\ 'W a \ T Li jA J 4_LLl9 JjI Ijj^a 

(JjI (jl£ (Jll ailj (jC. iSUUa 
Aaj (jL-ia-oj al£j ,gJaaJJ«a& 
iill ilLij 4j1c 'M b li^i (^JJ^I 

lij (jjAill SjliS ^j JjVl 

jjl (Jliiluij AjIc auI (_5-lj-a 
(J-o llac.) Ijli (Mi U3 Jla <jjj5 
li VI (Jl^ill ij JJ V j 
(JlJj alLlJ Ajlc 2jl ( _ s Jj-a (^JJ^I 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mundzir 
bin Walid Al Jarudi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Qutaibah yakni Salam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik] 
dari [Nafi'] mengatakan, 
[Ibnu Umar] membayar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ajll Aaj la» j US ' - lia 

ilai Jli iiLi j 4jSc alil ^ji-a 



zakat Ramadhan dengan 
takaran mud Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu mud di 
masa permulaan, dan 
membayar kaffarat 
sumpah dengan ukuran 
mud Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Abu 
Qutaibah berkata; Malik 
mengatakan kepada 
kami; 'mud kami jauh 
lebih besar daripada mud 
kalian, dan kami 
sependapat tak ada 
tambahan selain pada 
mud Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam.' Sedang 
Malik mengatakan 
kepadaku; 'Kalau 
seorang amir datang 
kepada kalian, kemudian 
menetapkan ukuran 
mudd yang jauh lebih 
kecil daripada mudd 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dengan 
takaran mana kalian 
membayarnya? ' aku 
menjawab 'kami 
membayarnya dengan 
takaran mudd Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam.' ia 
mengatakan; 'Bukankah 
kamu sependapat bahwa 
urusan hanyasanya 
kembali kepada mudd 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam? ' 



6220 



(jj Jh\ (jj (JjLiJLi) (jc iSllLi 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik], bahwasanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah memanjatkan 
doa: "Ya Allah, berilah 
mereka barakah dalam 
takaran mereka, sha' 
mereka, dan mud 
mereka." 


6221 


Ijlla jjl \io /o ^ Hua 

ijj jJjll Uiiik (jj jjli 

(jj Ajali (jc. (jjiuri. (jj 

^gja jLill ^ua 1 ^ . ^ir. Ala ^ ■ ^>c 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin 
Rasyid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Abu 
Ghassan Muhammad bin 
Mutharrif] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Ali bin 
Husain] dari [Sa'id bin 
Mirjanah] dari [Abu 
Hurairah], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
membebaskan budak 
muslim, Allah 
membebaskan setiap 
anggota tubuhnya karena 
anggota tubuh yang 
dibebaskannya dari 
neraka, hingga Allah 
membebaskan 
kemaluannya dari 
neraka, karena 
kemaluannya" 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6222 


j' CP JJ^ CP ^yj LW 
^jjII ^Jja i jjc. (Jli <U (j5L; 

(jj »j» i si jiuali ^^j-o Ajjjajj 

j 1 2 M .« (jl i°i 1 ,l-v'l\l 

Lilaji i^jc. (Jjij auI ^jc. (jj 3^?- 
(Jjl ^Ic- ciiLi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Amru] dari 
[Jabir], ada seorang laki- 
laki Anshar menjanjikan 
kemerdekaan budaknya 
jika ia meninggal 
(mudabbar) padahal ia 
tidak mempunyai harta 
selainnya, hal itu sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau bersabda: "Siapa 
yang mau membelinya 
dariku?" Budak itu 
kemudian dibeli oleh 
Nu'aim bin Nahham 
seharga delapan ratus 
dirham. Kemudian aku 
mendengar Jabir bin 
Abdullah mengatakan; 
'budak qibthi yang 
meninggal pada tahun 
pertama.' 


6223 


UJ la <-tJ^>^ (jJ (jl-ajlu' " ^ 
(jC- ^jAl^)jl (jC- a£ail (jC A 'n uj 
(jl dliljl I^JU ul'llc- (jC Jjjj^I 
1 ^ i\r-. I^j^^li^uljj o^j^j / g ^JJ ujj 

Lajli Ijjjliil Jlaa alLij <ulc. 2jI 
(jJC-l (j-oJ iVj^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah], bahwa dia 
ingin membeli Barirah, 
namun mereka 
mensyaratkan wala' tetap 
ada pada mereka, maka 
Aisyah mengadukan 
kasus tersebut kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bersabda: 'Belilah dia, 
sedang wala' adalah hak 
bagi yang membeli." 



6224 



JaA J ,j alLij Ajjc. 'Jii\ ^jii-a «uli 
iillj (JUS <LlL1ujI (jjj J» l I 

^-oLa (JjL auI JuSS L» UiiJ 

U3 2)1 liljlil V 1 ka«J 

alluj AjIc. iil 1-5 lt-a ^JjJt 

(_5jla (jJAj ts ic. ' alki V 'Jh\ 
(jc VI I * i " I jji. Ia jjc- 

IjjJLkjji. jA (_J jJI Cliil j ''J "J 
VI Jllj Slli Ujik (jLaalll jjS 

jA Cuil j ''j"j (jc- Cli^)a£ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ghailan bin jarir] dari 
[Abu Burdah bin Abi 
Musa] dari [Abu Musa 
Al Asy'ari] mengatakan, 
aku mendatangi 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersama 
rombongan orang-orang 
Asy'ari dengan tujuan 
meminta kendaraan yang 
bisa mengangkut kami 
dan perbekalan kami. 
Namun Nabi menjawab: 
"Demi Allah, saya tak 
mempunyai kendaraan 
untuk memberangkatkan 
kalian." Kami pun 
tinggal beberapa lama 
sekehendak Allah, 
kemudian Nabi 
memperoleh rampasan 
unta. Maka beliau 
perintahkan agar kami 
diberi sekitar tiga 
puluhan hingga 
seratusan ekor unta, 
maka kami pun 
berangkat. Ketika kami 
dalam perjalanan, satu 
sama lain kami berujar; 
jangan-jangan Allah 
tidak mencurahkan 
berkah kepada kita, 
sebab dahulu kita pernah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk meminta agar 
beliau menyediakan 
kendaraan untuk 
mengangkut kita. Lantas 
beliau bersumpah untuk 
tidak menyediakan 
kendaraan untuk kita, 
namun kemudian hari 
beliau pun menyediakan 
kendaraan untuk 
mengangkut kita.' Abu 
Musa melanjutkan; 
maka kami menemui 
Nabi Shallallahu'alaihi 
wa sallam dan kami 
utarakan kronologisnya. 
Nabi menjawab: "Bukan 
kami yang menyediakan 
kendaraan untuk kalian, 
namun Allah-lah yang 
menyediakan kendaraan 
untuk kalian. Demi 
Allah, insya Allah, tidak 
aku bersumpah, 
kemudian aku melihat 
yang lainnya lebih baik 
daripadanya, melainkan 
aku akan membayar 
kaffarat sumpahku dan 
kulakukan suatu yang 
lebih baik itu." Dan 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] 
mengatakan dengan 
redaksi: "melainkan 
akan kubayar kaffarat 
sumpahku, dan 
kulakukan yang lebih 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







baik. -atau- aku lakukan 
yang lebih baik dan 
kubayar kaffarat 
sumpahnya." 


6225 


liiii &\ lih. (jj ^Ic- liiiii. 

Jlalla ojjjA UI ^Lui (jjjLia 

(Jjlii Ui^i. J£ sl^il (jjajjii 
Jla Ai=J_La Jlaa jil JjjLi (J 

Jla jJ Jla Ajjjj SjjjA jjI Jlaa 

l^jl j'^J ' ! ''''^'' r* -™l f' j' 

Jla Sji Jla 3 <lkL=L ^_a 

jjr. lt'ij\l jil l Vvl-v ji'i'i'ii.J j\ 
ojjjA ^jjl (—lila. Jla ^JC*^' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Hisyam bin Hujair] dari 
[Thawus] ia mendengar 
[Abu Hurairah] 
menuturkan; 'Sulaiman 
berkata; 'Aku akan 
menggilir Sembilan 
puluh Sembilan isteriku 
semalaman, yang 
kesemuanya akan 
melahirkan anak laki- 
laki yang berperang fii 
sabiilillah.' Maka 
seorang kawannya 
berujar kepadanya - 
Sufyan menyatakan 
bahwa kawannya 
bernama Malak-; 
'Ucapkan insyaa-allah! ' 
Namun Sulaiman 
melupakan nasehat ini, 
sehingga Sulaiman 
menggilir kesembilan 
puluh Sembilan isterinya 
namun tak seorangpun 
melahirkan anak selain 
hanya seorang, itupun 
melahirkan setengah 
bayi.' Abu Hurairah 
mengatakan ketika 
meriwayatkannya; 
'Kalaulah Sulaiman 
mengucapkan; insyaa- 
allah, niscaya tercapailah 
keinginanya dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



terwujud impiannya.' 
Sedang pada kesempatan 
lain Abu Hurairah 
mengatakan dengan 
redaksi; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "lau istatsna 
(Sekiranya Sulaiman 
mengucapkan insyaa- 
Allah)." Dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] semisal 
hadits Abu Hurairah. 



6226 



,_jI Jjc. US JlJ iffjill 

6-° 3=0 ej^' c??j 

^1 jil <i« 3sb ^i^j Ajic. iiii 

j) i'iiki Alj'Sk Ini* (JSU AjjI j 
<U)I ( _ s ii-a «uli (J J^J 4PI (j^ 

tlijji (Jll ^.11 (j^i UuLj 

«dllj £JVS (jllliaC. jA j (Jlij 4 un-%1 

Jii\ (} jL'j ^il l'.nVU'.l» (JlJ 
Jjj ' ■ 4 'i; illnj 4j1c Aill 

(_£^p]| Jjj (jjiiij IjI 

£j I ilaaj V (jl ■ ala 3 Ai<tkloij 
At)l (Jjjojj <V"ij I il^ai UJI (Jlujl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari [Ayyub] 
dari [Al Qasim at 
Tamimi] dari [Zahdam 
Al Jarmi] mengatakan; 
kami pada Abu Musa 
yang ketika itu antara 
kami dan penghuni 
dusun Jarom terjalin 
hubungan kekeluargaan, 
kecintaan dan 
persahabatan. Kata 
Zahdam; kami diberi 
hidangan yang berisi 
daging ayam. Ditengah 
perkumpulan itu ada 
seorang laki-laki dari 
bani taimullah ahmar 
yang seakan-akan dia 
adalah dari kalangan 
mantan budak, yang 
tidak mendekati 
hidangan. Maka [Abu 
musa] memanggilnya; 
'Mendekatlah, sebab aku 
melihat Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^ L «j a ijla illuj AjIc aiil 
P UL^Lj V jl ciiaiii 

fllLl v iii iUi jl Jilj Mil 

Jji. («ill ' " LU} VI ^ 

jjj aJJlUllj <J^i ^j| (jC. tljjJI 

lliik |j^j 

1-4^ g^A J (jc. 



Shallallahu'alaihi wa 
sallam juga 
menyantapnya.' Kata 
Zahdam; maka aku 
melihat ia menyantap 
suatu makanan yang 
kuanggap jijik. Maka 
aku bersumpah untuk 
tidak menyantapnya 
selama-lamanya. 
Seketika itu juga Abu 
musa memanggilku 
seraya mengatakan; 
'Mendekatlah kesini, 
kukabarkan kepadamu 
tentang sumpahmu itu. 
kami pernah mendatangi 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersama 
sekelompok orang-orang 
asy'ari dengan niat untuk 
meminta beliau agar 
menyediakan kendaraan 
untuk mengangkut kami, 
ketika itu beliau sedang 
membagi-bagikan unta 
dari unta sedekah.' - 
Ayyub mengatakan; 
dalam ucapan Abu Musa 
ada tambahan redaksi - 
'yang ketika itu beliau 
dalam keadaan marah. 
Lantas Nabi 
mengatakan: "Demi 
Allah, saya tak 
menyediakan kendaraan 
untuk kalian, dan saya 
tak punya kendaraan 
kalian." Maka kami pun 
berangkat, selanjutnya 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sallam mendapat 
rampasan berupa 
sekelompok unta 
kemudian diserukan: 
"dimana orang-orang 
asy'ari yang meminta 
kendaraan tadi?" Kami 
pun mendatangi beliau, 
dan beliau memberi 
kami kurang lebih tiga 
puluh puluh ekor hingga 
seratusan unta yang 
punggungnya putih. - 
Kata Zahdam, - kami 
pun meneruskan 
perjalanan, kemudian 
saya katakan kepada 
sahbat-sahabatku; "kita 
mula-mula mendatangi 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam untuk meminta 
kendaraan, tetapi beliau 
bersumpah tidak 
menyediakan kendaraan 
untuk kita, namun 
selanjutnya beliau 
mengutus seorang 
utusan kepada kita dan 
menyediakan kendaraan 
bagi kita. Rupanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m telah lupa terhadap 
sumpahnya, demi Allah, 
kalaulah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m melupakan 
sumpahnya terhadap 
kita, kita tak akan 
untung. Mari kembali 
kita temui Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sallam dan kita ingatkan 
beliau terhadap 
sumpahnya.' Kami pun 
pulang dan kami 
katakan; 'ya Rasulullah, 
dahulu kami pernah 
mendatangimu meminta 
kendaraan untuk 
mengangkut kami, tetapi 
anda bersumpah tidak 
menyediakan kendaran 
bagi kami, namun 
akhirnya anda 
menyediakan kendaraan 
juga, maka kami 
mengira anda telah 
melupakan sumpah 
anda.' Nabi pun 
menjawab: "Teruskan 
perjalanan kalian, sebab 
Allah-lah yang 
menyediakan kendaraan 
bagi kalian, 

sesungguhnya aku, demi 
Allah, insya- Allah, tidak 
melakukan suatu 
sumpah kemudian aku 
melihat selainnya ada 
yang lebih baik, 
melainkan akan aku 
lakukan yang lebih baik 
dan kubayar kaffarat 
sumpahku." Hadits ini 
diperkuat oleh [Hammad 
bin Zaid] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dan 
[Al Qasim bin Ashim Al 
Kalbi]. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
dari [Ayyub] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Qilabah] dan [Al Qasim 
at Tamimi] dari 
[Zahdam] dengan hadits 
ini. Dan Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ma'mar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari [Al 
Qasim] dari [Zahdam] 
dengan hadits ini. 



6227 



e tf s' * e ^ 

(J^ul^) (Jlillll a^)-LuJ (jj 

jlSj jji. jA (_jaSI Cllll tfrLa 
^iLk (jj (J^-kil 4 » J jj «J (jc 



-5^ 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar 
bin Faris] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Aun] dari 
[Al Hasan] dari 
[Abdurrahman bin 
Samurah] mengatakan, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "janganlah 
kamu meminta 
kepemimpinan, sebab 
jika engkau diberi 
kepemimpinan bukan 
karena meminta, kamu 
akan ditolong, namun 
jika kamu diberi karena 
meminta, kamu akan 
ditelantarkan. Jika kamu 
bersumpah atas suatu 
sumpah, kemudian 
melihat ada yang lain 
lebih baik, maka lakukan 
yang lebih baik, dan 
bayarlah kaffarat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sumpahmu." Hadits ini 
diperkuat oleh [Asyhal 
bin Hatim] dari [Ibnu 
'Aun] dan diperkuat oleh 
[Yunus], [Simak bin 
'Athiyyah], [Simak bin 
Harb], [Humaid], 
[Qatadah], [Manshur] 
dan [Hisyam] dan [Ar 
Rabi']. 


6228 


1 <^ JC. Atll jlll IjC. (jj 
A^jj^caj ^ < ■ L^fl allu^g <LlIc. 

^iil J jjuij Ij ■ - iSa Oaala 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir], ia 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] radliallahu 
'anhuma mengatakan; 
aku pernah sakit, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan Abu Bakar 
menjengukku dengan 
berjalan kaki. Keduanya 
mendatangiku ketika aku 
sedang pingsan, maka 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam berwudhu', dan 
sisa wudhunya beliau 
guyurkan kepadaku 
sehingga aku siuman 
(sadar). Maka aku 
bertanya; 'Bagaimana 
yang harus aku lakukan 
terhadap hartaku?, 
bagaimana yang ahrus 
aku putuskan terhadap 
hartaku? ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m sama sekali tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjawab sepatah kata 
pun hingga turun ayat 
waris. 


6229 


Mi\ ijjl^j iJuJLa ojjjA ^1 jjc. 

(jiall j £Sul allaj AjIc auI ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jauhilah 
prasangka sebab 
prasangka adalah ucapan 
yang paling dusta, 
janganlah kalian 
mencari-cari kesalahan, 
janganlah kalian saling 
memata-matai, 
janganlah kalian saling 
marah, janganlah kalian 
saling membelakangi, 
dan jadilah hamba- 
hamba Allah yang 
bersaudara." 


6230 


(_£jA^]l (jc- j-ftx-a Ijjj^I ^l2uA 
^JaJalfl ^jU /tnl f'- ^jc. 'tsjjC jjc 

jjl La^J (Jla9 ^>J-j^ (j-* U*^-a^-wjj 

La Cllj jj 'V (J jii ilLaj 

,1«^« (Jl (jSU Lajl UfijJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] bahwasanya 
Fathimah dan Abbas 
alaihimassalam 
mendatangi [Abu Bakar] 
untuk memperoleh 
warisan keduanya dari 
Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Shallallahu'alaihiwasalla 
m, ketika itu keduanya 
meminta tanah 
bagiannya di Fadak, dan 
bagiannya di Khaibar. 
Maka Abu Bakar 



menjawab; 'Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Kami tidak 
diwarisi dan semua yang 
kami tinggalkan adalah 
sedekah, dan hanyasanya 
keluarga Muhammad 
dari harta ini." Lanjut 
Abu Bakar; 'Demi Allah, 
tidaklah aku tinggalkan 
sebuah urusan yang 
kulihat Rsulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m melaksanakannya, 
selain aku juga 
melaksanakan seperti 
yang dilaksanakannya.' 
Kata 'Urwah, semenjak 
itu Fathimah terus 
menjauhi Abu Bakar dan 
tidak pernah 
mengajaknya bicara 
hingga ia menjemput 
ajalnya. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abban] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Mubarak] dari [Yunus] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"kami tidak di warisi dan 
harta yang kami 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



tinggalkan sebagai 
sedekah." 



6231 



lijjill uiiik jj^j (jj uj^j ' 

Jla (—ilgJi (jjl (jc. Jjsc. (jc- 

^jic. ji.il C5 ik ciikjl (Jlla 
(Ua Jlal la jj Ai^li. ilola j-aC. 

jll j (jLaSc [j (211 
^LgJ jila tjls Ja uij JJJJ^J 

(juUc-3 ls^ 1 ls^ ^ <H* dS^a p 
jj-ol U (JjAjc- (Jll ^ij jJLS 

IjlA (JJJj (,5^ (J*a9l (j^i^^aH 

i jii "Uib («iJ! «liib aSliSjl Jla 

S' 'S' * '''»' 

l&jj U tiljj3 2 jii 
(Jll ia JaA j] I <JlaS A IjJlj ^3 

j*laa (juljc. j /Lle (^Ic. Jjala (2Ui 

il Vla (2!li <Jla AjSc ilil 
££ii=j (Jll j-ac. <Jla i2!li <Jla 
JIS ia M j) jiVl Ija Jc. 

4_ilc. jlll <] ^-^J J 

^1 ?t5^' 'i* LS? f^J 

<lja <J j ^jlo iil plil U 
I^j jj'Liuil j»^jji Ia jllikl 

(jlia cjLall liA Lfria /Jj ^jik 

ijjajj ^Kiij AjIc auI ^U«-i (^jjJI 
<jjLi 4laj jLall Ijsa j-a <1aI ts ic- 

(J*?- a 4lxjLj9 ^Sj La Ai.U ^J 
<&l J ji«j C5-?*3 ^1 JLa 

Ajllk aljjij Ajic illl ^ U^i 
I _olla lilli (Jj-alau cjA ^L aSAijjl 
1 «S.^ui'il (JjiLioj ^jJil 0$ ^j 
Vla j jLalij (U* <iiiLi 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] mengatakan, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Malik bin 
Aus bin Al Hadatsan] 
dan [Muhammad bin 
Jubair bin Muth'im] 
menyebutkan kepadaku 
diantara haditsnya; 
'maka aku berangkat 
hingga menemuinya dan 
bertanya kepadanya, dia 
menjawab; Aku 
berangkat hingga aku 
menemui [Umar]. Umar 
lantas ditemui oleh 
pengawal rumahnya dan 
mengucapkan selamat 
datang, kemudian ia 
bertanya; Apakah anda 
berkenan memberi izin 
untuk [Utsman], 
[Abdurrahman], [Zubai] 
r, dan [Sa'dari] ' 'Tentu' 
jawabnya. Penjaga itu 
pun mengizinkan 
mereka, kemudian dia 
bertanya lagi; 'apakah 
anda memberi izin 
kepada [Ali] dan 
[Abbas] ' 'ya' Jawab 
Umar. Abbas kemudian 
berkata; 'Wahai amirul 
mukminin, putuskanlah 
antara aku dan orang ini! 
' Umar menjawab; 'Saya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^Jj UI jSLj jjI (Jlaa alLij 
ilLij AjIc iiil *&l (J jjjj 

(J jjjj Aj (J-at LaJ (Jxia 1 g LjajSa 

^ijjj allij AjIc auI ^U^i auI 

^Jj AJj Ul '-''°« jij UI iii 

ilLij AjIc- iill *&l U J^J 

La U^jS (Jiel ^jjjIlu tfrL jaJ33 
AjIc iill (^glla <>l)l (3 J*0 ci^c 
^jLaii^ jjl j ^Ij^j 

r j.-.'N La^jJal^ oA^I j La£lal£ j 

iSjjuj aj ^^jlLjj ""'t- 
' _ Uj aj ^jjlLLU IjlA ^Ulj iilii.1 

I jajltj (jl ' " ilaa LjjjI (j^ Ajl^il 
cr La jLui-ajlja LaSjll Ljjiai 
4i3U aiiljl iSBi jjc. j.\ 

(, i «aSl i O^J^J *-UaUl 

a jii ( _ s ji. lilljl JJC- r U '— * UjJ3 

yi UUaila Lajjkt jll <&llJI 
ULaLail uU 



bersumpah kepada 
kalian dengan nama 
Allah yang karena- izin- 
Nya langit dan bumi 
tegak, bukankah kalian 
telah tahu bahwa 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam telah bersabda: 
"Kami tidak diwarisian, 
dan apa yang kami 
tinggalkan adalah 
sedekah!" yang 
Rasulullah maksudkan 
adalah beliau sendiri.' 
Sekumpulan sahabat 
berkata; 'Nabi pernah 
mengatakan yang 
demikian.' Umar 
kemudian menemui Ali 
dan Abbas dan bertanya; 
'bukankah kalian berdua 
tahu bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m telah menyabdakan 
yang demikian? ' 
Keduanya menjawab; 
'Betul, Beliau telah 
bersabda sedemikian itu.' 
Umar berkata; 'sekarang 
saya akan menceritakan 
kepada kalian tentang 
persoalan ini, 
sesungguhnya Allah 
telah memberi 
pemberian special 
kepada Rasul-Nya 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tentang harta fai ini, 
dengan sesuatu yang 
tidak diberikan-Nya 
kepada seorang pun 
selainnya. Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berfirman: 'Apa saja 
yang Allah berikan 
kepada Rasul- 
Nya. . .hingga firman- 
Nya Sesungguhnya 
Allah Maha Berkuasa. 
(QS. Alhasyr 1). 
Karenanya harta fai v 
tersebut adalah murni 
untuk Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, demi Allah beliau 
tidak memberikannya 
secara special untuk 
kalian dan tidak pula 
mengutamakannya untuk 
kalian, sesungguhnya 
beliau juga telah 
memberikan harta itu 
kepada kalian dan 
meratakannya kepada 
kalian hingga tersisa dari 
harta ini, selanjutnya 
Nabi pergunakan harta 
itu untuk menafkahi 
keluarganya selama 
setahun, beliau 
mengambil harta sisanya 
dan beliau salurkan 
untuk harta Allah. 
Begitulah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memperlakukan harta 
itu semasa hidupnya. 
Saya bersumpah kepada 
kalian atas nama Allah, 
Bukankah kalian tahu 
terhadap itu semua? ' 
Mereka menjawab; Iya'. 
Kemudian Umar 
mengatakan secara 
khusus kepada Ali dan 
Abbas; 'Saya bersumpah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kepada kalian berdua 
atas nama Allah, 
bukankah kalian berdua 
tahu itu semua? ' 
Keduanya menjawab; 
'Benar'. Umar 
melanjutkan; 'Kemudian 
Allah mewafatkan Nabi- 
NYA 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, lantas Abu Bakar 
berkata; 'Aku adalah 
wali Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, ' dan dia memegang 
harta itu kemudian 
mengelola sebagaimana 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengelola, kemudian 
Allah mewafatkan Abu 
Bakar, sehingga aku 
katakan; Aku adalah 
wali dari walinya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, sehingga aku pegang 
harta itu selama dua 
tahun dan aku kelola 
sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan Abu Bakar 
mengelolanya, kemudian 
kalian berdua 
mendatangiku sedang 
ucapan kalian satu, dan 
perkara kalian berdua 
sepakat persis, kalian 
mendatangiku dengan 
harapan memintaku 
bagianmu lewat lajur 
keponakanmu, sedang 
orang ini memintaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bagian isterinya lewat 
lajur ayahnya, maka 
kutegaskan; Jika kalian 
berkenan, tanah itu akan 
kuserahkan kepada 
kalian berdua, sehingga 
kalian berdua 
memperoleh keputusan 
selain itu dariku, demi 
Allah yang atas seizin- 
Nya bumi dan langit 
menjadi tegak, Saya tak 
akan menetapkan 
keputusan selain itu 
hingga kiamat tiba, 
kalaulah kalian berdua 
merasa tidak mampu, 
serahkan padaku, saya 
akan mengelola harta itu 
sebagai ganti kalian.' 


6232 


^aj C1i£jj La IjLuJ ^^jjjj 
Al^La ^^ialt Aj j±aj ^Luij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Az 
Zanad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "warisanku 
tak boleh dibagi-bagi 
dengan diuangkan dinar, 
apa yang kutinggalkan 
terkemudian sebagai 
nafkah isteriku dan 
untuk mencukupi 
pegawaiku, itu semua 
adalah sedekah." 


6233 


fljjC ^jC. C—lL^u ^jjl ^jC. t^ULa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Urwah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





tj1 a ir- (jl (j-^J' *Liic. 
6*^ J£? ^illLy j£j ^jI 

Aj ALa Ij^jj La 


dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, bahwasanya isteri- 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m meninggal, mereka 
ingin mengutus Utsman 
untuk menemui Abu 
Bakar meminta warisan 
mereka, maka Aisyah 
mengatakan; Bukankah 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: "Kami 
tidak diwarisi, dan 
semua yang kami 
tinggalkan adalah 
sedekah?." 


6234 


Atll ^jC. Lljji.i jjl Luii. 
ojjjA (jc 4-aiui jjl ^ Vi'l-s 

dlLa ^)-a3 i " Q il /j-o ^iLaJj-alL] 

Ajjj^jIs VLa (j^j ojLLiaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saya lebih utama 
menjamin orang-orang 
mukmin daripada diri 
mereka sendiri, maka 
barangsiapa meninggal 
sedang ia mempunyai 
hutang dan tidak 
meninggalkan harta 
untuk melunasinya, 
kewajiban kamilah 
untuk melunasinya, dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







barangsiapa 
meninggalkan harta, 
maka itu bagi ahli 
warisnya." 


6235 


L^Uu (j^ajl jail 1 j&aJI (Jls allij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
'Abbas] radliallahu 
'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berikanlah bagian 
fara'idh (warisan yang 
telah ditetapkan) kepada 
yang berhak, maka 
bagian yang tersisa bagi 
pewaris lelaki yang 
paling dekat 
(nasabnya)." 


6236 


i * i ii ,tf i 1 f U j3> S < 2% i i * n U jitl 9 

Vli (J j) <&l J yji'j U difia 

Mil cJa V Jll'^Jll iia 
cA'J j) ^ <Lftl di! 

(23jI jil J! 
(jc- iliii.ll J jioj U 1 - iSa 
t 'o k 'i (jJ jUa ^34^ 
Y) «uil <=>-j <j 4;jj l)- 0 *^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] 
mengatakan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amir bin Sa'd bin Abi 
Waqqash] dari 
[ayahnya] mengatakan; 
Aku pernah sakit parah 
di Makkah hingga 
rasanya berada di ujung 
kematian. Kemudian 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjengukku. Maka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Saya bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, saya 



mempunyai harta yang 
melimpah ruah, dan tak 
ada yang mewarisiku 
selain anak 



perempuanku bagimana 
kalau aku sedekahkan 
dua pertiganya? ' Nabi 
menjawab: "jangan". 
Saya bertanya lagi; 
'Bagaimana kalau 
separoh? ' Nabi 
menjawab: "jangan". 
Saya tanyakan lagi; 
'Bagaimana kalau 
sepertiganya? ' Nabi 
menjawab: "Sepertiga 
itu banyak, Sesunguhnya 
jika engkau tinggalkan 
anakmu dalam keadaan 
berkecukupan, itu lebih 
baik bagimu daripada 
kamu tinggalkan mereka 
dengan kondisi papa 
sehingga meminta-minta 
kepada orang lain, dan 
sekali-kali tidaklah 
engkau memberi nafkah, 
melainkan kamu diberi 
pahala sampai berupa 
suapan yang engkau 
angkat kedalam mulut 
isterimu." Maka saya 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah, apakah aku 
tetap tinggal (di Makkah 
dan meninggalkan) 
hijrahku? ' Nabi 
menjawab: "Sekali-kali 
kamu tidak akan 
tertinggal setelahku 
kemudian kamu beramal 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shalih dengan 
mengharap wajah Allah 
kecuali akan menambah 
bagimu ketinggian dan 
derajat, Bisa jadi dengan 
kamu tetap tinggal (di 
Makkah) setelahku akan 
mendatangkan manfaat 
bagi suatu kaum dan 
mencelakakan yang 
lainnya." tetapi nasib 
tragis menimpa Sa'ad bin 
Khaulah yang menemui 
ajalnya di Makkah. 
Rasulullah Shalla Allahu 
'alaihi wa sallam sempat 
memintakan rahmat dan 
ampunan untuknya. 
Sufyan mengatakan ' 
Sa'd bin Khaulah adalah 
laki-laki dari bani Amir 
bin Lu v ai. 


6237 


jyjj j\j (jc t " a ini (jc 

Uiliii (j-ajlUlik (jj jULi UU I (Jli 
jj (J^J (jc oullLiS 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadhr] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah Syaiban] dari 
[Asy'ats] dari [Al Aswad 
bin Yazid] mengatakan; 
[Muadz bin Jabal] 
datang kepada kami di 
Yaman sebagai pengajar 
dan pemimpin, 
kemudian kami bertanya 
kepadanya mengenai 
seseorang yang wafat 
dan meninggalkan anak 
perempuan dan saudara 
perempuannya, maka dia 
memberi anak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







perempuannya separoh 
dan saudara 
perempuannya separoh. 


6238 


uj la ^a-iAl^l /u jl • «'« Uj la 
Ajji (jc (jjjUa (jjl LjjAa ' . uAj 

(J jj^j (JlaJla (_>uUc (jjl (jc. 
1 ji=JI ilLij 4j3c aiil (jll^ 
3$i ^jij lis UJaU (jiail jail 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
'Abbas] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berikanlah 
bagian fara v idh (warisan 
yang telah ditetapkan) 
kepada yang berhak, 
maka bagian yang tersisa 
bagi pewaris lelaki yang 
paling dekat 
(nasabnya)." 


6239 


^aji UjA^. 4 j l7i Uj.1s £31 IjjAa 
(Jjia.jjji (jj dJj^)* Cjbuuji 

AjjI j dijj (jt (^jjjjji jjl (JluJla 

jj4 i i'i^Nlj 

^juJ^Jj ^j| (J^ftSj ^}J^I^ t U A 

LaJ U_i3 ■ _ ■ jail (jj i'» all 

2 l^S"! jjii^mll (j il 5 'i iS/ j l o l — ■ 

Uj Hal .-.iNU -Jj Li^ (jjjilSI 

Ajt m ia (jjl (J jij oU^)±kl3 ^uj^-a 
jlaJI 1 ili li (J jjtLu ^ Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Qais] 
aku mendengar [Huzail 
bin Syurahbil] 
mengatakan, [Abu 
Musa] pernah ditanya 
tentang anak perempuan, 
cucu perempuan dari 
anak laki-laki dan 
saudara perempuan, 
maka dia menjawaB; 
Anak perempuan 
mendapat separoh, 
saudara perempuan 
mendapat separoh, dan 
datanglah kepada Ibnu 
Mas'ud, niscaya dia akan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sepakat denganku.' Ibnu 
mas'ud kemudian 
ditanya dan diberi kabar 
dengan ucapan Abu 
Musa, maka ia berujar; 
'kalau begitu aku telah 
sesat dan tidak termasuk 
orang-orang yang 
mendapat petunjuk, saya 
akan memutuskan 
masalah itu dengan 
ketetapan yang 
diputuskan oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, anak 
perempuan mendapat 
separoh, cucu 
perempuan dari anak 
laki-laki mendapat 
seperenam sebagai 
pelengkap dari dua 
pertiga, dan sisanya bagi 
saudara perempuan.' 
Maka kami datang 
kepada Abu Musa dan 
kami mengabarkan 
kepadanya dengan 
ucapan Ibnu mas'ud, 
maka ia berkata; 
'Janganlah kalian 
bertanya kepadaku 
selama orang alim 
ditengah-tengah kalian.' 


6240 


Halia S-l^^ (jJ (jl-ajiu 1 ^ ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam bersabda: 
"Berikanlah bagian 
fara v idh (warisan yang 
telah ditetapkan) kepada 
yang berhak, maka 
bagian yang tersisa bagi 
pewaris lelaki yang 
paling dekat 
(nasabnya)." 


6241 


Jll («jl! liVtl lw' ^ 

ilLij AjIc auI (^gHa (J 

UI alias jil °J\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] mengatakan; 
yang disabdakan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m ialah; "kalaulah aku 
mengambil seseorang 
dari umat ini untuk 
menjadi kekasih niscaya 
aku mengambilnya, 
namun persaudaraan 
Islam lebih utama -atau 
beliau bersabda: - lebih 
baik, " kemudian beliau 
menempatkannya 
sebagai ayah atau 
memutuskannya sebagai 
ayah. 


6242 


gc- (^r 1 - 5 15^' lw' (j^ *^JJ 

(j-o <&l ^laja (jjilljll A^ajW 
ijLt jSill l3«ai (ll^l ^ <2U j 

f o' t ' ' > * i ' " > ° 

(Jx^.j (JjjAiuj]I LafrLa .l^Jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muhamad 
bin Yusuf] dari [Warqo'] 
dari [Ibnu Abi Najih] ari 
[Athol dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma mengatakan; 
'dahulu harta untuk anak 
dan washiyat untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kedua orang tua, 
kemudian Allah 
menghapus hal itu 
sekehendak-Nya, dan 
menjadikan bagi anak 
laki-laki seperti dua 
bagian anak perempuan, 
untuk kedua orangtua 
masing-masing 
seperenam, dan isteri 
seperdelapan dan 
seperempat, dan suami 
separoh dan seperempat.' 


6243 


(jjl (jc- t" 'M Ujik 4jjj3 i ««^ 
Jk\ J jjuij liaaSlj Aji ojjjA 

1 " '..^ j' ^ ^ ^jjli 

lg n^r. <jJe lJ^JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ibnul Musayyab] dari 
[Abu Hurairah] 
bahwasanya ia 
mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menetapkan tentang 
janin wanita dari Bani 
lahyan yang keguguran 
dengan ghurrah 
(pembayaran diyat 
dengan satu budak atau 
budak perempuan), 
kemudian wanita yang 
beliau putuskan 
membayar ghurrah 
meninggal, maka 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m memutuskan bahwa 
warisannya untuk anak 
laki-lakinya dan 
suaminya, sedang 
diyatnya bagi 
'ashobahnya. 


6244 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





^ 7**' ** 

-^j liia ( _ 5 -^-a3 (jLojiLi (Jll 

( _ s lLa A)jl (J jmj ^^^C J^ii 


kepada kami [Bisyr bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Sulaiman] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] mengatakan; ' 
[Mu'adz bin Jabal] 
memutuskan bagi kami 
dimasa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk anak 
perempuan mendapat 
separoh, saudara 
perempuan mendapat 
separoh, ' kemudian 
Sulaiman mengatakan; 
'ia memutuskan 
ditengah-tengah kami' 
tanpa menyebut di masa 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. 


6245 


CS"^ O'" J ' " ^ ^ (j*^J^ 
JL1C. (JlJ (JlJ (Jj jA (JC. (Jj^ 

/Ljjll p \ i *" >Q i 1 ^ ,q /j < . '^g^A » UI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Abbas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Qais] dari 
[Huzail] mengatakan, 
[Abdullah] mengatakan; 
'Sungguh aku putuskan 
perkara ini dengan 
keputusan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ' atau ia 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"anak perempuan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mendapat separoh dan 
cucu perempuan dari 
anak laki-laki mendapat 
seperenam dan sisanya 
untuk saudara 
perempuan." 


6246 


lj^)ja.l (jUaJC (jj Jh\ .IjC Uj^a 
Laa « jc 4, j»..*- U^)-ti.l auI Ajc 
l^jjLi, da ain (Jll J iSLttll (jj 

^_ull ^Ic. (Jahili Aic &l [ff^aj 
(j^aJ^a U| j ^iLjj <Llic aIiI j^g^J-a 
^i^t 1 i ^p*'^ p ^ ■ 1 Lc^3 

lj ciJaa diSsO Aj j (j« ^Ic 

Ij^ajl jlJI Aji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Utsman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] mengatakan; 
aku mendengar [Jabir 
radhiyallhu'anhu] 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangiku 
ketika saya sedang sakit, 
kemudian beliau 
meminta diambilkan air 
dan berwudhu, 
kemudian beliau 
memerciki saya dengan 
bekas air wudhunya 
sehingga saya siuman, 
maka kutanyakan; 
'Wahai Rasulullah, saya 
mempunyai beberapa 
saudara perempuan! ' 
maka turunlah ayat 
faraidh. 


6247 


(jC- (Jglajuil (jC (Jjjl^Lll 

ajI aAc auI «-IjjII 

g.1 uiill a^^ui A-ajLL Clll^u 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Israil] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra v ] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan; 'akhir ayat 
yang diturunkan adalah 
penutupan surat An 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Naisa v ; 'Mereka 
memintamu fatwa 
tentang kalalah, 
katakanlah bahwa Allah 
memfatwakan kepada 
kalian. . . .(QS. Annisa' 
176). 


6248 


"M ^jli-a «lili (U JJJJ (JllHl 4jc. 
(j-o (jjlLajillj Jjl IjI j»1j^J ^J 1 - 

^iibla AjI^ IjU Ic-Ulb jl 
^uJl'^lA] 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Ubaidullah] dari [Israil] 
dari [Abu Hushain] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan; 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Saya lebih 
berhak menanggung 
urusan orang-orang 
mukmin daripada 
mereka sendiri, maka 
siapa mati dan 
meninggalkanharta maka 
hartanya untuk 
ahliwarisnya yang 
ashabah, dan 
barangsiapa 
meninggalkan hutang 
atau anak yang terlantar, 
saya walinya, maka 
hendaknya memanggil 
saya untuk menanggung 
hutangnya dan anak- 
anaknya." 


6249 


L)? 1 ' L)f 6^- O^J" 3 CM 
AjIc iill ^U.-! ^;"l jjsLuAjc 
I^IaLj (j^ajl jill 1 jfla SI Jla jiluij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umayyah 
bin Bistham] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Rauh] dari 
[Abdullah bin Thawus] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dari [ayahnya] dari [Ibnu 
'Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Berikanlah 
bagian fara v idh (warisan 
yang telah ditetapkan) 
kepada yang berhak, 
maka bagian yang tersisa 
bagi pewaris lelaki yang 
paling dekat 
(nasabnya)." 


6250 


jjjijji) ^aSiiAi. A-aLIul ' " lIS 
j_li^ jj ^ m i u jc* 4 ~^ 1 la \ jj 

(jl£ Jll ^Liji Cllialc. JjjJlj 

Jll ^Jlji Oki ^iJj cjjj'llla 
;< - ,l^,l i'nSlr. jjv>i\)j 


telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Ibrahim] mengatakan, 
aku berkata kepada [Abu 
Usamah], telah 
menceritakan kepadamu 
[Idris], telah 
menceritakan kepada 
kami [Thalhah] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu 'Abbas], mengenai 
ayat: "WALIKULLIN 
JAALNAA 
MAWAALIYA (bagi 
tiap-tiap harta 
peninggalan dari harta 
yang ditinggalkan ibu 
bapak dan karib kerabat, 
Kami jadikan pewaris- 
pewarisnya" (QS. 
ANnisa'; 33) 
"WALLADZIINA 
AAQADAT 
AIMAANAKUM (Dan 
jika ada orang-orang 
yang kamu telah 
bersumpah setia dengan 
mereka, maka berilah 
kepada mereka 
bagiannya" (QS. 
ANnisa; 33) dia berkata; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'Dahulu orang-orang 
muhajirin ketika datang 
ke Madinah, orang 
anshar mewarisi orang 
muhajirin yang bukan 
kerabatnya, dengan 
pertimbangan ukhuwah 
yang dibangun oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diantara 
mereka, maka tatkala 
turun ayat: 
"WALIKULLEN 
JA'ALNAA 
MAWAALIYA (bagi 
tiap-tiap harta 
peninggalan dari harta 
yang ditinggalkan ibu 
bapak dan karib kerabat, 
Kami jadikan pewaris- 
pewarisnya" (QS. 
Annisa'; 33), Allah 
menghapusnya dengan 
ayat: "WALLADZIINA 
AAQADAT 
AIMAANAKUM (Dan 
jika ada orang-orang 
yang kamu telah 
bersumpah setia dengan 
mereka" (QS. ANnisa; 
33). 


6251 


alLlj <jlc AUl (^gll-a ^gjlll (jjj^ 3 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Qoza'ah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar] 
radliallahu 'anhuma; ada 
seorang lelaki meli'an 
isterinya di zaman 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan tidak mengakui 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Ijjj^i ■ i • « jj jji auI \io Ijlla 
sSlf «3al! ^li, jli lila ^Sj 

Aj3 i^C L5 iJ JUa Jalu 

(Jlla Ajtij (jj ^jc. ^laa 
<ulc. S&1 t5 il<a /Ljill lljllua 

jjl jlll (J jjuJJ lj H ui (Jlaa allaj 

Jlaa <ua ^ll jl£ ia ^aj 
^jill ,Jlla <A\ 'ji Jc. 3Jj 
(jil^all Jjll Ajiij (jj ^jc- 

SjjlaJ (Jla j^- a SI ^Alillj 

(^ji^ IaIj Lia 4 jS» i 4 i j u5 (j-o 



anaknya, maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memisah keduanya 
dan memasrahkan anak 
kepada si wanita (ibu 
bayi). 



6252 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Urwah] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha mengatakan; 
'Utbah berpesan kepada 
saudaranya Sa'd, bahwa 
'putra dari hamba sahaya 
Zam'ah adalah dariku, 
maka ambilah dia.' Di 
hari penaklukan 
Makkah, Sa'd 
mengambilnya dengan 
mengatakan; 'Ini adalah 
putra saudaraku, ia 
berpesan kepadaku 
tentangnya.' Maka 
berdirilah Abd bin 
Zam'ah seraya 
mengatakan; '(dia) 
saudaraku, dan putra 
dari hamba sahaya 
ayahku, dilahirkan diatas 
ranjangnya.' Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Dia 
bagimu wahai Abd bin 
Zam'ah, anak bagi 
pemilik ranjang dan bagi 
pezinah adalah batu 
(rajam)." Kemudian 
Nabi bersabda kepada 
Saudah binti Zam'ah: 
"hendaklah engkau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berhijab darinya, " 
beliau melihat 
kemiripannya dengan 
'Utbah, sehingga anak 
laki-laki itu tak pernah 
lagi melihat Saudah 
hingga ia meninggal. 


6253 


A 'n t'i'i ^jc. /g la i J-lLu-a Hj ^ 
(jil^ill ■ ■ la] LaJ jjjll Jla allaj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dari 
[Yahya] dari [Syu'bah] 
dari [Muhamad bin 
Ziyad] bahwasanya ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Anak adalah bagi 
pemilik ranjang." 


6254 


4 ;» ua LjjJla ^ic. (jj aSa lij.3a 
(jLi^i ^-sll (JjSj l^>a. j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah] mengatakan; 
aku membeli Barirah, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"belilah ia, dan wala v 
milik orang yang 
memerdekakannya. " 
kemudian Barirah diberi 
hadiah seekor kambing, 
dan Nabi bersabda: 
"Kambing itu baginya 
sedekah dan bagi kita 
sebagai hadiah." Al 
Hakam mengatakan; 
'Ketika itu suami Barirah 
orang merdeka.' Ucapan 
Al Hakam ini mursal, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan Ibnu Abbas 
mengatakan; 'setahu 
saya dia budak.' 


6255 


tjtii AUl ^JC- (jj (JjcLaLiJ UjAi. 
/j i! • il jr-. i-*\tl ^ v; w 

(jjjcl (jil iVjll alulj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abdullah] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wala' 
menjadi milik orang 
yang memerdekakan." 


6256 


l "i 1-v 2 i'ar. jj i 2 . 1 15 l "i 1-v 

- ~ > 

j \ ^ 1 1 ' u i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah 
bin 'Uqbah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Qais] dari [Huzail] dari 
[Abdullah] mengatakan; 
'Pemeluk Islam tidak 
sepantasnya melakukan 
saibah, karena pemeluk 
jahiliyah melakukan 
saibah.' 


6257 


J^wjVI (jc- ^-jAl^)jl (jc- j^j-ai-a 
dljiilllgjc- A)jl ( _ 5 ^aj <Liijlc- jl 

(_j| Jlil J ciJUa lieVj 
\\ iaV.| (Jloi j j U j - ; , ! ;,'i 

Jll jl (JJC.I (jil iVjll 
< - *tjI - ;-Ui (JU l^laV.li 

(jlSj JjjjVI (Jla 4jLa ' " l-a 
^iaiii JjjjVI (Jj5l^)^ jj 
I^JC- (_>uljC. jjl (Jj3j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] bahwasanya 
[Aisyah] radliallahu 
'anha membeli Barirah 
untuk ia merdekakan, 
namun pemiliknya 
memberi syarat bahwa 
wala nya tetap milik 
mereka. Maka Aisyah 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah, saya ingin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







membeli Barirah untuk 

saya merdekakan, 

namun pemiliknya 

memberi syarat 

w ala nya tetap milik 

mereka! ' Maka Nabi 

bersabda: 

"Merdekakanlah dia, 
sesungguhnya wala v 
milik orang yang 
memerdekakan!" atau 
beliau bersabda dengan 
redaksi: "bagi orang 
yang membayar 
harganya." Selanjutnya 
Aisyah membelinya dan 
memerdekakannya. Kata 
Aswad; 'Barirah disuruh 
memilih untuk tetap 
bersama suaminya atau 
bercerai, dan ia memilih 
merdeka dan berkata; 
'Kalaulah aku diberi 
begini-begini, saya tidak 
ingin tetap bersamanya! ' 
Al Aswad mengatakan; 
'suaminya merdeka.' 
Ucapan Al Aswad 
terputus, dan Ucapan 
Ibnu Abbas; 'menurut 
saya suaminya budak' 
adalah lebih sahih. 


6258 


^' a S ,88, . 8 f s 8 „ 

2jI (^aj <*Lie Jl! (JLa 4jJ <jc. 

vj *". ijAic i <4 

(j-o »1 j uil Uya tali 1 j Ai U 

JJC (jjj La ^^>^ ^IjAaII L^jSj 
jl liiik Ujj3 Clli^J (j-a3 jjj 

(Jjil 'V q\h 1 (_^uullj 4Sj5La]lj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim 
At Taimi] dari [ayahnya] 
mengatakan, [Ali] 
radliallahu 'anhu 
menuturkan; 'Kami tidak 
mempunyai kitab yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kami baca kecuali 
kitabullah dan lembaran 
ini.' ayah At Taimi 
menerangkan; kemudian 
Ali mengeluarkannya, 
yang isinya adalah 
beberapa benda dari 
batuan dan gigi unta, 
yang tertulis: "Kota 



Madinah adalah haram 
(suci), yakni daerah 
antara Air dan Tsaur. 
Maka barangsiapa yang 
berbuat kejahatan di 
dalamnya, atau berniat 
hendak melakukan 
kejahatan di dalamnya, 
niscaya laknat Allah, 
para Malaikat dan laknat 
seluruh manusia akan 
tertimpa kepadanya. 
Allah tidak akan 
menerima darinya pada 
hari kiamat amalan 
wajib atau pun amalan 
sunnahnya. Dan 
barangisapa yang 
berwali kepada tanpa 
izin walinya, maka 
laknat Allah, para 
Malaikat dan laknat 
seluruh manusia akan 
tertimpa kepadanya, 
tidak akan diterima 
darinya pada hari kiamat 
amalan wajib atau pun 
amalan sunnahnya. 
Dzimmah kaum 
muslimin adalah satu, 
yang mana dzimmah 
tersebut berlaku bagi 
orang yang paling 
rendah diantara mereka. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Barangsiapa merusak 
janji seorang muslim, 
maka laknat Allah, para 
Malaikat dan laknat 
seluruh manusia akan 
tertimpa kepadanya, 
tidak akan diterima 
darinya pada hari kiamat 
amalan wajib atau pun 
amalan sunnahnya. 


6259 


^ysC (jjl (jC jlip (jJ <&l ^JC 

£jj (jc ^lulj 4jlc AUl 
AjjA (jcj e-^jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli wala v dan juga 
menghibahkannya. 


6260 


lillLa (jc .la l n (jj AjluS lilja 

<Iijlc (jl^ic (jjl (jc ^ali Qc 

(jl dliljl (jllajAlI ^1 

i2Uj cjjSia UJ UiVj (jl (jic 

illuj AjIc Atll A>jl (J JJ^3^ 
(jjcl (jiJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] dari [Malik] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] bahwasanya 
Aisyah ummul 
mukminin ingin 
membeli hamba sahaya 
untuk dimerdekakan, 
namun pemiliknya 
berkata; 'kami 
menjualnya kepadamu 
asalkan wala v tetap pada 
kami", Maka Aisyah 
melaporkan kasus ini 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam dan beliau 
bersabda: "Syarat seperti 
itu tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menghalangimu, sebab 
wala' bagi orang yang 
memerdekakan. " 


6261 


L^AaI Ut^j'^ yjl q o^jj^jj i " i '^j'i uji SU 3 

jU ij iSj^,] (Jisi ;\;„j jtii 

Al J j?., j 1^1»-- i-itlS l'^',o"A.U 
(j-o 1^ j';^" allaj 4jlc- iill 

ClljliLll oAic Cjj La IjlSj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan; Aku 
membeli Barirah namun 
pemiliknya memberi 
syarat wala nya tetap 
dimiliki mereka. Maka 
hal ini kusampaikan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
beliau bersabda: 
"Merdekakanlah ia, 
sebab wala v bagi yang 
menyerahkan perak." 
Kata Aisyah; lalu aku 
memerdekakannya, 
kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam memanggilnya 
dan memberinya pilihan 
untuk tetap bersama 
suaminya (ataukah 
tidak). Maka Barirah 
menjawab: 'Kalaulah 
suamiku memberiku itu 
dan itu, aku tidak mau 
bermalam dengannya, ' 
dan ia memilih untuk 
berpisah. Kata Aswa; 
'kondisi suaminya 
merdeka.' 


6262 




Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





JJC.I 


Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan; Aisyah 
ingin membeli Barirah, 
kemudian dia berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; 
'Mereka memberi syarat 
w ala nya tetap milik 
mereka'. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Belilah ia, hanyasanya 
wala' bagi yang 
memerdekakannya. " 


6263 


(jC £J^J lj^>f^l ^5Lul (jjl 1 'i* W 
^a-iA l^}jj jC. j^ftA-a_La jC. jl Ifl i u 

aluij 4jlc- AUl ^U.-i *&l (3 _J^"J 

tsJjJ (JJJ^ 15^' 6^ ^J 1 ' 
4-aiLi]l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Salam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Manshur] 
dari [Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Wala v bagi 
yang menyerahkan perak 
(pembeli) dan menjamin 
kesenangan (mengurus 
hidupnya)." 


6264 


-'a-- 1 -';; .j j , ( j; 
^Jjll (ji^jt Aljl ^jjJaj lillLa (jj 

jjla La£ jl i ««'l (j^i jijsll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dan [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu, dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi Shallallahu'alaihi 
wa sallam bersabda: 
"Maula suatu kaum 
adalah bagian diri 
mereka." atau 
sebagaimana beliau 
sabdakan. 


6265 


(je A'n in Ujj.ja -ij j]l jj'l Ljj^a 
iill t^ji-a U* '"*" O'- S3\j3 
j> jail ' " la 1 (jjl (Jlii allaj AjIc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "anak saudari 
suatu kaum adalah 
bagian mereka" atau 
"dari kalangan mereka." 


6266 


(je 4;» l n lilja .iJjil jjI lilja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Adi] dari [Abu Hazim] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 
"Barangsiapa 
meninggalkan harta, 
maka bagi ahli warisnya, 
dan barangsiapa 
meninggalkan 
tanggungan, maka kami 
yang menjaminnya." 


6267 


^J^j^, ^jj| ^jc. g . ^-.1 C. Jjl Ljj 

^)C. ^jl a ir- j^ac ^jc ^jj i na 
^jlLa^ic. jlll ^ i <aj Aj j ^jj A-oLLui 

jalill ^j jaliJI ^iLjjl djj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ali bin 
Husain] dari [Amru bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Utsman] dari [Usamah 
bin Zaid] radliallahu 
'anhuma, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang muslim tidak 
mewarisi orang kafir, 
dan orang Kafir tidak 
mewarisi orang muslim." 



6268 



L^J csf LH ^ — 'f 

Aj'aJj (_ya ^1 (jll ji ^^jic 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari ['Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan; Sa'd bin 
Abu Waqqash 
bersengketa dengan Abd 
bin Zam'ah tentang anak 
laki-laki. Sa'd 
mengatakan; 'Ya 
Rasulullah, (dia adalah) 
anak saudaraku 'Utbah 
bin Abi Waqash, dia 
berpesan kepadaku 
bahwa dia adalah 
anaknya, lihatlah 
kemiripannya! ' Sedang 
Abd bin Zam'ah 
berkata; 'anak ini adalah 
saudaraku Wahai 
Rasulullah, ia dilahirkan 
di atas kasur ayahku dari 
hamba sahayanya! ' 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam mencermati 
kemiripannya dan 
melihat kemiripan yang 
terang dengan 'Utbah, 
namun beliau kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersabda: "Anak laki- 
laki ini untukmu ya Abd 
bin Zam'ah, anak bagi 
pemilik ranjang dan bagi 
pezinah adalah batu, dan 
berhijablah engkau dari 
dia wahai Saudah binti 
Zam'ah." Aisyah 
berkata; maka anak laki- 
laki itu tak pernah 
melihat Saudah selama- 
lamanya. 


6269 


A-ic. jlll ^ i «a j H u) ^jc. ^jLaiic. 

(J) UT^' O'" Jj^J 

*Ua Slj AjjI jjc- Aji ILu jA j AjjI 
tr?^ Ajj£il«l ji. AjIc- 

slc. jj ^eUil A 'i» «ui Ulj (Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] yaitu Ibnu 
Abdullah, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Abu 
Utsman] dari [Sa'd] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan, aku 
menengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; 
"Barangsiapa 
menasabkan diri kepada 
selain ayahnya padahal 
ia tahu bukan ayahnya 
maka surga haram 
baginya." Maka aku 
sampaikan hadits ini 
kepada [Abu Bakrah] 
dan ia berkata; Aku 
mendengarnya dengan 
kedua telingaku ini dan 
hatiku juga mencermati 
betul dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m.' 


6270 


jS»7» (jc jJ^aC ^jaii (_lA j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ashbagh 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jc. lili jc- jc. 4ijjj (jj 

a£ ''l j] (jC I jJC JJ V (Jll alLij 
ji£ j£3 Ajjl (jt C 1C.J (j-a3 



bin Al Faraj] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] dari [Ja'far bin 
Rabi'ah] dari [Irak] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Janganlah 
kalian membenci ayah- 
ayah kalian, sebab siapa 
saja yang membenci 
ayahnya adalah 
kekufuran." 



6271 



' 1± 



iul (_5-lj-a <J j*0 ji 3 "-- auI 

J) HaSlaia liljjU <_jA j Ujj 
(jj (jLijlui t^-lc likjiJ (_5jjS11 

1 ^ 'j; 4Akjl jj^ i all J [_J jjjl 

<j i^jjI 3* iiii 

(jj <&)lj ojjjA _jjI (Jliijij-all 
Laj JJ-ojJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dahulu ada dua wanita 
bersama kedua anaknya. 
Seekor serigala datang 
dan memangsa salah 
satu dari kedua anak 
tersebut. Wanita pertama 
mengatakan; 'Serigala 
itu memangsa anakmu'. 
Wanita kedua 
mengatakan; 'Justeru 
serigala itu memangsa 
anakmu, bukan anakku.' 
Kedua wanita itu terus 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengadukan perkaranya 
kepada Dawud 
'alaihissalam, dan 
Dawud memutuskan 
bahwa bayi yang masih 
adalah milik wanita yang 
tua. Kemudian keduanya 
menemui Sulaiman 
alaihissalam dan 
menceritakan kisahnya. 
Sulaiman mengatakan; 
'beri aku pisau, bayi ini 
akan kubelah menjadi 
dua, satu untukmu dan 
satu untukmu ! ' Wanita 
yang muda berkata; 
'jangan kau lakukan, 
kiranya Allah 
merahmatimu, bayi ini 
miliknya.' Maka 
Sulaiman memberikan 
bayi itu kepada wanita 
yang muda." Abu 
Hurairah mengatakan; 
'Demi Allah, saya tak 
pernah mendengar 
istilah pisau sama sekali 
selain hari itu, sebab 
istilah yang sering kami 
pakai adalah 'golok'.' 


6272 


t " \ *\\\ \ V* 'w ^ a . i' ^jj A j \& \ V' 'w 

(jUlUi 1 \ "*■ *&)l ^ 4 in'llc- 
allaj Ajlc iill ^U.-i AUl (J JJJJ 
jjjLuiI (j^>JJ 1 Jjjj^ii Jc 

' jj^ U' cSJ^ f^' U^a 5*^-J 
4jjLk (jj AjJ uil jJ=»j 
ojiA (jl <Jlaa j (jj AJilLil j 

j Ia» J (j-a 1 » i '-»» J ^lis^/l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menemui kami 
dengan keceriaan 
wajahnya yang bersinar, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







lantas beliau bersabda: 
"Tidakkah tadi engkau 
lihat, bahwa Mujazzaz 
memandang Zaid bin 
haritsah dan Usamah bin 
Zaid?" beliau bersabda: 
"Sesungguhnya telapak 
kaki-telapak kaki ini 
merupakan bagian satu 
dengan yang lainnya." 


6273 


jc- Sjjc. jc. ^ jA_^' U^ - 
Jh\ J jjjj (^l^ic- (3^£ll3i AjujjIc. 

pi U (Jljia ^jj^wia j 

£ja-J ^allall Ijja-i (j' CSlP 
liljj (jj <LalLil <_£lj9 LT^ 
1'iUr-. iS 2o,US 1 i«°\r-.j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[Aisyah] mengatakan; 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam suatu hari 
menemui kami dengan 
ceria, lantas beliau 
berujar: "Wahai Aisyah, 
tidakkah engkau lihat 
Mujazzaz Al Madlaji 
menemuiku lantas ia 
memandang Usamah bin 
Zaid dan Zaid yang 
sedang berselimut, 
tertutup kedua 
kepalanya, dan terlihat 
telapak kaki keduanya?" 
Lantas beliau bersabda: 
"sesungguhnya telapak 
kaki-telapak kaki 
merupakan bagian satu 
dengan yang lainnya." 


6274 


Clylll UiiAk ts^H ^ 
(^Jl (jc. jjl jc. (jjac. jc. 
(«Jl jc. jia.jll Jjc jj jSj 

^il jll ^jjjj V dia pli j <j1c. 

V j (j-ji jA j JJ (jja. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





-> - > - v - ' • ti ' ' V 

' ■ LLuiall ^jj .la l n jc. t _ ll g i n 
lj& S jjjA ^1 (JC- <-oiui ^Jlj 


Syihab] dari [Abu bakr 
bin Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah], 
bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Tidaklah 
berzina orang yang 
berzina ketika ia berzina 
dalam keadaan beriman, 
dan tidaklah mencuri 
orang yang mencuri 
ketika ia mencuri dalam 
keadaan beriman, 
tidaklah ia meminum 
khamr ketika 
meminumnya ia dalam 
keadaan beriman, dan 
tidaklah ia merampas 
suatu rampasan yang 
berharga dan menjadi 
daya tarik manusia 
dalam keadaan 
beriman." Dan dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dan [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadits 
semisal, tanpa 
menyertakan kalimat 
rampasan. 


6275 


jiUicA UjSi. (jj ato 1 Vi s -s 

^jiLa (^[jjjll (j! (jiiji (jt o3lja (jc 

S JUS UjAi. 4 'vt ui IjjAi. (JjAjI ^jjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam -sedang lewat 
jalur periwayatan lain- 
Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada kami [Adam bin 
Abi Iyas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memukul peminum 
khamar dengan pelepah 
kurma dan sandal, dan 
Abu Bakar pernah 
mencambuknya 
sebanyak empat puluh 
kali. " 


6276 


(jc *^Sjjja ^1 (jjl (jc t^-ijjl (j£ 

r 7- SI a ciijUJI ^ ** y' 1 *- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab] dari [Ayyub] 
dari [Ibnu Abi 
Mulaikah] dari [Uqbah 
bin Al Harits] 
mengatakan, Nuaiman 
atau Ibnu Nuiman 
didatangkan karena 
minum khamar, lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan orang- 
orang yang berada 
dirumah untuk 
memukuli. Kata Uqbah; 
mereka pun memukuli 
dan aku diantara yang 
memukuli dengan 
sandal. 


6277 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jLojaj (jjU jl (jl ar> 'n (^-"J 
(jjo ^)-ol^$ A-lic. (_3^i9 (jl^jfLuj 
s _jjjjja3 s jJjjJaJ (jl '"'J.'^ igi 
(jij3 i " uSj Jlilllj Jj^jiJlj 


menceritakan kepada 
kami [Wuhaib bin 
Khalid] dari [Ayyub] 
dari [Abdullah bin Abi 
Mulaikah] dari [Uqbah 
bin Al Harits] 
bahwasanya Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah diserahi 
Nu'aiman atau Ibnu 
Nu'aiman yang ketika itu 
dalam keadaan mabuk, 
beliau merasa keberatan, 
sehingga beliau 
menyuruh orang-orang 
yang berada dirumah 
untuk memukulinya, dan 
mereka memukulinya 
dengan pelepah kurma, 
sandal dan aku diantara 
yang memukulinya. 


6278 


^jlLa (^jlll slajll (jjiil (jC oJlljl 
Jj^JL ji^U ^ alLij 4j1c iil 
(jjajjl ^j^j jj| ^lkjjlliillj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qotadah] 
dari [Anas], dia 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjilid 
peminum khamer 
dengan pelepah kurma 
dan sandal, dan Abu 
Bakar menjilid sebanyak 
empat puluh kali. 


6279 


(^jjjjI '"j ^ ^ ^jjl t V* ^ ^ j 1 V* 'w 
(jj ^ (jc. jl^JI (jj (jc- 
^jl (jc. A illa ^j| (jc- ^jAljjj 

J3 (J^.^j allaj AjSc Aill ( _ s -lj-a 
jjl (Jli s jj^)j_ial (Jla tl-l^i 
sJjj L. 'jl Jail ojJjA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Dhamrah Anas] dari 
[Yazid bin Al Had] dari 
[Muhammad bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ibrahim] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam diserahi 
seseorang yang minum 
khamar. Lantas beliau 
berujar: "pukullah dia". 
Abu Hurairah berkata; 
maka diantara kami ada 
yang memukulnya 
dengan dengan 
tangannya, ada yang 
memukul dengan 
sandalnya dan ada yang 
memukul dengan 
pakaiannya. Tatkala 
selesai, sebagian orang 
ada yang berkata; 
'Kiranya Allah 
menghinakanmu! ' maka 
Nabi bersabda: 
"Janganlah kalian 
mengatakan yang 
demikian, janganlah 
kalian membantu setan 
memperdayakannya! " 


6280 


JIS " Nv.T,, jj° jiin 

llk ^jsV '""^ UaJla Ajt 2jI 
diLi jJ <jla 11 C La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hashin] aku 
mendengar [Umair bin 
Sa'id an Nakha'i] 
mengatakan; aku 
mendengar [Ali bin Abi 
Thalib] radliallahu 'anhu 
mengatakan; 'Aku tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







merasa menyesal jika 
menegakkan hukuman 
atas seseorang lantas dia 
meninggal, kecuali 
peminum khamar, sebab 
kalaulah dia meninggal, 
aku harus membayar 
diyatnya, yang demikian 
karena Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tidak 

menyunnahkannya.' 


6281 


J j#c ( _ s it t_ijUilLj 

^)-aC- (j« Ij-lLaj j5Lj 

UjjjjIj ullijj ujjjIj aAIJ i jiia 

jlaj ^)JftC o^Jaj tj^ C5"^" 
jl^ (jalaSj ) jjc. 1 jj (jjajjl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Makki bin 
Ibrahim] dari [Al Ju'aid] 
dari [Yazid bin 
Hushaifah] dari [As 
Sa v ib bin Yazid] 
mengatakan; Pernah 
kami diserahi pemabok 
dimasa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, dimasa pemerintahan 
Abu bakar dan diawal- 
awal pemerintahan 
Umar, lantas kami 
mencambukinya dengan 
tangan, sandal, dan 
pakaian kami, hingga 
ketika diakhir-akhir 
kepemerintahan Umar, 
dia mencambuknya 
sebanyak empat puluh 
kali cambukan hingga 
jika ia masih 
membangkang dan fasiq, 
Umar mencambuknya 
delapan puluh kali. 


6282 


Cliilll " ^ (jJ u.) ""J ^ ""^ 

jjri Nvj'v jj° ^ iv'W (JU 

(jj JJJ (jc (J!>(A (jj Jwiii 
(jj jjjC (jc. (jC ^iluil 
fjill ^i: }LLj (jLUaaJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] mengatakan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Ajic iiil ^U«-i ^gjlll (jlSj ^U'ij 
^jjla t—il^ill [j s^li ja ^Unj 

3=0 Jlaa 4j j-oli Lajj <L) 
La jjil La <i*JI afrill ajali Qm 
'M (^ji-a (^JjJI (3^3 Aj ^jJjJ 
La j3 o jjili 2 ilLij 4j1c 
Aj jljijj M (_ ±aj AjJ Clialc. 


telah menceritakan 
kepadaku [Khalid bin 
Yazid] dari [Sa'id bin 
Abi Hilal] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [ayahnya] 
dari [Umar bin khattab], 
ada seorang laki-laki 
dimasa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m namanya Abdullah, 
dia dijuluki keledai, ia 
suka membuat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tertawa, 
dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
mencambuknya karena 
ia mabuk. Suatu hari ia 
ditangkap lagi dan Nabi 
memerintahkan agar dia 
dicambuk. Lantas salah 
seorang sahabat berujar; 
'Ya Allah, laknatilah dia, 
betapa sering ia 
ketangkap, ' Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"janganlah kalian 
melaknat dia, demi 
Allah, setahuku dia 
mencintai Allah dan 
rasul-Nya." 


6283 


allaj 4 J' 1 *- 'M ^ U^i i - ; "1 

A J^J i «3J (j-a LLa j fiAiJ A J^J i <a i 
Lala 4jjJJ 4j jjjaj (ji liaj A U 'n 
ol jll <J La (3^ t-a^^' 
AjIc- 'M (^glla <i)l J jjoij Jlla Sll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
'Iyadh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Al Had] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Salamah] dari [Abu 
Hurairah], mengatakan; 
seorang pemabuk 
dihadapkan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Nabi 
menyuruhnya untuk 
dicambuk. Diantara 
kami ada yang 
memukulnya dengan 
tangan, diantara kami 
ada yang memukulnya 
dengan sandal, dan 
diantara kami ada yang 
memukulnya dengan 
pakaiannya. Tatkala 
selesai, ada seorang 
sahabat mengatakan; 
'sekiranya Allah 
menghinakan dia! ' 
Kontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Janganlah 
kalian menjadi penolong 
setan untuk 

menjerumuskan kawan 
kalian!." 


6284 


lir. 1 uW . \r_ jji jjj^f- 

(jC. <i jSLc. (jC. jljjc- 
,_Jj3l (jC-Lag-ic Atll ^jjJaj (_>»^JC. 
(_j Jj ^ JlJ ilLij 4j1c iil C5 Jj-a 

i',»' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Dawud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudhail bin 
Ghazwan] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah berzina orang 
yang berzina ketika ia 
berzina dalam keadaan 
beriman, dan tidaklah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mencuri orang yang 
mencuri ketika ia 
mencuri dalam keadaan 
beriman." 


6285 


('"'lljr- (jj (j aaa (jj j^aC \''\"\^. 

JIS ^.icAfl 1 v;^ ,1 v; w 

^1 (jC ^JU-a UI *"l»«in 
Aulc- auI /L ."^ (jc-'^JJjA 

(Jj^J-uJ (J_jLulll (ji! (Jll jiij^J 

t_3j""j »-^'' » a 1 >i i iil 

(JjiJIj ApiJI (_paJJ Aji UJJ^ 
La Lgj-a Aji (jj^>J 

f* 1 J 5 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepadaku 
[ayahku] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] 
mengatakan; aku 
mendengar [Abu Shalih] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah melaknat si 
pencuri telur sehingga 
tangannya dipotong, dan 
Allah melaknat si 
pencuri tali hingga 
dipotong tangannya." Al 
A'masy mengatakan, 
para sahabat 

berpendapat bahwa yang 
dimaksud telur disini 
adalah besi dan yang 
dimaksud tali adalah jika 
senilai beberapa dirham. 


6286 


(jj ajUc. (jC ^jj^ J^JI (JJlJ __pl 
LcLJlJ Ajt .Uli y^aj d-olLaJI 
ZXLhj AjIc iill (_5-lj-a 1* ; "1 -ijc 

UJ£ AjVI ojA Ijlj 1 jj jj 

<&l ( _ s it SJ^li aSild (j-a3 

jx3 Lu2j lillj (j-a r it La) (j-aj 
(j-a <_jLLal (j-aj AjjUSi Jj^3 Aj 
isUja (jl Ajlc iil aj'iui^ 1 lilljl 
Ajjlc. s-Ui (jl j Aj ^)SC- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Abu Idris Al 
Khaulani] dari [Ubadah 
bin Ash Shamit] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan; kami disisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di sebuah 
majlis, beliau bersabda: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Berbaiatlah kalian 
kepadaku untuk tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 
tidak mencuri, tidak 
berzinah, " beliau 
membacakan ayat ini 
semuanya, "maka siapa 
diantara kalian yang 
menunaikannya maka 
pahalanya dari Allah, 
dan barangsiapa yang 
melanggarnya kemudian 
dihukum, maka 
hukuman itu sebagai 
penebus dosanya, dan 
barangsiapa yang 
melanggarnya kemudian 
Allah menutupinya, 
maka Allah akan 
mengampuni jika Dia 
berkehendak, dan Allah 
akan menyiksanya, jika 
berkehendak." 


6287 


jii lJ jluj Jil^Ili iuc. Jil ^1 

A a a aiuij AjIc- <&l ^j-lj-a 
Aj jjJxj j g uS (^1 VI ^Ijjj^ 
IjlA ljj^2i Vl 1 jlll Aj/>i. llacl 
ikc-1 Aj jjJij VI <JlI 
V"! Jll IjA Uj£ VfljJll A-o^i 
A-o^)^ a Ia& 1 Aj a^j ^1 
iil jll Jll IjlA UijJ VI 1 

VI ^Ijaljclj ^lljjalj j»£<j.LoJ 

1 jA j»^-ojJ A-a^)^£ 1 j 
(ISA Vl I^IA (J IjlA 
V'! 4jjir=4 CHilj 

V jl f^iJ <1P f*j 

i_j^jjjaj 1 jlafi <_£ j»J (j»J>jJ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [ Ashim bin Ali] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ashim bin 
Muhammad] dari 
[Waqid bin 
Muhammad], aku 
mendengar [Ayahku] 
mengatakan; [Abdullah] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
ketika haji wada'; 
"ketahuilah, bulan apa 
yang kalian ketahui yang 
paling mulia?" Para 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sahabat menjawab; 
'bulan kita ini, ' Nabi 
bertanya: "ketahuilah, 
negeri mana yang kalian 
ketahui paling mulia?" 
Para sahabat menjawab; 
'negeri kita ini.' Nabi 
bertanya; "ketahuilah, 
hari apa yang kalian 
ketahui paling mulia?" 
Para sahabat menjawab; 
'Hari kita ini.' Nabi 
melanjutkan; 
"Sesungguhnya Allah 
tabaaraka wata'ala telah 
mengharamkan atas 
kalian darah-darah 
kalian, harta-harta 
kalian, dan kehormatan- 
kehormatan kalian, 
kecuali dengan haknya, 
sebagaimana 
kehormatan hari kalian 
ini, negeri kalian ini, dan 
bulan kalian ini, 
bukankah telah 
kusampaikan?" (Nabi 
mengulangi 

pertanyaannya tiga kali). 
Semua pertanyaannya, di 
jawab oleh para sahabat 
dengan; 'Benar.' 
kemudian Nabi 
meneruskan: "celakalah 
kalian -atau- binasalah 
kalian, jangan sampai 
kalian sepeninggalku 
kembali menjadi kafir, 
sebagian kalian 
memenggal leher 
sebagian yang lain." 



6288 



tijjlll Uliik _)Jr^ di J UkSa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





1 g 3G- A)jl ^ i ^ J <U^jlc. (jC. 0 jjt 
Ajlc- iil ^U^i jji. Laalll 

£iVI JIS lili ^iiU p U L»a jLijl 

a£ul La M j <la LaAAsLjl (jl£ 


Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Urwah] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, mengatakan; 
"Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m tidak pernah diberi 
tawaran untuk memilih 
dua perkara, melainkan 
beliau memilih yang 
paling ringan selama 
tidak mengandung dosa, 
namun jika mengandung 
dosa, beliau adalah 
manusia yang paling 
jauh darinya. Demi 
Allah, beliau tidak 
pernah marah karena 
kepentingan pribadi, dan 
jika kehormatan Allah 
dilanggar, beliau marah 
karenanyaan." 


6289 


(jc Cliilll LilAa Ailjll jjI Uliik 
(jc. ojjc. (jc. (jjl 
( _ s lLa ^jjISI "LaLuil (jl^Liijlc. 

I jlfl ^1 ISLS (jlS (ji i21Ja 

£JjJajll ^ic Akil (jjiAl 
t, mg 'i (_ja!I j i_ajj2u]l jjSjjjj 
lillj Cliai ji jj oAl) 
U Y, i",iLSl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari [Ibn 
Syihab] dari ['Urwah] 
dari [Aisyah], bahwa 
Usamah pernah 
mengajak Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdialog 
untuk memberi 
keringanan terhadap 
seorang wanita, maka 
Nabi bersabda: 
"hanyasanya telah binasa 
orang-orang sebelum, 
mereka menegakkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hukuman kepada orang- 
orang yang lemah, dan 
meninggalkan hukuman 
bagi orang bangsawan, 
Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-NYA, 
jika Fathimah 
melakukan hal itu, aku 
potong tangannya." 


6290 


Sj^jt (jt i—il^-ui (jjl (jc Cliilll 
*0"J^3 ^ Sl^all ^IaAI 

&\ (^glLa (J jjjjj ' . la Jj j 
^jiLa (J jjuij aiSi alluj Ajlc 

(jl j3 Jil ^j!^ •Sl^- ' j^^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha; bahwa 
orang-orang Qurasy 
diresahkan seorang 
wanita bani Makhzum 
yang mencuri, kemudian 
mereka berujar; 'tidak 
ada yang bisa bicara 
dengan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan tidak ada yang 
berani (mengutarakan 
masalah ini) kepadanya 
selain Usamah bin Zaid, 
kekasih Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam.' Akhirnya 
Usamah berbicara 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tetapi 
Rasulullah bertanya; 
"apakah kamu hendak 
memberikan syafa'at 
(pembelaan) dalam salah 
satu perkara had 
(hukuman) Allah?" 
kemudian beliau berdiri 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan berkhutbah: "Wahai 
manusia, hanyasanya 
orang-orang sebelum 
kalian tersesat karena, 
sesungguhnya mereka 
jika mencuri orang 
terhormat mereka 
membiarkannya, namun 
jika yang mencurinya 
orang lemah, mereka 
menegakkan hukuman 
terhadapnya. Demi 
Allah, kalaulah 
Fathimah binti 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mencuri, niscaya 
Muhammad yang 
memotong tangannya." 


6291 


UJ la A «Una (jj auI .Ajc Hi la 

UJ (jjl (jC H >i) (jj ^a-lA l^jjj 
A ajll [}\M l'ji'iIc- (jc- ejjsC (jc. 
Alit ^Ua' ^luij 4aic auI 

jjljj JLa. (jj 


telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
['Amrah] dari [Aisyah] 
mengatakan; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Tangan 
pencuri dipotong jika 
senilai seperempat dinar 
keatas." Hadits ini 
diperkuat oleh 
[Abdurrahman bin 
Khalid] dan [Ibnu Akhi 
Az Zuhri] dan [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] . 


6292 


(jC (_>uJjl (jj (JjcIaujI 1 * la 

* / , T'* • ' - "=i 

(jjl (jc. (_>uJjJ (JC t_l4> j jjl 
jjj^II (jj oj^)C (jc i—il^-ui 

/—JJil (jC <Jajlc. (jC. fi^^AC j 

£U cLM' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abi Uwais] dari [Ibnu 
Wahb] dari [Yunus] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah bin Zubair] dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







['Amrah] dari ['Aisyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "tangan 
pencuri dipotong jika 
curian senilai 
seperempat dinar." 


6293 


(jj J&Li (jC. ^1 (jj ^.ikj 
(jC (_£jlLajVI ^«^»^11 IjC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Maisarah] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain] 
dari [Yahya bin Abi 
Katsir] dari [Muhammad 
bin Abdurrahman Al 
Anshari] dari [Amrah 
binti Abdurrahman] dia 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Aisyah] radliallahu 
'anha menceritakan 
kepada mereka, dari 
Nabi Shallallahu'alaihi 
wa sallam, beliau 
bersabda; "Tangan 
pencuri dipotong jika 
curian senilai 
seperempat dinar." 


6294 


ijjJLa (jj (jLiic- l'* w 

Jy (jl'Uijlc. ^^jjjiil (Jli AjjI 
^jil! ^C- ( _ s ic ^JaSJ |LS JjjlLJI 

jj1 Air- Ijj^juj^jj jl ^ -v t^?- 0 

^ yaj| r*. 4 1 'l P" '^'^ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abi Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [ayahnya] 
mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Aisyah] ; bahwa tangan 
pencuri tidak dipotong di 
zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







jika telah mencapai 
senilai harga perisai. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Abdurrahman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[ayahnya] dari ['Aisyah] 
semisalnya. 


6295 


^U>0'l /jV^ l \ l\l 3 A yjjl f', ^jC- 4 1 11 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] 
mengatakan; tangan 
pencuri tidak dipotong 
jika kurang dari senilai 
perisai yang dinamakan 
hajafah atau perisai yang 
dinamakan tirs, masing- 
masing keduanya 
mempunyai harga. 
Hadits ini diriwayatkan 
oleh [Waki'] dan [Ibnu 
Idris] dari [Hisyam] dari 
[ayahnya] secara mursal. 


6296 


Ajijlt (jc- (jc u^)±kl 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu usamah], dia 
menuturkan; [Hisyam 
bin Urwah] telah 
mengabarkan kepada 
kami dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] radliallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'anha menuturkan; 
"Tangan pencuri tidak 
dipotong semasa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika kurang 
dari senilai harga perisai 
yang dinamakan mijan 
atau perisai yang 
dinamakan hajafah, 
keduanya mempunyai 
harga." 


6297 


(jw-*\\li Vil-v (Jir.li.,,1 1 iiK 
(jj Jh\ IjC. Jj-o £3u (jt QaSi 

I <aj ^)-ftC. (jj Ajjl ^JC. (jC. ^)JftC. 

auI ^U^i auI J jj^j r)M • 

(jj laa « AjuliaA 1 jJ> 

^ i ■■ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik bin 
Anas] dari [Nafi' maula 
Abdullah bin 'Umar] dari 
['Abdullah bin 'Umar] 
radliallahu 'anhuma; 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m memotong tangan 
pencuri karena mencuri 
perisai yang harganya 
tiga dirham. Hadits ini 
diperkuat oleh 
[Muhammad bin Ishaq] 
dan [Al Laits] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] nilai perisai itu. 


6298 


Uli^a (JjcIauiI (jj (^j-uijji iL^a 

( iLij ^ulc. Mil ^jAj-a ^jill 
jiA 1 jj) jf a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memotong tangan 
seseorang yang mencuri 
perisai, yang nilainya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tiga dirham. 


6299 


luc jjc- j^j lii-la. JAuia Lliii. 

Al \V. 1 41 "i V S i*i JIS Al 
^iljj ^V\r. iil LS \La ^-dll ^kS5\l 
l»A 1 (j^-a ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Ubaidullah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Abdullah] 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memotong tangan 
seseorang karena 
mencuri perisai yang 
nilainya tiga dirham. 


6300 


l'l'il-v J.Vli\l jjl ilfcljll Vil-v 

4 y° r - ^ ^-kjj^-a S^j a ' <a ^jl 

(jj Al ijc. (jl ^ali (jc. 

^jj]| iUalU Li^ic. Sll ^ 

^ (jjUji i pluj aAIc Al ^U.-! 

AjijlliAl jJl <Liij (j^-o 
CLylll tJUij (jl a ' "j (jj i* ^ ^ 


telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Al Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dlamrah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
'Uqbah] dari [Nafi'] 
bahwasanya [Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhuma mengatakan; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memotong tangan 
pencuri karena mencuri 
perisai yang harganya 
tiga dirham. Hadits ini 
diperkuat oleh 
[Muhammad bin Ishaa] 
dan [Al Laits] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] harga perisai 
tersebut. 


6301 


UjJLa (Jjc.L«luiI j^jj (^j-uij-o Hl^a 
Jll (jLaC-Vl l^^i. ^.Ijll Alt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'M ^U^i M d] jLi'j (Jlllla ojjja 

(JjjlLJI 'M (jaJ jilj^j A_ilc 


menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] mengatakan; 
aku mendengar [Abu 
Shalih] berkata; aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] menuturkan; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
melaknat pencuri yang 
mencuri telor maka 
tangannya harus 
dipotong, dan mencuri 
tali maka tangannya 
harus dipotong." 


6302 


(Jll «Uli ^JC- (jj Jjtl-aliJ Ijjii 
jjC. BJJC. (jC. t-ll^-ii (jjl 

'S'" J' '*»<""^J '""''i' iKuj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abdullah] mengatakan; 
Telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Wahb] 
dari [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Urwah] 
dari [Aisyah], 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memotong tangan 
seorang wanita. Aisyah 
menuturkan; wanita 
tersebut di kemudian 
hari datang sehingga 
kulaporkan 
keperluannya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka ia 
bertobat dan melakukan 
taubatnya dengan baik. 


6303 


Ujjil ' ° i a jj jj ^UxA Hl la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Al Ju'fi] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin YusufJ telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu Idris] 
dari [Ubadah bin Ash 
Shamit] radliallahu 'anhu 
mengatakan, aku 
berbaiat kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersama 
rombongan beberapa 
orang, maka Nabi 
bersabda: "Saya 
membai'at kalian untuk 
tidak menyekutukan 




Allah dengan sesuatu 
apapun, tidak mencuri, 
tidak berzina, tidak 
membunuh anak kalian 
dan tidak mengada- 
adakan kebohongan 
yang kalian ada-adakan 
diantara tangan dan kaki 
kalian, dan janganlah 
kalian bermaksiat 
kepadaku dalam perkara 
yang ma'ruf, barangsiapa 
diantara kalian yang 
memenuhi bai'atnya, 
maka pahalanya disisi 
Allah, dan barangsiapa 
diantara kalian 
melanggar kemudian 
dihukum di dunia, maka 
hukuman itu sebagai 
kaffarat baginya di dunia 
dan pensuci, dan 
barangsiapa Allah 
menutupinya, maka yang 
demikian terserah Allah, 
jika Allah berkehendak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







akan menyiksanya dan 
jika berkehendak akan 
mengampuninya." Abu 
Abdullah mengatakan; 
'Jika pencuri bertaubat 
setelah tangannya 
dipotong, persaksiannya 
diterima dan setiap 
orang yang terkena 
hukuman had juga 
seperti ini, jika ia 
bertaubat, kesaksiannya 
diterima.' 


6304 


Ijilk Atll Isc. (jj ^jic- Ujik 
allaj Ajlt 'M, ( _ s i-a ^ iul 

LgjUllj l^JI JjI (j-0 1 JJJ ufo 

^ f4 \i r - ' LJ^J f^-V j' J 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Qilabah Al Jarmi] 
dari [Anas] radliallahu 
'anhu mengatakan, 
beberapa orang dari 
kabilah 'Ukli menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menyatakan 
keislamannya, tetapi 
mereka tidak cocok 
dengan iklim Madinah 
sehingga Nabi 
memerintahkan mereka 
untuk mendatangi unta- 
unta sedekah untuk 
meminum air 
kencingnya dan susunya. 
Mereka melakukan 
perintah tersebut dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka pun sembuh. 
Namun mereka murtad 
dan membunuh 
penggembalanya, 
merampok unta-untanya. 
Maka Nabi mengutus 
(pasukan) untuk 
meyusuri jejak mereka 
sehingga mereka bisa 
ditangkap. Kemudian 
Nabi memotong tangan 
dan kaki mereka serta 
mencongkel mata 
mereka, dan Nabi tidak 
menghentikan 
penghukuman terhadap 
mereka hingga mereka 
tewas. 


6305 


/LcljjVl / jSii iiljll UjSk 

ilulj 4jlc AUl ^U^l (^jJjll (jLuljl 
1 jjLa 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Shalt 
Abu Ya'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Auza'i] dari [Yahya] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas], bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memotong tangan orang- 
orang bani 'Urainah dan 
tidak menghentikan 
penghukuman atas 
mereka, hingga mereka 
tewas. 


6306 


(jC- (_^cLajull (jj ^«ul^-a 1 JJ la 

^jjl (jc t^Jjjl (jc ' . uA j 
ajali! <Uc <&l ^ inj (_)jijl (jc 
c^ 1 - 3 <Isf^ <J^ (JSkC. (j« JaAj 
Aij-all ,j 1 ^luij AjIc auI 
(J jjjj L 1 jllaa AjjAaII Ijjji^la 
^ y La jUa !^Lij Luul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] dari [Wuhaib] 
dari [Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas] 
radliallahu 'anhu, 
mengatakan; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Sekelompok orang dari 
kabilah 'Ukl menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, mereka pada 
awal mulanya 
disinggahkan di serambi 
masjid, namun mereka 
alergi dengan iklim 
Madinah. Maka mereka 
mengusulkan; "Ya 
Rasulullah, carikanlah 
air susu untuk kami." 
Nabi menjawab: "aku 



tak bisa berbuat apa-apa 
selain menyarankan 
kalian untuk mendatangi 
unta Rasulullah!" Lantas 
mereka pun 
mendatanginya, 
meminum air susunya 
dan air kencingnya 
hingga sehat dan gemuk. 
Tetapi mereka malah 
membantai penggembala 
dan merampok 
sekawanan unta-unta 
tersebut, seorang juru 
seru menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
mengutus pasukan untuk 
memburu jejak mereka. 
Belum juga siang 
berganti malam, mereka 
berhasil tertangkap. 
Maka Nabi 
memerintahkan diberi 
paku yang dipanaskan, 
kemudian beliau 
mencongkel mata 
mereka, memotong 
tangan-tangan dan kaki 
mereka, dan beliau tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



menghentikan 
penghukuman kepada 
mereka, kemudian 
mereka dibuang di 
harrah. Mereka minta 
minum namun tidak 
dipenuhi hingga tewas. 
Abu Qilabah 
mengatakan dengan 
redaksi; mereka 
mencuri, membunuh dan 
memerangi Allah dan 
Rasul-NYA. 



6307 



^ 1 1 jj 'w (jj A jjjfl t jj 

(jjijl (jc- 4j5la ^jjl (jc (jc- 
Jljj jl (Jfic. j-o UaA j (JI£JLq (jj 

j-o <Jli VI AJJc-S Vj aJujL 

^llL -jUnj Ajic 'M ^jij-a ts4^l 
(j-o l^ftj^)^^ l^ftiw^)ifcj jl ^aA^)-olj 
lij ^gji. I jJ^iS LgjUli j l$JI jjI 

iill ^La ^lll ^1 

(_llla]| Clutia oj^C- alLlJ Ajlc 
( _ s ii. jl^lll ^Jjl Uli ^aA Jjl 

^ 'ijr -l j-ojjj !■> jlj 
I j3^ui ^J^ «-VjA Aj^la jjl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] ; ada sekelompok 
orang dari kabilah 'Ukl - 
-atau dia mengatakan 
kabilah 'Urainah, namun 
setahuku dia 

mengatakan 'Ukl- datang 
ke Madinah, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan mereka 
untuk mendatangi 
sekelompok unta dan 
menyuruh mereka keluar 
dan meminum air 
kencing dan susunya. 
Mereka meminumnya 
hingga mereka sembuh, 
tetapi mereka 
membunuh penggembala 
dan merampok unta-unta 
itu. Berita ini sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dipagi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hari. Serta merta beliau 
mengutus pasukan untuk 
memburu jejak mereka. 
Siang belum meninggi 
mereka pun berhasil 
ditangkap, dan Nabi 
memerintahkan mereka 
untuk dipotong tangan 
dan kakinya dan mata 
mereka dicongkel, 
kemudian mereka 
dihempaskan begitu saja 
di harrah, mereka minta 
minum namun tak 
dipenuhi. Abu Qilabah 
mengatakan; mereka 
adalah kaum yang 
mencuri, membunuh, 
kafir setelah iman dan 
memerangi Allah dan 
rasul-Nya. 


6308 


\io ^uji (jj laa a Ujia. 
(jc ^aC (jj jil luc (jt <»Sll 
(j r - (j^""^' ' 1,r - (j' ' ' 

(jc. gJ-alc (jJ [j-oia. 
AjIc auI ^U^i /L ; "1 (jc'ijjjA 
ij', Al ~g tlii 2i°T„ JIS 

,j 'M jSijl 3rOj «lili oiUc 

«ula 34-jj ^ dilaUa sila. 

1 ll-v'i (jSi-vjj ^-v SjjUi 

Cliljl ol^Jal 34-JJ ^1 ls^ 

(JUlgi.iO'l \l(Jli-vjl l.^i'ii 

4 i t.» i t* l» \ i 4 U li i u 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
dari [Ubaidillah bin 
Umar] dari [Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
'Ada tujuh golongan 
yang Allah melindungi 
mereka dalam 
lindungan-NYA pada 
hari kiamat, di hari 
ketika tiada 
perlindungan selain 
perlindungan-NYA, 
yaitu; imam yang adil, 
pemuda yang tumbuh 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dalam beribadah kepada 
Allah, seseorang yang 
senantiasa mengingat 
Allah saat sendiri 
sehingga matanya 
berlinang, seseorang 
yang hatinya selalu 
terkait dengan masjid, 
dua orang yang saling 
mencintai karena Allah, 
seseorang yang diajak 
berkencan oleh wanita 
bagsawan dan rupawan, 
namun ia menjawab; 
'Saya takut kepada 
Allah', serta seseorang 
yang bersedekah secara 
sembunyi-sembunyi, 
sehingga tangan kirinya 
tidak tahu menahu 
terhadap amalan tangan 
kanannya." 


6309 


IjjJLa £jit ^jj ^ac 05 

AjIc illl 1-5 l^a ^gjlll (JlalitllJI 
Ajla.j (jjj La J (JSjJ (j-a ^liuj 
^ H 1 Aj oj A J ) ) L-a^j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abi 
Bakar] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali] - 
lewat jalur periwayatan 
lain- telah menceritakan 
kepadaku [Khalifah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hazim] dari [Sahi bin 
Sa'd As Sa'idi],Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 

"Barangsiapa menjamin 
untukku keselamatan 
apa yang ada diantara 
kedua kaki dan apa yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







diantara kedua 
jenggotnya, maka aku 
jamin untuknya dengan 
surga." 


6310 


lu.W 1 lllii (jl ~W)I 1 IVjeij 

(_£A«J Aki o j-a£jA=o V Lu la 
AjIc auI cs-f^ (j- 0 ^ a ' " 

^ <*<*- Aljl K ^» ' <*t'| ("uraul -l' ..j 

La) j AiLuJI i jii V (JjSJ (^"'J 
£3jJ (jl 4£.Lui]l Jal jjjil (j-o (Jll 
t—l^ujj (Jg-aJI j^-liij ^ilaJI 
jLkjll 3^JJ LYjlt j^iaJj jJLkll 
(^jii. iLuilll JJ^JJ 

1-vlj\l il«\l 'Alj2vl jjn.ii'N.ll 


Telah memberitakan 
kepada kami [Dawud bin 
Syabib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Anas] 
mengatakan; Saya 
ceritakan kepada kalian 
sebuah hadits yang tak 
seorangpun sesudahku 
menceritakan kepada 
kalian, aku 

mendengarnya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku 
mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Hari 
kiamat tidak terjadi -atau 
ia mengatakan dengan 
redaksi; diantara tanda 
kiamat adalah- sehingga 
ilmu diangkat, 
kebodohan merajalela, 
khamer ditenggak, zina 
mewabah, (jumlah) laki- 
laki menyusut dan 
(jumlah) wanita 
melimpah ruah, hingga 
jika ada lima puluh 
wanita itu berbanding 
dengan seorang laki- 
laki." 


6311 


lj^)jkl (^jjlill (jj laa 'a UjAk 
(Jjjjaall u^)±kl ' jl (jj (jl a i "j 
jjl (jc. 'U jSLc. (jc. (jljjt (jj 

jLilla Lagic 2jl [^'SiJ (JjAjC. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] Telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





jjjj ^S2ij I^Sa Aj!J 3lc (jli 


mengabarkan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Al Fudhail 
bin Ghazwan] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
berzina seorang hamba 
yang berzina ketika ia 
berzina dalam keadaan 
beriman, dan tidaklah 
mencuri ketika ia 
mencuri dalam keadaan 
beriman, tidaklah ia 
meminum khamr ketika 
meminumnya dan ia 
dalam keadaan beriman, 
dan tidaklah dia 
membunuh sedang dia 
dalam keadaan 
beriman." Kata Ikrimah, 
saya bertanya kepada 
Tbnu 'Abbas; 'bagaimana 
iman bisa dicabut 
padanya? ' ia menjawab; 
'begini', sambil 
menjalinkan jari- 
jemarinya, kemudian ia 
keluarkan, 'maka jika ia 
bertaubat, iman itu 
kembali kepadanya, ' 
sambil ia menjalin jari 
jemarinya. 


6312 


(jfc l'j'i UlUa ^31 UliAk 
&l (jr La JlaJ^ 'o jjjA 

• 'V Vf- ! ; * - ' - '•• ° " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Dzakwan] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Hurairah] mengatakan, 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: Tidaklah 
berzina orang yang 
berzina ketika ia berzina 
dalam keadaan beriman, 
dan tidaklah mencuri 
orang yang mencuri 
ketika ia mencuri dalam 
keadaan beriman, 
tidaklah ia meminum 
khamr ketika 
meminumnya dan ia 
dalam keadaan beriman, 
dan taubat terhampar 
setelah itu." 


6313 


Vil-v (JU jjl 1 Vil-v 

t*f Cf- JjI j <^ji Cf- i) > «j 

^jjjaj jlll AjC (jC S^)n)j«l 

(«1 alll <J jjj j U tliMS Aic 

lAj A (J» f (j! (Jll alac.) l—lllll 

(jS Jll («1 p Cliia lilaiL 3*j 

.** j u' (J^i u-° <2J^ij (jjii 

(3 jiLi j U * " ilS auI ^jc (jc JjIj 

(ji J« i " (jC Uiiik (j^J U"*^^' 
(Jj«a!^j i a La^g (JjIaC^I (jc 

Jll SjLjji (jc- JjIj (jc 
<c3 <c3 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amr bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Manshur] dan 
[Sulaiman] dari [Abu 
Wa v il] dari [Abu 
Maisarah] dari 
[Abdullah] radliallahu 
'anhu mengatakan; Saya 
bertanya; 'ya Rasullah, 
Dosa apa yang paling 
besar? ' Beliau 
menjawab: "engkau 
menjadikan tandingan 
bagi Allah padahal Dia- 
lah yang 

menciptakanmu. " 
'kemudian apa? ' 
tanyaku. Beliau 
menjawab; "engkau 
membunuh anakmu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







karena khawatir akan 
makan bersamamu." 
Lanjutku; 'kemudian 
apa? ' beliau menjawab; 
"engkau berzina dengan 
istri tetanggamu." Yahya 
mengatakan; dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Washil] dari [Abu 
Wa^il] dari [Abdullah], 
saya bertanya; 'ya 
Rasulullah, ' dan 
selanjutnya semisal 
hadits diatas. [Amru] 
mengatakan; maka aku 
menyebutkannya kepada 
[Abdurrahman] yang 
telah menceritakan 
kepada kami dari 
[Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Manshur] 
dan [Washil] dari [Abi 
Wa v il] dari [Abu 
Maisarah] ia 
mengatakan; 'Biarkan 
dia, biarkan dia.' 


6314 


1W ' .'-.j * \(~. jj<-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Kuhail] mengatakan; 
aku mendengar [Asy 
Sya'bi] menceritakan 
dari [Ali] radliallahu 
'anhu; ketika dia 
merajam seorang wanita 
hari j umat, dia berkata; 
'aku merajamnya dengan 
sunnah Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Shallallahu'alaihiwasalla 
m.' 


6315 


(jj &\ dlllLl * *^ 3} 1 

iiii tsi-a fiil d) j^jj *»>j cis-^ji 

(Jja ■ " ila lu (Jla ilLjj AjIc 

(_5J^I V Jla al JJjll ojjjj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Asy 
Syaibani], aku bertanya 
kepada ['Abdullah bin 
Abi Auwfa] ; 'Pernahkah 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m merajam? ' 'ya pernah' 
jawabnya. Saya bertanya 
lagi; 'apakah sebelum 
surat an-Nur diturunkan 
atau sesudahnya? ' dia 
menjawab; 'saya tidak 
tahu.' 


6316 


.AjC U^-tkl (Jiilii (jj lxa < UJ^a 

i—il^-ui (jjl (jc (_>ujjj L5^)fit auI 

jjv^ilT., j,l iv^i JIS 
jlll ^JC (jj __>jlk (jC (j-a^.jl! 
^1 ^luil (j« i^-J (jUjLLajVl 

illuj <j1c iiil ^U^i auI J jjjj 
ts Jc i^ujj ia <il AjAka 
<U \ila tliliLjjjj aj jl 4 Laaj 

'y s sS- * f' ' 
jilLuj 4-llc A)jl (^Ha J_jjoij 

(j- ^"»1 ja (jl^j t*^-^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Salamah 
bin Abdurrahman] dari 
[Jabir bin Abdullah Al 
Anshary], ada seorang 
laki-laki dari kabilah 
Aslam menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, ia menceritakkanya 
bahwa laki-laki itu telah 
berzina dan ia sendiri 
bersaksi empat kali, 
maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memerintahkan untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



merajamnya, karena 
laki-laki itu telah 
menikah. 



6317 



ciylll uiiAk 1 * ^ 

o t'. f 'o' - H $ 

t_yajcih '"'J "'j jlll J JJ-JJJ lj 
Clll^a A J^ r - i^J 

I jjAJll alLlJ Ajlc Aljl (^Il-a (cj^l 

iSlil lila ^ylLaJaSU ollAkja 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dan [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan; 
Seseorang mendatangi 
Rasulullah yang ketika 
itu sedang berada di 
masjid. Dia menyeru 
beliau dan berkata; Aku 
telah berzina.' Rasulullah 
berpaling darinya tetapi 
dia tetap mengulanginya 
sebanyak empat kali, 
setelah ia bersaksi empat 
kali atas dirinya, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggilnya 
dan bertanya; "apakah 
kamu mengalami sakit 
gila?" 'Tidak' 
jawabnya. "Kamu sudah 
menikah?" Tanya Nabi. 
'Ya' jawabnya. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"pergilah kalian bersama 
orang ini, dan rajamlah 
ia!" Ibnu Syihab 
mengatakan; kemudian 
[orang yang] mendengar 
[Jabir bin Abdullah] 
mengabariku, dan Jabir 
berkata; 'Aku diantara 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang merajamnya, kami 
merajamnya di tanah 
lapang. Setelah dia 
terkena lemparan batu, 
dia melarikan diri, maka 
kami menangkapnya di 
Harrah dan kami 
merajamnya.' 


6318 


(jc Clnlll OS^a Ajljjll Lfl^a 
i . ^i'i-^1'i\U Ig'ir. itll ' >i-»J 

4 "nv l-v'i-vlj ^jMjoU iSjll 

o* " 'a', i e-^ - ■■ ' ' f 

ja-aJl jAUilj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan, Sa'd dan 
Ibnu Zam'ah 
bersengketa, lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Anak laki-laki itu 
milikmu hai Abd bin 
Zam'ah, karena anak itu 
milik pemilik kasur, dan 
berhijablah engkau 
darinya ya Saudah!" 
Sedang [Qutaibah] 
menambah redaksi 
kepada kami dari [Al 
Laits]; "dan bagi pezina 
adalah batu." 


6319 


&a ^ IjjSi. A i* l'j'i Ijlla ^ l±L^a 
(JlJ'ojjjA UI t "i» «ui (Jla jUj (jj 
Jjll jiiLij 4j1c 'M (^glla (^fill 
ja^aJI jAUilj (jiljall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad], 
dia berkata; aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] menuturkan; 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



wasallam bersabda: 
"anak bagi pemilik kasur 
dan bagi pezina adalah 
batu" 



6320 



AJi\^jL jj jLaSc (jj laa '« liiiik 
jl ajj i " (jc luL ia jj -iiLk liiik 
(jjl jc jlip jJ auI lic 



j^jVIs I ^ Ic Atll ^aC 

?Lf& jji=^ Ua ^3 JIS 

(*.) j "^'' ijj-^i Ujijil u! 

jj <&l Aic £J13 ^_;;f jSIj AjLjII 
l^ii3 La I jSj j^-jJI ^jl 

jl ^3um jjl (JLal UjAj U) 

<jlc iill (^Ha (J JJ-aj 1-ag-J 

liki / O Jfejll Clyi Ja!>ljll Aic 
L^jlc 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Utsman 
bin Karamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] dari 
[Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m diserahi laki-laki 
yahudi dan wanita 
yahudi yang berzina, 
lantas beliau 
mengatakan kepada 
orang-orang yahudi: 
"Hukum apa yang kalian 
temukan dalam kitab 
suci kalian?" Mereka 
menjawab; 'Biarawan- 
biarawan kami biasanya 
menghukum mereka 
dengan menghitami 
wajahnya, kemudian 
dinaikkan keatas 
kendaraan, dengan 
punggung saling 
membelakangi.' 
Abdullah bin Salam 
menyela; 'ya Rasulullah, 
ajaklah mereka untuk 
berhukum dengan kitab 
taurat.' Kitab taurat pun 
didatangkan, kemudian 
salah seorang dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka menutupi ayat- 
ayat yang menetapkan 
hukum rajam dengan 
tangannya sehingga 
yang ia baca hanyalah 
tulisan sebelum atau 
sesudahnya, maka 
Abdullah bin Salam 
menegur; 'angkat 
tanganmu! ' Maka ayat 
yang berisi perintah 
rajam pun kelihatan 
dibawah tangannya. 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pun memerintahkan 
keduanya untuk dirajam, 
maka hukuman itu pun 
di laksanakan. Ibnu 
Umar mengatakan; 
keduanya dirajam di 
lantai, dan kulihat si 
yahudi membungkukkan 
punggungnya untuk 
melindungi teman 
kencangnya. 


6321 


Clll^i <Luiaj ( _ s iG 1 j ■'' (^jl^ 

ir^.j>\i < ^ > ii "i JIS 

^Jjll Jlla ClLa ^gik 

(jlLaj 1 JJ^. jii^J AjIc iill (_5-1j-=> 

^j-aj AjIc ( _ s iuo3 Aill IjC jjI 


Telah menceritakan 
kepadaku [Mahmud] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrazaq] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Jabir], 
ada seorang laki-laki 
dari kabilah Aslam 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan mengakui 
perzinahannya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berpaling 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



darinya hingga ia 
bersaksi empat kali atas 
dirinya. Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bertanya: "Apa kamu 
terkena penyakit gila?" 
'Tidak, jawabnya. "Apa 
kamu sudah menikah?" 
Tanya Nabi. 'ya, ' 
Jawabnya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun menyuruh 
untuk merajamnya, dan 
dilangsungkan di tanah 
lapang. Tatkala ia 
merasakan kesakitan 
karena lemparan batu, ia 
kabur. Kemudian ia 
ditangkap dan dirajam 
hingga meninggal. Dan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengomentari 
orang itu dengan 
ucapan-ucapan baik dan 
menyalatinya. Sedang 
[Yunus] dan [Ibnu 
Juraij] dari [Az Zuhri] 
tidak mengatakan; 
"beliau menyalatinya.' 
Abu Abdullah pernah 
ditanya; apakah lafadz; 
'maka menyalatinya' itu 
benar? ' dia menjawab; 
'hadits ini diriwayatkan 
Ma'mar.' Dan ia ditanya; 
Apa selain Ma'mar 
meriwayatkannya? ' 
'Tidak" Jawabnya. 



6322 



l jc UjJii. 4jjj3 IjjAk 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Ibnu Syihab] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(Jla Aj3 j JL=»J (J* (3^3 ^llaj AjIc 
(jj J^-ki jiLu-a ^llaiuii (3* (3^ ^ 
(jika £*ials cJli ^ 
jjj j^)JaC (jc- Clylll (JlijLii^ui-o 
(jj (ja^»^]l Ajc (jc ClijLkJI 

(jj ^Jfl*^ (jj » (jC 

's'? b , ' b' S - » > o <* 

(jj Jh\ Ijc. (jj jUc (jc jjj jJI 

(J^J ^j) 4jijLc (jc jjj^ 

lillj la (Jls CllSjikl (JlJ A^Ia-all 
(jLja-oj ^ ^1 jib Cinta- <3^ 
f^ii (_£Aic La (Jli (jALa!i aJ Jla 

I^Lft^ (J^cajjj (jLLijl fiLllj (jjjl^a 

La (j-a^^ll AjC (3l5 £l*ia 4jLaj 
auI ( _ s -lj-a /L m! jA La (_£J^I 

(jji^JiH (jj) (Jlia ^Ujij AjIc 
(jiLaiia I j* ii. Jta lj \Js\ U Jliia 

JaV La Jia (Jll <J 



[Humaid bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu; ada seorang laki- 
laki menyetubuhi 
isterinya di bulan 
Ramadhan, maka ia 
bertanya kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, tetapi Nabi bertanya; 
Apa kamu mempunyai 
seorang budak? ' 'Tidak' 
Jawabnya. Tanya Nabi; 
Apa kamu bisa berpuasa 
dua bulan berturut-turut? 
' 'Tidak' jawabnya. Nabi 
bersabda: "kamu beri 
makan enam puluh 
orang miskin." Dan [Al 
Laits] mengatakan dari 
[Amru bin Al Harits] 
dari [Abdurrahman bin 
Al Qasim] dari 
[Muhammad bin Ja'far 
bin Zubair] dari [Abbad 
bin Abdullah bin 
Zubair] dari [Aisyah] 
dengan redaksi; ada 
seorang laki-laki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di masjid dan 
mengatakan; Aku 
terbakar? ' Nabi 
bertanya: "kenapa bisa 
demikian?" ia 
menjawab: 'aku telah 
menyetubuhi isteriku di 
siang ramadhan.' Nabi 
berujar; 'bersedekahlah! ' 
Orang tadi menjawab; 
'Saya tak punya apa-apa! 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







' Lantas ia duduk dan 
didatangi seseorang 
yang menuntun keledai 
sambil membawa 
makanan. -Abdurrahman 
mengatakan 'Saya tidak 
tahu apakah ia menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ataukah tidak.- 
maka Nabi berujar; 
"Mana orang yang 
terbakar tadi?" Orang itu 
menjawab: 'aku 
orangnya! ' Nabi berujar: 
"Ambil ini dan 
sedekahkanlah! ' Orang 
tadi menjawab; 'Untuk 
orang yang lebih 
membutuhkan daripada 
aku? Sungguh 
keluargaku tak punya 
makanan! ' maka Nabi 
bersabda: "makanlah." 
Abu Abdullah 
mengatakan, hadits 
pertama lebih jelas yaitu 
dengan sabda beliau 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m: "Berilah makanan 
untuk keluargamu! " 


6323 


* Yr. & °^5U l.vi r ;l Al 
ihjl^aLj <Jls AAc. AJILjj ^3 (Jll 
iti| \r^. * \\\) V, »*3 . 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Quddus bin Muhammad] 
telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin 
Ashim Al Kalbi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hamam bin 
Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 
Abdullah bin Abi 
Thalhah] dari [Anas bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





[]\t &A i' A*K '" i :«U l*i ,'■■'<: ~\ 

£]\S ^J'i £]\S 1 i'ntr^. « (jniil 
Jll jl lili jai ia jls 


Malik] radliallahu 'anhu, 
mengatakan; aku berada 
di dekat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, seorang 
laki-laki mendatangi 
beliau dan berujar: 'ya 
Rasulullah, Saya telah 
melanggar hukum had, 
maka tegakkanlah 
atasku ! ' Nabi tidak 
menanyainya. Ketika 
tiba waktu shalat pun, ia 
pun ikut shalat bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Selesai Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendirikan 
shalat, laki-laki itu 
menemuinya dan 
berkata; 'ya Rasulullah, 
aku telah melanggar had, 
maka tegakkanlah atasku 
sesuai kitabullah.' Nabi 
bersabda: "Bukankah 
engkau shalat bersama 
kami?" 'Benar' 
Jawabnya. Nabi 
bersabda: "Allah telah 
mengampuni dosamu - 
atau dengan redaksi- 
mengampuni hukuman 
had (yang menimpa) 
mu." 


6324 


o»^\l N* i i j, Al i, r-, l'*. 'w 

^1 UjAk JJ^>i- (jJ 4 J ^>-^ 
jjc. gjSa (jj ^jiaJ dia aLi Jll 

liliLa (jj jcLa ^jjl Lallli LagJC 
<i (Jll (ilLiJ Ajic- 2jl ^jij-a ^4ll 
Cll^)Jaj jl Cll_)ic. jl clujj diliati 

A-al-^) j-ol tillj iiai Jll ^iij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Al Ju'fi] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Wahb bin 
Jarir] telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
ia mengatakan; aku 
mendengar [Ya'la bin 
Hakim] dari ['Ikrimah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



( _ s _iiAk (Jla JJSC f^yl 1j» l n 1 "K 
ojj jA Ij! (jl <a!ui ' ■ ulaall 

ji j (jjjil (j« Jij pLij 

A 3C «a^jt&l 3 ^ LmflJ ^ ^ ^ t " u i j 

'''j 'j («j] <J j ^ 

(JjJul s.Lia <jt jeli 
(_gljla (^f^l slci dililai 

(jjiL liljS Jlaa allij AjIc. auI 
ClilLaa.) JUa J jLi j U V Jla 
I jjajI <Jla M (J jLij U £«j (Jla 

t . lt g ui (jjl (JllsA jla 4j 

ijla I^Ai. ^aui (ji 

si 'm -f. ja A-ii. j j-oja du£a 

SjlkJl ^alH UJa ^gllailU 



dari [Ibnu 'Abbas] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan; 'Ketika 
Ma'iz bin Malik 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Nabi 
bertanya: "bisa jadi 
kamu hanya sekedar 
mencium, meremas, atau 
memandang!" Ma'iz 
menjawab; 'Tidak ya 
Rasulullah! ' -beliau 
bertanya lagi; "apakah 
kamu benar-benar 
menyetubuhinya?" - 
beliau tidak 
menggunakan bahasa 
kiasan.- maka pada saat 
itu dia pun dirajam. 



6325 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
'Ufair] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepadaku [Al Laits] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdurrahman 
bin Khalid] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ibnu Al 
Musayyab] dan [Abi 
Salamah], bahwasanya 
[Abu Hurairah] 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m didatangi oleh 
seseorang yang ketika 
itu beliau tengah berada 
di masjid. Orang itu 
memanggil-manggil; 'Ya 
Rasulullah, aku telah 
berzina' -maksudnya 
dirinya sendiri—. Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



wasallam memalingkan 
mukanya, namun orang 
itu mendatangi dari arah 
mukanya yang lain dan 
berujar; 'Ya Rasulullah, 
aku telah berzina! ' Nabi 
tetap berpaling, namun 
orang itu datang lagi dari 
sebelah muka beliau 
yang sebelumnya 
dipalingkan. Dikala ia 
sudah bersaksi empat 
kali, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggilnya dan 
bertanya; "Mungkin kau 
terkena penyakit gila?" 
'Tidak, ya Rasulullah' 
Jawabnya. Nabi 
bertanya: "Kamu sudah 
menikah?" 'Iya, ya 
Rasulullah' Jawabnya. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "bawalah 
orang ini dan rajamilah!" 
[Ibnu Syihab] 
mengatakan; Telah 
mengabarkan kepadaku 
[orang] yang mendengar 
[Jabir], ia mengatakan; 
'Aku diantara orang- 
orang yang merajamnya, 
dan kami merajamnya di 
tanah lapang. Dikala ia 
merasa kesakitan karena 
lemparan batu, ia kabur 
hingga kami 
menangkapnya di 
Harrah, dan kami 
meneruskan 
merajamnya.' 



6326 



IjLlk auI Isc. (jj ^Ic- Ijjia. 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



IjlA ^jlc. Uj.nf. jli ^1 j) (JlS 
^alc- l_JJ J*JJ -lla (.jjjl 

^4^1 JlH ^a.j]| Sf^-) 

Atll ■ ■ lUaj I aallj V)J i '— *V aij 
-ij ajLaJt j oUi 4jLall ajfijs (Ja. 
4jLo Ha. liljjl (^it j tSLle. 



kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] 
mengatakan, kami 
menghapalnya dari 
orang yang berada di 
majlis [Az Zuhri] 
mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah] ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid] mengatakan; 
Kami disisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, tiba-tiba 
seorang laki-laki datang 
dan berujar; 'Saya 
bersumpah atas nama 
Allah kepadamu, 
putuskanlah perkara 
diantara kami dengan 
kitabullah.' Lantas 
berdirilah lawan 
sengketanya yang lebih 
faqih dari dia dan 
berkata; 'Putuskanlah 
diantara kami dengan 
kitabullah, dan 
izinkanlah aku untuk 
bicara." Nabi berkata; 
"bicaralah". Lanjutnya; 
Anakku menjadi pekerja 
laki-laki ini, kemudian 
anakku berzina dengan 
isterinya, maka aku 
menebusnya dengan 
seratus ekor kambing 
dan satu pembantu, 
kemudian aku bertanya 
kepada beberapa ahli 
ilmu, mereka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengabariku bahwa 
anakku berkewajiban 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun, sedang isterinya 
harus dirajam.' Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di Tangan-Nya, 
aku akan memutuskan 
diantara kalian dengan 
kitabullah yang agung 
sebutan-Nya. seratus 
ekor unta dan pembantu 
dikembalikan kepadamu, 
anakmu di cambuk 
sebanyak seratus kali 
dan disaingkan selama 
setahun, dan pergilah 
Unais Al Aslami ke istri 
orang ini, jikau dia 
mengakuinya, maka 
rajamilah dia." Unais 
akhirnya pergi menemui 
istri orang tersebut, dan 
dia mengakuinya, maka 
ia merajamnya.' Saya 
bertanya kepada Sufyan; 
apakah dia tidak berkata; 
'mereka mengabariku 
bahwa anakku terkena 
rajam? ' Sufyan 
menjawab; 'keraguanku 
itu berasal dari Az Zuhri, 
maka terkadang saya 
katakan dan terkadang 
saya tinggalkan' 


6327 


Ijjjii. auI isc. (jj ^Ac liui 

t B 0 s' 1 * ' <>» S ^ 0 ^ 

auI lijc (jc (j'" L)^ 3° ' " 
1 ^ 3c auI ^ i «aj ^jjjUC. jjl ^jc. 
(J jWi i'nAi Voljir-. JIS JIS 

V 3^ (Jj^j (^=>- ci-O (J-^W 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





1 jt.Vti Al i i'< i iijtl '-v', 
(jlS jl AjjjII Cluila 1 jj (jLaaj 

1 jfi. (jUiLi Jilat jjc-VI jl cif^l 


Zuhri] dari ['Ubaidullah] 
dari [Ibnu 'Abbas] 
radliyallahu'anhuma, 
mengatakan; [Umar] 
mengatakan; "aku 
khawatir jika waktu 
telah berlalu sekian 
lama, kemudian ada 
orang yang mengatakan; 
'kami tidak menemukan 
rajam dalam kitabullah.' 
Sehingga mereka 
tersesat dengan 
meninggalkan kewajiban 
yang Allah turunkan, 
ketahuilah bahwasanya 
rajam adalah keharusan 
bagi yang berzina dan 
telah menikah, ada bukti 
yang menguatkan, atau 
ada kehamilan atau ada 
pengakuan." Sufyan 
mengatakan, demikian 
aku menghafalnya; 
(Umar berkata;) 
"ketahuilah, bahwasanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah merajam, 
maka kami pun merajam 
sepeninggalnya." 


6328 


(jj auI auI 
(=4^-? uot-'-s-^ o-? j Ls J*' 

ul 1 aJJji L_SjC (jj (ji^^ll jjc 

(Jja (j-Ajll jjc. yi jl 

Q±Lajj>\\ JJ-al ^l 5L^J *^-ylj 
(3a (JaIojaII jj-al Ij (JlaS jijjll 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud] dari [Ibnu 
Abbas] mengatakan; 
aku menyampaikan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



La .jilja U5U Clajlj Jal jmc 
Ciia AjJa V) j£j (J <— iM 

eLi (jl (Jli jaC. ll '— «j 
(jj-lijj (jjill «-VjA j»A jAkAa 

JJ-al nA ^ttl) (jl 

V (jjllojiJl JA«I lj ' " (j^^jll 

^Icj £-a^J ^iuijill (jla (Jx&j 
(jjill j»A ja^-jl3 ^As-Li jC-J (JJilill 

(3 jiia jijii (jl ^ uia I IjIj (JjIjII 
(jij J?**''- lJ^ lilit Ia jpaj aJILo 
^jic. Ia jijjaj V (ji j Ia j*j V 

^iii ( _ s ii. (JgJala l g» 

jjjI j Aaill (JaL (j^IiLia 

I a <J « tllli La (J jiia (_>aLul 
ts Jt 1 » j j» ''—Jj diEluLa ^laJI (JaI 
(jj *&)lj Lal jjsC (Jlaa LgJtjJal ji 

ali-o JjS i25llj (ji jaV iiil «-Li 
(_>ji\jc (jjl (Jla AjjAaIL aA jsl 

AiJ^' f 6^ ^ ; LLkll 

Clic-I j (jJ^. ^Ijjll '"'^t- 1 *- 
Ai j (jj ^« i " A^l (^g^i^ (jn^t'MI 

LULk (Jjlj (jj jjac. (jj 

*^ ;° a AjjIj Lala l—lUakll (jj jaC 

(jj jjic (jj j (jj ij» ini dila 

1 ^ Ijjj *UlLa <IIlJu*]I (jljJLl] (JjflJ 

La (Jlij (^it jSjli ■ alkluil Ali 

Aia (JSj ^Ll La (JjSJ (jl 

Lala JjlaJI ^^ic jic- £>alai 

( _ s ic ( _ s _j2L9 ^la (jjjjjjAlI 

1*J Lal (Jll p <1aI jA LaJ ^iil 

(jl J jia ia AJlia (Jjla ^la 
(^ij (jjj l^IiJ ^ jil V l^Jjal 

cliAkJa IaIc- jj IjJat (j-aa I 
(j-aj Ajii.1 j Aj Cll^iil '"'J^ l-jj 

AkV cVl la Lglai-j ^ jl ^1 

lAakii CL«J iil (jj ^ic L. I (j' 



petuah-petuah untuk 
beberapa orang 
muhajirin yang diantara 
mereka adalah 
'Abdurrahman bin Auf, 
ketika aku berada di 
persinggahannya di 
Mina dan dia bersama 
[Umar bin Khattab], di 
akhir haji yang 
dilakukannya. Tiba-tiba 
Abdurrahman bin Auf 
kembali kepadaku dan 
mengatakan; 'sekiranya 
engkau melihat 
seseorang yang 
menemui amirul 
mukminin hari ini, orang 
itu mengatakan; 'Wahai 
amirul mukminin, 
apakah engkau sudah 
tahu berita si fulan yang 
mengatakan; 'sekiranya 
Umar telah meninggal, 
aku akan berbaiat 
kepada fulan, 
pembaiatan Abu Bakar 
ash Shiddiq tidak lain 
hanyalah sebuah 
kekeliruan dan sekarang 
telah berakhir.' Umar 
serta merta marah dan 
berujar; 'Sungguh sore 
nanti aku akan berdiri 
menghadapi orang-orang 
dan memperingatkan 
mereka, yaitu orang- 
orang yang hendak 
mengambil alih 
wewenang perkara- 
perkara mereka.' 
Abdurrahman berkata; 
maka aku berkata; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



LLa (jlSi c iuSII <j1c J jjlj 
UUi jaa 4jI iiil (Jjjl 

(JaLilLj (JUa (jl ^ i'i^U o^aj 
Aaj La Jjll (Jjij (j I 

^^llj iiil jjl A ^J-^ 

UT 5 j L)* CS^ t3=- C?? 

£.1 uullj (Jljkjll (j-a (jx-a^J Ijl 

j) (3iaJI (jli j) AjjjII sLill |j| 

I jic- j!i V (j I (j-a Ijij 

(jl a£j ja£ Ajll «Sjtii (j£ 

jl VI (jC- IjJC- JJ (jl 

jlll ^Jt I jlj3j jiJJ-a (jjl ( _ r uJJC- 
jmC CllLa ia jj AUlj (j!j£) ' < 

(jl jj«l (j 5^a U5ta 

j£j ^jjl ClljlS l-ajj (JjSj 

diM ia L^jjj Vl tlilSj <jia 
(jjylj U jji ^ij aill (j^lj iSUSS 
(J!ba AjIJ (jljcVl ^laii (ji »^ la 
JJC. (jC. £jLj (j-a j£j ^j| 

(j-a aj^a*-i-a 
iSj (jl ojij <xjLj f«ijl jA 

(jl illuj AjIc !^La <Lnj <&l 
1 j» jua I j 

(j"°J „WO^J i' 'iil r*, j 

dUjL ^ViSa /j^I 

S-V^A ljjlji.1 Jl IjJ (jJlajl J^J 
Uila ^AAljj liaikjll jlLaiVl (j-a 
jj^L^j ^la liial i g La Ij^jj 
Ajic Vlij I jSia (jUJU-a 

j i w « U (jj-jjji (jjl Vl^ia jajfill 
lilji.) Ajjj lilaa (jjjjbl^ M 



'Wahai amirul 
mukminin, jangan kau 
lakukan sekarang, sebab 
musim haji sekarang 
tengah menghimpun 
orang-orang jahil dan 
orang-orang bodoh, 
merekalah yang lebih 
dominan didekatmu 
sehingga aku khawatir 
engkau menyampaikan 
sebuah petuah hingga 
para musafir yang suka 
menyebarkan berita 
burung yang 
menyebarluaskan berita, 
padahal mereka tidak jeli 
menerima berita dan 
tidak pula 

meletakkannya pada 
tempatnya, maka 
tangguhkanlah hingga 
engkau tiba di Madinah, 
sebab madinah adalah 
darul hijrah dan darus 
sunnah yang sarat 
dengan ahli fikih para 
pemuka manusia, 
sehingga engkau bisa 
menyampaikan petuah 
sesukamu secara leluasa 
dan ahlul ilmi 
memperhatikan petuah- 
petuahmu dan 
meletakkannya pada 
tempatnya.' Umar 
menjawab; 'Demi Allah, 
insya Allah akan aku 
lakukan hal itu diawal 
kebijakan yang 
kulakukan di Madinah.' 
Kata ibnu Abbas, Maka 
kami tiba di Madinah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



i j. '-.si jjjsj * u' j* } 

Ualkjla ffiUl jjlj difia ^jil 

f^'j*^ 1 u^ 3i j* 3=0 i^i* 

lila iMc. jj I jM a! U Cilaa SiUt 

Lil Jii p <1aI Uj ii! (^Ic. 

4jjj£j A)jl jlLajl ja-ia -J*J 
(jjja.Ljill J i'i'lT a j^ijlj »511, VI 

(j-o Ijjl jiij (jl (jj-JJJJ j»A lila 
jiVI j-a UjjjJaaJ (jlj IjL-al 

■ " j (jl cii^jl CALi lila 

(jl .jjjI ^^jjlkcl "Ulii *Jjjjj 
dliSj jij (^Jl (^3j (jjj l^iJSl 
CliJjl lila Akil (j'—»; <Q« <_Sjl3l 

i211L,j ts le jij jji Jla ^ISjI 
jSlj jjI alSji 4 j ■ '— c. i (ji ciiAjSia 

La *d)lj jiijlj ^jj* ala I jA (jlSa 
^ i-Iijkcl 4-aK (j^i t2JjJ 
l^iia Aj^jf) (J Jla VI c5 JJJ JJ 

(Jlaa ciiSLi IfrLa £jl2aal jl 

<J ajjla Jji. (j>> aSjj aJ jfijl La 
VI jiVI \% tl«J«J (jjj 3*1 
JaLijI ^aA (jjuJjS (j-a (^i-ll I-%1 

' " 'j ' ' a j 'j'^j yj'J' 

IjajUa (jjla.jll jjjlA Aa.1 ISl 
(_jj| .jjjj (_£-JJJ Aali -f' *■ La&jl 
(julli. jA j ^1 jaJI (jj S IjjC. 

(jlS Ia jj'- 3^* ^^l I J.' 
V u*'""- t-ijloja ^jal (jl ^iilj 

(j-a »j°l (j/i i211jl (_jjjjaj 

.W' cs^ - J*"' u' 

iic. (jjjii yj JjLii (ji V) a^lll 
(Jlla jVl sla.1 V Clj-all 
l^ljia. Ll jlLaj'VI (j? c]j^ 
lla (lla.jill 1 £ 'g ; 'r. j i 
(jijja j uja la lj JJ-al ^J-aj JJ- 0 ' 
tllljlaVl (Jjaiajl j jaalll ji^a 

dilaa i_ijija.VI tj-a Ciaja 

sij JaLua jij UI L iilij Jaiajl 



setelah bulan Dzulhijjah, 
begitu hari j umat kami 
segera berangkat ketika 
matahari condong 
hingga kutemui Sa'id bin 
Zaid bin 'Amru bin 
Nufail yang duduk ke 
tiang minbar, aku duduk 
di sekitarnya yang 
lututku menyentuh 
lututnya, tak lama aku 
menunggu hingga 
datanglah Umar bin 
Khattab, begitu aku 
melihat dia datang, saya 
katakan kepada Sa'id bin 
Zaid dan Amru bin 
Nufail; 'Sore ini sungguh 
Umar akan 

menyampaikan sebuah 
pesan yang belum 
pernah ia sampaikan 
sebelumnya semenjak 
dia diangkat menjadi 
khalifah,.' Namun Sa'id 
mengingkariku dengan 
mengatakan; 'Semoga 
kamu tidak kecela, Umar 
menyampaikan pidato 
yang belum pernah ia 
sampaikan sebelumnya.' 
Kemudian Umar duduk 
diatas minbar. Ketika 
juru-juru pengumuman 
telah diam, Umar berdiri 
memanjatkan pujian 
yang semestinya bagi- 
NYA, kemudian dia 
berkata; Amma ba'du, 
saya sampaikan 
maklumat kepada kalian 
yang telah ditakdirkan 
bagiku untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




menyampaikannya, saya 
tidak tahu mungkin 
pidato ini adalah 
menjelang kematianku, 
maka barangsiapa 
mencermatinya dan 
memperhatikannya 
dengan baik-baik, 
hendaklah ia 
meny amp aikanny a 
hingga ke tempat-tempat 
hewan tunggangannya 
pergi, dan barangsiapa 
yang khawatir tidak bisa 



memahaminya, tidak aku 
halalkan kepada seorang 
pun untuk berdusta 
kepadaku. 

Sesungguhnya Allah 
telah mengutus 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dengan membawa 
kebenaran, dan telah 
Allah turunkan al Qur v an 
kepadanya, yang 
diantara yang Allah 
turunkan adalah ayat 
rajam sehingga bisa kita 
baca, kita pahami dan 
kita cermati, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah melaksanakan 
hukum rajam, maka kita 
pun harus melakukan 
hukuman rajam 
sepeninggal beliau, aku 
sedemikian khawatir jika 
zaman sekian lama 
berlalu bagi manusia, 
ada seseorang yang 
berkata; 'Demi Allah, 
kami tidak menemukan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ayat rajam dalam 
kitabullah, ' kemudian 
mereka tersesat dengan 
meninggalkan kewajiban 
yang Allah turunkan, 
padahal rajam menurut 
kitabullah adalah hak 
(benar) bagi orang yang 
berzina dan ia telah 
menikah baik laki-laki 
maupun perempuan dan 
bukti telah jelas, atau 
hamil atau ada 
pengakuan, kemudian 
kita juga membaca yang 
kita baca dari kitabullah, 
janganlah kalian 
membenci ayah-ayah 
kalian, sebab membenci 
ayah kalian adalah 
kekufuran -atau Umar 
mengatakan dengan 
redaksi; 'Sesungguhnya 
ada pada kalian 
kekufuran jika 
membenci ayah-ayah 
kalian- kemudian 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "janganlah 
kalian memujiku 
berlebihan sebagaimana 
Isa bin maryam dipuji, 
katakanlah bahwa aku 
hanyalah hamba Allah 
danrasul-NYA, " 
kemudian sampai berita 
kepadaku bahwa 
seseorang diantara 
kalian berkata; 
'Sekiranya Umar telah 
meninggal maka aku 
akan berbaiat kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



fulan, janganlah 
seseorang tertipu dengan 
yang mengatakan; 
'hanyasanya pembaiatan 
Abu Bakar kebetulan 
dan sudah selesai, ' 
ketahuilah, pembaiatan 
itu memang telah 
berlalu, namun Allah 
menjaga keburukannya, 
ketahuilah bahwa orang 
yang mempunyai 
kelebihan diantara 
kalian, yang tak 
mungkin terkejar 
kelebihannya, ia tak 
akan bisa menyamai 
kelebihan Abu Bakar, 
barangsiapa berbaiat 
kepada seseorang tanpa 
musyawarah kaum 
muslimin, berarti ia 
tidak dianggap dibaiat 
begitu juga yang 
membaiatnya, yang 
demikian karena 
dikhawatirkan keduanya 
akan dibunuh. Diantara 
berita yang beresar di 
tengah kita adalah, 
ketika Allah mewafatkan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, orang-orang anshar 
menyelisihi kami dan 
mereka semua 
berkumpul di Saqifah 
bani Sa'idah, dan Ali 
serta Zubair menyelisihi 
kami serta siapa saja 
yang bersama keduanya, 
dan orang-orang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



muhajirin berkumpul 
kepada Abu Bakar, 
maka aku katakan 
kepada Abu Bakar; 
'Wahai Abu Bakar, mari 
kita temui kawan-kawan 
kita dari Anshar, ' maka 
kami berangkat untuk 
menemui mereka, tatkala 
kami telah mendekati 
mereka, dua orang shalih 
diantara mereka 
menemui kami dan 
mengutarakan 
kesepakatan orang- 
orang, keduanya berkata; 
'Kalian mau kemana 
wahai orang-orang 
muhajirin? ' kami 
menjawab; 'Kami akan 
menemui ikhwan- 
ikhwan kami dari 
anshar.' Keduanya 
berkata; 'Jangan, jangan 
kalian dekati mereka, 
putuskanlah urusan 
kalian.' namun aku 
katakan; 'Demi Allah, 
kami harus mendatangi 
mereka', maka kami pun 
berangkat hingga 
mendatangi mereka di 
Saqifah bani Sa'idah, 
ternyata disana seorang 
laki-laki yang berselimut 
kain ditengah-tengah 
mereka, saya pun 
bertanya; 'Siapakah ini? ' 
Mereka menjawab; Ini 
Sa'd bin Ubadah.' Saya 
bertanya; 'kenapa 
dengannya? ' Mereka 
menjawab; 'Dia tengah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sakit dan mengalami 
demam yang serius.' 
Tatkala kami duduk 
sebentar, juru pidato 
mereka bersaksi dan 
memanjatkan pujian 
kepada Allah dengan 
pujian yang semestinya 
bagi-NYA, kemudian 
mengatakan; "Amma 
ba'd. Kami adalah 
penolong-penolong 
Allah (ansharullah) dan 
laskar Islam, sedang 
kalian wahai segenap 
muhajirin hanyalah 
sekelompok manusia 
biasa dan golongan 
minoritas dari bangsa 
kalian, namun anehnya 
tiba-tiba kalian ingin 
mencongkel wewenang 
kami dan menyingkirkan 
kami dari akar-akarnya." 
Tatkala juru pidato itu 
diam, aku ingin 
berbicara dan telah aku 
perindah sebuah 
ungkapan kata yang 
menjadikanku terkagum- 
kagum dan ingin aku 
ungkapkan di hadapan 
Abu Bakar, yang dalam 
beberapa batasan aku 
sekedar menyindirnya. 
Tatkala aku ingin bicara, 
Abu Bakar menegur; 
'Sebentar! ' Maka aku 
tidak suka jika niatku 
menjadikannya marah! 
Maka Abu Bakar 
berbicara yang dia 
lembut daripadaku dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



lebih bersahaja. Demi 
Allah, tidaklah dia 
meninggalkan sebuah 
kata yang aku kagumi 
dalam susunan yang 
kubuat indah selain ia 
ucapkan dalam pidato 
dadakannya yang 
semisalnya atau bahkan 
lebih baik hingga dia 
diam. Kemudian dia 
mengatakan; 'Kebaikan 
yang kalian sebut- 
sebutkan memang kalian 
penyandangnya dan 
sesungguhnya masalah 
kekhilafahan ini tidak 
diperuntukkan selain 
untuk penduduk quraisy 
ini yang mereka adalah 
pertengahan dikalangan 
bangsa arab yang nasab 
dan keluarganya, dan 
aku telah meridhai salah 
satu dari dua orang ini 
untuk kalian, maka 
baiatlah salah seorang 
diantara keduanya yang 
kalian kehendaki.' 
Kemudian Abu Bakar 
menggandeng tanganku 
dan tangan Abu Ubaidah 
bin Al Jarrah, dan dia 
duduk ditengah-tengah 
kami. Dan tidak ada 
yang aku benci dari 
perkataannya selainnya. 
Demi Allah, kalaulah 
saya digiring kemudian 
leherku dipenggal dan 
itu tidak mendekatkan 
diriku kepada dosa, itu 
lebih aku sukai daripada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



aku memimpin suatu 
kaum padahal disana 
masih ada Abu Bakar 
ash Shiddiq, Ya Allah, 
kalaulah bukan karena 
jiwaku membujukku 
terhadap sesuatu pada 
saat kematian yang tidak 
aku dapatkan sekarang, 
rupanya ada seorang 
berujar; Aku adalah 
kepercayaan anshar, 
berpengalaman, cerdas 
dan tetua yang 
dihormati, kami punya 
amir dan kalian juga 
punya amir tersendiri, 
wahai segenap quraisy! ' 
Spontan kegaduhan 
terjadi seru, suara sangat 
membisingkan, hingga 
aku memisahkan diri 
dari perselisihan dan 
kukatakan; "Julurkan 
tanganmu hai Abu 
Bakar! ' Lantas Abu 
Bakar menjulurkan 
tangannya, dan aku 
berbaiat kepadanya, dan 
orang-orang 
muhajirinpun secara 
bergilir berbaiat, 
kemudian orang anshar 
juga berbaiat kepadanya, 
lantas kami melompat 
kearah Sa'd bin Ubadah 
sehingga salah seorang 
diantara mereka berujar; 
'Kalian telah membunuh 
Sa'd bin Ubadah? ' 
Kujawab Allah yang 
membunuh Sa'ad bin 
Ubadah.' Umar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







melanjutkan; 'Demi 
Allah, tidaklah kami 
dapatkan urusan yang 
kami temui yang jauh 
lebih kuat daripada 
pembaiatan Abu Bakar, 
kami sangat khawatir 
jika kami tinggalkan 
suatu kaum sedang 
mereka belum ada baiat, 
kemudian mereka 
membaiat seseorang 
sepeninggal kami 
sehingga kami membaiat 
mereka diatas suatu hal 
yang tidak kami ridhai, 
atau kita menyelisihi 
mereka sehingga terjadi 
kerusakan, maka 
barangsiapa yang 
membaiat seseorang 
dengan tanpa 
musyawarah kaum 
muslimin, janganlah 
diikuti, begitu juga 
orang yang di baiatnya, 
karena dikhawatirkan 
keduanya terbunuh.' 


6329 


LliSi. £jjO Lilai (jj lillLi LliSi. 

i ll^-ui (jjl Ijjj^I jj^ill Alt 

J',;.» !{,-'*•- 
4 j "-■ (jj jJl! (jj *U)! luc (jc 

(jl-aaj pij ^ j (jijS jiU pluj 

SLiiill i21Jj 3j2 


Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
"Abdillah bin TJtbah] 
dari [Zaid bin Khalid Al 
Juhani] mengatakan; 
Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyuruh 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menghukum orang yang 
berzina dan dia belum 
menikah dengan dera 
seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun.' Kata [Ibnu 
Syihab], dan telah 
mengabarkan kepadaku ' 
['Urwah bin Zubair] 
bahwa [Umar bin 
Khattab] pernah 
mengasingkan (pelaku 
zina), dan yang 
demikian menjadi 
sunnah. 


6330 


■ 1 jj la jjSj (jj J^J 1 * la 
(jC t ■ it 'g l n (jj! (jt (JjSC- (jC 
OJJjA ^1 (jt ■ ■ ulaHI (jj 1j» l n 
A)jl (J ^wJJ (jl^Ac auI ^ i laj 
(jija (_5-»-aS allaj "Ljlc illl ^U^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memutuskan orang yang 
berzina dan dia belum 
menikah dengan 
mengasingkan selama 
setahun dan menegakkan 
hukuman had baginya. 


6331 


UJ la ^ljaI^jjJ (jj aJ i 1 * la 
4Ji jSie jt (jjatj liiia. ■»! l *ti 
1 ^ auI ^ i laj (jjjllc. (jjl (jc 
alluj AjIc 'M ^jli-a (c^l j*-^ 
(Jl-vj\l j.n (juiaJ»]| 

(Jljj ptlalU (j^ Cll!ilLjjjillj 

- - : f , .i, « j' : f 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma mengatakan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m melaknat laki-laki 
yang menyerupai wanita 
(waria) dan perempuan 
yang menyerupai laki- 
laki, dan beliau 
mengatakan: "Usirlah 
mereka dari rumah- 
rumah kalian, " lalu 
beliau mengusir si fulan 
dan Umar mengusir 
fulan. 



6332 



t f o, f' a * , a e . * 

I «j ■ aC (jlS ^^l (j) *&l ' ■ lUSj 

4jI jJaL ^jjja Ija ^jic- 

oiil jj ^ji]l (j»a 4jLaj i'uViiU 
^Ic- (Ljj^)ijj 4jLa ila ^^1 ^jic 

(jjj-iaaV sjjj Laaj (Jlaa 
4-y jijj fjUi Jli 

laA ol jJal ( _ s ic- jeli (jajjl Ij 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ashim bin 
'Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
dzi'b] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Abu Hurairah] dan 
[Zaid bin Khalid] ; ada 
seorang laki-laki dari 
arab badui menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu 
beliau sedang duduk, ia 
berseru; 'Ya Rasulullah, 
Putuskanlah dengan 
kitabullah! 'berdirilah 
lawan sengketanya dan 
berujar; 'Ia benar, 
putuskanlah baginya ya 
Rasulullah dengan 
kitabullah. Anakku 
menjadi pekerja laki-laki 
ini, ia kemudian berzina 
dengan isterinya, orang- 
orang mengabariku 
bahwa anakku harus 
dirajam, maka aku 
menebusnya dengan 
seratus ekor kambing 
dan satu hamba sahaya, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kemudian aku bertanya 
kepada para ahlu ilmu 
dan mereka nyatakan 
bahwa anakku harus 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun.' Maka Nabi 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, aku akan 
memutuskan perkara 
diantara kalian berdua 
dengan kitabullah, 
adapun kambing dan 
hamba sahaya itu, 
dikembalikan kepadamu, 
sedang anakmu harus 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun, adapun engkau 
hai Unais, datanglah ke 
istri lelaki ini, dan 
rajamlah dia." Maka 
Unais mendatangi (istri 
lelaki tersebut) dan 
merajamnya. 


6333 


Ijjj^i i 'a . a jjj ^jt Ijlla 

jlll ^ i ^jj .11 j j jA 

UI 4-0^/1 (jt (Jlul alLlJ <lSc 
'"''j I ^ O'' [j'""'" " J '"'"O 

£j Ia j^lkli dj j (jl £j Ia j.ilkla 
jjj Ia £j Ia j^lLla dj j (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin Utbah] 
dari [Abu Hurairah] dan 
[Zaid bin Khalid] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m ditanya tentang hamba 
sahaya yang berzina dan 
belum menikah. Maka 
Nabi menjawab: "Jika ia 
berzina maka deralah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







jika berzina lagi deralah, 
kemudian jika berzina 
lagi maka juallah 
sekalipun seharga seutas 
tali." Ibnu Syihab 
mengatakan; 'Saya tidak 
tahu setelah kali ketiga 
atau keempat." 


6334 


ulla ' 's i "jj jj auI -Ijc. Imk 
4-ui (jc £gj/q«ll (jc Clylll 
(Jlal jSj 4 » a l ji 4jl o jj jA (jc 

\%'i\i.' t U l^l'ij i-ilj 

li/il^U ''''j j' *' ' 'J" 

4 » ll 'j. L* jj ^ (J l-V 1 j\j l g » 1 l\4 

jc. 1» i m (jc Aj-al (jj (34^ ^"'j 
iil ^jii-a ^g-jlil (jC SjJjA ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] bahwasanya ia 
mendengarnya 
mengatakan; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jika 
seorang hamba sahaya 
berzina dan jelas-jelas 
perzinahannya, maka 
jilidlah, dan jangan 
diperolok-olok, 
kemudian jika berzina 
lagi deralah dan jangan 
diperolok-olok, 
kemudian jika berzina 
untuk ketiga kalinya 
juallah sekalipun 
seharga seutas tali yang 
terbuat dari rambut." 
hadits ini diperkuat oleh 
[Isma'il bin Umayyah] 
dari [Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6335 


uj.la (JjcIauiI (jj (^j-uijji HiAa 
i T n ^ \\ \ \ ."lM \ Vi 'w S ic 

(ja_i3jl ^1 (jj JJC 
<uic 2jI (^Ila ^jill CJUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ijll £>a*j al jjjII JjSi diiaa alluj 

m« (jj (^gic AjuljJjjl V 

^jjUJill^ <&l (jj JLLj 
" 'l (jc (jj Siut j 

^Li-al 


kami [Abdul Wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Asy 
Syaibani], aku bertanya 
kepada [Abdullah bin 
bin Abi Awfa] tentang 
rajam, ia menjawab; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
merajam. Kemudian 
saya bertanya lagi; 'Itu 
terjadi sebelum 
diturunkan surat An Nur 
ataukah sesudahnya? ' Ia 
menjawab; 'Saya tidak 
tahu', hadits ini 
diperkuat oleh [Ali bin 
Mushir], [Khalid bin 
Abdullah], [Al 
Muharibi], [Abidahbin 
Humaid] dari [Asy 
Syaibani] dan 
mengatakan; 'Sebagian 
mereka mengatakan 
surat almaidah, dan yang 
pertama (surat An nur) 
lebih sahih.' 


6336 


Vil-s. A\\ lir. jji Jic1ii.il lu. W 
(jj iJC- (jc- £Sli (jC- lillLa 
[jVlS 4jl 1 Alll ^aC 

<1 1 j jSia ^llaj AjIc- iil ^jij-a 

aAIc iiil ^U^i auI J j-uij j=^J 

j>5Ua (jj <&l lj& (Jlii (jjilkjj 

Ijjla u) 

(jj alil ijc- <U (Jlla Ia3xj La} 
L^js lila oi iljl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin umar] 
radliallahu 'anhuma, 
bahwasanya ia 
menuturkan; orang- 
orang yahudi 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan mengisahkan 
bahwa ada seorang laki- 
laki dari mereka dan 
seorang wanita 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




melakukan perzinahan. 
Rasulullah bertanya: 



"Bagaimana yang kalian 
dapatkan dalam Taurat 



tentang hukuman 
rajam?" Mereka 
menjawab; 'Kami 
sekedar membongkar 
kejahatannya di depan 
umum dan mereka 
didera.' Serta merta 
Abdullah bin Salam 
berdiri dan mengatakan; 
'Kalian semua bohong, 
dalam (Taurat) ada 
hukuman rajam.' Maka 
mereka membawa taurat 
dan membagikannya 
diantara hadirin. Salah 
seorang diantara mereka 
berusaha menutup- 
nutupi ayat rajam 
dengan tangannya 
sehingga ia baca 
sebelum dan 
sesudahnya. Dengan 
tegas Abdullah bin 
Salam menegur; 'angkat 
tanganmu! ' Ia pun 
mengangkat tangannya. 
Ternyata di sana terdapat 
ayat hukum rajam. 
Mereka menjawab; 
'Benar engkau Ya 
Muhammad, sungguh 
dalam isinya terdapat 
hukum rajam! ' Maka 
Rasulullah 
memerintahkan 
keduanya untuk dirajam, 
dan diberlakukanlah 
hukuman tersebut. Dan 
kulihat si laki-laki 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berusaha membungkuk 
kearah si wanita untuk 
melindunginya dari 
lemparan batu. 



6337 



J j» (jj 4jJC (jj jlll .AjC- (jj 

LaLaiil (jjWj (jlAljiil La^jl 
AjIc iil ^jii-a <&l J JJ~"J J) 

3*j ji.Vl (Jli3 Sr 1 '-^! 
(_pa5la <&l (J jjuij lj ^44^' 

alSSt (jl J (j 313 

Uu,if. jlS ^1 j) Jll Jll 

aa llj iSUUa (Jll IjlA j^lc 

kla ciuiiala ,i?.jil (.le (jl 

/ \\ J Ajjlij3 oLki AjLaJ 
La (jl ^jjlili (1}aI *— ™ '" 

^alc. i_jjjxjj 4jLa i^s-M 

tjlaa AjIj^I ^Jc. £=>-jJI ^)3 

^lui3 Ajit auI (^glla (J juij 

di ' es Laaj (_gjjl3 Uil 

AjjI jla.j i25jSc. 3j3 iilijjli.3 
1 1 iij 'l I J-al3 Ult AjjC-3 AjLo 

i'i<jV.U LjJa^jla c_i3j!ic.l (jla 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusufj Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin utbah 
bin Mas'ud] dari [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid], keduanya 
mengabarinya; dua 
orang laki-laki 
mengadukan sengketa 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Salah satunya 
berujar; 'Putuskanlah 
diantara kami dengan 
kitabullah.' Satunya lagi 
berujar -dia lebih faqih 
daripada laki-laki 
pertama- 'Benar Ya 
Rasulullah, putuskanlah 
diantara kami dengan 
kitabullah, dan 
izinkanlah aku 
berbicara.' Maka ia pun 
berbicara; 'anakku 
menjadi pekerja laki-laki 
ini.' -Malik mengatakan, 
makna 'asif adalah 
pekerja.- dan dia berzina 
dengan isterinya. Maka 
mereka mengabariku 
bahwa anakku harus 
dirajam, maka aku 
menebusnya dengan 
seratus kambing dan 
seorang hamba sahaya. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Kemudian aku bertanya 
kepada ahlu ilmu dan 
mereka mengabariku 
bahwa anakku harus 
dicambuk seratus kali 
dan diasingkan selama 
setahun, dan rajam bagi 
isterinya.' Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, saya akan 
memutuskan kalian 
berdua dengan 
kitabullah, kambingmu 
dan hamba shayamu 
dikembali kepadamu." 
dan dia menjilid anaknya 
seratus kali dan asingkan 
selama setahun. Dan 
beliau menyuruh Unais 
Al Aslami untuk 
mendatangi si wanita. 
Jika dia mengaku, "maka 
rajamlah" dan dia 
mengaku, maka Unais 
merajamnya. 


6338 


j r-. :A\\ 5, rt^i. J«-.I^.„I li^ii. 

AjjI (jc- ^Lall (jj ja^. j]| ^jc. 

jfLj jjl £Lk2l3 4 l'ji'iIc (jc 
( _ s lLa A)jl (J jjjjjj <Uc A)jl ^jjJaj 
( _ s ic "Luilj £jJal j 4j1c jIi! 
Al (J j.. 'j i'im'ii £jla« L£ ,v *-* 
(juljll j illjj Ajlc. AUl ^U^i 

(jl5Li VI liljkjll (j« ■ 'l» 'l « 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik] 
dari [Abdurrahman bin 
Al Qasim] dari 
[ayahnya] dari [Aisyah] 
mengatakan, Abu Bakar 
radliallahu 'anhu datang 
ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
kepalanya di pahaku, 
Abu Bakar berujar; 
'Engkau telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menghalangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m padahal manusia tidak 
mendapatkan air untuk 
tayammum.' Abu Bakar 
mencelaku dan mencubit 
lambungku dengan 
tangannya dan tak ada 
yang menghalangiku 
untuk bergerak selain 
posisi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, maka Allah 
kemudian menurunkan 
ayat tayammum. 


6339 


AjIc auI (J J^J (j^^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Wahab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] bahwasanya 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] pernah 
menceritakan kepadanya 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] mengatakan; 
Abu Bakar datang 
dengan tiba-tiba 
kemudian mendorong 
dadaku dengan 
sekuatnya seraya 
mengatakan; 'Engkau 
telah menahan orang- 
orang berangkat karena 
kalung! ' Maka aku 
seolah-olah terkena 
kematian karena 
kedudukan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang juga 
telah menjadikanku 
tersakiti semisalnya.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Sedang istilah wakaza 
dan lakaza maknanya 
sama, yaitu menggencet 
dengan kuat. 


6340 


i_Jjl£ jljj (jC- lilLall jjc- Ijjia. 
£i 5^J>J Cl ylj ^jl ojUc (jj 

(j-o (j^jjsjijl (Jls3 ili^j 

f ' ^ o , _ a f -f - o, ' 1 e ~ 

auIj ^y^-l 1» u' ""J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Awanah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik] dari 
[Warrad] juru tulis 
Almughirah, dari [Al 
Mughirah] mengatakan; 
Sa'd bin Ubadah 
mengatakan; 'Kalau 
kulihat ada seorang laki- 
laki bersama isteriku 
niscaya kusabet dengan 
pedang tepat dengan 
mata besinya. Berita ini 
sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sehingga Nabi 
bertanya: 'Apakah 
kalian merasa heran dari 
kecemburan Sa'd, 
sungguh aku lebih 
cemburu daripadanya, 
dan Allah lebih cemburu 
daripadaku." 


6341 


j r. i -s\M ^ 'n 'w J «-.I ^ . „I 1 'n 'w 

i tnuill jj i 1 i» ui jjc. i 'l g u', jj 'l 

J jjujj Ij ijlas (^jIjc-I oiLk 

J^ull Ulilc. dljjj ^I^Jal (jl 
cJll pij cJ^ (Jj) 6f ^ (LIA 

(jli ^Ji Jla £ij Jla jjji iya 
JLa <c jj jjc oljl Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Malik] dari 
[Ibnu Syihab] dari [Sa'id 
bin Musayyab] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
kedatangan seorang arab 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







badui dan berujar; 
'Wahai Rasulullah, 
istriku melahirkan bayi 
hitam.' Nabi bertanya; 
"Apakah kamu punya 
unta?" 'ya' jawabnya. 
Nabi bertanya lagi: "Apa 
warnanya?" 'Merah' 
Jawabnya. Nabi bertanya 
lagi: "apakah disana ada 
warna kecoklat- 
coklatan?" 'ya' 
jawabnya. Nabi bertanya 
lagi; "darimana warna 
itu ada?" 'pendapat saya, 
warna itu diturunkan 
karena akar keturunan.' 
Nabi bersabda: "warna 
anakmu bisa jadi juga 
karena akar keturunan." 


6342 


ujJLa i ° i - jj (jj auI .lic ulla 

i mi. .I /ji s t j'i v; w i ! *nUI 

(j1 aj i " (jc .lic (jj JJ^J (jc 

(jj tj-*^3^' Cfi" ciw 

oJ^)J ^jjl (jC Atll .llC (jj __>jli. 

c5 L-a ^jjll (jlSJll 4jC 2ll ^ l^j 
JjjS llaj ^ JjSj ilLjj 4j1c alll 
J jAi. (j-o Ai. ^ 'V) '"'l lla j l V. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yazid bin Abu Hubaib] 
dari [Bukair bin 
Abdullah] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Abdurrahman bin 
Jabir bin Abdullah] dari 
[Abu Burdah] 
radliallahu 'anhu, 
mengatakan; Nabi 
Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: "Tak 
boleh menjilid melebihi 
sepuluh kali selain 
dalam salah hukuman 
had (yang) Allah 
(tetapkan)." 


6343 


^jic (jj j^«C 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





i\ . 1 V' 'w ^jLaiLuj ^jj (Jgllafl 
gj (j-aljll AJC. ^jjjii ^ji ^1 
(_5-lj-a (^J^l (j^oC __>jLi 
.''<<"■ (jj^9 4j ^iUls aLudjj *Liit 
J jii. (J-o ^ V) CIiIj^j-^ 


kepada kami ['Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Fudhail 
bin Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim bin Abu 
Maryam] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Jabir], dari [seseorang] 
yang mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"tidak boleh ada 
hukuman melebihi 
sepuluh kali pukulan 
selain dalam salah satu 
hukuman had Allah." 


6344 


jl JJ^C- (^jjfi-l J (jjl 

(_)JLi. lil L«ij (Jli 1 jj^j 
ajc. iLi il jLuij ^ (jLiului Ait 

jjt i itlU l'*. W4 J ll -V jj 1 jji-V j\l 

i,r-. "'"li £]\a» jl'.'i 
UI x-<uji 4jI Ajik oLjl (jl __>jLi (jj 
^ '*<• ■»"■< »' (_5jLLajVI oijJ 
V/ Jjil ^luij 4jlt 2jl ^ji-a 
^ VI ialjAjI a J 'V- (Jj3 1 j llkj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] bahwa [Bukair] 
menceritakan 
kepadanya, dia berkata; 
ketika kami sedang 
duduk-duduk di dekat 
[Sulaiman bin Yasar] 
datanglah [Abdurrahman 
bin Jabir], dan dia 
menceritakan kepada 
Sulaiman bin Yasar, 
kemudian Sulaiman bin 
Yasar menghadap ke 
kami dan berkata; 
Abdurrahman bin Jabir 
telah menceritakan 
kepadaku; bahwa 
[bapaknya] telah 
menceritakan 
kepadanya, bahwasanya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dia telah mendengar 
[Abu Burdah Al 
Anshari] berkata; aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"janganlah kalian 
menjilid diatas sepuluh 
cambukan, kecuali 
dalam salah satu 
hukuman had Allah." 


6345 


Ciilll UjA^ _J^i di ts^H ^ 
UJ^a t ■ ll g in jjjl (jt (JjSt (jC 
Aljl ^jJaj ojj jA UI (jl A 'a\ \ ji ^jjl 
Atll ^ U^i <&l J J^J ^\ ' 4jc. 
<J (JUS (JlLa jll (jt alLij "Lllo 

Uj liljli (jj^lLaAlI (Jli.j 

(J JuJJ (JlsS (Jj«al jj jlll (Jjjoa^) 
iljjlj Ajic illl ( _ s ij-a <&l 

(jc I (jl I jjl l^la (jjiuijj 

Ua^J L-GJJ ^-1 j-^l j (JLLajll 

jife j5 jUa Jl^ll 1 jl j p ' 

(jja. ^ (JS1a11£ jl 

^l.tujjl l-v Ij 1 M» "i 4» it'il jll 

■4^ J^j i£ J* L>^ O-^jiij 

^ d^ df~ 

alLij AjIc auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan; 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m melarang puasa 
wishal. Maka beberapa 
orang kaum muslimin 
bertanya; 'engkau sendiri 
ya Rasulullah 
melakukan puasa 
wishal.' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjawab; "Siapa 
diantara kalian sanggup 
seperti aku, Rabbiku 
memberiku makan dan 
minum." Tatkala mereka 
masih enggan 
menyudahi puasa wishal, 
Nabi terus melakukan 
wishal bersama mereka 
hari demi hari, lantas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka melihat bulan 
sabit muncul, maka Nabi 
bersabda: "Kalaulah 
bulan sabit itu terlambat, 
niscaya kutambah untuk 
kalian!" Seolah-olah 
beliau hendak 
menghukum mereka 
tatkala mereka enggan, 
hadits ini diperkuat oleh 
[Syu'aib] dan [Yahya bin 
Sa'id] dan [Yunus] dari 
[Az Zuhri], dan 
[Abdurrahman bin 
Khalidl mengatakan dari 
[Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6346 


(jc. ^«JLo UjSi (^c-^l -^c. 

e ? a , e a , - a ^ 

(jj AUl (jt jJLul (jt (_£jA_)^ 

Ajlc Ai\ (_5-lj-a (J 

(jl l"^*3a Ijjlkil 1 j) ja^J 


Telah menceritakan 
kepadaku [ Ayyasy bin 
Al Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Abdullah bin Umar]; Di 
masa Rasulullah 
Shallallahu' alaihi wa 
sallam, jika para sahabat 
membeli makanan yang 
tak jelas takaran dan 
timbangannya, mereka 
dilarang menjualnya 
ditempat mereka 
membeli (tempat yang 
sama) hingga mereka 
memindahkannya ke 
kendaraan angkut 
mereka. 


6347 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Jii\ J JJ^J gSijl l-ailli 1 » 2jl 


kepada kami [Abdan] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tidak pernah marah 
terhadap seseorang 
untuk dirinya sendiri 
karena suatu kasus yang 
berkaitan pribadinya, 
hingga jika kehormatan 
Allah dilecehkan, maka 
beliau marah karena 
Allah." 


6348 


UiiAi. ijc. (jj ^ic Uiiii. 

l'iij jiV.'ilMI t"\^„ , ! ;,'\15 w'„ 
Ajlfi. ISS) ISS <j CiiLk (j)3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan], [Az 
Zuhri] mengatakan dari 
[Sahal bin Sa'd] 
mengatakan, pernah aku 
menyaksikan dua orang 
yang saling meli'an, 
ketika itu umurku baru 
lima belas tahun, 
keduanya sama-sama 
mengajak berpisah, si 
suami mengatakan; 
'berarti aku bohong 
terhadap dirinya jika aku 
terus mempertahankan 
dia sebagai isteri.' Kata 
Sahal, dan aku 
menghapal hadits yang 
serupa dari Az Zuhri 
yang redaksinya; 'Jika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







isteriku melahirkan bayi 
dengan ciri-ciri 
demikian maka,,,,, 
sebaliknya jika 
melahirkan bayi yang 
ciri-ciri kulitnya seperti 
tokek, maka demikian. 
Dan aku mendengar Az 
Zuhri mengatakan; 
Lantas wanita tersebut 
melahirkan bayi yang 
tidak di sukainya. 


6349 


liiii Ijc. (jj ^le Lfha. 
(jjl _^5ijs (Jla &a < (jj 

(jj <&l ^jc- jua jVn-.N ,,,r,r-. 

•J&l J jjjj (JUi ^llii 

V tjls jjC- (jt ol^Jal 1 j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al Qasim bin 
Muhammad] 
mengatakan; [Ibnu 
Abbas] menceritakan 
tentang dua orang yang 
saling meli'an. Lantas 
Abdullah bin Syaddad 
bertanya; 'Itukah wanita 
yang Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengomentarinya 
dengan sabdanya: "Jika 
aku merajam wanita 
tanpa bukti (niscaya aku 
merajam orang ini) "? ' 
Ibnu Abbas menjawab; 
"Tidak, itu adalah wanita 
yang terang-terangan." 


6350 


Hl la i i " jj jj aIiI ^ac Qj la 
(jC l n (jj ^ J3>J ImK Cllllll 
jxuilill (jt jxuilall (jj (ji^jil ^JC- 

er^J L>"4^ clw' (j^- * di 

( L-alt (JUa allaj Ajlc. 2jl ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^j-o. (J^J aul j l a ^J i aj| 

!>L.j <1a I ^1 

^ull Jl 4j i_JAJia (Jj^J 

cJ4-jll liiij Aji^i 

jxjo\]I lajjai ^^111 Jjis I j Q 1 a ia 
sikj Aji Ajlc (^il (_jaSI (jl^J 

i=Jll V^=>. iii <lii iit 

£ o'' ?' $ »" 

( iLij aAIc auI ^ji-a ^jjill djlaa 

aikj 4_j| l^^j j jSjl (_jjl]l 
2jl ^ji-a ^flil tfi-^ Uiic 

(jjV (J^j <Jlaa 1 ia^jjj (^"'j 
j] alLlj ajIc. iiil ^jjill 

' O' -'"''' 

'"''"7- j JJJtJ l-lil '"''"7- j 

sl jil ilij V Jlla s 3a 



kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Abdurrahman bin 
Al Qasim] dari [Al 
Qasim bin Muhammad] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma, Di 
majlis Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
dibicarakan masalah 
li'an. Lantas Ashim bin 
Adi mengucapkan satu 
perkataan kemudian 
pulang, selanjutnya dia 
didatangi sereorang dari 
kaumnya yang 
mengadukan keluh 
kesahnya bahwa dirinya 
menemukan isterinya 
sedang bersama laki-laki 
lain yang bukan 
suaminya. Maka Ashim 
bin Adi berujar; 'aku 
tidak diuji dengan kasus 
ini selain karena 
ucapanku sendiri! ' Lalu 
ia bawa orang tadi 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
memberitahukan kepada 
beliau tentang kejadian 
bahwa dia menemukan 
isterinya bersama laki- 
laki lai nyang ciri- 
cirinya berkulit kuning, 
dagingnya sedikit, 
rambutnya lurus, sedang 
laki-laki yang mengaku 
bahwa dia menemukan 
isterinya bersama orang 
lain berwarna coklat, 
gemuk, dan berbadan 
gempal berisi. Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
berdoa; "Ya allah, 
berilah kejelasan 
masalah ini." kemudian 
si wanita melahirkan 
bayi yang mirip dengan 
laki-laki yang 
dituduhkan suaminya 
bersama isterinya. 
Lantas Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam meli'an 
keduanya. Ada 
seseorang bertanya 
kepada Ibn 'Abbas; 
'Wanita itukah yang 
dimaksud oleh ucapan 
Nabi: "Sekiranya aku 
merajam wanita dengan 
tanpa bukti, niscaya 
kurajam wanita ini!"? ' 
Ibn Abbas menjawab; ' 
bukan! Itu adalah wanita 
yang menampakkan 
keburukan (zina) di 
dalam Islam." 


6351 


Akil Isc. (jj jj jill ^jc- IjjAk 
j jjj j^jj jjc. (jLijlui 1 * la 

Jll (JA Laj ^1 J jjjj L) 1 jlll 

'"'l ilaa i» M L_ajsijj ' 
CxMJtl\ dilabili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman] dari 
[Tsaur bin Zaid] dari 
[Abui Ghaits] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Jauhilah tujuh dosa 
besar yang 

membinasakan." Para 
sahabat bertanya; 'Ya 
Rasulullah, apa saja 
tujuh dosa besar yang 
membinasakan itu? ' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi menjawab; 
"menyekutukan Allah, 
sihir, membunuh jiwa 
yang Allah haramkan 
tanpa alasan yang benar, 
makan riba, makan harta 
anak yatim, lari dari 
medan perang, dan 
menuduh wanita 
mukmin baik-baik 
melakukan perzinahan." 


6352 


(jjl CP C^'jjp tlw J^ 33 dF- 

er^J » J* CP f" l^f s 
^U^i ^juilall UI i'w^u\ll Aic. Mil 

.lla. (Jli ULo £(_£^)J jA j A^^Iaa 

Jla U£ (Jj£j jl VI <iUail i jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Fudhail bin 
Ghazawan] dari [Ibnu 
Abi Nu'm] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan; aku 
mendengar Abui Qasim 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Siapa yang 
menuduh budaknya 
berzina padahal ia tidak 
seperti yang 
diucapkannya, si 
penuduh akan didera 
pada hari kiamat 
terkecuali sebagaimana 
yang diucapkan (benar)." 


6353 


auI iuc (jc <^ja_3^' o'" ^ l; 1 "- 
V) iiil lil^iijl Jlaa ^3 

il a» j1i| i il '< 1 1 "u'( i * i u 

jLa ^jjll Jlaa Jil J jLj U J 
,_jj| jl Jlaa 35 ^ic. Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Abu Hurairah] dan 
[Zaid bin Khalid Al 
Juhani] mengatakan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Seorang laki-laki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
'Saya bersumpah 
kepadamu dengan nama 
Allah, hendaknya 
engkau memutuskan 
diantara kami dengan 
kitabullah.' Lantas lawan 
sengketanya yang lebih 
faqih darinya berdiri dan 



berkata; 'Ia benar, 
putuskanlah diantara 
kami dengan kitabullah, 
dan perkenankan saya ya 
Rasulullah untuk bicara! 
' Nabi menjawab; 
"Silahkan bicara". Ia 
meneruskan; 'anak saya 
menjadi pekerja orang 
ini, kemudian dia 
berzina dengan isterinya, 
maka aku menebusnya 
dengan seratus ekor 
kambing dan satu 
pelayan. Aku kemudian 
bertanya kepada 
beberapa orang ahlul 
ilmu dan mereka 
memberitahukan 
kepadaku bahwa anakku 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun dan wanita ini 
dirajam.' Lantas Nabi 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, sungguh 
aku akan putuskan 
diantara kalian berdua, 
seratus ekor kambing 
dan pelayan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dikembalikan kepadamu, 
kemudian anakmu 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun, dan engkau hai 
Unais Al Aslami, 
temuilah si wanita dan 
tanyailah, jika ia 
mengakui maka 
rajamlah!" Si Wanita 
akhirnya mengaku dan 
dia merajamnya. 


6354 


ajc. Jla Jla (Jjj^jjj (jj 

JIS ;* JIS 3\«U IV, A 
j^j jr. ii| (Jjits r^jK suu. i 

(jjJI (^jiiill JjKj 14-1J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa v il] dari [Amru bin 
Syurahbil] mengatakan, 
[Abdullah] Mengatakan; 
Seorang laki-laki 
bertanya; 'Ya Rasulullah, 
dosa apa yang paling 
besar disisi Allah? ' Nabi 
menjawab: "Kamu 
jadikan tandingan bagi 
Allah padahal Dia yang 
menciptamu." 
'selanjutnya apa? ' 
lanjutnya. Jawab Nabi; 
"Kau membunuh 
anakmu karena kuatir ia 
makan bersamamu." 
'kemudian apa lagi? ' 
Lanjutnya. Nabi 
menjawab: "kamu 
berzina dengan istri 
tetanggamu." Allah 
menurunkan ayat yang 
membenarkan masalah 
ini: 'Dan orang-orang 
yang tidak menyeru 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada tuhan lain selain 
menyembah Allah, dan 
tidak membunuh jiwa 
yang Allah haramkan 
selain karena alasan 
yang benar, tidak 
berzina, dan barangsiapa 
melakukannya ia akan 
memperoleh dosa' (Al 
Furqan 68). 


6355 


1 1* 1 1' jjj (jl a ■ "j Hi^a Jjic- UliAk 
(j al » 11 jj S ^ - " (jj jjaC- jj 
Mil (^jJaj jic jjl (jC «Uji jC 

Mil ^jllo «uli J j*0 tJlUll 1 <4 

^3 (j-ajj-a]| (JI^J ji ^IjLu j <j!c 

1 ^ 1 1. .'l 1 i\l i 4 'l 1 1 j.n 4 -V 11.4 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Sa'id bin 
Amru bin Ash] dari 
[Ayahnya] dari [Ibnu 
'Umar] radliallahu 
'anhuma mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
mukmin masih dalam 
kelonggaran agamanya 
selama dia tidak 
menumpahkan darah 
haram tanpa alasan yang 
dihalalkan." 


6356 


i'.-.». . S», J» ■!•* ' 
1 lll-s. 1 1 j0» 1 jl 11 W 

^jl l!ixauj i" (jj a - J 
(j'ylS jir-. /ji A| 1«-. jr-. i*iKi 

V (gjll JjiVl CllUajJj (j-o 

i'^'i" l^ja 4 uli 'i (j*l ^^i-» 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ahmad bin 
Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Sa'id] 
aku mendengar 
[Ayahku] menceritakan 
dari [Abdullah bin 
Umar] mengatakan; 
'diantara masalah 
membahayakan yang 
jika seseorang terlanjur 
melakukannya, jarang 
sekali bisa 
menyelamatkan diri 
adalah menumpahkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







darah haram tanpa 
alasan yang dihalalkan.' 


6357 


(jC ^ui ya (jj Alll lu& Ijlla 
JuC. (jC- (JjIj ^jjl (jC- (jLaC^I 
<jlc- 2jl ^glla <^jill J^ts ill 

Siliri <J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Musa] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Wa v il] dari 
[Abdullah] mengatakan; 
'Nabi Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Masalah pertama yang 
diputuskan hari kiamat 
adalah masalah darah." 


6358 


iUaC Uj.la (_$J)& j^\ (jC- (_>"jjJ 
(_5^C- (jj Alll JjJC- (jl Jj jj (jj 
j^aC (jj Jll^Lall (jl 

J Ij <3i aS\ aiLij ajIc iui 

l'/, i Lai i i , , j i', T 

£ jla AJli <&l J J^J ^ 

l'„; La 1 ^ w', : 'A\\ JIS W -W, 

jjlll 4iaK (JjiJ (jl (Jj3 Aj]_)laJ 
(jr. 4j2vr. il (ji i mi-v (J15j\l5 
Jla (JUj jibt (jjl (jt 
jIjlLoU "Ulc. Sll ^jii-a t^jill 
4JLojJ ^'^J (j^ji (J^J ^! 

AjSs AjLojI j^il! ^ja 

ai* r-i ? il <-V,< ,'4\\<a 
(j-o 4fLaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Az Zuhri] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Atho' bin Yazid], 
bahwasanya [Ubaidullah 
bin Adi] menceritakan 
kepadanya, [Al Miqdad 
bin Amru Al Kindi] 
sekutu bani Zuhrah 
menceritakan kepadanya 
-ia termasuk orang yang 
ikut perang badar 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam - ia berkata; 
'ya Rasulullah, saya 
menjumpai orang kafir, 
kemudian terjadi duel 
antara kami. Ia berhasil 
menyabet tanganku 
dengan pedang sehingga 
tanganku putus. Ia 
kemudian bersembunyi 
dariku di sebuah pohon 
dan mengatakan; 'Saya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



telah masuk Islam 
karena Allah', bolehkah 
saya membunuhnya 
setelah ia mengucapkan 
kalimah laa-ilaaha- 
illallah? ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjawab: "kamu 
tidak boleh 

membunuhnya." Miqdad 
melanjutkan; 'ya 
Rasulullah, ia telah 
menghilangkan salah 
satu tanganku, kemudian 
ia mengucapkan kalimat 
itu setelah 
memutuskannya, 
bolehkah saya 
membunuhnya? ' Nabi 
menjawab; "kamu tidak 
boleh membunuhnya, 
jika kamu tetap 
membunuhnya berarti 
dia berada di posisimu 
ketika kamu belum 
membunuhnya, sedang 
kamu berada diposisi dia 
ketika sebelum ia 
mengucapkannya. " 
Sedang Habib bin Abi 
Amrah mengatakan; 
dari Sa'id dari Ibn 
Abbas mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
Miqdad: "Jika seorang 
mukmin 

menyembunyikan 
keimanannya bersama 
komunitas orang kafir 
selanjutnya ia 
menyatakan terus terang 
keimanannya, dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







engkau kemudian 
membunuhnya, kamu 
dahulu juga seperti itu, 
dahulu kamu 
menyembunyikan 
keimananmu di 
Makkah." 


6359 


(jC aji (jj jlll AlC (jC (JjLacVI 
AUl ^jJaj jlll AlC (jC (Jjj^jaii 

AjIc iiil ^U^i ^gjlll j» » 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
['Abdullah bin Murrah] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah] radliallahu 
'anhu, dari Nabi 
Shallallahu'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
membunuh, melainkan 
anak Adam pertama 
(Qabil) turut 
menanggung dosanya." 


6360 


AjjI (jc ^jjiJ auI aic (jj ^alj 

^jill (jC^)-ttC (jj AlC ^hjji 

V Jls ^iujj <j1c 2il ^U^i 

i_j^jjjaj 1 (_£A«J 1 ja^jj 
(j>i» 11 iUj X, >i» 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dengan 
mengatakan; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Waqid bin Abdullah] 
dari [ayahnya], ia 
mendengar [Abdullah 
bin Umar] dari Nabi 
Shallallahu'alaihi 
Wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian kembali kafir 
sepeninggalkau, 
sebagian kalian 
memenggal sebagian 
lainnya." 


6361 


jAlc Ujik jLuW (jj laa a UjAa. 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





t*]j.li (jj ^jic (jt A 'n ui 1 'i'i'i^- 
j^aC (jj <C- j j UI t" w «ui (Jlii 

(_jjjjaj | jliS <_S^«J I j*^JJ 

'a f ; 0 * > , ^ 0 ^ 
'Aj^ 1 jl! il jj . >i» 1 1 lUji^.>i»l 

a \ T n j ^ i\r* 


kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Ali bin Mudrik] 
katanya, aku mendengar 
[Abu Zur'ah bin Amru 
bin Jarir] dari [Jarir] 
katanya, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah berujar 
kepadaku ketika haji 
wada'; "Tolong suruhlah 
orang-orang diam, 
jangan kalian 
sepeninggalku menjadi 
kafir, sebagian kalian 
memenggal leher 
sebagian lain." Juga 
diriwayatkan Abu 
Bakrah dan Ibnu Abbas 
dari Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. 


6362 


(jc. 4 ;» > ii t jj ^ J "'r ^jj l^aa a 
jil llC. (jC ^ 1» uill (jC (_>ul3^ 

JlJ jl (jjilljjll (jjac j 

(Jllj 4 J» UI l^l2lwJJAx]| (jlAill 

jjUSII Jla 4jLj Uiii. iULa 

(jujjaji (jjAiiij jiiij liii _j±>>y\ 

tJ&J (Jll jl (jjilljll JjSC j 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Firas] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Diantara dosa besar 
adalah, menyekutukan 
Allah, durhaka kepada 
orang tua, -atau ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengatakan - sumpah 
dusta." Syu'bah ragu 
kepastian redaksinya. 
Dan [Mu'adz] 
mengatakan telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] 
mengatakan; Dosa besar 
ialah menyekutukan 
Allah, sumpah dusta, 
dan durhaka kepada 
orang tua. Atau ia 
mengatakan; dan 
membunuh orang. 


6363 


£AU1 jSLj ^jl (jj Ai\ jjijC. 

^jl ^jjl ^jc. A'\* ui la (jjj^)-* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdushshamad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Abi 
Bakr] ia mendengar 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"dosa-dosa besar yaitu" - 
lewat jalur periwayatan 
lain-Telah menceritakan 
kepada kami [Amru] 
tepatnya Amru bin 
Marzuq, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Bakar], 
dari [Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



"Dosa paling besar 
diantara dosa besar ialah 
menyekutukan Allah, 
membunuh, durhaka 
kepada orang tua, 
ucapan dusta, " atau 
beliau mengatakan; 
"persaksian dusta." 



6364 



LjjJLa Sjljj j^jj jjit I "i i w 
^o-ii Ujik (jjj aa LjAla -j uiA 
j (jj "LilLii t"w «ui (Jla ^jl j; la 

lila (Jla La jl LajVl (j^i 

iii vi tfi v (jil'oiii^ 

Ajijal <U\lJ U J JUa dJl! ^Li3 
eja JU iil V) V Jllli^u 

Jl ilil V) <!] V Jli U iij 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Zurarah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hushain] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dhibyan] 
mengatakan, aku 
mendengar [Usamah bin 
Zaid bin haritsah] 
radliallahu 'anhuma 
menceritakan dengan 
mengatakan; 'Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengutus kami ke 
perkampungan Hurqah 
di bani Juhainah. Kami 
menyerang mereka di 
pagi buta dan 
menjadikan mereka 
kocar kacir. Saya dan 
seorang laki-laki anshar 
berhasil menemukan 
seseorang dari mereka. 
Tatkala kami bisa 
mengepung, ia tiba-tiba 
mengatakan; 'laa-ilaaha- 
illallah.' Si laki-laki 
anshar menahan 
penyerbuannya, sedang 
aku meneruskannya 
hingga kubunuh orang 
itu. Ketika kami pulang, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







peristiwa ini 
disampaikan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sehingga 
beliau berujar kepadaku: 
"Apakah kamu 
membunuhnya setelah ia 
mengucapkan laa-ilaaha- 
illallah?" Kujawab; 
'betul, Ya Rasulullah, ia 
mengucapkannya hanya 
sekedar mencari 
keselamatan.' Nabi 
melanjutkan: "Apakah 
kamu membunuhnya 
setelah ia mengucapkan 
laa-ilaaha-illallah?" Nabi 
berulangkah menegurku 
dengan ucapan ini 
hingga aku mengandai- 
andai kalaulah aku 
belum masuk Islam 
sebelum itu. 


6365 


Hlla ' i i "jj jj .lic 1 Vi s -s 

jji 'A'M ir. jjr. ." -v il jjr. 
t^-iVla 4jc iil ^ ClLaLLall 

Jc ouiulj pLij 4j1c Jj-a 

liiiic (jll iSUi liUa (jj 

Jl £Bj r 1 (jlS liui i2Uj (j-o 

Jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid] dari [Abui 
khair] dari [Ash 
Shunabihi] dari ['Ubadah 
bin Ash Shamit] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan; "Saya 
diantara pemuka 
masyarakat yang berbait 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, kami berbaiat 
kepadanya untuk tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tidak mencuri, tidak 
berzina, dan tidak 
membunuh jiwa yang 
Allah haramkan, tidak 
merampok, kami 
memperoleh surga jika 
melakukan janji setia ini, 
namun jika melanggar 
satu perkara itu, 
keputusannya terserah 
Allah." 


6366 


Uj.la (Jjc.L«luiI (jj (^j-uij-o Hi.la 
jjj Ajc (jc ^3U (jc- Ajjjj^ 
^jjII (jC-La^JC Alll ^jjJaj ^ttC 

(ji ijLa ilLjj 4j1c auI ^U^i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Nafi'] dari [Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Barangsiapa yang 
menghunuskan kepada 
kami, maka bukan 
golongan kami." Abu 
Musa meriwayatkannya 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


6367 


(jj (ji^jll ^JC Ijlla 
(_Jjj| LiiAk j (jj JlULk LiiAk 
i a'i-^Sfl (jc. (jLia 11 (jC (_)jijjjj 
IjlA j l a "'V i'i'i&MU (JjijS (jj 

(jjl JUa oj£j jjI (^Ijala djijll 
lil cjj^j iiluj 4j1c alll ^U<-i 

(J jjjj U dila jlill ^ J jjiallj 

ts lc 1 (jl£ 
^ r ^< 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mubarak] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dan [Yunus] dari [Al 
Hasan] dari [Al Ahnaf 
bin Qais] mengatakan; 
'aku berangkat untuk 
membantu lelaki ini, (di 
tengah perjalanan) [Abu 
Bakrah] memergokiku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan bertanya; 'mau 
kemana kau? ' Saya 
menjawab; 'untuk 
menolong orang ini.' 
Abu Bakrah berkata; 
Pulang saja kamu. Sebab 
aku mendengar 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jika dua 
orang muslim bertemu 
dengan menghunuskan 
pedangnya, maka si 
pembunuh dan yang 
dibunuh sama-sama di 
neraka." Saya bertanya; 
'Ya Rasulullah, saya 
maklum terhadap si 
pembunuh, lantas apa 
dosa yang dibunuh? ' 
Nabi menjawab: 
"sesungguhnya dia juga 
berkeinginan keras 
membunuh kawannya." 


6368 


L>=J ^Jfc! U^4^ ^ cr^J , 

Aj (} jj alltlj 4jle Akil ^U^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu, 
ada seorang yahudi 
menumbuk kepala 
seorang budak 
perempuan dengan dua 
batu. Maka budak 
perempuan tersebut 
ditanya; 'sebutkan siapa 
yang mencederaimu, 
apakah yang 
melakukannya fulan, 
fulan? ' hingga disebut 
nama seorang yahudi.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Maka orang yahudi itu 
lantas dihadapkan ke 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Nabi tiada 
henti menginterogasinya 
hingga ia mengakui, 
kemudian Nabi 
mengqisasnya dengan 
meretakkan kepalanya 
dengan batu. 


6369 


— ~ v 7eT !~ c — — 7~~Z 

(jj lic- HiAk 
tfeils '"'f jllj lilLa 
l^jj jilujj jlll 

dii^a liliia j^ta ^iLiJ auI 
liliia <Jll l^jic. 5lc.U l^Lilj 

\i-.'<k ."'r-^iii ^fv'ri jSU 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Syu'bah] dari 
[Hisyam bin Zaid bin 
Anas] dari [kakeknya, 
anas bin Malik] 
mengatakan, seorang 
hamba sahaya Madinah 
keluar dengan 
menggunakan anting- 
anting, lantas seorang 
laki-laki yahudi 
melemparnya dengan 
batu. Si yahudi lantas 
diringkus dan diseret ke 
hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu 
si hamba sahaya tinggal 
menyisakan sisa-sisa 
nyawanya. Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bertanya; 'Apakah 
fulan yang 
membunuhmu? ' Si 
hamba sahaya 
menjawab; 'tidak' 
dengan menggelengkan 
kepalanya. Nabi kembali 
menanyainya; Apakah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







fulan yang 
membunuhmu? ' 
Kembali ia menjawab; 
'tidak' dengan 
menggelengkan 
kepalanya. Untuk kali 
ketiganya Nabi bertanya; 
'Apakah yang 
membunuhmu fula? ' Si 
hamba sahaya 
mengiyakan dengan 
menundukkan 
kepalanya. Nabi terus 
meminta si yahudi 
didatangkan, dan beliau 
membunuhnya dengan 
menjepitnya diantara 
dua batu. 


6370 


^tj IjjSk tato (^jj ^)-aC- Uj^a 
(\J «&ll IJC (jC- (jjiiC-VI UJ-la. 
«&ll ^JC. ^jC. ^jC. 

AjIc Alll ^jl-a «lili (3 jiuj lJuIls 

^13 If vi «tfl v (ji 

(jiiaill cLi!Aj (^iaL VI «fiil J jj^j 

ijjlillj <^-jl3^ 4 'j'^ 3 ^j 1 ''"'^ .' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh], telah 
menceritakan kepada 
kami [bapakku], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy], dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah] mengatakan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "darah seorang 
muslim yang telah 
bersyahadat laa-ilaaha- 
illallah dan mengakui 
bahwa aku utusan Allah 
terlarang ditumpahkan 
selain karena alasan 
diantara tiga; 
membunuh, berzina dan 
dia telah menikah, dan 
meninggalkan agama, 
meninggalkan jamaah 
muslimin." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



i^^ai LgJjaa LgJ ^-LLbjl 
lilljal (jUa 

AjIc iiil (^U^i ^_ull ASa jLij 



6371 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Hisyam bin Zaid] 
dari [Anas] radliallahu 
'anhu, seorang laki-laki 
yahudi membunuh 
hamba sahaya karena 
ingin merampas anting- 
antingnya. Ia 
membunuhnya dengan 
batu. Si hamba sahaya 
dibawa ke hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan sisa- 
sisa nyawanya. Nabi 
bertanya; "Apakah yang 
membunuhmu fulan?" Ia 
menjawab tidak dengan 
mengisyaratkan 
kepalanya. Nabi 
mengulang 

pertanyaannya: 'Apakah 
yang membunuhmu 
fulan?" Ia menjawab 
tidak dengan 
mengisyaratkan 
kepalanya. Nabi 
bertanya lagi untuk kali 
ketiganya: "Apakah 
yang membunuhmu 
fulan?" ia menjawab 
'iya.' Maka Nabi 
membunuh si yahudi 
dengan menjepitnya 
diantara dua batu. 



6372 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



<C-I ji. (ji OJJJ* 
S-Lkj jjj ^jC. (Jllj 

(jj £]ua p^'nj 2il ^jij-a <ui! 

La3 i aj (Jjill AfLo (jt (_>uf^ auI 

^V 3^ V j j* 3^ fJ 

ojlA ^jJC-LLi l^jlj VI J^-frJ (j-? 
li ; Vj l^^u ^ Ikj V £1^)^ 
VI LglkalLi Jaajt Vj U jkli 

^Ua jIaj lil j U>l 

_jj| <1 JlL (j-ajll (3*1 (j^i (Jt>-J 

<ulc. auI ^jii-a alil 3 t3^ 
Ga-J »U p oUi (^V I jjj^I 

VI *&l (J j^j ^ <3^ lAjj^ l>° 

Atll C5 -lj-a <&l (J J-^J (3^ Ujjj3j 
ijjC AjLjljjjiLjlVI V) alulj Ajlc 

JlJj (Jal gjij ^1 (jc. ^ 
JjSJI J*' ^ L)' Uil <&l \°;;<-- 



Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ; bani 
Khuza'ah membunuh 
seorang laki-laki. 
Sedang [Abdullah bin 
Raja'] mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Harb] dari 
[Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hurairah] ; ketika tahun 
pembebasan Makkah 
bani Khuza'ah 
membunuh seorang laki- 
laki dari bani Laits 
sebagai pembalasan 
mereka yang dibunuh 
semasa masih jahiliyah. 
Serta merta Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berdiri dan 
menyampaikan pidato; 
"Allah telah menahan 
pasukan gajah dari 
Makkah ini, dan 
menguasakan rasul- 
NYA dan orang-orang 
mukmin untuk 
mengalahkan mereka, 
ketahuilah, bahwasanya 
Makkah tidak dihalalkan 
bagi siapa pun baik 
sebelum maupun 
sesudahku, hanyasanya 
dihalalkan bagiku 
beberapa saat siang saja, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Ketahuilah, bahwasanya 
Makkah pada saatku 
sekarang ini telah haram, 
durinya tidak boleh 
dipatahkan dan 
pohonnya tidak boleh 
ditebang, barang 
temuannya tidak boleh 
diambil kecuali orang 
yang hendak 
mengumumkannya, dan 
barangsiapa menjadi 
wali korban 
pembunuhan, baginya 
dua pilihan, ia diberi 
diyat atau diberi 
kesempatan untuk 
membalas qisas." Lantas 
berdirilah seorang laki- 
laki penduduk yaman 
yang dikenal dengan 
nama Abu Syah dan 
mengatakan; 'Tuliskan 
untukku Ya Rasulullah! ' 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengatakan; 
"tuliskanlah untuk Abu 
Syah." Kemudian ada 
laki-laki dari Qurasy 
berdiri dan mengatakan; 
'Ya Rasulullah, selain 
idzkhir, sebab rumput 
idzkhir sering kami 
manfaatkan untuk 
kuburan dan rumah 
kami.' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjawab; "kecuali 
idzkhir." hadits ini 
diperkuat oleh 
['Ubaidullah] dari 
[Syaiban] tentang gajah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan sebagian mereka 
dari [Abu Nu'aim] 
mengatakan dengan 
redaksi baginya 
kesempatan membunuh 
balasan. Sedang 
Ubaidullah mengatakan 
dengan redaksi atau 
keluarga terbunuh diberi 
diyat. 


6373 


dulslla i ^ "*- ^ l^ij (jjiUo 

(^4 cJjjl t5^ 15? 

4JoVl «j^J ^iil Jlia Ajlll ( ^ia 

aJ Ls ic. 5^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amru] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu 'Abbas] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan; 'Di 
kalangan bani israil 
hanya berlaku hukum 
qisas dan tidak ada 
hukum tebusan (diyat), 
sehingga Allah 
menurunkan ayat ini 
'Diwajibkan atas kalian 
qisas dalam 
pembunuhan (QS. 
ALbaqarah 178) Hingga 
ayat ini; kecuali jika ia 
mendapat pemaafan dari 
saudara (QS. Albaqarah 
178), kata Ibn Abbas; 
istilah maaf maksudnya 
menerima diyat secara 
tulus. Dan Ibnu Abbas 
berkata perihal kutipan 
ayat; 'fattibaa'un bil 
ma'ruuf (Maka 
hendaklah ia 
mengikutinya dengan 
baik), ' maksudnya 
hendaklah betu-betul 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







meminta maaf dan 
melakukannya dengan 
sebaik-baiknya. 


6374 


Uiii tjj'"^> (^ji (JJ <*M (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
['Abdullah bin Abu 
Husain] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi' bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia 
yang paling dimurkai 
Allah ada tiga, Orang 
yang melakukan 
pelanggaran di tanah 
haram, orang yang 
mencari-cari perilaku 
jahiliyah padahal telah 
masuk Islam, dan 
memburu darah 
seseorang tanpa alasan 
yang dibenarkan untuk 
menumpahkan 
darahnya." 


6375 


' > ' a - , .i'" - >{,•-' 

5Uc Ij p^UlI ^ A=J |»JaJ 
^jic- jlA^ji dii.ja ^13^' 

^ j^jl jlS .^3 <3-3 ^ 3^ 

1 a M Uli \ \ \ ^ji -« La 


Telah menceritakan 
kepada kami [Farwah 
bin Abil Maghra'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Hisyam] dari 
[Ayahnya] dari 
[Aisyah] ; kaum 
musyrikin lari tunggang 
langgang dalam perang 
Uhud -lewat jalur 
periwayatan lain— telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin harb] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
marwan Yahya bin Abi 
Zakariya alias Al 
Wasthi] dari [Hisyam] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anhuma mengatakan; 
Pada hari Uhud Iblis 
berteriak ditengah- 
tengah pasukan musuh 
seraya mengatakan; 
'wahai hanba-hamba 
Allah, awas barisan 
belakang kalian, ' 
sehingga pasukan depan 
berbalik ke belakang 
sehingga mereka 
membunuh Al Yaman, 
dan Khudzaifah 
berteriak-teriak; 'itu 
ayahku, itu ayahku! ' 
lantas Khudzaifah 
mengatakan; 'Kiranya 
Allah mengampuni 
kalian.' kaum musyrikin 
lari tunggang langgang 
hingga diantara mereka 
ada yang lari ke Thaif . 


6376 


(jj (_>Jijl IjjAa. ojUS IjjAa. ^UoA 
Aj^jLk (J^lj L-^ 3 ^ ^-^^-J (j^^^-s 

^iLo ^-ik q!M ! iA 

«Ujj (_pa^)3 jili^j A-ilc- (^gll-a 
^jjjT- a J ^UoA Jli j S jjl t- a SI i 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Habban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik], 
ada seorang yahudi 
meretakkan hamba 
sahaya dengan menjepit 
diantara dua batu. Si 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hamba sahaya ditanya; 
'sebutkan siapa yang 
membunuhmu, apakah 
fulan dan fulan, ' hingga 
disebutlah nama seorang 
yahudi, dan si hamba 
sahaya mengiyakan 
dengan mengisyaratkan 
kepalanya. Si yahudi 
ditahan dan mengakui 
perbuatannya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan agar si 
yahudi diseret 
kepadanya dan beliau 
memecah kepalanya 
dengan batu. Sedang 
Hamam mengatakan 
dengan redaksi; 'dengan 
dua batu'. 


6377 


£jj j (jj Al jj Ujia. Aluia Ujia. 
(jj (_>ujl (jc oJSLia (jc .la l n UJ la 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu; 
bahwasanya Nabi 
Shallallahu'alaihi 
wasallam pernah 
membunuh seorang 
yahudi karena 
membunuh hamba 
sahaya yang ingin ia 
rampas anting- 
antingnya. 


6378 


Lii la /jl jq . uj°.la. J l-ii-la. 
Ajjc- jc. 4 il r- ^jl (jj j^-wj^-o 
/_Jaj 4_iijlc. (jt auI lic. (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali bin Bahr] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'M C5 i-=> UiiBlla UjAc. 'M 

(j^ajjill 5jaIj£ lilaa (_j jili 
Ikl cs ili V (Jla jlal l^la pl^lll 
^ AJla <_>ij*]l jji U V] ^ ■ - 


kami [Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Abi 
Aisyah] dari [Ubaidullah 
bin Abdillah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, mengatakan; 
Pernah kami 
memasukkan obat di 
mulut Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
sakitnya, namun beliau 
berpesan: "Janganlah 
kalian memasukkan obat 
dalam mulutku!" Kami 
hanya saling 
mengatakan; 'Itu 
hanyalah kebiasaan 
orang sakit yang enggan 
minum obat'. Ketika 
beliau sadar, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
diantara kalian kecuali 
mulutnya harus 
diminumi obat, kecuali 
Abbas, sebab ia tidak 
ikut serta bersama 
kalian." 


6379 


i 1 1» A t ij ^1 jjt i itl j il 1 Vi 'w 
Ajik £ jc.^1 jl iijjll jjI Ujik 

«-Al "* jj (JjiJ OJJjA IjI £AU1 <jl 

jilLij aJc iiil ^ul (Jjj^j 
jjjajLLll (jjj=>-VI (jaj Jjaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad], 
bahwasanya [Al A'raj] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Hurairah] berkata; 
dirinya mendengar 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Kami adalah 
orang-orang 
terkemudian (generasi 
pungkasan) di dunia, 
namun menjadi orang- 
orang pemula (angkatan 
pemula) yang masuk 
surga di hari kiamat." 


6380 




(Masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya -dari [Abu 
Hurairah]-) "Jika 
seseorang mengintip 
rumahmu padahal kamu 
tidak mengizinkannya, 

O J J' 

lalu kamu melemparnya 
dengan batu sehingga 
membutakan matanya, 
kamu tidak mendapat 
dosa karenanya." 


6381 


jc ( _ S -PH Ljj-^. Alina lljJLa 
^jjjll ' " LU ^Sjal ^-?-J (jl.^Ja^t 
Aj]J AiLuS alluj AjIc ^jii-a 

iittli (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Humaid], ada seorang 
laki-laki mengintip 
rumah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau memperlihatkan 
anak panahnya 
kepadanya. Saya (Yahya 
Al Oaththan) bertanya; 
'Siapa yang 

menceritakan hadits ini 
kepadamu? ' Humaid 
menjawab; [Anas bin 
Malik]. 


6382 


^jj, jj jjLkj^l ^ "' ^ 

1 <Jllla 4 ui'ilc (jc AjjI (jc ujik' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
manshur] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(JjSljuiall ^jA .1^1 ^ajJ (jlS 
3* ISU Aijii jlajS 1 J^l J 

^1 j&I 3Uc /cl iJua judi AjjL 

Aja 4iiii. / J Cllll j La3 OJJC 


mengabarkan kepada 
kami [Abu Usamah], 
[Hisyam] mengatakan, ia 
mengabarkan kepada 
kami dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah], 
mengatakan, Dalam 
perang Uhud kaum 
musyrikin kocar kacir 
dan Iblis berseru; 'hai 
hamba Allah, awas 
barisan belakang kalian! 
' Maka pasukan depan 
kaum musyrikin berbalik 
kearah belakang 
sehingga tubrukan 
sesama mereka tak 
terelakkan. Lantas 
Hudzaifah melihat 
anggota pasukan satu 
persatu, dan dia 
dapatkan ayahnya, Al 
Yaman. Maka ia 
berseru: 'hai hamba 
Allah, awas itu ayahku, 
awas itu ayahku ! ' 
Aisyah berkata; Demi 
Allah, kaum muslimin 
tak sabar menahan diri 
hingga mereka 
membunuh ayahnya. 
Khudzaifah kemudian 
mengatakan; 'Semoga 
Allah mengampuni 
kalian.' 'Urwah 
berkomentar; pada diri 
Khudzaifah tiada henti 
tertanam sifat-sifat 
kebaikan hingga ia 
menjumpai Allah. 


6383 


<Calui (jc AiJt ^1 (jj Al jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Makki bin 
Ibrahim] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abi 
'Ubaid] dari [Salamah 
bin Al Akwa'] 
mengatakan, Dahulu 
kami berangkat bersama 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m ke Khaibar. Salah 
seorang pasukan berujar; 
'Wahai Amir, 
perdengarkan syair- 
syairmu kepada kami! ' 
Lantas Amir Ibn Al 
Akwa' 



memperdengarkan bait- 
bait syairnya sehingga 
terdengar oleh mereka. 
Selanjutnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya; 
"Siapa yang menggiring 
unta-unta kita?" 'Sahabat 
kita, Amir bin Al akwa' 
Jawab para sahabat. 
Nabi Terus 
memanjatkan doa: 
"Semoga Allah 
merahmati dia!" Para 
sahabat berujar; 'Ya 
Rasulullah, apakah 
engkau memberi kami 
kenyamanan lewat 
perantaraannya' pagi 
harinya ia meninggal, 
selanjutnya para sahabat 
berkomentar (mengenai 
peristiwa Amir); 
'Sungguh amir sia-sia 
amalnya, ia telah 
membunuh dirinya.' 
Ketika aku pulang, para 
sahabat berbincang- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bincang dengan 
mengatakan bahwa Amir 
bin Al Akwa' sia-sia 
amalnya karena telah 
membunuh dirinya 
sendiri. Maka kudatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan aku 
berkata; 'ya Nabiyullah, 
demi ayahku dan ibuku 
menjadi tebusanmu, 
orang-orang 
beranggapan bahwa 
saudaraku, Amir, sia-sia 
amalnya! ' maka Beliau 
bersabda: "Bohong 
semua yang mengatakan 
seperti itu, bahkan ia 
memperoleh dua pahala, 
sungguh ia orang yang 
bersungguh-sungguh 
sekaligus menjadi 
mujahid, mana ada 
pembunuhan yang lebih 
sadis dari seperti yang 
dialaminya?" 


6384 


J - „~ i JJ JTT , r ^ — ^ 

dlx3j3 <Lo3 (j^i oJy i-^J 
a£ j jILij 4j]c- iil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
mengatakan, aku 
mendengar [Zurarah bin 
Awfa] dari ['Imran bin 
Hushain], berkata; 
seorang laki-laki 
menggigit tangan 
seseorang, yang digigit 
lantas menarik 
tangannya dari mulutnya 
sehingga dua gigi 
serinya tanggal, lantas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka mengadukan 
sengketa ini kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, dan Nabi bersabda: 
"Salah seorang diantara 
kalian menggigit 
saudaranya sebagaimana 
kambing jantan 
menggigit, dan tidak ada 
diyat." 


6385 


^j^j^, (jj| £jc g . ^.1 c- ^ji llj ^ 

oj_)c dia j-^U jjc. 
tfrDajU 'Luli ^ jjjll [j'**** 
alLij 4j1c Akil ^."^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Ashim] dari [Ibnu 
Juraij] dari ['Atho'] dari 
[Shafwan bin Ya'la] dari 
[ayahnya] mengatakan, 
pernah aku berangkat 
untuk suatu peperangan, 
kemudian ada seseorang 
yang menggigit sehingga 
kedua gigi serinya 
tanggal, dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menganggap 
kasus ini tak dianggap 
(tak ada diyat). 


6386 


(jc Lu^a w^jl LajVl Lu.la 
(jl g ""- auI ^jJaj (jjijl 

Ajlc iil (^Ha (^^5^1 ^ V'.:"' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Anshari] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] radliallahu 'anhu, 
anak perempuan Nadhr 
menempeleng seorang 
hamba sahaya sehigga 
gigi serinya tanggal, 
maka mereka 
mengadukan perkaranya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
Nabi memerintahkan 
qisas berlaku. 


6387 


ojAjl (jc 4-uLi LuAk ^Jll LuAa 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(j* uAjC (jjl (jC. 4Jo^)£c (jC. 

^ . n ^ \l la i ^,1 ^uj j fi^A 
jllij (jj ^ lli la alfrjVlj 
4 'n u5 (jc (_J^C ^1 (jjl Uj 
(jjl (jc 4-a^)fic (jc ajui (jc 

auI tr^. * i,, (Jii (_yiUc 

A 1 (i iui j 4 i 


kepada kami [Adam] 
dari [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; "Ini 
dan ini sama saja, " yang 
beliau maksudkan 
kelingking dan telunjuk. 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Adi] dari [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
mengatakan; Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Semisal hadits 
diatas. 


6388 


(jc jaj 1-u.la J, 'U n« Ijlla 

^jl (jj ljj.la. (jLiiuj 

Atll uUC (jj <&l luc (jc 4 l n'ilc 
Jii\ {} jL'j IjiiuJ^Iijlc cJll Jll 

(JlJ ^ jjj V/ j j , * j (J»7> j 

5.|j3JIj (_>^jj-all <ja!jS lilaa 
(^jjlij (j! ^i^jl ^1 (Jla (jll! Uda 

V allaj 4j1c ^U^i <&l (J JJ^J 
jlajl Ljljj uJ VI aSla ^jAu 
f AS,Vj nTi £j Ajll (jJ_wJI VI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Abu 
Aisyah] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdillah] mengatakan; 
[Aisyah] mengatakan; 
'Dahulu kami 
memasukkan obat ke 
mulut Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m ketika beliau sakit, 
beliau memberi isyarat 
kepada kami yang 
isinya; "Janganlah kalian 
memasukkan obat ke 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dalam mulutku'. —Kata 
Ubaidullah, kami 
mengira bahwa beliau 
ucapkan karena orang 
yang sakit memang tidak 
suka obat— Dikala Nabi 
telah sadar, beliau 
berkata: "Bukankah 
kalian telah kularang 
memasukkan obat ke 
dalam mulutku?" — Kata 
Ubaidullah, kami 
berpendapat bahwa itu 
pertanda beliau tidak 
suka obat- Lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang pun diantara 
kalian sekarang, kecuali 
mulutnya harus 
dimasuki obat dan aku 
sendiri harus 
menyaksikannya, selain 
Abbas, karena ia tidak 
ikut bersama kalian." 


6389 


(J^_ui <1 (JliJ jLLaj^l (j-a 

1 j3jiia jjla 1 jflSlajl <-a^3 

iVoTU',1 jtii j y„j r, ij\r« i\;„j 
tjlaa !liia Uikl jjIL Jl 

AajjLi m jjIj i4-i (3-^ jj£JI 

JU UI La 1 jlli <Jj3 (ji jt 

Atll (J-a (J J-^J «J^3 J Jfeul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Ubaid] 
dari [Busyair bin Yasar], 
seingatnya ada seorang 
laki-laki Anshar yang 
bergelar [Sahi bin Abi 
Khatsmah] 

mengabarinya bahwa; 
Beberapa orang 
kaumnya berangkat ke 
Khaibar, setibanya 
disana mereka 
berpencar, lantas mereka 
mendapatkan salah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



seorang dari mereka 
terbunuh. Mereka pun 
berujar kepada 
penduduk yang kawan 
mereka terbunuh disana; 
"kalian telah membunuh 
kawan kami!" Penduduk 
tersebut mengelak 
seraya mengatakan; 
'Kami tidak membunuh 
dan juga tidak tahu si 
pembunuhnya.' Lantas 
para sahabat 
mengadukan perkaranya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; 'Ya 
Rasulullah, kami 
berangkat ke Khaibar, 
selanjutnya kami 
dapatkan kawan kami 
terbunuh.' Nabi 
menjawab: "yang 
berbicara yang paling 
tua, yang berbicara yang 
paling tua!" Lalu Nabi 
mengatakan; "kalian 
harus membawa bukti 
terhadap si 
pembunuhnya!" Para 
sahabat menjawab; 
'kalau bukti kami tidak 
punya! ' Nabi menjawab; 
"kalau begitu suruhlah 
kaum yahudi itu untuk 
bersumpah!" Para 
sahabat menjawab; 
'Kami tidak percaya 
dengan sumpah orang- 
orang yahudi.' Rupanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
berkenan jika darah 
sahabatnya sia-sia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sehingga beliau sendiri 
yang membayar 
diyatnya dengan 
sebanyak seratus ekor 
unta. 



6390 



^jjl I jj Ia ^ la i u Jj 4_jj_jB t V* 'w 
^ajAljjJ (jj (JjcL<Lui) jj^j 
^1 (jj ^la-aJl Ujik ^gjLiVl 

J! ^ ^ Lkj jjI ^ Vi'i-s (jLojc 

(jji. Ljj Jjilll <-alLiill J J^j 
j' jSJ Ua J cJli frlllajl l$j Cljlai 

dilaa (j^lil] ^-ilLajj 4j!>ia UI U 

CijIjI c_ij*JI iLal jlilj iivYI 
(jlc. Ij^ll ( L$_LO j j uia -^ j I jl 

j ja Aji Jguia.jj Q i ^ cl^-J 
Cllla V j"la 4 «7» jj i 'i i^l sjjj jLl 

I jlg uS M (JAulA^ (j I Clyl jl 

(jjjj~u 4il (j ^-i a^. ; (jV-J C5 ic- 
dia V Jll a jjj pij 4jLkii ' * llSI 
Ai)l ^jii-a J jjjj tlS^ ^Ij3 
(jikj ^ VI ial li=j 4jIc- 
S JJ j=^J (Jj3 (J4-J (J Cj51j 
aij ^ j 34-J j' 4_uiij 
Ai)l i_ljLk (Ji.J jl (jl uaa.1 

iii (^glio «uil J j^j j' 
(jjjjJI j^^A ^lluj aAIc 

^ jjj j>J (jic-VI J-ajoij 
CluJLa aSlja I UI dilka n Suni I 
L>? I u' O^' CS"?^ o^' 

s jajUa pLij AjSo <&l C5 Jj-a ^iil 
(j^ajVI I jjtkjjUila ^iUjiVI t5 Ic 
^_il j IjSjJi3 ~^ ClliaLia 
alLlj Ajlo illl «Al (J 

^a liictj (jj=Ljici !iial Jla 

UjJIjjij Ujjljll (j-o (j_jJJj-a!ia 4jjJ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bisyr Isma'il 
bin Ibrahim Al Asadi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hajjaj 
bin Abi 'Utsman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Raja v ] dari 
keluarga Abu Qilaba, 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu 
Qilabah] ; Umar bin 
Abdul aziz suatu hari 
menghamparkan kasur 
tamunya untuk umum 
dan memberi mereka 
izin, mereka pun masuk. 
Lantas Umar bin Abdul 
azis bertanya; 
'bagaimana pedapat 
kalian tentang 
Qosamah? ' Kami 
menjawab; 'Qosamah? 
Qisas karena Qasamah 
adalah benar, para 
khalifah pernah 
memberlakukan qisas 
karenanya.' Lantas Umar 
bin Abd aziz bertanya 
padaku -yang ketika itu 
dia memberiku 
kedudukan special untuk 
membimbing 
masyarakat- aku 
menjawab; 'Wahai 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(j^s I jj jjia I Jj I jll! 

I j Hai | ja Lai LjJIjjjl j ULjUll 
Ajlc- <J&I <jjl J jj-aj j^C- 1 J 

^La I jijLlj jiiuij 

alluj AjIc auI JT«-i Atll (J JJJJ 
j»AAij nr.l ^auij I7. jl j 

'i '» . u ^jj A , ir*. ^j l oj I ^ ^ ' u j 
dllai Ja3 j>Jji^ ( "'» ain jjj *dll j 

A^a.j Jc ' '"''J laJU '"'''7- (j^lj 
La jja_) V' f II ljlA dJI jj V jillj 
^A^jgJal ^jjj ^"Ji'MI I^A (J^lc. 

AiLi IjiA jl£ la 3 Cila 

alluj Ajlc <&l Ji^ Ai)l (J y^i'j 

jLLa "'V I (j^s 4j]e (Ja.5 

~^ La (Ja.j 2^)^ oAic. IjjAklia 

lila o3xj I i-i^ 3 \V tjjj 

^lil ^ laa '«'j 'j.'"^ Laj 

iul <&l J J) 1 

<&l J jjjj Ij I jUjis ilLij AjIc. 
U*i '"'^■ > -'' (jls l '/'-«, 1 r^. 

^ jaa '"''''j Aj (jaj lila I nVjl (jJJ 
iill Jj-a <&l (J J^J ^ j™' 

jl jj' laj (jij JLaa ^Ijjj 

jl 'j^ ^ UJJ 2 L>* 

I lift -'fa «jj] JlSa £aI&5s 

(j^i (jjiuiAa. (jij (jjjJajj'l Jla 'V 

(jjllij La I jllaa i jliia L» j j^jII 

tjli - j ala '"' ' aJ (jja-aa.1 U jliii /Jl 

, ' ' r u s . "..1 

ol53a Cilkil US La I aSla 
J3j Cllia oAic. ^j-a 
AjIaUJI ,J ULila. I jiik 
(j-aJI (j^i dlJJ (JaI (jja3 
La (Ja.j AJ Ajjjli -1 a lajU J 

3ji* CjpLil AJjaa 1 iuUlj Aiiai 

j-at JJ s jiij^ tjS-jLiijJI I jiLU 



amirul mukminin, 
engkau mempunyai 
panglima-panglima 
tentara dan pejabat- 
pejabat elit arab, 
bagaimana pendapatmu 
sekiranya lima puluh 
orang diantara mereka 
bersaksi bahwa 
seseorang yang telah 
menikah di Damaskus 
melakukan perzinahan 
padahal mereka tidak 
melihatnya, apakah anda 
merajamnya? ' "TIDAK" 
Jawabnya. Saya bertanya 
lagi; 'Bagaimana 
pendapatmu sekiranya 
lima puluh orang 
diantara mereka bersaksi 
bahwa ada seorang laki- 
laki di Himsh telah 
mencuri, apakah engkau 
potong tangannya 
padahal mereka tidak 
melihatnya? ' "TIDAK" 
Jawabnya. Maka saya 
berkata; 'Demi Allah, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m sama sekali belum 
pernah membunuh 
seorang pun kecuali 
karena salah satu alasan 
diantara tiga; Seseorang 
yang membunuh secara 
sengaja, maka ia harus 
dibunuh, atau seseorang 
yang berzina setelah 
menikah, atau seseorang 
yang memerangi Allah 
dan rasul-NYA dan 
murtad dari Islam.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(Jla s La (JjjlA (j^i 

a g La 4 'j a i ^ Sjfl l fl a • afl ) 
^Ll AilSLa I jikill j»A 

jli I jlkia iLaUl 
"Jk. jliil ^ila Jikll ^ 

(JjjLaJI ( _ r i.l di?.j ^>L£a 

J3j Cllia CllLa V^ft^ (jilx9 

5L>J ^ (j'jj- 0 L» '^'"^ ^ 
_^<jli ^ 'i. La JbLj ^Aj «Lal inslLl 



Lantas orang-orang 
menyela pembicaraan; 
'Bukankah [Anas bin 
Malik] menceritakan 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memotong seseorang 
karena pencurian dan 
mencongkel matanya, 
dan membiarkan mereka 
terhempas di terik 
matahari? ' Kujawab; 
'akan saya ceritakan 
kepada kalian hadits 
Anas yang Anas 
sendirilah yang 
menceritakan kepadaku; 
Bahwasanya 
sekelompok orang dari 
kabilah 'Ukl sejumlah 
delapan orang menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, mereka berbaiat 
kepada beliau 
menyatakan keislaman. 
Tapi mereka tidak cocok 
dengan iklim Madinah 
sehingga tubuh mereka 
sakit. Lalu mereka 
mengadukan keluh 
kesahnya kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Nabi menyarankan: 
"Tidakkah sebaiknya 
kalian berangkat 
bersama penggembala 
unta-unta kami sehingga 
kalian bisa memperoleh 
susunya dan air 
kencingnya (untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berobat)?" 'baiklah' 
Jawab mereka. Mereka 
pun berangkat dan 
meminum susu dan air 
kencingnya sehingga 
sehat. Tapi mereka 
malah membunuh 
penggembala Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan merampok unta- 
untanya. Kejadian ini 
akhirnya sampai kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Nabi pun mengirim 
pasukan untuk memburu 
jejak mereka. Mereka 
berhasil diringkus dan 
diseret di hadapan Nabi. 
Maka Nabi pun 
memerintahkan mereka 
untuk dipotong tangan 
dan kaki mereka dan 
mata mereka dicongkel. 
Lantas Nabi membuang 
mereka di terik panas 
matahari hingga tewas.' 
Saya bertanya; 'Siapa 
lagi yang lebih sadis 
daripada mereka? 
Mereka murtad dari 
Islam, membunuh, dan 
merampok.' Kemudian 
'Anbasah bin Sa'id 
mengatakan; 'Demi 
Allah, saya belum 
pernah mendengar 
seperti hari ini sama 
sekali.' Saya berkata; 
'Apakah engkau 
menolak haditsku ini hai 
Anbasah? ' 'tidak, 
engkau telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



membawakan hadits 
seperti apa adanya. 
'Demi Allah, tentara ini 
akan tetap dalam 
kebaikan selama syaikh 
ini hidup ditengah- 
tengah mereka.' Aku 
terus melanjutkan; 
dalam kasus seperti ini, 
juga ada pedoman lain 
dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, kisahnya, Pernah 
beberapa orang anshar 
menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Mereka berbincang- 
bincang bersama beliau, 
lantas seorang dari 
mereka keluar dari 
tengah-tengah mereka, 
dan ternyata ia dibunuh. 
Sesudah pembunuhan 
itu, para sahabat keluar, 
mereka temukan 
sahabatnya telah 
terbunuh bersimbah 
darah, sehingga mereka 
laporkan kasusnya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Kata mereka; ' Ya 
Rasulullah, kawan kita 
yang tadi berbincang- 
bincang bersama kita, 
kemudian keluar dari 
tengah-tengah kami, 
ternyata ia telah 
bersimbah darah.' 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m keluar dan bertanya: 
"Menurut kalian, siapa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



yang kalian terka?" 
dalam redaksi lain 
"Siapa yang kalian 
sangka telah 

membunuhnya?" Mereka 
menjawab; 'kami pikir, 
kaum yahudilah yang 
telah membunuhnya.' 
Rasul pun mengutus 
utusan menemui yahudi, 
mengundang mereka dan 
berujar; "apakah kalian 
telah membunuh kawan 
kami ini?" Mereka 
menjawab; 'Tidak'. Nabi 
kemudian mengatakan 
kepada para sahabat; 
"apakah kalian rela jika 
lima puluh orang yahudi 
bersumpah bahwa 
mereka tidak 
membunuhnya?" Para 
sahabat menjawab; 
'Tentu mereka takkan 
peduli jika memang 
benar-benar membunuh 
kami! ' Kemudian kaum 
yahudi bersumpah. 
Lantas Nabi bertanya; 
"bagaimana kalau kalian 
memperoleh diyat 
asalkan lima puluh orang 
diantara kalian 
bersumpah?" Namun 
para sahabat tidak mau 
bersumpah. Akhirnya 
Nabi membayar 
diyatnya dari kantong 
beliau sendiri. Saya 
berkata; Dahulu kabilah 
Hudzail pernah 
melepaskan 
(membatalkan) 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



persekutuan (ikrar 
perjanjian untuk 
bahagia-sengsara secara 
bersama) semasa 
jahiliyah. Tetapi Hudzail 
menyerang satu keluarga 
Yamani di malam buta 
di Bat-ha'. Seorang 
yamani dari penghuni 
rumah terjaga sehingga 
bisa memenggalnya 
dengan pedang dan 
berhasil membunuhnya. 
Kemudian penduduk 
Hudzail datang dan 
meringkus keluarga 
yamani dan 

mengadukannya kepada 
Umar di Al Mausim. 
Hudzail menyampaikan 
dengan berkata; 'dia 
telah membunuh sahabat 
kami.' Dia menjawab; 
'sesungguhnya mereka 
(Hudzail) telah 
melepaskan 
perjanjiannya.' Lantas 
Umar mengatakan; 
'Silahkan lima puluh 
orang Hudzail 
bersumpah bahwa 
mereka belum 
melepaskan 
perjanjiannya.' Lantas 
empat puluh sembilan 
orang Hudzail 
bersumpah bahwa 
mereka belum melepas 
perjanjiannya. 
Kemudian salah seorang 
dari mereka datang dari 
Syam, dan mereka pun 
meminta orang yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



baru datang tersebut 
untuk bersumpah, 
namun ia enggan 
bersumpah sehingga 
harus menebus 
keengganan sumpahnya 
dengan membayar seribu 
dirham. Lantas Hudzail 
mencari pengganti lain 
untuk melengkapi lima 
puluh orang. Sedang 
laki-laki yang membayar 
tebusan tadi, mereka 
serahkan kepada saudara 
korban sehingga 
tangannya bergandengan 
dengan tangannya. 
Keduanya terus berjalan 
bersama lima puluh 
orang yang telah 
bersumpah, hingga 
setibanya mereka di 
sebuah pohon kurma, 
hujan mengguyur 
mereka sehingga mereka 
terperangkap dalam gua 
di sebuah gunung. Gua 
pun runtuh sehingga 
menimpa kelima puluh 
orang Hudzail yang 
bersumpah itu dan 
mereka semua mati. 
Kedua orang sisanya 
bisa lolos, namun tiba- 
tiba ada sebuah batu 
yang menggelinding ke 
arah mereka dan 
meretakkan kaki saudara 
yang terbunuh, ia masih 
bisa hidup setahun 
kemudian lantas 
meninggal. Saya 
berkata; Abdul Malik 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bin Marwan pernah 
mengqisas seseorang 
dengan bukti Qossamah, 
namun di kemudian hari 
ia menyesal dari yang 
dia lakukan, dan ia 
perintahkan kelima 
puluh orang yang 
bersumpah untuk 
dihilangkan dari catatan 
Negara dan beliau 
memutasikan kelima 
puluh orang tadi ke 
negeri Syam. 


6391 


lW ^' lW *w \:.""' 0^ "^0 
l>°*^ J?^ U? £^="' ^4 J 

4 'i» li i\ 4 i (J» -v j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari ['Ubaidullah 
bin Abu Bakar bin Anas] 
dari [Anas] radliallahu 
'anhu, ada seseorang 
yang mengintip salah 
satu kamar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
menuju orang itu sambil 
membawa guntingnya 
dan beliau sembunyikan 
untuk ditusukkannya. 


6392 


t" w\ \ '/i w lajjj ^jj A j ]j§ 1 jj w 
(Js-^ (j' ir^f LW' U^- 

^ll J jL'j t_ij ,^4 ja4- s <^ _ 
(j-o u^V (J*^ ^*^J ^1">J aJc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab], [Sahal 
bin Sa'd as Sa'idi] 
mengabarkannya, ada 
seseorang yang 
mengitintip melalui 
lubang pintu kamar Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam yang ketika itu 
beliau tengah menyisir 
kepalanya, ketika 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m melihatnya, beliau 
bersabda: "Kalaulah aku 
tahu bahwa engkau 
mengintip, niscaya sisir 
itu kutusukkan pada 
kedua matamu, " lalu 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; 
"Hanyasanya ijin demi 
pandangan." 


6393 


uila. *&)l jjC. jj ^jic LuSi. 
je .jlj^ll Luik jl j i u 
dJlffll "e'jij>> jc- £ JC.VI 
jl iiLij AjIc iiil (-lila jxuilall jjl 
jjl liljic ^ILi f y*\ jl 

jvi Il^iit-. i-ilSii i ^'i'N-vi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Abui Qashim 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Jika 
seseorang mengintipmu 
tanpa seijinmu, lantas 
engkau tusuk dengan 
tongkat sehingga 
matanya buta, maka tak 
ada diyat atasmu." 


6394 


Lj^)ji.l (J' iaall jj Lu^a 
(Jll ' i j U ^ LuAa. 4-UJC- jjl 
UI «ui 4 i» uill i'» «ui 

' . Uj i'iflT., £]\S 5oU.i. 

j^l li* S<^-" ^Sijc. (J^it 

Aic (JjUJ La o^a (JUij jl^>all 

1 jj) a!=JI (jla (_5_JI j £jl2s (_>J_JI 

jl jail La Vj lijje La j aliill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqah 
bin Al Fadhl] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mutharrif] 
mengatakan; aku 
mendengar [Asy Sya'bi], 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dia berkata; aku 
mendengar [Abu 
Juhaifah] mengatakan, 
aku bertanya kepada 
[Ali] radliallahu 'anhu; 
Apakah kalian 
mempunyai sesuatu 
yang tidak tersebut 
dalam alquran? ' 
kesempatan lain dia 
berkata; 'yang tidak ada 
pada orang-orang? ' ia 
menjawab; 'Demi Dzat 
yang membelah biji- 
bijian dan mencipta 
manusia, kami tidak 
mempunyai selain yag 
terdapat dalam al 
Qur v an, kecuali 
kepahaman yang 
diberikan kepada 
seseorang terhadap 
kitab-Nya dan yang 
terdapat dalam 
lembaran.' Saya 
bertanya; 'apa yang 
terdapat dalam 
lembaran? ' ia 
menjawab; 'yaitu 
membayar diyat, 
membebaskan tawanan, 
dan janganlah seorang 
muslim dibunuh karena 
orang kafir.' 


6395 


i Luj jjj <&l jjc. Ijlla 
4 ini m ^c. C-jl^ ^)C. 

(j? tip J*' uW^" crl^O 
tflji ilLjj AjIc M ^jij-a «uli 

jl ^JC. 0^>3U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Ibnu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Syihab] dari [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, ada dua wanita 
Hudzail, salah satunya 
memukul yang lain 
sehingga janin yang 
dikandung keguguran, 
dan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memutuskan untuk 
membayar ghurrah, 
budak laki-laki atau 
hamba sahaya 
perempuan. 


6396 


(jc AjjI (jc- ■»! uift Ujik C uA j 

( i jl ui'iinl 4 jl 3 JC. illl (^jJaj 
o^)jj<_a]l (JUS Si J-all (_>^aiUi) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[ayahnya] dari 
[Mughirah bin Syu'bah] 
dari Umar radliallahu 
'anhu, ia pernah meminta 
pendapat mereka 
mengenai 

menggugurkan janin 
wanita. Kontan 
Mughirah mengatakan; 
'Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan 
dengan ghurrah, budak 
atau hamba sahaya.' 
[Muhammad bin 
Maslamah] memberi 
kesaksian bahwasanya ia 
pernah menyaksikan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan 
sedemikian. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6397 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Hisyam] dari 
[ayahnya], Umar pernah 
meminta kesaksian 
orang-orang, siapa 
diantara mereka yang 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan 
masalah keguguran janin 
(yang di pukul). Maka 
[Al Mughirah] 



mengatakan; 'Aku 
mendengar beliau 
memutuskannya untuk 
membayar ghurrah, 
budak laki-laki atau 
hamba sahaya 
perempuan, ' lantas 
[Muhammad bin 
Maslamah] mengatakan; 
'aku menyaksikan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan seperti 
ini.' Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sabiq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Urwah] dari [ayahnya] ia 
mendengar [Mughirah 
bin Syu'bah] 
menceritakan tentang 
Umar, bahwa ia pernah 
meminta pendapat 
orang-orang tentang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







keguguran janin wanita 
semisalnya. 


6398 


1 " ' jj (jj Alll LjjSi. 
■la ul (jt tjlg l n (jjl (jC- CLulll 

uJ'O^J* es-f' (j^ \. l!^'^' clw 

^Ai (j-o Sljil Uji?- ^ ^5-^=2 
(jl ^J <Lal jl .JJC. (jliaJ 
o^)aJlj Uulc ^'— * ^jJill olj-all 

UjjjJ UjjI jj^i (jl jiiLij ^Jc ^ii 

tfr&LaO Jt (Jaili jlj l$j>jjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ibnu Syihab] dari [Sa'id 
bin Musayyab] dari 
[Abu Hurairah], 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah memutuskan 
(diyat) janin wanita dari 
bani Lahyan dengan 
nilai setara ghurrah, 
budak laki-laki atau 
hamba sahaya 
perempuan, kemudian 
wanita yang beliau 
putuskan untuk 
membayar ghurrah 
meninggal, maka 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m putuskan warisannya 
untuk anak-anaknya dan 
suaminya, sedang 
pembayaran diyat bagi 
'ashabahnya. 


6399 


(jjl IjjSi. ^JLLa (jj 'U"» i lij^a 
L—lU'-iji (jjl (jt (_>ujjJ uila t_lA j 

jjl4iKu llj 1 l w. (jll (jf. 

cr^J *J^J^ ^' u' U-*^3^' ^F" 

Cy u' ''j'"' <"^'"'V'' Aic. &I 
l '„ 'i Wi » 1 1 j "Mi i i 

Ig '«k 4 O jj) ,>iiii ;L.j4ilr. 

* - 5 1 ^ - 2 - i - >f ao -- S s ! 
4j.j (jl (^ i iafl j oAjjj jl .JJC. 'o jC. 

Uulalc. Jc- Sljill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ibnul 
Musayyab] dan [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman], [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan; Ada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dua wnaita Hudzail yang 
berkelahi sehingga salah 
satunya melempar yang 
lain dengan batu 
sehingga membunuhnya 
dan menggugurkan 
kandungannya, lantas 
orang-orang 
mengadukan sengketa 
ini kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau 
putuskan diyat janin 
sebesar ghurrah, setara 
budak laki-laki atau 
hamba sahaya 
perempuan, beliau 
putuskan diyat wanita 
ditanggung 'aqilah-nya. 


6400 


l -. - - i f ; - i - '. >° » . - 4.*- 

^ (jiutl« ^alia jjl 
"Cile alll ^li^a <&! J jlaj t _ s J 1 

Luijl (jl <J jjjj U ijlss ilLjj 
<iiiLa JLa ^ILjla £&c 

JIS li j'— « 

1 A i, l"'w'u^i i\<fi»"w.~i r . ° Al \ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Amru bin 
Zurarah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] dari ['Abdul 
'Aziz] dari [Anas] 
mengatakan, dikala 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m datang ke Madinah, 
Abu Thalhah 
menggandeng tanganku 
dan mengajakku 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
'Wahai Rasulullah, Anas 
adalah anak belia yang 
terampil, baik sekali jika 
ia menjadi pembantumu! 
' Kata Anas, maka aku 
membantu beliau baik 
ketika beliau di rumah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







maupun bepergian, dan 
demi Allah, beliau tidak 
pernah menggerutu 
terhadap yang kulakukan 
dengan mengatakan; 
'mengapa kau lakukan 
seperti ini! ' Dan tidak 
pernah pula beliau 
menggerutu terhadapku 
karena pekerjaan yang 
tidak kulakukan dengan 
mengatakan; 'mengapa 
tidak kau kerjakan ini 
hah! ' 


6401 


OLla ■ jj (jj auI llj^a 
^ a . n ^ il g ya ^JjjI 1 V* w t " \ *\\\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id bin Musayyab] 
dan [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, bahwasanya 
Rasulullah bersabda: 
"Binatang ternak yang 
mencelakakan tidak ada 
kewajiban diyat, sumur 
yang mencelakai juga 
tak ada kewajiban diyat, 
Pertambangan (yang 
mencelakai juga) tak ada 
kewajiban diyat, dan 
harta karun zakatnya 
seperlima." 


6402 


^jC- ^ ia 1 " Ia aLmja 1 V* 'w 
jll^ (j^aJillj jLj^. jjJIj jlj^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Muhammad bin 
Ziyad] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Hurairah] radliallahu 
'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Binatang ternak yang 
mencederai tak 
berkewajiban membayar 
diyat, sumur yang 
menjadikan celaka juga 
tak ada diyat, 
pertambangan yang 
menjadikan celaka juga 
tak ada diyat, dan harta 
karun zakatnya 
seperlima." 


6403 


■l&liJi l'* w /jT.i-v \l l v'; w ^1^11 
(Jj3 (ji (Jli pin j 4 jS& illl ( _ s i*-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qais bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mujahid] 
dari [Abdullah bin 
Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa yang membunuh 
orang kafir yang telah 
mengikat perjanjian 
(mu'ahid) dengan 
pemerintahan muslimin, 
ia tak dapat mencium 
harum surga, padahal 
harum surga dapat 
dicium dari jarak empat 
puluh tahun." 


6404 


jjA j lijik t_)JijjJ (JJ 'U"» 1 1 "'i"- 
* \i\ r"i\5 £JS ^ iii. -v ,1 jr-. 

i ojlii l Vi^-v S'inr. jjil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




t , ' VTJ • 



menceritakan kepada 
kami [Mutharrif], bahwa 
[Amir] menceritakan 
kepada mereka, dari 
[Abu Juhaifah] 
mengatakan; Pernah aku 
berkata kepada [Ali] - 
lewat jalur periwayatan 
lain-telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqoh 
bin Al Fadhl] telah 




mengabarkan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mutharrif] 
Aku mendengar [Asy 
Sya'bi] menceritakan 
dengan mengatakan; aku 
mendengar [Abu 
Juhaifah] mengatakan; 
aku bertanya kepada [Ali 
radliallahu 'anhu]; 
Apakah kamu 
mempunyai sesuatu 
yang tidak terdapat 
didalam alqur'an? ' 
sesekali Ibnu Uyainah 
mengatakan dengan 
redaksi; 'sesuatu yang 
tidak dimiliki manusia? ' 
ia menjawab; 'Demi 
Dzat yang membelah 
biji-bijian dan mencipta 
manusia, kami tidak 
mempunyai selain yang 
terdapat dalam al 
Qur v an, kecuali 
pemahaman yang 
diberikan kepada 
seseorang terhadap 
kitabNya dan yang 
terdapat dalam shahifah.' 
Saya bertanya; 'apa yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







terdapat dalam shahifah? 
' ia menjawab: 
'kewajiban membayar 
diyat, membebaskan 
tawanan dan tidak boleh 
seorang muslim dibunuh 
karena orang kafir. 


6405 


s ^ u y j ^ s - ji ^ i 

jc. jju ''■ Hi la jjI Ll] ia 
(JT 1 ' (jf ij^ C5#=^ JJ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru bin Yahya] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan kalian memilih- 
milih diantara para 
nabi." 


6406 


■la l n ^1 (jc- (jC ^jj jLall 

jl i — > "iNf 1 -s. i^l jj^v Si -v j 

l'i JIS <t',>ij .••i°^U\ ;\ JIS ij<-. ia. 

«L. ^.1 , j ^U j (Jj'o'i 4 "U 
Cllla (Jli jin; 11 ( _ s it ( _ r ui ji> 

JIS 4-;^UU 2 ',.'>.£. v;\iU JIS 

IjI Ijsll (jjjij (ji Jjl (jjSll 
^1 j3 (j^i Ail ( _ s jjj jjij 

^J^ajall <3xl-aJ (_£^^fl^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Amru bin Yahya 
Al Mazini] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri] 
mengatakan, seorang 
laki-laki yahudi 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu 
wajahnya telah 
ditempeleng, ia berujar; 
'Hai Muhammad, salah 
seorang sahabatmu dari 
Anshar telah 
menempeleng wajahku.' 
Nabi bersabda; "panggil 
dia!" Lantas para sahabat 
memanggilnya, dan Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bertanya: "Mengapa kau 
tempeleng wajahnya?" 
dia menjawab; 'ya 
Rasulullah, aku 
melewati orang-orang 
yahudi, lalu aku 
mendengar dia 
mengatakan; 'Demi Dzat 
yang memilih Musa 
diatas semua manusia.' 
Saya berujar; 'Dan diatas 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m.' Maka pada saat itu 
aku terbawa amarah, 
sehingga aku 
menempelengnya.' Nabi 
terus bersabda: "Jangan 
kalian memilih-memilih 
aku diantara para nabi, 
sebab padahari kiamat 
nanti manusia pingsan, 
dan aku yang pertama- 
tama sadarkan diri, 
namun ternyata Musa 
telah memegang 
penyangga arsy, saya 
tidak tahu, apakah dia 
siuman sebelumku 
ataukah ia telah 
memperoleh pembalasan 
dari kepingsanannya di 
bukit Tursina." 


6407 


1 jiil jjjJI sjiA Uiilll 

C5 iLa J yji'j Jlla gDaJ AjLojI 

u! u'-^ Jj^ J! u j* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqomah] dari 
[Abdullah] radliallahu 
'anhu, mengatakan; 
'Dikala diturunkan ayat; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





l»la& «Bal ^jiJI 


'Sesungguhnya orang 
yang beriman dan tidak 
mencampur adukkan 
keimanan mereka 
dengan kezhaliman' (QS. 
Al an'am 82), para 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam merasa 
gusar, sehingga 
bertanya; 'Siapakah 
diantara kami yang tidak 
mencampur keimananya 
dengan kezjhaliman? ' 
Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menjawab; "Bukan itu 
yang dimaksudkan, 
tidakkah kalian 
mendengar ucapan 
Luqman; 'sesungguhnya 
kesyirikan adalah 
kezhaliman yang besar" 
(QS. Luqman 13) 


6408 


jj jaIoj 1 Yi ' -s Olja 

jjj l n Ijjj^I ^jaIjj) (^jj (JjC-Lituil 

2il ^ji-a /Ljjll tlj^ta 
Ula U jl j Lia jjjJI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin 
Mufadhdhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Jurairi] -lewat 
jalur periwayatan lain- 
telah menceritakan 
kepadaku [Qais bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sa'id Al Jurairi] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Bakrah] dari [ayahnya] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dosa yang paling besar 
diantara dosa-dosa besar 
lainnya adalah 
menyekutukan Allah, 
durhaka kepada orang 
tua, kesaksian palsu, 
kesaksian palsu (beliau 
mengulanginya tiga 
kali), atau ucapan dusta, 
" beliau tidak henti-henti 
mengulang-ulanginya 
sehingga kami 
mengatakan; 'Duhai, 
sekiranya beliau diam.' 


6409 


(_)jj!^9 (jC- 

(jj auI (jt ^ i» Afl jjc 
^ JLa Jib Jli ^USil 


telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Al Husain bin 
Ibrahim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Firas] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Abdullah bin 
Amru] mengatakan; 
Seorang arab badui 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 
'Waya Rasulullah, apa 
yang dianggap dosa- 
dosa besar itu? ' Beliau 
menjawab: 

"Menyekutukan Allah" 
'Lantas selanjutnya apa? 
' Tanyanya. Nabi 
menjawab: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Mendurhakai orang 
tua." 'selanjutnya apa? ' 
Tanyanya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Sumpah ghamus." 
Kami bertanya; 'apa 
makna ghamus? ' Beliau 
jawab; "maknanya 
sumpah palsu, dusta, 
yang karena sumpahnya 
ia bisa menguasai harta 
seorang muslim, padahal 
sumpahnya bohong 
belaka." 


6410 


Aill ^ i <aj J jsujla ^jjl ^jc. (JjI j 
S-llu! (j-aj AjIaL^JI [_i (J^C LaJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa v il] dari [Ibnu 
Mas'ud] radliallahu 
'anhu mengatakan, 
seorang laki-laki 
bertanya; 'ya Rasulullah, 
apakah kami dihukum 
karena kelakuan- 
kelakuan kami semasa 
jahiliyah? ' Nabi 
menjawab: "Barangsia 
berbuat baik dalam 
Islam, maka tak 
dihukum kelakuan- 
kelakuannya semasa 
jahiliyah, sebaliknya 
barangsiapa berbuat 
buruk dalam Islam, ia 
dihukum semenjak 
kelakuan awalnya dan 
akhirnya." 


6411 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jc Al j (jj jULk IjjSi. (J i iaall 
(^ic- (^iVli 4-ajSLc- (jc- tljjjS 

ljjS ^1 Jlla |_>uUc. JjjI ^Jja 

's o'* ' ?' S ? 


kepada kami [Abu 
Nu'man Muhammad bin 
Fadhl] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Ikrimah] mengatakan, 
beberapa orang Zindiq 
diringkus dan 
dihadapkan kepada Ali 
radliallahu 'anhu, lalu 
Ali membakar mereka. 
Kasus ini terdengar oleh 
[Ibnu Abbas], sehingga 
ia berujar; 'Kalau aku, 
aku tak akan membakar 
mereka karena ada 
larangan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m yang bersabda: 
"Janganlah kalian 
menyiksa dengan 
siksaan Allah, " dan aku 
tetap akan membunuh 
mereka sesuai sabda 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m: "Siapa yang 
mengganti agamanya, 
bunuhlah!" 


6412 


S ^jc J.Vna 1-Ll.la 

* - 'K jil (jaja jj <&i ^jc. u ji 

t'iji A Lij lig mati .i ( _ s ic 

jia^l ^iia d}-»*^ j 1 , j" 1 «g 'l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Qurrah bin Khalid] 
telah menceritakan 
kepadaku [Humaid bin 
Hilal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] 
mengatakan, Aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Lila Jji. (jj jUti AjLjjI (j-ojll 
(J jjl <Jla 'oilLj j ^jlli ^ja 

cJLa j^j p -MAk Ljjj^j jlS <Jla 

(Jjiil ^Ua I jSljj 'p Jjia Aj jiLa 
^Lilj i jala L3l LiS LiAi=j <Jlaa 



berangkat menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama dua 
orang asy'ari, satunya di 
sebelah kananku dan 
satunya di sebelah 
kiriku, sedang 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m tengah bersiwak. 
Keduanya sama-sama 
meminta pekerjaan 
(jabatan). Kemudian 
Nabi berujar: "Wahai 
Abu Musa atau hai 
Abdullah bin Qais" Abu 
Musa berkata; maka 
Saya menjawab; 'demi 
Dzat yang mengutusmu 
dengan kebenaran, 
kedua tamu itu tidak 
mengungkapkan isi hati 
mereka, dan aku tidak 
merasa bahwa keduanya 
minta pekerjaan 
(jabatan).' dan seolah- 
olah aku melihat siwak 
beliau dibawah bibirnya 
mengempes. Kemudian 
Nabi bersabda: "Sekali- 
kali aku tidak akan 
mempekerjakan tugas- 
tugas kita kepada orang 
yang memintanya 
(menginginkannya) , 
akan tetapi kamu ya Abu 
Musa atau ya Abdullah 
bin Qais, pergilah ke 
Yaman." kemudian 
Mu'adz bin jabal 
menyusulnya. Ketika 
Mu'adz bin jabal 
menemuinya, Abu Musa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menghamparkan bantal 
dan berujar; 'Turunlah'. 
Ternyata disisinya ada 
seorang laki-laki yang 
terikat. Muadz bertanya; 
'kenapa dengan orang 
ini? ' Abu Musa 
menjawab; 'dahulu dia 
seorang yahudi, lantas 
masuk Islam dan 
kembali lagi memeluk 
agama yahudinya.' Maka 
Abu Musa berujar; 
'Duduklah engkau! ' 
Mu'adz menjawab; 'Saya 
tidak akan duduk hingga 
dia dibunuh untuk 
menunaikan ketetapan 
Allah dan rasul-NYA (ia 
mengulang tiga kali), 
maka Abu Musa 
memerintahkan untuk 
membunuh yahudi 
tersebut. Keduanya 
kemudian berbincang- 
bincang masalah shalat 
malam. Satunya 
mengatakan; Adapun 
aku shalat malam namun 
juga tidur, dan kuharap 
dari tidurku (mendapat 
pahala) sebagaimana aku 
berharap memperoleh 
pahala bersama di 
kaumku.' 


6413 


<^J^' ^r 1 ^ L»' l£ CpCl (jC. 
(jl Ajjc- (jj <d)l (jj auI Ajjc- 
^jiLa ^Jjll cs^JJ Usllll SjJjA UI 

JlJ «^J* - ^ L>? L>* J^J 
(JjjIjII Jjlii ■ «■£ j5Lj UI U jjsC 
Ajlc. Sll Ls i-a <*il (3 jiuj CJli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




[Ubaidullah bin 
Abdullahbin Utbah], 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] mengatakan; 
Tatkala Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam wafat 
dan Abu Bakar diangkat 
menjadi khalifah, 
beberapa orang arab 
menjadi kafir, lalu 
[Umar] bertanya; 'Hai 
Abu bakar, bagaimana 



engkau memerangi 
manusia padahal 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Saya 
diperintahkan 
memerangi manusia 
hingga mereka 
mengucapkan laa-ilaaha- 
illallah, siapa yang telah 
mengucapkan laa-ilaaha- 
illallah, berarti ia telah 
menjaga kehormatan 
darahnya dan jiwanya 
kecuali karena alasan 
yang dibenarkan dan 
hisabnya kepada Allah." 
[Abu Bakar] menjawab; 
'Demi Allah, saya akan 
terus memerangi siapa 
saja yang memisahkan 
antara shalat dan zakat, 
sebab zakat adalah hak 
harta, Demi Allah, 
kalaulah mereka 
menghalangiku dari 
anak kambing yang 
pernah mereka bayarkan 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, niscaya aku perangi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka karena tidak 
membayarnya.' Umar 
kemudian berkata; 'Demi 
Allah, tiada lain 
kuanggap memang Allah 
telah melapangkan Abu 
Bakar untuk memerangi 
dan aku sadar bahwa 
yang dilakukannya 
adalah benar.' 


6414 


[jlua SI _jjl (Jjlii (jj ^ta a Ijlla 
(jc 4;» l7i Lj^jiil alll AjC Lj^)iil 

^aljSJ lillljl (jj (jiijl t 'i» ari jjLS 

AjIc iiil ^U^i auI (J jiajJ <-S^JfcJ 
ilLij ajIc iiil ^lln *&l J 

iill (^glLa aill J jjjj (JUS ^Qc.j 

VI M JjLj U 1 jtl itUl 
(3*1 °<}fc- iLi IjI V <JlI <Sj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil Abui Hasan] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Hisyam bin Zaid 
bin Anas bin Malik] 
mengatakan, aku 
mendengar [Anas bin 
malik] mengatakan; 
seorang yahudi melewati 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan mengucapkan; 
Assaam 'alaikum 
(kiranya kalian tertimpa 
kematian).' Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "wa'ailaika 
(Dan untukmu).' 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya; 
"tahukah kalian apa yang 
diucapkannya? dia telah 
mengatakan; 'alaikum 
(Semoga kalian tertimpa 
kematian)." Maka para 
sahabat menjawab; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'bagaimana kalau dia 
kami bunuh? ' Nabi 
menjawab; "jangan, jika 
ahlu kitab mengucapkan 
salam kepada kalian, 
jawablah; wa'alaikum 
(kepada kalian 
kematian)!" 


6415 


iA al juali l^llaa A_iic. 
^3! cJa Aii ji^l (J (jijl! 

j dia Jljj ) j]la Li ^ali)" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] dari [Ibnu 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha mengatakan; 
Sekelompok orang 
yahudi meminta izin 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
mengucapkan; Assaam 
'alaika (semoga 
kematian tertimpa 
kepada kalian), saya 
menjawab; 'bal 'alaikum 
Assam wal la'nah 
(Bahkan untuk kalian 
kematian dan juga 
laknat).' Maka Nabi 
berujar; 'hai Aisyah, 
bahwasanya Allah 
menyukai kelembutan 
dalam segala urusan.' 
Saya menjawab; 
'Tidakkah engkau 
mendengar apa yang 
mereka ucapkan? ' 
Beliau menjawab: "Saya 
menjawab; wa'alaikum 
(bahkan untuk kalian)." 


6416 


Vla (jjijl (jj lillLaj (jUiui (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





bj 5 J^jll (j) allaj 4jie Mil 

* j i * fi * ) s'* s 


kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sufyan] dan [Malik 
bin Anas] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Dinar] mengatakan, 
aku mendengar [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu 
mengatakan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kaum yahudi 
mengucapkan salam 
kepada salah seorang 
diantara kalian, 
kemudian mereka 
katakan; Saamun 'alaika 
(kiranya kamu tertimpa 
kematian), maka 
katakanlah; wa'alaika 
(bahkan untukmu)." 


6417 


llila aaa ^at 1 "m ' -s i_slj 
jJall fgjl^frlll Ajt Jll <Jli jiu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaqiq] mengatakan, 
[Abdullah] mengatakan, 
Seakan-akan aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengisahkan 
seorang Nabi yang 
ditempeleng oleh 
kaumnya sambil ia 
menyeka darah dari 
wajahnya dan 
memanjatkan doa; 'ya 
Rabbi, ampunilah 
kaumku, sebab mereka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



adalah orang yang tidak 
tahu.' 



6418 



Hl la (ji-at^/l Hi la ^1 Hi la 
(^jjj <c-Aa. t_i^iJI (jli 

Ajlc. auI (J jajj ala 

^Js jjilia] La-li-3 AlLo^ll (j,o jjJI 

Cyl Ijil (jli £a jiiala 



r-* 



Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khaitsumah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin 
Ghaflah] mengatakan, 
[Ali] radliallahu 'anhu 
mengatakan; "Jika saya 
menyampaikan sebuah 
hadits kepada kalian dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, demi 
Allah, saya terjatuh dari 
langit adalah lebih aku 
sukai daripada aku 
mendustakannya. 
Karenanya, akan saya 
ceritakan kepada kalian 
sesuatu yang akan terjadi 
diantara saya dan kalian, 
sesungguhnya perang 
adalah tipu daya, dan 
aku mendengar 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Di akhir 
jaman nanti muncul 
suatu kaum yang umur- 
umur mereka masih 
muda, pikiran-pikiran 
mereka bodoh, mereka 
mengatakan dari sebaik- 
baik manusia, padahal 
iman mereka tak sampai 
melewati kerongkongan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka keluar dari 
agama sebagaimana 
anak panah keluar dari 
busurnya, dimanapun 
kalian menemukannya, 
bunuhlah dia, sebab 
siapa membunuhnya 
mendatangkan ganjaran 
pagi pelakunya di hari 
kiamat." 


6419 


(jj . "w"t t"w «ui (Jla i_iIaj3I 

(jj eUaC- j 4 a 1 l ji ^1 jjc- ^sjAI^j) 

,vit Tn UI UjI i <4 j^y 

Ajjj^kll jjc oVUjjSjjaLII 

i s ^ 0 " 'j f - . ' * 

Ajjj^kll Li (_£jjl V (JliS f^'"J 

<jlc iiil 4 iitl i'» 

pjj 4JWI ajlA ^ g" ji-i JjSj 

(JJJ-a (j^ (j? UJ* J^d 
Jl (^l^ll j laAji AiajJI L>* 
AiLLaj JI <L_aj JI A «g La 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
mengatakan, aku 
mendengar [Yahya bin 
Sa'id] mengatakan, 
Telah mengabarkan 
kepadaku [Muhammad 
bin Ibrahim] dari [Abu 
Salamah] dan [Atho' bin 
Yasar] bahwasanya 
keduanya pernah 
mendatangi [Abu Sa'id 
Al Khudri] dan 
menanyainya tentang 
sekte Haruriyah; 'apakah 
engkau mendengar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam? ' Ia 
mengatakan; 'Saya tidak 
tahu menahu tentang 
haruriyah, hanyasaja 
Aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihi 
wasalalm bersabda; 
"Akan muncul di 
kalangan umat ini -dan 
ia tidak mengatakan dari 
umat ini- suatu kaum 
yang kalian akan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







meremehkan shalat 
kalian bila di 
bandingkan dengan 
shalat mereka, mereka 
membaca al Qur v an 
namun tidak melewati 
kerongkongan atau 
tenggorokan mereka, 
mereka keluar dari 
agama sebagimana anak 
panah keluar dari 
busurnya, lantas sang 
pelempar melihat anak 
panahnya, mata 
panahnya hingga kain 
panahnya, hingga 
seolah-olah anak panah 
itu keluar dalam tempat 
senar, apakah ada darah 
yang menempel?" 


6420 


(jj (jc 4jAk oUI 

C**"' tjjj^ L>? UJ* J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Wahb] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar] bahwasanya 
[Ayahnya] menceritakan 
kepadanya dari 
[Abdullah bin Umar] 
dan ia menceritakan 
tentang al hariuriyah, 
kemudian dia 
menuturkan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mereka keluar dari 
Islam, sebagaimana anak 
panah keluar dari 
busurnya." 


6421 


(jC- U^)^! ^L2uA 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(^jl (Jt A .fllud ^gjl (jC- 

( iiuij <jic. iii ^ji-a ^4^1 IjjjIiI 

jla Jta Alit ^^l* 3 ' crF^ 

jl (J^J ^jJI 

Jll jS SI j-all (^ii JIa Jli 

jjl (Jll (jjilill (j-a jjia. ^glc- 

J^jlll Ajai Claill ^jlc- 



bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dai [Abu Sa'id] 
mengatakan; Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
membagi (harta 
rampasan), tiba-tiba 
Adbdullah bin Dzil 
huwaishirah At Tamimi 
datang seraya menegur 
Nabi; 'Hendaklah 
engkau berbuat adil! ' 
Spontan Nabi 
menjawab: "siapa lagi 
yang berbuat adil jika 
aku tak berbuat adil?" 
Umar kemudian berujar; 
'Biarkan aku yang 
memenggal lehernya! ' 
Nabi bersabda; "Biarkan 
saja dia, sebab dia 
mempunyai beberapa 
kawan yang salah 
seorang diantara kalian 
meremehkan shalatnya 
dibanding dengan 
shalatnya, dan 
meremehkan puasanya 
dibanding puasanya, 
mereka keluar dari 
agama sebagaimana 
anak panah keluar dari 
busur, ia melihat bulu 
anak panahnya namun 
tak ada apa-apa, 
kemudian 

memperhatikan mata 
anak panahnya namun 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tidak ditemukan apa-apa, 
kemudian melihat kain 
panahnya namun tidak 
didapatkan apa-apa, dan 
telah didahulu oleh 
kotoran dan darah. 
Tanda-tanda mereka 
adalah salah satu 
diantara kedua 
tangannya -atau- 
diantara kedua 
putingnya seperti puting 
kaum perempuan atau ia 
seperti daging yang 
bergerak-gerak, mereka 
muncul ketika manusia 
mengalami perpecahan." 
Sedang Abu Sa'id 
mengatakan; aku 
bersaksi bahwa aku 
mendengar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam, dan aku 
bersaksi bahwa 'Ali 
membunuh mereka dan 
aku bersamanya ketika 
didatangkan seseorang 
yang ciri-cirinya seperti 
yang disifatkan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas 
diturunlah ayat; 
'Diantara mereka ada 
yang mengolok-olokmu 
karena sedekah yang 
kamu infakkan' (QS. 
Attaubah 58). 


6422 


(J g uil dila Jla ^jj jaujj 
^ jIJ^Lll ^ji (Jjsj pLij AjIc au! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





f*^' J 2 JJ^ V (j' J^' UJ^J^J 
(4^' tjjj^ (j-a jj3 JAJ 


telah menceritakan 
kepada kami [Asy 
Syaibani] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusair bin Amru] 
mengatakan, aku 
bertanya kepada [Sahal 
bin Hunaif] ; 'apakah 
engkau mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentang Khawarij? ' Ia 
menjawab; aku 
mendengar beliau 
bersabda; -sambil beliau 
arahkan tangannya 
menuju Irak- "Dari 
sanalah muncul 
sekelompok kaum yang 
membaca al Qur v an 
tidak melebihi 
kerongkongan mereka, 
mereka keluar dari Islam 
sebagaimana anak panah 
keluar dari busurnya." 


6423 


i^f Cf- £J?'^' u^ r-H>' 
jjijja (Juali <cLUl ^j&i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hari kiamat 
tidak terjadi hingga dua 
kelompok saling 
membunuh, padahal 
semboyan keduanya 
satu." 


6424 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim] Telah 



mengabarkan kepada 
kami [Waki'] -lewat jalur 



periwayatan lain-Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] telah 



menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqomah] dari 
[Abdullah] radliallahu 



'anhu mengatakan; 
tatkala turun ayat ini; 
'Sesungguhnya orang 
yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan 
keimanan mereka 
dengan kezaliman' 
(QS.Luqman 82), ayat 
ini sangat menggusarkan 
para sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehingga 
mereka bertanya; 'Siapa 
diantara kami yang tidak 
melakukan kezaliman 
terhadap dirinya sendiri? 
' lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Bukan 
seperti yang kalian 
sangka, hanyasanya 
yang dimaksudkan 
adalah seperti ucapan 
Luqman kepada 
anaknya; 'Wahai anakku, 
janganlah engkau 
menyekutukan Allah, 
sebab menyekutukan 
Allah adalah kezhaliman 
yang besar" 
(QS.Luqman 82). 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6425 


'» e' $ b' b'- b£ 

I.Vil jSi i^Wl i jji jjl i'ir. i'i.^ilu 

Jlaa <J j^ijj M '* '^j V (jaili 

Vi Sll ^ji-a ^jjll! 

2jl VI <JI V cJjiJ a jii 

V Ajla ^ JlJ jil i2Uli 
jlill 4jIc. 'M 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Mahmud bin Rabi'] 
mengatakan, aku 
mendengar [Itban bin 
Malik] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
menemuiku, lantas ada 
seseorang bertanya; 
'mana Malik bin 
Duhsyun? ' seseorang 
dari kami mengatakan; 
'Dia munafik, tidak 
mencintai Allah dan 
Rasul-NYA.' Spontan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bukankah kalian 
katakan bahwa ia 
mengucapkan; laa- 
ilaaha-illallah, untuk 
mencari wajah Allah?" 
Ia menjawab; 'Benar'. 
Maka Nabi bersabda: 
"Tidaklah seorang 
hamba dipenuhi 
kecintaan kepada Allah, 
melainkan Allah 
mengharamkan neraka 
baginya di hari kiamat." 


6426 


(jJU (j r - (j 1 '-""" (j r - il J r - J'' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Hushain] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



s^i jii M ui i ^ uii3 uii 

jA La Jll ^Jjij 4jjLaLi 
AjIc auI /-Ha Atll (J j-uij 

uK', 

I ^gik I jallajl Jll JjjjII 

I^SA 4 alu) jjl JIS <Lwajj 

Ljja (jll ^Lk AJl jt jjI Jll 
LU jai ^jlc liaikjll Ljj (^jjjll 

allaj AjIc auI ^U.-! Ai)l (J JJ^J 
C u£ (jlS J3j LjJ JJ*J ( _ s it j_; ui'i 
(J^jjjj J.!'"'". 1 <5La Ja! 

1 jlSa -gjti pljij AjIc. 'Jh\ ^ji-a 

La Cllll lik-i (^ill <Lllj£]l JjI 

Ia Ljj ULjll l. (_5*-<> 

I UAkj La3 L$-*Q ^ ''3 . 
Qj£ L$J«-a (_5^>j La £^1 La JlsS 

Li li^lc iaJ dlaa Jll 

^ilLij A)jl <_ ? lLa J J-^J 

Aj i alkj <_£a!Ij (^ic- ■ ala £j 
lifii^kV j| i_lL&]l J^^Lil 
L?* J j! <^>^ 

Atll J J^J L3-J I jjll ^ija uajl 

Lj jic- Jlal plij AjIc. 'M ( _ s iLa 
AjIc. auI (^glla M J jjjj (JLaa 

La L5 ic dillaa La L-Jala L iHaj 
J La J _&"JJ L Jll t" W ila 
'U jjjijj Aillj liajJi (JJ^ ^ 

%■ J u' ls^J 
JLaj JaS Jc. ^lij i 

<J Vj iiljLi-LaS J-a 

^Ua 

V jiLa Jll 4JLa) 4JaI Ji- 
j-aC. Jll*! Jll I JJ=>- V) <J I jl jiij 

iil JLL ia Ji\\ J jLij L JUl 

jj-a JuJ^jl Jll * i "*- t-JJjJaila 
( xiLl iil Jil lilljij Laj JaI 



[fulan] mengatakan, Abu 
Abdurrahman dan 
Hibban bin 'Uthayyah 
bersengketa. [Abu 
Abdurrahman] kemudian 
mengatakan kepada 
Hibban; Aku tahu alasan 
yang memotivasi 
kawanmu untuk 
menumpahkan darah.' 
Maksudnya [Ali bin Abi 
Thalib]. Apa itu? ' 
Tanya Hibban. Abu 
Abdurrahman 
menjawab; 'Sesuatu 
yang aku mendengar 
darinya secara langsung.' 
Apa itu? ' Tanya 
Hibban. Abu 
Abdurrahman 
melanjutkan; dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutusku 
bersama Zubair dan Abu 
Murtsad. Masing-masing 
kami ketika itu 
menunggang kuda. Nabi 
berpesan: "Berangkatlah 
kalian hingga kalian 
sampai ke Raudah Haj." 
Kata Abu Salamah 
demikian, namun Abu 
Awanah mengatakan 
dengan redaksi; 
'HajV'disana ada seorang 
wanita yang membawa 
surat Hathib bin Abi 
Baltha'ah kepada kaum 
musyrikin, bawalah surat 
itu kepadaku." Lantas 
kami berangkat 
menunggang kuda kami 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




hingga kami 
menemukan wanita itu 
sebagaimana yang 
disabdakan Nabi kepada 
kami, yaitu ia berada 
diatas untanya. Ketika 
itu Hathib bin Abi 



Baltha'ah telah berkirim 
surat kepada penduduk 
Makkah yang isinya 
mengabarkan 
keberangkatan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m kepada mereka. Maka 
kami bertanya kepada 
wanita tersebut; 'Mana 
surat yang ada 
bersamamu? ' 'Saya tak 
membawa surat apapun' 
Jawab wanita tersebut. 
Maka kami 

menderumkan untanya, 
Kami mencari-cari surat 
itu di barang-barang 
bawaannya namun tidak 
kami dapatkan apa-apa. 
Kedua kawan kami 
mengatakan; 'Menurut 
hemat kami, dia tak 
membawa surat! ' Saya 
jawab; 'Kita sama-sama 
tahu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tak mungkin 
bohong.' Maka Ali 
bersumpah dengan 
mengatakan; 'Demi Dzat 
yang dijadikan untuk 
bersumpah, sekarang 
kamu harus 

mengeluarkan surat itu, 
atau kami benar-benar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



menelanj angimu . ' 
Spontan wanita tersebut 
meraih ikat pinggangnya 
dan pada saat itu dia 
mengenakan ikat 
pinggang terbuat dari 
kain, dan mengeluarkan 
surat tersebut. Kemudian 
mereka membawa surat 
itu kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Umar berkata; 'ya 
Rasulullah, sungguh 
Hathib telah 
mengkhianati Allah dan 
rasul-NYA dan juga 
orang-orang mukmin, 
biarkan diriku 
memenggal lehernya.' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepada Hathib: 
"Hai Hathib, apa yang 
mendorongmu untuk 
berbuat seperti itu?" 
Hathib menjawab; 'ya 
Rasulullah, Bukan 
berarti saya tidak 
beriman kepada Allah 
dan rasul-NYA, akan 
tetapi saya ingin 
mempunyai di tengah- 
tengah kaum (di 
Makkah) tangan yang 
membela keluarga dan 
hartaku, dan saya 
berpikir tak ada satupun 
dari sahabatmu 
melainkan dia juga 
disana mempunyai 
keluarga yang lewat 
perantaraannya Allah 
menjaga keluarga dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



hartanya dari kaumnya.' 
Maka Nabi menjawab; 
"Ia jujur, maka 
janganlah kalian 
berkomentar 
terhadapnya selain 
kebaikan." Namun Umar 
belum juga reda 
kemarahannya sehingga 
kembali mengatakan; 'ya 
Rasulullah, ia telah 
berkhianat kepada Allah 
dan rasul-Nya dan juga 
orang-orang mukmin, 
biarkan aku memenggal 
kepalanya.' Spontan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menegur: 
"bukankah dia termasuk 
orang yang mengikuti 
perang Badar? apakah 
kamu tahu, barangkali 
Allah telah melihat 
orang-orang yang 
mengikuti perang badar 
lantas mengatakan; 
'lakukanlah sekehendak 
kalian, Aku telah 
mewajibkan surga bagi 
kalian!" Kedua mata 
Umar pun berlinang, dan 
berujar; Allah dan 
Rasul-Nya-lah yang 
lebih tahu! ' Abu 
Abdullah mengatakan 
mengenai tempat diatas; 
'Khah adalah lebih sahih, 
namun beginilah Abu 
Awanah mengatakan, 
haj. Padahal haj adalah 
kesalahan tulis. Haj 
adalah nama tempat, 
sedang [Husyaim] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengatakan Khah 
(dengan huruf akhir Kha' 
bukan j im).' 


6427 


Clylll UiiAk Oi ts^H ^ 
(jj ia jc Jy jj (jj JLk jc 

o^LUI («a jcAi jl£ alLij aAIc 

.liljjll (jj JLlljll j ^Liiii (jj 4 a! i n^o 

^j4 /j)Q^ . Wl.nMl ^glll 

( _ s -lc liliUaj JS.liil ^gill (jlidjAlI 

i . .'^n /j 1 1 . n i\r*. t * i» il ^ . ^ /i 

- . j * 
i a . i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Khalid bin Yazid] dari 
[Sa'id bin Abi Hilal] dari 
[Hilal bin Usamah], 
bahwasanya [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] 
mengabarkan kepadanya 
dari [Abu Hurairah], 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam 
shalatnya berdoa: "Ya 
Allah, selamatkanlah 
Ayyasy bin Abi rabi'ah, 
Salamah bin Hisyam, 
Walid bin Al Walid, Ya 
Allah selamatkanlah 
orang-orang lemah dari 
kalangan orang-orang 
mukmin, ya Allah, 
kokohkanlah 
penyengsaraanmu 
terhadap Mudhar, dan 
kirimkanlah musim 
paceklik kepada mereka, 
sebagaimana paceklik 
yang menimpa Yusuf." 


6428 


(jj auI \io (jj &a ^ llUa 
*) ir*. 1 Vi w J^aM t i ,*'t 
^1 jc tLljji Ujik (-jlAjll 
Ajc Atll ^ i>ij (jjijl jc Ajila 

ikj 4j3 (j£ (ji cLlilj jilj^j 
jjij (jl jUu^l oji^-i. 

L«A 1 ^ojuj ULa C-J^l AJ^u)^)j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Hausyab 
Ath Tha v ifi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





A VI ^Jaj V s- jill laj (ji j 

Lo£ ^a£]| («a (jl u'j 
jUli («a *— a^ii (jl oj5L) 


kepada kami [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas] radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ada tiga hal yang jika 
seseorang 

melaksanakannya, ia 
mendapat kemanisan 
iman, Allah dan rasul- 
NYA lebih ia cintai 
daripada selain 
keduanya, ia mencintai 
seseorang dengan tiada 
dorongan selain karena 
Allah, dan benci kembali 
kepada kekafiran 
sebagaimana 
kebenciannya untuk 
dilempar ke neraka." 


6429 


UAla (jl <uJ i •< (jj Ijt l n Uliik 

1 mi* £]ic\iiul (jr. .'i ic. 

^ailjil Ajj (jj 1l» L .i l"i»^i« 

~ jlati LLa Aa.1 jlj g-^V' 
(_paijj (jl la < (jl£ (jLollaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad] dari 
[Isma'il] aku mendengar 
[Qais] aku mendengar 
[Sa'id bin Zaid] 
mengatakan; aku pernah 
bermimpi bahwa Umar 
adalah peneguhku 
terhadap Islam, dan 
sekiranya gunung Uhud 
runtuh karena perlakuan 
kalian terhadap Utsman, 
niscaya gunung itu pun 
runtuh.' 


6430 


(jc ^ ; lilSa AllaJa l'* w 
' ■ llja (jc (JJJ^ IjJ^ (JjcI «Ini 
(J jjuij Jl ljj^?Mll ClljVI (jJ 
jA j alLij <j1c illl (Jj-a ^ll 
4_jx£]| (JJa Aj o5__)J Auijla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




[Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais] dari 
[Khabbab bin Al Arat] 
mengatakan, kami 
pernah mengeluhkan 
penderitaan kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m yang ketika itu beliau 
beralaskan kain 
panjangnya di naungan 



ka'bah. Maka kami 
mengadu; 'Tidakkah 
engkau meminta 
pertolongan untuk kami? 
Tidakkah engkau berdoa 
untuk kami? ' maka 
beliau bersabda; 
"Sungguh sebelum 
kalian ada orang yang 
diringkus kemudian 
digalikan lubang 
baginya dan ia ditimbun 
disana, lantas 
didatangkan gergaji dan 
diletakkan di kepalanya, 
sehingga kepalanya 
terbelah menjadi dua, 
dan ada yang disisir 
dengan sisir besi 
sehingga memisahkan 
tulang dan dagingnya 
namun semua siksaan itu 
tidak memalingkannya 
dari agamanya, demi 
Allah, perkara ini akan 
sempurna sehingga 
seorang pengendara bisa 
berjalan dari Shan'a 
hingga Hadramaut, dan 
ia tidak khawatir selain 
kepada Allah dan srigala 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



yang akan menerkam 
kambingnya, namun 
kalian ini orang yang 
suka tergesa-gesa." 



6431 



(Jj jj jail jjc- IjjSi. 

cr^J °J^J* ts^' Cfi- ^if 1 CP 
^aljLttll ^ (j=J Uajjjlli 4ic iil 

^Jl I jallajl (Jlaa ( iiuij AjIc. iil 

(Jjjj Ui=k AjLa \ ')-\ 

UJll P ijj ^ Jlla ^1 U1 

gulali Ui Ij Cllit a3 I jllia 

LojI I jjiic-li ST) j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu; ketika kami di 
masjid, tiba-tiba 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui kami dan 
berujar: "Ayo kita pergi 
ke kaum yahudi, " maka 
kami berangkat bersama 
beliau, hingga kami tiba 
di Baitil Midras, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan 
menyeru mereka; 
"Wahai sekalian kaum 
yahudi, masuklah ke 
dalam Islam, maka 
kalian akan selamat." 
'Telah engkau 
sampaikan wahai Abui 
Qasim' Sambut 
mereka. "Itulah yang 
kuinginkan sebenarnya" 
Kata Nabi. Nabi 
mengulang ajakannya 
dua kali dan mereka 
memberi jawaban sama; 
'Telah engkau 
sampaikan wahai Abui 
qasim.' Nabi mengajak 
mereka untuk kali 
ketiga, dan berujar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada mereka: 
"Ketahuilah, 
bahwasanya bumi ini 
adalah milik Allah dan 
rasul-NYA, dan saya 
ingin mengusir kalian, 
maka siapa diantara 
kalian yang 
mendapatkan sesuatu 
dengan hartanya, juallah, 
kalaulah tidak, 
ketahuilah bumi 
hanyalah milik Allah 
dan rasul-NYA." 


6432 


lillLa Ijlla <lc j)S (jj 1-Ll.la 

jC ajgilflll (jj (j-ia.^]l ^JC. (jc 
£-0^-0 J (jAa.^)]l ^JC. jc <LijI 

^l-li. CIuj f T jc 

^jSII CjjU i251i CiA j£a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Qaza'ah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [ayahnya] 
dari [Abdurrahman] dan 
[Mujamma'], dua anak 
Yazid bin Jariyah Al 
Anshari, dari [Khansa' 
binti Khidzam Al 
Anshariyah] ; bahwa 
ayahnya 

mengawinkannya -ketika 
itu ia janda-dengan lak- 
laki yang tidak 
disukainya, kemudian 
dia menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
membatalkan 
pernikahannya. 


6433 


Hl la i ° i a jj La^ < Lll la 

jA j^aC (jc 4S°;1« ^1 
Atll j l^ij A l'ji'iIc (jC (jlj^i 
jul J j.. 'j l'' i"*i\a"ll« l'/. V. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibnu Juraij] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





IglK.., JIS i"is..,"i i^.",.,"» 


[Ibnu Abi Mulaikah] 
dari [Abu Amru] alias 
Dzakwan, dari [Aisyah] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan, saya 
berkata; 'ya Rasulullah, 
apakah wanita dimintai 
izin pada kemaluan 
mereka? ' Nabi 
menjawab: "iya." Saya 
bertanya; 'sungguh gadis 
merasa malu lantas ia 
memilih diam jika 
dimintai persetujuannya.' 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab; 
"jika ia diam, itulah 
tanda persetujuannya." 


6434 


'U (jSj llj Ifi jlJLo jjJ jl LajVI 

(ji (JUa alLij Ajlc. iiil 

Ldaj3 I^JC- J^J Ijjli. '"i" ■«'><• 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ada 
seorang laki-laki anshar 
menjanjikan 
kemerdekaan budaknya 
(mudabbar) padahal ia 
tak punya harta 
selainnya. Berita ini 
sampai kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau bertanya: "Siapa 
mau membelinya 
dariku?" Selanjutnya 
budak itu dibeli oleh 
Nu'aim bin Najjam 
seharga delapan ratus 
dirham. Kata Amru bin 
dinar, lalu kudengar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Jabir mengatakan; 
'budak qibthi yang 
meninggal di tahun 
pertama.' 



6435 



Uni Uilk 

(a ^ ... (J^ t^V^ (^Jjl (jt 
Jll eUulll I jjjj 



<2£ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Husain bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asbath bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy Syaibani 
Sulaiman bin fairuz] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
'Abbas], Asy Syaibani 
mengatakan, dan telah 
menceritakan kepadaku 
['Atho' Abui hasan As 
suwa v i] dan setahuku dia 
tidak menyebutnya 
selain dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma; 'Hai 
orang-orang yang 
beriman, tidak 
dihalalkan bagi kalian 
menguasai wanita secara 
paksa (QS.Annisa'; 19), 
dia berkata mengenai 
ayat ini; Dahulu jika 
seseorang meninggal, 
maka wali si laki-laki 
yang meninggal lah yang 
paling berhak terhadap 
isterinya, jika berkenan 
mereka kawini, atau 
mereka kawinkan 
dengan orang lain, atau 
mereka biarkan 
terkatung-katung, 
merekalah yang paling 
berhak terhadapnya 
daripada keluarga wanita 
itu sendiri, sehingga 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







turunlah ayat ini yang 
menyelesaikan masalah 
itu. 


6436 


<&l J J*"J Lpila OJJJA 

^luij u^'^* 

^j-o dl^cl-all (j-a tlli-a 

^ Jail jaiiii W; n'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ibrahim 
berhijrah bersama Sarah, 
kemudian mereka 
memasuki suatu desa 
yang dipimpin oleh 
seorang raja atau 
diktator. Raja mengutus 
seorang ajudan untuk 
menemui Ibrahim; 
'Panggil Ibrahim untuk 
menghadapku bersama 
isterinya', lantas sang 
ajudan membawa 
isterinya kepada sang 
raja. Ketika raja berdiri 
menghadap Sarah, Sarah 
lantas berwudhu dan 
shalat dan memanjatkan 
doa; 'Ya Allah, jika aku 
beriman terhadap-Mu 
dan rasul-Mu, maka 
janganlah Engkau 
kuasakan seorang kafir 
kepada kami', ketika itu 
pula kaki sang raja 
terbenam ke dalam bumi 
hingga meronta-ronta 
dengan kakinya." 


6437 


Cliilll LiliSk JjSj (jJ J ^ 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





u' i^&?C>^ Cf- J^c- CP 

JaC jj Ai\ .llC. jl ajf^l 1 «11 ul 
jl& jiil 1 afrlc iill £jjjaj 
jilLij AjIc iill (_gl>-a auI Uj^J 

Aala ^9 (jl^ U-*J ^ «luii V j 
<GiLk (J 2ll (jl£ <Lr=J 


kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab], bahwa [Salim] 
mengabarinya, 
bahwasanya [Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhuma mengabarinya, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang muslim adalah 
saudara muslim lainnya, 
tidak menzhaliminya 
dan tidak 

menyerahkannya kepada 
musuh, barangsiapa 
yang memenuhi 
kebutuhan saudaranya, 
maka Allah akan 
memenuhi 
kebutuhannya." 


6438 


LjjJLa j]l ^ac /o 'e OS^a 
a ] iJu ^ j1 ia ;1 1 u jj ^auoi 
jj j5Lj ^1 jj Ai)l lisc \Jija±A 

jlll ^g-iJaj jjijI jc- JJijl 
AjIc. auI ^jii-a <&l l] jiuj Jlllll 

jl UcjLt> lilLkl J_L^ljl ^,1..: j 

*d)l (J jjuij Ij (J4-J 1-* J"^» 
Clljl jil Uo jliax jl£ 1 j) «j' aj| 
jll ojlajl Ullla jH 1 jj 

ajj aj lillj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Abi Bakr bin Anas] dari 
[Anas] radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'"Tolonglah saudaramu 
baik ia zhalim atau 
dizhalimi." Ada seorang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







laki-laki bertanya; 'ya 
Rasulullah, saya maklum 
jika ia dizhalimi, namun 
bagaimana saya 
menolong padahal ia 
zhalim? ' Nabi 
menjawab; "engkau 
mencegahnya atau 
menahannya dari 
kezhaliman, itulah cara 
menolongnya." 


6439 


CP ji^ 1 L» C5#=^ ji j 

i iL-i', iiil ' . v, j i JU-i.ll 
La LSJ-*^ LjLieVI 

ji lg iu^ii l ii^ 11 (j^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Muhammad 
bin Ibrahim] dari 
[Alqomah bin Waqqash] 
mengatakan, aku 
mendengar [Umar bin 
Khaththab] radliallahu 
'anhu berpidato, dia 
mengatakan, aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Hai 
manusia, hanyasanya 
amal itu tergantung 
niyatnya, dan setiap 
orang mendapatkan 
sesuai yang diniatkan, 
barangsiapa hijrahnya 
karena Allah dan rasul- 
Nya„ maka hijrahnya 
dihitung karena Allah 
dan rasul-Nya, 
barangsiapa hijrahnya 
karena dunia yang ingin 
diperolehnya, atau 
wanita yang ingin 
dinikahinya, maka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hijrahnya sekedar 
mendapat yang 
diniatkan." 


6440 


^jik cilik 1 iSj -A^J\ 'o!lLa 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari 
[Hammam] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah tidak menerima 
shalat salah seorang 
diantara kalian jika 
berhadas hingga ia 
berwudhu." 


6441 


auI -Ijc ^ liaa a lii la 
Haj! (j 1 jjjijl (jJ ^Jt (jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah Al Anshari] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Tsumamah bin 
Abdullah bin Anas] 
bahwasanya [Anas] 
menceritakan 
kepadanya, bahwasanya 
Abu Bakar menuliskan 
kepadanya kewajiban 
sedekah sebagaimana 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m wajibkan, hewan 
ternak yang terpisah 
tidak boleh dihimpun 
dan hewan yang 
terhimpun tidak boleh 
dipisah, karena takut 
sedekah (zakat) nya. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jj JjcLaLI Ijlla AjjjS UAla 

L) Jlaa (j^l^l JJ^i f'* l' "3 > **• 

p jJaJ (jl VI (J 1 ''"'- jl CllIjILall 

(JlJ I ij,* CjUl jjj VI jjUjaij 
Jll J jLij sji^-U (Jl! olfi_}]l 

v <2Lj£t ^^ij cJii 

LLo (_>aijl V J ^ J^ 3 -^ 

(3 jLij (Jlla ulu ^jc, iiil tj^>3^ 

(jj ^ial jiiujj Ajic 2jI (^gll-a Jil 

^ (jjiliSI j'-- «j tJUjS^La 

JULI jl j' l-^«ji I^sJaI 
*(VuS ^ 'ilS^ll (j^s Ijl ji Lj_ia 

4 jSc. 



6442 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
ja'far] dari [Abu Suhail] 
dari [ayahnya] dari 
[Thalhah bin 
Ubaidullah] ; ada seorang 
arab badui menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
rambut acak-acakan, ia 
berkata; 'ya Rasulullah, 
beritahukanlah kepadaku 
shalat apakah yang Allah 
wajibkan atasku? ' Nabi 
menjawab: "shalat lima 
waktu, kecuali jika 
engkau mau 
mengerjakan yang 
sunnah." Si arab badui 
bertanya lagi: 
'Beritahukanlah 
kepadaku puasa apakah 
yang Allah wajibkan 
bagiku? ' Nabi 
menjawab: "puasa bulan 
ramadhan, kecuali jika 
kamu ingin 
melaksanakan yang 
sunnah." Si arab badui 
bertanya; 
'Beritahukanlah 
kepadaku, zakat apakah 
yang Allah wajibkan 
atasku? ' maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberitahukan 
kepadanya syariat- 
syariat Islam, dan arab 
badui tersebut 
mengatakan; 'Demi Dzat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang memuliakanmu, 
saya tidak akan 
melakukan yang sunnah, 
namun juga tak akan 
mengurangi sedikitpun 
yang telah Allah 
fardhukan atas diriku.' 
Maka Rasulullah 
bersabda; "dia beruntung 
jika ia jujur atau dengan 
redaksi -ia masuk surga 
jika jujur." Penulis 
menuturkan; Sebagian 
orang mengatakan, 
bahwa seratus duapuluh 
unta zakatnya dua 
hiqqah, dan jika yang 
punya 

membelanj akanny a 
secara sengaja, atau 
meng-hibahkannya atau 
mencari siasat 
terhadapnya dengan 
tujuan untuk tidak 
berzakat, maka yang 
demikian dia tak terkena 
dosa. 


6443 


(jc. ^LoA (jc j-ft»Jo Ijj la 
alluj AjIc jIiI (_5-U-a J J^J 
<ia.LLa A_La jij ^ ji\ 1 C.1 f 

A! j JIS ,'4j - ,< T,l J 
lr^. jtii J j- "j (J' *j 

aiull iLlj La |j| ailuj AjIc 

(j! dalil 3j) J4j ts? lh^I 

(JjLi L^c-LiS <§.!» all A-ilc. 1 iaj 
jiAljij jl JiJJ jl jxliu jl 1 g L a 
VLukl gjJJ AjiLall IjIjS 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Hammam] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Harta salah seorang 
diantara kalian (jika 
tidak dizakati), maka 
pada hari kiamat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




menjadi ular yang 
menyeramkan, pemilik 
harta itu berusaha 
menyelamatkan diri 
namun si ular terus 
memburunya sambil 
mengatakan; 'aku adalah 
hartamu, ' Demi Allah, si 
ular itu tiada henti 
memburunya hingga 
orang yang mempunyai 
harta membentangkan 
tangannya dan dia 
melahapnya." Dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika pemilik 
unta tidak memberikan 
haknya, maka pada hari 
kiamat unta tersebut 
melawannya hingga 
menginj ak-inj ak 
wajahnya dengan kuku 
kakinya." - Sebagian 
orang mengatakan 
bahwa jika seseorang 
yang mempunyai unta 
lantas khawatir terkena 
kewajiban zakat, lalu 
sehari sebelum haul tiba 
ia menjualnya dengan 
unta semisal atau 
kambing atau sapi, atau 
dirham dengan niat agar 
tidak terkena wajib 
zakat, maka tak ada dosa 
baginya. Dan dia 
mengatakan; jika ia 
menzakati untanya 
sehari sebelum haul tiba, 
atau enam hari 
sebelumnya, maka juga 
diperbolehkan. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6444 



t " 1 V i 'w Imjjj (jj 4_u_i3 t V* 'w 
j\j a)j| Jjjt (jt ' ■ 'l * ua (jjl (jC 
(JjAjC (jjl (jC <2ic (jj Aljl ^JC 
SjAjC (jj ,H ui (Jliigjl 
Aljl ( _ s lLa *dll (J J^J ^Tjl uajVl 
4ja| ^Jc (jlS jij («j illoj 4jlc 

(3 jLij ijua Ajjjaii (jl (Jja * " 'j* j* 

AjJaal illjj 4j1c iil ^jii-a «Uli 
dia L I j I (jjAill (j'— «J J 3 jl * "~- 

LgC-tj jl JjiJI Lg-JAj (jla 

la SlSjll'-kiLoV VUiklj 01 j? 
CiiLia l^ilil (jj iilljiSjj aAIc «.^jj 
<JU ^ la 



■la ui (jj 1 '''''*'' ^ ^.1ui« 1 '''"'""'> a 

(jc. ^alj s? '''"''^ (J^ <i)l (jc. 
(J jjuij (jl » ""- auI ^ j Atll ^JC 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin Utbah] 
dari [Ibnu Abbas] 
bahwasanya ia 
mengatakan, Sa'ad bin 
Ubadah Al Anshari 
pernah meminta fatwa 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m tentang nadzar ibunya 
yang meninggal sebelum 
menunaikan nadzarnya. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Penuhilah nadzarnya". 
Sebagian orang 
mengatakan bahwa jika 
unta mencapai dua puluh 
ekor sehingga ia 
berkewajiban membayar 
zakat empat ekor 
kambing, lalu dia 
menghibahkan unta itu 
sebelum haul, atau 
menjualnya dengan niat 
atau siasat agar tidak 
terkena wajib zakat, 
maka tidak ada denda 
atasnya, demikian pula 
jika ia 

menyembunyikannya 
terus meninggal, maka 
tidak ada denda dalam 
hartanya. 



6445 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jc ( _ s ^j ilLjj AjIc auI ^U^i auI 
Jll jU I' Ml U «iU} Cilajlilill 

(Jl3j (Jjl-lLa JJ*J Ajii ^ a S j j j 
Jll^ 3^ Jajjillj iuill £-lfull 


menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Ubaidullah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari ['Abdullah] 
radliallahu 'anhu, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m melarang nikah 
syighar. Saya bertanya 
kepada Nafi'; 'Apa 
maksud syighar? ' Ia 
menjawab; 'mengawini 
anak perempuan 
seseorang lelaki dengan 
syarat lelaki tersebut 
dinikahkan dengan anak 
perempuannya tanpa 
mahar, atau menikahi 
saudara perempuan 
seorang lelaki dengan 
syarat lelaki tersebut 
menikahkannya dengan 
saudara perempuannya 
tanpa mahar.' Sebagian 
orang berpendapat; jika 
seseorang bersiasat 
sehingga ia nikah 
syighar, maka 
perkawinannya boleh 
dan syaratnya bathil. 
Dan ia berkata tentang 
nikah mut'ah; 
pernikahannya rusak dan 
syaratnya bathil. Sedang 
sebagian lain 
berpendapat bahwa 
nikah syighar boleh dan 
syaratnya bathil. 


6446 


(jj laa a ^jjjl «ll ^Jt j ;j SI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'V (_>uuc. (jjl (jj <] tJja^ iil 

(_)jAi]l Ia» J (Jlij^jLn'lVI J'"" 11 

Auili ^iSllli ^lij ( _ s ji. (JliLl (jj 

(Jialj Jajlill j 


menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Az Zuhri] 
dari [Al Hasan] dan 
[Abdullah], kedua anak 
Muhammad bin Ali, dari 
[ayah keduanya], bahwa 
di sampaikan kepada 
[Ali] radliallahu 'anhu; 
bahwa Ibnu Abbas 
menganggap nikah 
mut'ah tidak masalah, 
maka Ali berkata; 
'Rasulullah telah 
melarangnya pada hari 
khaibar, dan beliau 
melarang daging keledai 
jinak.' Sebagian orang 
mengatakan; bahwa jika 
seseorang menyiasati 
sehingga nikah mut'ah, 
maka nikahnya rusak, 
sedang sebagian yang 
lain mengatakan 
nikahnya boleh dan 
syaratnya bathil. 


6447 




Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik] 
dari [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
kelebihan air ditahan 
untuk menahan 
tumbuhnya rerumputan." 


6448 




Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(_)*"^ 


bin Sa'id] dari [Malik] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m melarang (jual beli) 
najasy (penipuan). 


6449 


(jC lillLa UliSi. (3-1C-1 a'.tl Ujik 
(jj <&l -UC- (jC- jLip (jj <&l lj& 
(jlLagjc Atll £jjJaj ^)ic. 

lil (Jlja ^ jjill p^iij AjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhuma; ada seorang 
laki-laki 

mengeluhkesahkan 
dirinya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, karena dirinya 
sering ditipu dalam jual 
beli, maka beliau 
bersabda: "Jika kamu 
jual-beli, katakan; 
'Namun dengan syarat 
tak ada penipuan'." 


6450 


jjr. i ><• * i v; i-, jjl iiil jii t v; i-. 
V (j! -"«^ (jl j AjoijIc. (JLLl) 4j| 

La 1 lj- 0 ^' LS* ' J^"'°' 
£jA Clllla »1 inlll (j-o aSJ L_lUa 

l_ic.jj2 tft.il j j^"*- ^ ^-oiiill 
(jl AjjjS tjjJ aa.j U^JLi / «3 
U^jUjij Alu (j^ (^^Lj l^kj jlj 
Ijl-InVij (jl Sf| (j|^.lSj (jc. I_4ia 

C5 lilLil p jliLall JUSI ^ (j^J 

AjIc iill ^Ul-i Atll (J jjujj (JjiuII 
j'ii'ii,, ij i?\| (Jj''!' 1» ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan, 
[Urwah] menceritakan; 
ia bertanya [Aisyah] 
tentang ayat; 'Jika kalian 
khawatir tidak bisa 
berbuat adil terhadap 
yatimmu, maka 
nikahilah wanita yang 
baik-baik bagimu, dua, 
tiga, atau empat (QS. 
Annisa'; 3) dia 
mengatakan; 'yaitu yatim 
dalam asuhan walinya, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan si wali tersebut 
kurang menyukai 
kecantikan dan hartanya, 
namun tetap akan ia 
nikahi dengan syarat 
membayar mahar 
serendah-rendahnya 
yang menyalahi adat 
normal. Maka mereka 
dilarang menikahi anak- 
anak yatim tersebut 
kecuali jika berbuat adil 
dengan membayar 
mahar secara sempurna, 
lantas para sahabat 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
kemudian hari, maka 
Allah menurunkan ayat; 
'Mereka meminta fatwa 
kepadamu,,, dan 
seterusnya (QS. Annisa' 
127), kemudian dia 
menyebutkan hadits. 


6451 


(jc (jUiui Uj ^J»j Ujik 
(jj A\\ llc (jc jlip (jj ^jc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abdullah bin 
Umar] radliallahu 
'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap pengkhianat 
diberi bendera pada hari 
kiamat sebagai tanda 
pengenalnya." 


6452 


j (jc. aj^)C (jc. ^aU-uA (jc 
(jC<Laii^ ^»1 (jC A jalLa ^»1 Clljj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'l (jji.-~i°iVi iVllj J.«t l 'll li'll 
(j •« a1 1 "° 1 1 . >iS jj i4 I i. J 1 i j-v "l 

Lalll ii.L) !ia l\un Ajij £}a. 

jlill l* ^* aJ ^Lal 


dari [Sufyan] dari 
[Hisyam] dari [Urwah] 
dari [Zainab binti Ummi 
Salamah] dari [Ummu 
Salamah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saya hanyalah manusia 
biasa, dan kalian 
mengadukan sengketa 
kepadaku, siapa tahu 
sebagian diantara kalian 
lebih pandai bersilat 
lidah dengan alasannya 
dari sebagian lain, 
sehingga aku 
memutuskan sebatas 
yang aku dengar, maka 
barangsiapa kuputuskan 
menang dengan 
mendzalimi hak 
saudaranya, janganlah ia 
mengambilnya, sebab 
aku akan mengambil 
sulutan api neraka 
baginya." 


6453 


Lu la ^sjaI^uI j-i »3 1 La Lu la 
^1 (jj ^ JaJ Olla £l2uA 

u^* jij* ^ Cf- <^l Cf- 

V jll ^LuTo AjIc. iil (-5 iLa ^jjII 
V/j (jjliLu ( _ g Sa i' 
(Jjuij L) (JjSS _^liuii (^jia. ' ■ mil 

JUjV~;<;,, |j| (Jil LjjiJ '«}< <&l 

J^JI (jjiLluii ^ (jl (JjAjII (J ia» J 

L^i,jjj aLI jjj (_jJiALi 

tfraAju ( - i>iLi]l ' " i 3 UoLLajJ 
Aiialj aJll g inll (jl jilaj ^ J_J^J 
^Jjjj jA j IaUoj (jl (jjj ill 
^ la i a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abi 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda: 
"Gadis tidak boleh 
dinikahi hingga dimintai 
izin, dan janda tidak bleh 
dinikahi hingga dimintai 
persetujuannya." Ada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang bertanya; 'ya 
Rasulullah, bagaimana 
tanda izinnya? ' Nabi 
menjawab: "tandanya 
diam." Sebagian orang 
berpendapat; Jika 
seorang gadis belum 
dimintai izin, kemudian 
seseorang mencari 
siasat, kemudian dua 
orang saksi dusta 
bersaksi bahwa laki-laki 
tersebut telah 
menikahinya dengan 
kerelaannya, dan hakim 
memutuskannya secara 
resmi, dan suami tahu 
bahwa persaksiannya 
adalah dusta, maka yang 
demikian tidak mengapa 
untuk menyetubuhinya, 
dan termasuk pernikahan 
yang sah. 


6454 


Uiiii. iJC. (jj (^ic Liiia. 
LS* J ^jjd U' ^JpJ 

j" j'-''* 'l l'lK.ijU 'i'n. jl< 

r ^ 1 - (j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Al Qasim] ; bahwa 
seorang wanita dari anak 
Ja'far merasa ketakutan 
(waswas) walinya 
menikahkannya sedang 
dia tidak suka, maka ia 
segera mengutus 
seseorang menemui dua 
syaikh dari kalangan 
anshar, [Abdurrahman] 
dan [Mujamma'], dua 
anak Jariyah. Maka 
keduanya berkata; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







janganlah khawatir, 
sebab Khansa v binti 
Khidzam pernah 
dinikahkan ayahnya 
sedang dia tidak suka, 
maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menolak pernikahannya. 
[Sufyanl mengatakan; 
sedang [Abdurrahman] 
aku mendengarnya 
berkata; dari [ayahnya] 
dengan redaksi; 
Sesungguhnya Khansa'. 


6455 


illl ^lLa <Ull J jjoij (JlUlI SjjjA 
^^ja. jSLJI ^5L±i ^iliuii 

(jl cJll L$jj) «jS 1 jJll (jjiliiLij 

(Ju^l (jj (jjull iaa J (J) S jpfLi aJ 

^jjjalall ■ " uji a Ia^Lj ■ . lu Sl^pil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janda tidak 
boleh dinikahi hingga 
diajak musyawarah, dan 
gadis tidak boleh 
dinikahi hingga dimintai 
izin." Para sahabat 
bertanya; 'bagaimana 
tanda izinnya? ' Nabi 
menjawab; "jika dia 
diam." Sebagian orang 
mengatakan; bahwa jika 
seseorang bersiasat 
dengan menghadirkan 
dua orang saksi palsu 
atas perkawinan seorang 
janda dengan 
mengatakan atas 
persetujuannya, 
kemudian hakim 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menetapkan 
pernikahannya, padahal 
suami tahu bahwa 
sebenarnya ia belum 
menikahinya sama 
sekali, maka 
pernikahannya tidak 
masalah, dan tidak apa 
tinggal bersama 
dengannya.' 


6456 


(jlj^j Cf" (JT 1 ' dw' L)^ 

(J' 'j' i ^' tJ'' I-»."..," 

(_!=>■ J c$jA jj |_>uUll !_>aaJ 
(Jlikla duli 1 j5Lj jl Ajjli. 

5 i fft\| i •* il . ji i •* i<j v 4 1^ i. j j - ; 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Ashim] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ibnu Abi 
Mulaikah] dari 
[Dzakwan] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Gadis dimintai 
izinnya." Saya bertanya; 
'Sesungguhnya gadis 
sering merasa malu 
untuk menyatakan 
persetujuannya.' Nabi 
menjawab; "tanda 
izinnya adalah diam." 
Sebagian orang 
berpendapat bahwa; jika 
seorang laki-laki tertarik 
menikahi hamba sahaya 
yatim atau gadis, lantas 
anak yatim atau hamba 
sahaya tadi menolak, 
lalu si laki-laki mencari 
siasat dengan 
menghadirkan dua orang 
saksi bohong, dengan 
menyatakan bahwa si 
laki-laki tadi telah 
menikahinya dan si 
perempuan rela, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



I * la JjcLalu) ^jj ' i ir- 1 * la 
^C. Ajjl ^jC. ^Ll*i& ^jC AJaLml 
( _ s lLa AUl J^J (jl^jlll 4jijlc. 
f Ijla SI ' . laj 4jIc Atll 

( _ s lLa 15] (jl^j (Jla» II ' ■ ""Jj 
jjS^ ^^it jL^I J ■ a» 11 

^j/i'-t.l» <t r^.a^«. Jc, J^.3a ^j» La 
j_ptiLaj ULa JJ^I UkAit 

CjJAI J Jlaa <211j (Jc >-il nfl 

iiilj Lol * " ilaa ^j^i ^la ilLij 
S5jlal i251i o j£5a <J jJliLil 
jjljLj 4jla liljlc (31.5 151 Cila 
tliKl Jil <J jLij U Jjaa tilLa 

^ jlr-. i ~K n ^ 4 j]& AUl ^ I L a 

(J jaj i " A_jLs ^y^>]l 4_La 5ijj (jl 

(J jSLuij Ja3^)«JI «Ua j '"''"J?- Aj 
UJa AjiLa U i - AjIjSj (illjl 

o5jaii (J jii diia o5jaii ^^it (J15 
jj d •£ jal jA "tfj <!) ^ ^jJI^ 

^ii] AjI j J Clla jJb IjAJ 

3 jLij Ij5 Usia lili» llja t_iUll 
U i •• <K LS \La A) 

V Jll JJ3li-a t— llSI <&l J jLij 

( _ s j!iiui Jla pjjll o5a Lai ■ * iSS 
dia fJo (3^.5 Usia JaSjill 

AjiLa ts ic- 5 djj-a <1 

^Jc. Ji5 UJa (231j 41 cJlaa 

VI ^ll (J _>^J t ^- 1 ]^ 

<J J <a.U. V (J^ ^ l23jaLil 

lal ^il /jlkjLi (3 jii ciJla 



kemudian hakim 
menerima kesaksian 
palsu tersebut dan suami 
mengetahui kebatilan 
kesaksiannya, maka 
boleh baginya 
menyetubuhinya. 



6457 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah], 
mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m sangat menyukai 
makanan yang manis- 
manis dan madu. Adalah 
kebiasaan beliau, jika 
beliau telah menunaikan 
shalat 'ashar, maka 
beliau melewati isteri- 
isterinya dan mendekati 
mereka. Maka Suatu kali 
beliau menemui Hafshah 
dan berada di sisinya 
lebih lama daripada 
kebiasaan beliau pada 
hari-hari normal. Maka 
segera aku tanyai beliau 
mengapa di rumah 
Hafshah sekian lama 
tidak seperti hari-hari 
biasanya. Beliau 
menjawab: "Ada seorang 
wanita kaumnya 
menghadiahinya 
sekaleng madu, lantas ia 
memberinya minum 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m." Maka aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




mengatakan; 'Demi 
Allah, kami pasti akan 
mengerjai beliau.' Maka 
aku berkata kepada 
Saudah; 'jika Rasulullah 
menemuimu, dan ia 
mendekatimu, 
katakanlah kepadanya; 
'ya Rasulullah, engkau 
makan buah mighfar? ' 
tentu beliau akan 
mengatakan; 'tidak', 
maka katakan 
kepadanya; 'lantas bau 
apa ini? ' Yang demikian 
karena Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merasa risih 
jika didapati bau yang 
kurang menyedapkan 
dari tubuhnya. Maka 
beliau akan mengatakan; 
'Hafshah telah 
memberiku minuman 
madu.' Maka katakanlah 
kepadanya; 'Rasa madu 
itu telah berubah karena 
ada sesuatu yang 
dimakan lebah! ' Dan 
aku akan mengatakan 
yang sedemikian, dan 
katakan begitu ya 
Shafiyah! ' Maka dikala 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menemui 
Saudah, Saudah 
mengatakan; 'Demi Dzat 
yang tiada Tuhan selain 
Dia, nyaris aku terlebih 
dahulu bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan ucapan 
yang kau ucapkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Atll I jc ( _it g , * ^Jj| jjc. lillLa 

^ Ali. Alll ^ i . J U4.ll 



padaku, dan Nabi sudah 
berada di pintu karena 
takut terhadapmu. 
Dikala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendekat, 
saya mengatakan; 'ya 
Rasulullah, Benarkan, 
engkau telah makan 
buah mighfar? ' "tidak" 
Jawabnya. Maka aku 
katakan; 'lantas bau apa 
ini? ' Nabi menjawab; 
"Hafshah telah memberi 
madu kepadaku." Saya 
mengatakan; 'rasa madu 
itu telah berubah karena 
ada tawon yang 
memakan sesuatu! ' 
Ketika beliau 
menemuiku, kukatakan 
yang demikian. Dan 
dikala beliau menemui 
Shafiyah, ia juga 
mengatakan yang 
sedemikian. Maka dikala 
beliau menemui 
Hafshah, Hafshah 
bertanya; 'ya Rasulullah, 
maukah aku beri minum 
madu? ' Nabi menjawab: 
"Aku tidak butuh 
terhadapnya." Lantas 
Saudah mengatakan; 
'Demi Allah, kita telah 
mengharamkan madu 
untuknya.' Aisyah 
berkata; kukatakan; 
'diam kamu! ' 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ibnu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jl AiJj p jLu ^Lk UJa gUjill 

jlll (J^XJJJ (jl L_fl^C- (jj (j-O^jll 

lil (JlJ (iiljij AjIc- Sll 

Ajic 1 jjsiii (_pajL Aj »'» a i a 

ila LgJ j^ijlj (_pajlj £3j li)j 

CP "y^fr? Crt\ Cp'jP Cr? 

LajJ J-ttt (jl *&l ^JC- (jj jaJlLl 
ji-vjll 1«-. i'n'ii j/, i «jf^/il 


Syihab] dari [Abdullah 
bin Amir bin Rabi'ah], 
Umar bin Khattab 
radliallahu 'anhu 
berangkat ke Syam. 
Ketika dia sampai di 
suatu kota yang bernama 
Saragh, dia mendengar 
berita bahwa wabah 
sedang menimpa Syam. 
Maka [Abdurrahman bin 
Auf] mengab arinya, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika kalian mendengar 
wabah berada di suatu 
kawasan, janganlah 
kalian datang kesana, 
dan jika terjadi di suatu 
kawasan yang kalian 
diami, jangan kalian 
meninggalkannya. " 
Spontan Umar 
meninggalkan kota 
Saragh. Dan dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim bin 
Abdullah], bahwasanya 
Umar pulang karena 
hadits Abdurrahman ini. 


6459 


(jr. i ii» A 1 Vi 1-v (jl ii\l jil t A W 
(jj 1» ui (jj j-alt 1 * la (^SjA^' 
(jj <UalLil £aui 4_jl (_^alij ^1 
Al (jl 1 1» i°°i 1-v 1 1 1 j 

^i.jll pLij AjIc auI ^U^i 

<u t_jjic. «IjIjic. jl j=>-j cJlsa 

s s « * r» * 5 B 

AjSj 4aa ^jIj jxi*)/l (_pa*J 
(j-a3 (_£ji.VI cP^Jj <0"^ S- 1 *^ 

^ j t>= J4 (j"°j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
yaman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amir bin Sa'd bin 
Abi Waqqash], ia 
mendengar [Usamah bin 
Zaid] menceritakan 
kepada Sa'd, 
bahwasanya Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memperbincangkan 
suatu penyakit, beliau 
bersabda: "Itu adalah 
sebagai hukuman dan 
siksaan yang pernah 
digunakan untuk 
menyiksa suatu kaum, 
kemudian masih ada 
yang tersisa dari 
penyakit tersbut, 
sehingga terkadang 
datang dan pergi, maka 
siapa mendengar suatu 
penyakit melanda 
sebuah negeri, jangan 
sesekali ia 
mendatanginya, dan 
barangsiapa di suatu 
negeri yang tengah 
dilanda penyakit, jangan 
ia mengungsi dengan 
niat menghindari 
penyakit itu." 


6460 


illij <ulc- iill ^glla ^jlll cJ^tl 
^ JljAj i—llillS AjjA (J AjUJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayyub As Sakhtiyani] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang menarik 
kembali pemberian, 
bagaikan anjing yang 
menyantap lagi 
muntahannya, yang kita 
tak mempunyai 
perumpamaan lebih 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



buruk daripadanya." 



belum dibagi, namun 
jika batas-batas tanah 
dan jalan pekarangan 
telah ditetapkan, tak ada 
syuf ah lagi.' Sebagian 
orang berpendapat; 
'bahwa syuf ah bagi 
tetangga', kemudian dia 
berpegang dengan 
perkara yang dia 
perkuat, sehingga ia 
membatalkannya. Dan 
dia berkata; Jika 
seseorang membeli 
rumah dan khawatir 
tetangganya 
menguasainya dengan 
syuf ah, maka dia 
membeli satu saham dari 
seratus saham yang ada, 
kemudian ia sendiri 
membeli saham sisanya, 
maka si tetangga hanya 
memperoleh syuf ah 
pada satu saham yang 
pertama, dan tidak 
berhak syuf ah pada 



6461 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
YusufJ telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Jabir bin 
Abdullah] mengatakan, 
'hanyasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
syuf ah untuk suatu yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



saham rumah sisanya, 
dan dia boleh mensiasati 
hal itu. 



6462 



UliAk Ai\ (jj ^ic IjjJli. 

UiJ j Majali UoJ <jLo 

dia aui Jl VjJj Ajiiia liij 
(3jiJ ailaj Ajlc illl ^/'^ 

I j] (jjAill t>a*J (Jli^ iS^A J 

Oli ,« diiill 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ibrahim bin Maisarah] 
aku mendengar [Amru 
bin Syarid] mengatakan, 
Miswar bin makhramah 
datang dan meletakkan 
tangannya di pundakku. 
Kemudian aku berangkat 
bersamanya menuju ke 
Sa'd. Lantas [Abu Rafi'] 
mengatakan kepada 
Miswar; 'Tidakkah 
engkau suruh orang ini 
untuk membeli rumahku 
yang berada di 
pekaranganku? ' ia 
berkata; 'Saya tidak 
menambahnya melebihi 
empat ratus, baik secara 
kontan atau kredit.' Abu 
rafi' mengatakan; Aku 
telah diberi lima ratus 
secara kontan, namun 
aku menolaknya, 
kalaulah aku tidak 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tetangga lebih berhak 
terhadap dinding 
tetangganya, " niscaya 
aku tidak akan 
menjualnya kepadamu, - 
atau ia mengatakan 
dengan redaksi; 'niscaya 
tak akan memberikannya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepadamu'.- Saya 
berkata kepada Ma'mar; 
Ma'mar tidak 
mengatakan demikian, 
namun dia mengatakan 
kepadaku sedemikian 
dan mengatakan; Jika 
seseorang ingin menjual 
syuf ah, maka ia boleh 
melakukan siasat 
sehingga membatalkan 
syuf ah, dan penjual 
memberikan rumah 
kepada si pembeli, 
memberi batasan (waktu 
dan nilai) dan 
menyerahkannya kepada 
si pembeli, dan si 
pembeli menggantinya 
dengan seribu dirham, 
sehingga orang yang 
mempunyai syuf ah tidak 
mempunyai syuf ah lagi. 


6463 


lli la ■ ° i uji ^jj liaa < 1 * la 

Vj! Jlaa Jlilo 

£ ' ~ s s # ' 

(jl (jjull Ia» j J Sj£jjJac ) 

jl MjU i' ii, -'i . ^j - ;.*! 

(jjAJ 4jlc (jj^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibrahim bin 
Maisarah] dari [Amru 
bin Syarid] dari [Abu 
Rafi'], bahwasanya Sa'd 
pernah mengajukan 
penawaran rumah 
kepadanya seharga 
empat ratus mitsqal. 
Lantas Abu rafi' 
menjawab; 'Kalaulah 
aku tidak mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tetangga 
lebih berhak terhadap 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



I * la JjcLalu) ' i ir- 1 * la 
^gjl ^)C. «LijI ^)C. ^LJuA ^)C. AJaLml 
(J jjjj (J«4')LnVl3 (C^cLudll \m^> 
!>Li.j allaj AjIc- alll (^glla «Uli 
(jjl ^^ij " <_s^ tli^Ala C5 ic- 

|ja Jla Aj^U. iU. lila aIuIII 

<&l J J*"J (3^3 4jAA |JA j 
CiLuLa alLij AjIc auI 
iSfcjjl J liliij lilljl ' " UJ 

illl l^-o (JiiSI ts ic. 

5j' * ; ' { i' 'l ' ' 

Aj^A liA j aSlLi IjlA J j3j3 

AjjI ■ - lu [jjua ilal J Cjj^aI 

V) j" ' " ^1 -^-U 

jlj^ l^J ojfij jl j <1 Ijj«j 
(IJa ^ill JjSJ Aiajl (_>aUj <^JJ 



dindingnya, " niscaya 
aku tidak menjualnya 
kepadamu. Dan sebagian 
orang berpendapat; Jika 
seseorang membeli 
bagian rumah, lantas ia 
ingin membatalkan 
syuf ah, dan ia berikan 
kepada anak kecilnya, 
maka ia tak wajib 
bersumpah. 



6464 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Isma'il], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari [ayahnya], 
dari [Abu Humaid As 
Sa'idi] mengatakan, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah 

mempekerjakan seorang 
laki-laki untuk 
mengelola zakat bani 
Sulaim yang sering 
dipanggil dengan nama 
Ibnu Al Latabiyah, 
tatkala dia datang, dia 
menghitungnya dan 
berkata; 'Ini adalah 
hartamu dan ini hadiah.' 
Spontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berujar: "kenapa kamu 
tidak duduk-duduk saja 
di rumah ayahmu atau 
ibumu sampai hadiahmu 
datang kepadamu jika 
kamu jujur." Kemudian 
beliau berpidato di 
hadapan kami, memuja 
dan memuji Allah terus 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bersabda: "Ammaba'd. 
Sesungguhnya saya 
mempekerjakan salah 
seorang diantara kalian 
untuk mengumpulkan 
zakat yang telah Allah 
kuasakan kepadaku, 
lantas ia datang dan 
mengatakan; 'ini 
hartamu dan ini hadiah 
yang diberikan 
kepadaku, ' kenapa dia 
tidak duduk-duduk saja 
di rumah ayahnya atau 
ibunya sampai 
hadiahnya datang 
kepadanya? Demi Allah, 
tidaklah salah seorang 
diantara kalian 
mengambil sesuatu yang 
bukan haknya, selain ia 
menjumpai Allah pada 
hari kiamat dengan 
memikul hak itu, aku 
tahu salah seorang 
diantara kalian 
menjumpai Allah 
dengan memikul unta 
yang mendengus, atau 
sapi yang melenguh, 
atau kambing yang 
mengembik." Kemudian 
beliau mengangkat 
tangannya hingga 
terlihat putih ketiaknya 
seraya mengatakan: "Ya 
Allah, bukankah aku 
telah menyampaikan apa 
yang kulihat dengan 
mataku dan kudengar 
dengan dua telingaku?" 



6465 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ 



http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^jlll tjulll ..j jjc Ajjlill 

i' ' ? e t' 'b'', ? > 

jLLll ilLij AjIc- iiil (_5-lj-a 

(j I (_)j:Ull Ia» J (JtSjfljaj <aj 
jIijj ^jik (Jlj=kJ (ji (JjiIj !iU 

s^ajjj j»A j-i <— -iJI (Jjj i»» j jUl 

<jLo £j^Jj l— i jfl 4 » i n') 

o^ajjj )» i n') j 4 » i <t'j j J 
(JJJ i n» II (j^i £ji LaJ IjljJ-J 
Ui=J ^jj'nll L. iBa (jll llilVl 
Ujjlu Vjj j>A J.J i_ all (jjj i'iit ; 
jllll Ci£=ljU (ji! jlSlI ^jlt 

j»A J-i i flVT 4 'r \ d' jAj 4jJI £3.j 

(j^9» i n )^ AjLluJj 4jLo £ujjj 
(jj^ £JJ^ (jV jlij.Jj UiA 
l_j^jLall '-■'«' 1 1 

Ijjc. jIjJI sa^j ikj (jla jlijill 
4 \jb .j^j AjLs (^ 3*^ ') ' "') 

jLkla (Jli j»A ' »I) tjJ J ia» ; 



Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ibrahim bin Maisarah] 
dari [Amru bin Syarid] 
dari [Abu Rafi'] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"tetangga lebih berhak 
terhadap dinding 
rumahnya." Sebagian 
orang berpendapat; jika 
seseorang membeli 
rumah seharga dua puluh 
ribu dirham, tidak 
mengapa baginya untuk 
mencari siasat dengan 
cara membeli rumah 
dengan harga dua puluh 
ribu dirham, dan 
membayarkannya 
sembilan ribu sembilan 
ratus sembilan puluh 
sembilan dirham, dan ia 
membayarnya dengan 
satu dinar sebagai 
pembayaran sisa dua 
puluh ribu dirham. 
Lantas jika ada orang 
yang membelinya lagi 
(penjual pertama), maka 
ia (pembeli pertama) 
mengharuskan 
pembayaran dua puluh 
ribu dirham penuh, jika 
tidak, ia tidak berhak 
menempati rumah 
tersebut. Jika rumah 
diminta secara paksa, 
maka si pembeli pertama 
mengembalikan uang 
yang pernah dibayarkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yaitu sebanyak sembilan 
ribu sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan 
dirham dirham dan satu 
dinar. 


6466 


■jc J 1 "' ^ J.Vma 1 11 la 
(jj £jA 1 jjI ti'' 1 "'" 1 "^ (3^ (jUaLi 
^jl AjjIji]I jj-aC. ^jC- 'a j mu 
ujj lillLa j^jj H ui ^jLuix3l j UI 

VjJ (Jlij JIaLo <jLo 

1 i 4 10 i 1 Jj-v 1 jl -v \! <J j« 1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Sufyan] mengatakan, 
Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Maisarah] dari [Amru 
bin Syarid], bahwasanya 
[Abu Rafi'] pernah 
mengajukan penawaran 
rumah keada Sa'd bin 
Malik seharga empat 
ratus mitsqal, dan ia 
mengatakan; 'Kalaulah 
aku tidak emndengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tetangga lebih berhak 
teradap dindingnya" 
niscaya tidak aku 
berikan kepadamu. 


6467 


Clulll Uiiu^k JJ^J (jJ J ' ^ 

"* * - - f ' , , ~ ~. o i * 
i"°u-v°ii* f.lj-v 'il i (jlM •^•u^ill 

t-jlji ^Uill iuajJI jA j AjS 

oiLka «.1 j^. jli jA j (3^JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari Ibnu Syihab 
-lewat jalur periwayatan 
lain-Dan Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar], [Az 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



J2i (Jlla \'J\ Jlil 4^ H2i 
Ul L» * * ilaa ilLij <Ulc. iil ^ U^i 

IjSI JUa («ji^jl p -44^1 tr»- 0 
Ciiaa S jal Jlaa («jfcajl p \; f H 

^^jkai -jiala LSJ^I UI La 

ij'^W liljj ^LiL Ijal Jlaa ^j^'-j^ 

p La (jllijyi -Sc. £ll L5 aL JpL 

ojjl jj ■ "7- j' L_-J ^^js 
Jlaa (__.lt £jai (_ s ik 

er^- »j^>jS es-?_A* j csiA* j 
2 f .pa U JUa £jjll aAc. i_jaji 

Jllj jlLJ) U JJa.lj J La 

^ CiMa ^ uiaj (__Jc. * * u ija 
IajS Mil lili jaj V Jiljl jJujS 

' ' ^ ^ (JAj-ojj ji^jll (J 1 aS3 
' ij.-iU (_jjiij 3^11 t>aajj 
p, L_Liljj (__Jc. (JJXJJ 

4j Ciil 4 f j la Aj i '«i Uil 

^jt _jj Auil _jj (J3 jj (jj 4^Jj 
£e _jjl jA j (jj (jjiJI 

Ijil (jl^j L_-ijI ja.1 ^ ^ 

L. iSSj ijUij AjlAlaJI [j j'^'i'i 

3l>iU 4 sLa ^j*il CiUfdl 

C uSj (j I Atll pilu La (JJaiVI (j-a 
dulia t _ r *t ja lj;;^ 1 a-LjS (jlSj 
_j-a ^ a ml _jjl (_^l 4 a ; ^ *U 

(jil pjl -djj <Jlaa liLki gjl 

ijl (_L ."^ ajfais (S Jr^ ULa 

Aijj (JUa (_jlj La alluj AjIc- 
(___lc. cJjjl L$'^ L)" J*UH I j* 

_jj£l IcAk L__ia (_jjy L ^^j-uijji 

(Jlaa liLaja dila.jaJ (jja. Ua. 
alluj AjIc iill (__,U.-i <&l (3 J^J 
1] £«j Aa jj JUa (^.jiJijI 
4j dlla La (JilaJ iaa (Ja. J dlU 
i2Lajj t^j^J^J j) J C5^JC- V J 
a] IjJJ* I JJ-aj t23jx-i»jl 



Zuhri] mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Urwah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
menceritakan; wahyu 
pertama-tama yang 
diturunkan kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m adalah berupa mimpi 
yang baik ketika tidur, 
beliau tidak bermimpi 
selain datang seperti 
fajar subuh, dan beliau 
selalu pergi ke goa Hira 
bertahannus di sana, 
yaitu beribadah beberapa 
malam, dan beliau untuk 
hal tersebut berbekal, 
kemudian kembali 
kepada Khadijah agar 
dia dapat membekali 
beliau untuk keperluan 
seperti itu, sampai 
akhirnya beliau di 
kejutkan dengan al haq 
ketika beliau sedang 
berada di dalam goa 
Hira\ malaikat datang 
kepada beliau dan 
berujar; 'bacalah! ' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadanya; "maka aku 
menjawab; 'Saya tidak 
bisa membaca! ' Lalu dia 
mendekapku dan 
menutupiku hingga aku 
kepayahan, kemudian 
melepasku dan berkata; 
'Bacalah! ' aku 
menjawab; 'Saya tidak 
bisa membaca! ' Ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Liilj Lija -Ajjij aAIc- iiil ^U^i 

I ialf^fl (Jli^JI JjAl^u L-^J^O l) -0 
^? cs^ yr^ ?JJ^ cs^ J' 

^AjJI Sj2a AjIc cJlL lili 

(Jja. Sjji ^jl lili lili j (Jial 



mendekapku lagi dan 
menutupiku untuk kedua 
kalinya hingga aku 
kepayahan, kemudian 
melepasku lagi seraya 
mengatakan; 'Bacalah! ' 
saya menjawab; 'Saya 
tidak bisa membaca.' 
Maka ia mendekapku 
dan menutupiku untuk 
kali ketiganya hingga 
aku kepayahan, 
kemudian melepasku 
lagi dan mengatakan; 
'IQRO' BISMI 
ROBBIKAL LADZII 
KHOLAQO sampai ayat 
'ALLAMAL INSAANA 
MAA LAM YA'LAM, "' 
kemudian beliau pulang 
dengan menggigil 
hingga menemui 
Khadijah dan berkata; 
"Selimutilah aku, 
selimutilah aku!" maka 
keluarganya pun 
menyelimuti beliau, 
sampai rasa ketakutan 
beliau menghilang, 
kemudian beliau 
berkata: "ya Khadijah, 
apa yang terjadi pada 
diriku?" beliau 
menceritakan peristiwa 
tersebut kepadanya dan 
berkata; "Aku 
mengkhawatirkan 
diriku" Maka Khadijah 
menjawab: 'Sekali-kali 
tidak, bergembiralah, 
demi Allah, Allah tidak 
akan menghinakanmu 
selama-lamanya, sebab 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



engkau suka 
menyambung 
silaturrahim, berkata 
jujur, menghilangkan 
kesusahan serta 
menjamu tamu, serta 
membela kebenaran ! ' 
Maka Khadijah pergi 
bersama beliau menemui 
Waraqah bin naufal bin 
Asad bin Abdul Uzza 
bin Qushshay, anak 
paman Khadijah, atau 
saudara ayahnya, ia 
adalah semasa jahiliyah 
beragama nashrani dan 
suka menulis kitab suci 
arabi, ia menulis injil 
arabi dengan kehendak 
Allah, dan dia seorang 
kakek yang cukup umur 
dan buta. Maka 
Khadijah berkata 
kepadanya; 'Wahai anak 
paman, dengarlah (apa 
yang dituturkan) anak 
saudaramu! ' Waraqah 
bertanya; 'Hai anak 
saudaraku, apa yang 
telah kau lihat? ' Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengabarkan 
apa yang telah beliau 
lihat, spontan Waraqah 
mengatakan; 'Ini adalah 
Namus yang pernah 
diturunkan kepada 
Musa, duhai sekiranya 
ketika itu aku masih 
gagah perkasa dan masih 
hidup, ketika kaummu 
mengusirmu! ' "Adakah 
kaumku akan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



mengusirku?" Tanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Waraqah 
menjawab; 'Iya, tidak 
ada seorang pun yang 
membawa seperti yang 
kau bawa, melainkan ia 
akan dimusuhi. Jikalau 
aku temui hari-harimu, 
niscaya aku membelamu 
dengan gigih.' kemudian 
tak berselang lama 
Waraqah meninggal dan 
wahyu berhenti beberapa 
lama hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedih. Berita 
yang sampai kepada 
kami, kesedihan yang 
beliau alami sedemikian 
rupa, hingga beliau 
beberapa kali ingin 
bunuh diri dengan cara 
menerjukan diri dari 
puncak gunung, setiap 
kali beliau naik puncak 
gunung untuk 
menerjunkan dirinya, 
Jibril menampakkan diri 
dan mengatakan; 'hai 
Muhammad, 
sesungguhnya engkau 
betul-betul Rasulullah! ' 
nasehat ini menjadikan 
hatinya lega dan 
jiwannya tenang dan 
pulang. Namun jika 
sekian lama wahyu tidak 
turun, jiwanya kembali 
terguncang, dan setiap 
kali ia naik puncak 
gunung untuk bunuh 
diri, Jibril menampakkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







diri dan menasehati 
semisalnya. Ibnu Abbas 
mengatakan tentang 
ayat; 'Faaliqul ishbah' 
yaitu cahaya matahari 
ketika siang, dan cahaya 
bulan ketika malam. 


6468 


jc A «Una jj Alll .lic 1 ll la 
jj <&l li& jj (jLkLil jc- lillLa 
jl^lLa jj jjjijI jc ^1 

j- -ULiaJI Ujjll JIS 
juu^lj j-a ^rJLLall 
ojjjll j« 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abi 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik], Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Mimpi 
baik yang berasal dari 
seorang yang shalih 
adalah satu bagian dari 
enam atau empat puluh 
bagian kenabian." 


6469 


(Jll Auuui jj! jA l'* w 
UI t"i»«ui £]IS l'» 
4j]c iill ^jii-a ^jlll jc'oJllja 

Jil j-o S* M Lall Ujjl! Jll illij 
jj U.'ll j^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya Ibnu Sa'id] 
mengatakan, aku pernah 
mendengar [Abu 
Salamah] mengatakan; 
Aku mendengar [Abu 
Qatadah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi yang benar 
adalah dari Allah dan 
mimpi jelek berasal dari 
setan." 


6470 


Ijlla ' '*••< jj, jj auI Aic l-lLla 
jc. Mjll j, I v; w r'*i,\\l 
1j» l n ^1 jc ■ ■ jj 
Atll (_glla (^f^l £aui AjljjAiJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yuusfj telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





£5Li=J IjI Jjij ^luaj AjIc. 

<&! Lolll 1 * JaJ Ijjj 

' j ' "j ' " -•"! ^^>">-'"« 

oj£j LLa JJC- lilj 

L^jji .ia.V U jSi Uji j-» 


kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnul Al Had] dari 
[Abdullah bin Khabbab] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudri], ia mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang 
diantara kalian bermimpi 
yang ia sukai, 
sebenarnya mimpi 
tersebut berasal dari 
Allah, maka hendaklah 
ia memuji Allah 
karenanya dan 
ceritakanlah, adapun jika 
ia bermimpi selainnya 
yang tidak disukai, maka 
itu berasal dari setan, 
maka hendaklah ia 
meminta perlindungan 
dari keburukannya, dan 
jangan menceritakannya 
kepada orang lain, 
sehingga tidak 
membahayakannya. " 


6471 


5^ t5^' J LS^ L» 

^jjll (jCoJlljl ^1 (jt 4 al l n 
Ujjl! (Jls ailuj Ajlc. Mil ^glLa 
(j-o ala 11 j j^i 4-aJ Lall 

i L SjiViH iU ISU jlL'^ll 

/L jjll (jc AjjI (jc o3lja 

A V'i a iiuj j Ajlt aIiI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yahya bin Abi katsir] 
yang ia memujinya 
dengan baik, aku 
menemuinya di 
Yamamah dari 
[Ayahnya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari [Abu Qatadah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Mimpi yang baik 
adalah berasal dari Allah 
dan mimpi buruk berasal 
dari setan, maka jika 
salah seorang diantara 
kalian bermimpi buruk, 
hendaklah meminta 
perlindungan kepada 
Allah karenanya dan 
meludah kesamping 
kirinya, sehingga mimpi 
buruknya tidak 
membahayakannya, " 
dan dari [ayahnya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari [ayahnya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
semisalnya. 


6472 


jAic lijAk (jJ ^aa < liS^a 
(jjijl (jc o31j3 (jc 4 j» l'j'i LiLa 

Jll jiiLjj "Cile. iill ^U^i ^ji^l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] dari 
[Ubadah bin Ash 
Shamit] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"mimpi seorang mukmin 
adalah satu bagian dari 
empat puluh enam 
bagian kenabian." 


6473 


lilia. <t ja (jj j^j ^^a. 
Ijjj (Jla alLij 4 jlc. iiil t^i-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Qaza'ah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Az Zuhri] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ilLoj Ajlc «Uli 


[Sa'id bin Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi seorang mukmin 
adalah bagian dari enam 
atau empat puluh enam 
bagian kenabian." Dan 
hadits ini diriwayatkan 
oleh [Tsabit], [Humaid], 
[Ishaq bin Abdullah] dan 
[Syu'aib] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


6474 


(, B_)Ja^. (jj ^LiaI^jJ Vi'l-s 

(jc ■ . '1;^- (jj <&l .lic. (jc- Jy jj 

(JjJJJ £AU1 l m ^1 
(J jij alllj 4jlc 'Jii\ ^jJj-a «Uli 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Hamzah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abi Hazim] dan 
[Darawardi] dari [Yazid] 
dari [Abdullah bin 
Khabbab] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri],ia 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Mimpi 
yang baik adalah bagian 
dari empat puluh enam 
kenabian." 


6475 


i* i \i .* 1 ij'i-i i j' 2>'^l j'i 1 " ^ 
(jj Ajali (jjjlk (J jA jll jc- 

l'l» ftJ»J^ l'») (j' ' 

jiluij 4jie AUl u ^ (Jj-^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Musayyab], 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] menuturkan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersabda: "Kenabian 
tidak ada lagi selain 
berita gembira, " para 
sahabat bertanya; 'apa 
maksud kabar gembira? ' 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab; 
"mimpi yang baik." 


6476 


Clylll LuSk JJ^J (jJ j^j 1 '"'^ 
Ail 1 jjl ULaUI (jl^ic. iill f. l^-ij 

j l' w 11 .j l^jl 1 jjl LuAjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu; 
ada beberapa orang yang 
diperlihatkan kepada 
mereka lailatul qadar 
pada tujuh malam 
terakhir, sedang 
sebagian yang lain 
diperlihatkan kepada 
mereka pada sepuluh 
malam terakhir, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"carilah pada tujuh 
malam terakhir." 


6477 


jjC. LuSk *&l ^JC- 1 'ii W 
(jj AjJ lu (jl dSjA j\ll (jt lillLa 

iHuj <Alc A)jl *&l (J ^a^J 
CLu3 La fjL mil ^ji CjjJ jj 
^"'"'f V ^^i-ljJI (cjul ' '■>■■' jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Juwairiyah] dari 
[Malik] dari [Az Zuhri], 
bahwasanya [Sa'id bin 
Musayyab] dan [Abu 
Ubaid] mengabarkan 
kepadanya dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan, 
Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "kalaulah 
aku mendekam dalam 
penjara sekian lama 
sebagaimana Yusuf, 
kemudian seorang 
penyeru mendatangiku, 
niscaya kupenuhi 
panggilannya." 


6478 


(jc. M ^JC- UjjiJ ^jl^JC Ujik 

alal\l ojJjA UI jjl 4 alLi 
(3jiJ alLlJ AUl laj^ 

IjsJ (jjjAui (jjl (Jla <&l ^jc- jjI 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
dari [Yunus] dari [Az 
Zuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah], 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa melihatku 
dalam tidur, maka 
(seakan-akan) ia 
melihatku ketika terjaga, 
(karena) setan tidak bisa 
menyerupaiku." Abu 
Abdullah mengatakan, 
Ibnu Sirin mengatakan; 
'Maksudnya jika melihat 
beliau dengan bentuk 
(asli) beliau.' 


6479 


\ V i ' ^ .iuil jj lAj la 
Clljlj lijik jliiJi j^jj jj jail 
AjC. auI ^jJaj (_>"jl (jc- ^jjljJI 
alluj 2jI ^jii-a ^ull JliJla 

jli ^1 j iaa gUill ^1 j 

OJJjll (j^> l«-3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'allaa 
bin Asad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Mukhtar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit Al Bunani] 
dari [Anas] radliallahu 
'anhu mengatakan, Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Siapa melihatku dalam 
mimpi, berarti ia telah 
melihatku, sebab setan 
tidak bisa menjelma 
sepertiku, dan mimpi 
seorang mukmin adalah 
sebagian dari empat 
puluh enam bagian 
kenabian." 


6480 


diilll uiiAi Ca u.:~".: IS^i 

o5l2 ^1 (jc A alui jjl ^^kl 
^ilujj AjIc 2ll ts i^a /Lijll (3^^ 
paJlj A\ (j-o AaJl L<all Ijj^>1! 
l'iuu (_$Vj (jiS (jUaJjjjll (j^ 

afl jr. i'iifJi Ak'jK'* 

(_JpljJJ V (jUaijill (jlj ijiVi 
W* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ubaidullah bin Abi 
Ja'far] telah 

mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Qatadah] 
mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Mimpi 
yang baik adalah berasal 
dari Allah, sedang 
mimpi yang buruk 
berasal dari setan, maka 
barangsiapa melihat 
sesuatu yang tidak 
disukainya, hendaklah ia 
meludah ke samping 
kirinya sebanyak tiga 
kali, dan mintalah 
perlindungan dari setan, 
sesungguhnya mimpinya 
tersebut tidak akan 
membahayakannya, dan 
setan tidak mungkin bisa 
menyerupaiku." 


6481 


&a < llUa ^li. (jJ AL Ijlla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Khali] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





j i'» V. iiii ' ojiijl 


menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb] telah 

menceritakan kepadaku 
[Az Zubaidi] dari [Az 
Zuhri], [Abu Salamah] 
mengatakan; [Abu 
Qatadah] radliallahu 
'anhu mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 
"Barangsiapa melihatku 
berarti telah melihat 
yang sebenarnya." Hadis 
ini dikuatkan oleh 
[Yunus] dan [Ibnu Akhi 
Az Zuhri] . 


6482 


lljAa ■ jj ^j-i zOil llua 
■la l n ^1 (jc. ' . 'l (jj auI 

^-ij^Suj V (jLkjIill (jla ^kJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnul Al Had] dari 
[Abdullah bin Khabbab] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudzri], ia mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa melihatku, 
berarti ia telah melihat 
yang sebenarnya, sebab 
setan tak bisa menjelma 
sepertiku." 


6483 


(ji^jJI ^JC jjj ^aa 'a UlAa 
i' ^ < (jc UAii (S jliiall 
Ail! (JUJls S^jA ^1 <jfc 

' ■ ""'jJ^ ■' ' " ' J ' a '3 ^ j'il < n 
Clilil j| "LkjUlI plj IjI 1-aJJJj 
^jja. (_H=J^I U^_p>- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Miqdam Al 'ijli] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahman Ath 
Thufawi] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





\ ^ i^lsS ij aj il jaili J 


kami [Ayyub] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Aku diberi 
kunci-kunci al kalim, 
aku diberi pertolongan 
dengan ketakutan yang 
dihunjamkan kedalam 
dada musuh-musuhku, 
ketika aku tidur tadi 
malam, tiba-tiba aku 
diberi kunci-kunci 
perbendaharaan bumi 
hingga diletakkan dalam 
tanganku." Abu Hurairah 
mengatakan; 'Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m lantas pergi sedang 
kalian 

memindahkannya. ' 


6484 


(jj ^JC- (jt £3U (jC. lillLa 
Jll ^ilij AjIc- 'M ^jlj-a 
^j-o e.!^) Clljl Lo ^jl ^-^J 
j laiS l'; 'f J ^5 ja-alll (j^i elj dljl 
CilJU i_ajlaJ (jjl^j (JjjIjC- 
jaJai i» t- (J^^)J ui lil j^J^)"" 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] 
radliallahu 'anhuma, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "tadi malam 
aku diperlihatkan di 
dekat Ka'bah, aku 
melihat seorang laki-laki 
yang kulitnya kemerah- 
merahan dengan postur 
manusia paling rupawan 
yang pernah kamu lihat, 
rambutnya memanjang 
hingga sebahu dengan 
penampilan paling 
mengesankan, ia tengah 
menyisiri rambutnya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



yang meneteskan air, ia 
bersandaran diatas kedua 
kakinya, atau diatas 
tengkuk kedua kakinya, 
ia thawaf di bakullah, 
maka aku bertanya; 
'Siapakah orang ini? ' 
Ada jawaban; 'ia adalah 
Isa bin maryam.' 
Kemudian tiba-tiba aku 
bersama seseorang yang 
rambutnya sangat 
keriting, matanya buta 
sebelah kanan seolah- 
olah buah anggur yang 
menjorok, maka aku 
bertanya; 'Siapakah 
orang ini? ' Ada 
jawaban; '(dia) al masih 
ad dajjal." 



6485 



(jc Clulll lilja IjjSi. 
Ajjc (jc C—A^ uj (jjl (jc (jjijjj 
(jl£ (jali (jjl (jl .jjc (jj <d)l 
£i\ [jj^j ^1 (jliiAkj 

(jLuij ^U-all a SjIII <-^-yjl 

(jj .jl ajj i " <ajljjjjAiJI 

(jj (jUaLj^ jA_^' dw'j 
auI lijc (jc <_SjA_3^ O'- (jj i ""■ 
ij^ tsf^} CP- O^f- lw' CP 

(jC (_£.JJJ_j]l (Jljj alLij 4 jl& Aljl 
(jjl (jl <J&I .JJJC (jC £sjA_^ 
^jjjll (jc OJJ^A jl 

}i ui (Jli j allaj Ajlc AUl ^U^i 



[j ja jll (jc ^ylLj (jj (jLLLil^ 

j^jlll (jc ('"'t'l-y; ojJjA jjl (jlS 
^ajLa (jl^j <iic jlll ^•^ > 

^su (jlS (^jj^ a V 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah], [Ibnu 
Abbas] bercerita; bahwa 
ada seseorang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berujar; 'Semalam aku 
diperlihatkan dalam 
mimpi, ' lalu ia 
memaparkan hadits 
tersebut. Dan hadits ini 
dikuatkan oleh 
[Sulaiman bin Katsir], 
[Ibnu Akhi Az Zuhri] 
dan [Sufyan bin Husain] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan [Az 
Zubaidi] mengatakan 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah], bahwasa 
[Ibnu Abbas] atau [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Sedang [Syu'aib] dan 
[Ishaq bin Yahya] 
mengatakan dari [Az 
Zuhri] dari adalah [Abu 
Hurairah] menceritakan 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
Ma'mar tidak 
menyandarkannya 
hingga waktu 
selanjutnya. 


6486 


Ij^jiii l 'a , a jj jjj ^uc, \ 

jj A)jl ^Jt jj ~* i al (jt lillLa 

a Uji j AjIc auI iglt-a J J-""J 

* '' 'e- a * t f ' 

i', ,'4<^ r u' 1 i»i\s* Mz. 

U cj^ ilii JjV'l Jll Lai 

jJiaJ jl illl c- il <&l (J j. «j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf], Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Ishaq 
bin Abdullah bin Abu 
Thalhah], ia mendengar 
[Anas bin Malik] 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m Pernah menemui 
Ummu haram binti 
Milhan yang diperistiri 
oleh 'Ubadah bin 
Shamit. Suatu hari 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuinya, 
dan Ummu Haram 
memberinya makanan 
dan mencari kutu di 
kepalanya, kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tertidur, 
lantas bangun dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




tertawa. Kata Ummu 
Haram; saya bertanya; 
'Apa yang 

menjadikanmu tertawa 



ya Rasulullah? ' Beliau 
menjawab: "Sekian 
orang dari umatku 
diperlihatkan kepadaku 
dalam keadaan 
berperang fii sabiilillah, 
mereka mengarungi 
permukaan lautan 
sebagai raja-raja diatas 
permadani, -atau dengan 
redaksi- seperti raja-raja 
diatas permadani "- 
Ishaq ragu kepastian 
redaksinya.- Kata Ummu 
haram; 'ya Rasulullah, 
doakanlah aku agar 
Allah menjadikan diriku 
diantara mereka? ' maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendoakan untuknya. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
kepalanya, kemudian 
bangun dengan tertawa, 
maka aku(Ummu 
Haram) bertanya; Apa 
yang menjadikan dirimu 
tertawa ya Rasulullah? ' 
Nabi menjawab; "ada 
beberapa manusia dari 
kalangan umatku 
menjadi pejuang fii 
sabilillah, " dan 
seterusnya sebagaimana 
diatas. Ummu Haram 
berkata; 'ya Rasulullah, 
doakanlah aku agar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Allah menjadikan diriku 
diantara mereka! ' Nabi 
bersabda: "engkau 
termasuk rombongan 
pejuang yang pertama." 
Kemudian Ummu 
Haram mengarungi 
lautan di zaman 
pemerintahan 
Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan, dan hewan 
tunggangannya 
terpeleset ketika keluar 
dari lautan, sehingga 
Ummu haram 
meninggal. 



6487 



jjc Jjae / g^Aa clylll 

(j-o ol^)il?.i(jLll al (j! Clljlj jjj 
( _ s lLa <&l (J JJ-aj ■ i-ajVl 

~'« SI 43 jliJ aluij «Lilc Alll 

<iL^,j ' '"^ j.'l LS^ *lil_>^ J 

(Juir. (^ijj lila «ua ^jijj <_£ill 
<uil dJjLij []L1 «uI^jI ^ 
4 dilas ilLij 4j1c auI ^U.-i 
i-j^l^-uia (_ utmll UI i212e aiil 
J jioj (Jlal iiil isi i^ljic. 

Laj illuj «Ljlc. iill ( _ ? lj-a «Uli 

i •• iHa Ajijii iiil j] tdijjj 

Alll A-i^J (j^3 «dll (J jajJ lj Clljl 
«ulc. Aill C5 l-a «Uli (3 jlaj JlaS 
spla. ^al «J&ljj jA lil .tIuij 

jlLll «U j=>.jV («j] j u^li 

«dil (3 ji^J 1^1 J cSJ^I 1"° J 
j^jl V A\j Cillaa ^ (ISai lili 
(jlijll jji UjAklil liki aJuLj 
|j£j jll (jc- u m i* Ijjj^.1 
tlilLa «u (Jiij Li (_gj^l 1« (Jlajj 

(jlijaJ tlyl^a Cluija ^ji^^lj 
«dll (J jjjj tlijjilS f_gj^l lic 



Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ufair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Kharijah bin Zaid bin 
Tsabit], bahwa [Ummul 
Ala] seorang wanita 
anshar yang pernah 
berbai'at kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengabarinya; 
bahwasanya para 
sahabat membagi-bagi 
kantong kulit kepada 
kaum muhajirin, tiba- 
tiba Utsman bin mazh'un 
bergegas menemui kami, 
dan kami tempatkan 
didalam rumah kami, 
kemudian ia sakit yang 
menyebabkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kematiannya. Tatkala ia 
meninggal, dia 
dimandikan dan 
dikafankan dalam 
kainnya, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m masuk. Lantas saya 
bergumam; 'Kiranya 
rahmat Alalh terlimpah 
kepadamu hai Abu Saib, 
dan persaksianku 
terhadap dirimu, 
sungguh Allah telah 
memuliakanmu.' 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bertanya: "dari mana 
kamu tahu bahwa Allah 
telah memuliakannya?" 
Saya menjawab; 
'Dengan ayahku sebagai 
tebusanmu ya 
Rasulullah, siapakah 
yang dimuliakan Allah? ' 
Rasulullah bersabda; 
"Adapun dia, demi 
Allah, kematian telah 
merenggutnya, demi 
Allah, sungguh aku 
berharap ia memperoleh 
kebaikan, dan demi 
Allah, saya tidak tahu 
bagaimana aku 
diperlakukan nanti 
sedang aku Rasulullah." 
Kata Ummul Ala; Demi 
Allah, saya sama sekali 
tidak akan mensucikan 
seseorang setelahnya 
selamanya.' Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Yaman] 
Telah mengabarkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada kami [Syu'aib] 
dari [Az Zuhri] dengan 
isnad ini, dan ia 
mengatakan; "Saya tidak 
tahu, bagaimana aku 
diperlakukan!" kata 
Ummul 'Ala; hal itu 
menjadikanku sedih 
sehingga aku tidur dan 
aku bermimpi melihat 
'Utsman mempunyai 
mata air yang mengalir, 
dan aku kabarkan 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, dan beliau bersabda: 
"Itulah amalnya." 


6488 


Cliilll IjjjLk JJ^J (jJ J 
AjIc Atll £e ."^ >— llajual (j-a 
(j-o ala SI j jj^i Ijj^)!! 
a J l '—J (jla A_La H'unjlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah], bahwasanya 
[Qatadah Al Anshari] 
dan dia termasuk dari 
kalangan sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan pejuang 
penunggang kudanya, 
mengatakan; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi yang baik 
adalah berasal dari 
Allah, sedang mimpi 
yang buruk berasal dari 
setan, maka jika salah 
seorang diantara kalian 
bermimpi yang tidak 
disukainya, hendaklah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







meludah ke sebelah 
kirinya dan meminta 
perlindungan kepada 
Allah, niscaya yang 
sedemikian itu tidak 
membahayaknnya. " 


6489 


—? 777 , - i i — - f — 777 , f i 

M, lic- [j' \"~- liiai 

s ' * s' f > f' - a £ 

(jjl (JI .jjj! jjC. (jj o ^^fil 
plj Ijl IjJJ (J jSj *> J V- iil 

6? £ J=-^ i-SJ* cjr-] 

aiil J jjjj Ij 4j]jI Lia 1 jlLS j-"^ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hamzah bin Abdullah], 
bahwasanya [Ibnu 
Umar] mengatakan, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku tertidur, aku 
diberi gelas susu, lantas 
aku minum sehingga 
kulihat sungai keluar 
dari kuku-kuku-ku, 
kemudian kelebihannya 
aku berikan kepada 
Umar." Para sahabat 
bertanya; 'Lantas 
bagaimana anda 
takwilkan ya 
Rasulullah? ' Nabi 
menjawab; "itulah ilmu." 


6490 


IjJji jjC- (jj ^ic Ijjia. 
^ u la L. il g i'» (jjl (jt ^JLLa 

»?? - ** ■ s r »' • ''i s - 

4j! ^aC (jj 41)! jjt (jj 'o^)-a^ 
*d)l ^gjJaj \-at /JJ <>l)l jjt x-<lui 
( _ s iLa A)jl (Jjjjjj (Jlaljil Logjc 
t-Jjjl Ul Ujj -Uli j AjIc. illl 
es^! *^JJj-^3 (jjl *^Ji' 

jJ(j2><-. \. V, i i'nUr.li 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Abu Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menceritakan kepadaku 
[Hamzah bin Abdullah 
bin Umar], bahwasanya 
ia mendengar [Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhuma mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku diberi segelas 
susu, lantas aku 
meminumnya hingga 
aku betul-betul melihat 
sungai dari ujung-ujung 
jari jemariku, lantas 
kuberikan kelebihannya 
kepada Umar bin 
Khattab." Maka para 
sahabat yang di 
sekitarnya berujar; 
'bagaimana engkau 
takwilkan Ya 
Rasulullah? ' Beliau 
menjawab; "seperti 
itulah ilmu." 


6491 


Luik Ai)l Isc. (jj ^jic- Luik 

e '- s ' 0 " 'j b ^ * a 
(^Vi.'l-s jijA 1 jj) LW Mj^) 

A 'l (Jfl '« (j 1 2 jil "il-v 

(Jialjij (g IJajI ^i» lu IjI « n i n 

S 'a'**'? Sf! **' ? ' j j 

illuj aAIc iul ^U^i auI J jjjj 

(jjull Clylj ^jIj IjI Lalu 

Jll aill J JJ"0 Lj Ajljl La 1 jJll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] dari [Shalih] 
dari [Ibnu Syihab] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Umamah bin 
Sahal] bahwasanya ia 
mendengar [Abu Sa'id 
Al Khudzri] 

mengatakan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Ketika aku tidur, aku 
melihat manusia 
diperlihatkan kepadaku 
sedang mereka memakai 
baju gamis, ada yang 
sampai ke dadanya, ada 
yang sampai lebih 
bawah daripada itu, dan 
Umar bin Khattab 
melewati dengan gamis 
yang ia seret." Para 
sahabat bertanya; 
'Bagaimana anda 
menakwilkan? ' 
Rasulullah menjawab: 
"Itulah agama!" 


6492 


Vil-s. jiar. jji IwnluK 

Mil (^jJaj (^JjAiJI l n (jC- 
*d)l (J JJ^J fluillii Aji <Uc- 
UI LjJJ allij 4jlc A)jl 

Mc 1 j'>i^)c. (jiiljll tlylj 

(_5^jJI ^Lu La lfrLtt3 0 ua^3 ' 3 

lj <jl ji La3 1 jll! aj^aJ (J 
(Jjlll Jll <&l J jjjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ufair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Umamah bin 
Sahal] dari [Abu Sa'id 
Al Khudzri] radliallahu 
'anhu mengatakan; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku tidur, 
diperlihatkan manusia 
padaku dan mereka 
memakai gamis, 
diantaranya ada yang 
sampai putting susunya, 
ada yang dibawahnya, 
dan Umar diperlihatkan 
kepadaku sedang 
menyeret baju 
gamisnya." Para sahabat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bertanya; 'bagaimana 
anda menakwilkan ya 
Rasulullah? ' Nabi 
menjawab; "itulah 
agama." 



6493 



I jllaa j^-^ ^ ^>is 3^ 
(jL=4Li cJLa lS^3 iSS I jlll ^jj 

I jljSJ (jl ^agJ .''J (j^S La Atll 
CjjI J Lajl alc 4j (JjuJ La 

1^ uil j [e^j Ljjs c '■ taja f I j ■ '—4- 

■* , , » . „ 9 1 . ^ 0 j 



_SU-aia]l j 



M (3 jjuij cJLia pLjj ajIc. 2jI 

,os 'o i» ' , 

^^ii _cll 'ojjaJLi Ail jA j auI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Al Ju'fi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Harami 
bin Umarah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qurrah bin 
Khalid] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
mengatakan, [Qais bin 
Ubad] mengatakan; aku 
berada di suatu halaqah 
yang disana terdapat 
Sa'd bin malik dan Ibnu 
Umar, lantas [Abdullah 
bin Salam] lewat, 
kemudian mereka 
mengatakan; 'Ini adalah 
seorang penghuni surga.' 
Maka saya katakan 
kepada Abdullah bahwa 
mereka telah 
mengatakan demikian 
dan demikian. Spontan 
Abdullah bin Salam 
mengatakan: 
'Subhanallah, tak 
sepantasnya mereka 
mengucapkan suatu hal 
yang mereka tidak 
mempunyai pengetahuan 
tentangnya, hanyasanya 
aku bermimpi seolah- 
olah ada sebuah tiang 
yang diletakkan dalam 
sebuah kebun hijau, 
kemudian tiang itu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ditegakkan disana 
sedang di ujung tongkat 
itu terdapat tali dan 
bagian bawahnya 
terdapat seorang 
pelayan, kemudian ada 
suatu suara yang 
terdengar; 'naikilah tiang 
tersebut! ' Maka aku 
menaikinya hingga aku 
berhasil mengambil tali. 
Kejadian ini aku 
kisahkan kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Abdullah bin Salam 
meninggal sedang ia 
memegang tali yang 
kokoh." 


6494 


^jC AjLi\ ^jC' ^u!^Jt> ^jC- ^JaLml 

Jlaills 1 j "*- 2jI (jT^J 

lil jjjj-« ^liill ^ji ,-i "jj' 

\wi t j«A<ti ^"ij^i «'^ cJj'' 1 * 

(j-o Ijia (jSj j) J jali (Jjji ^ 

4 ■ ia aJ Aiil 'V. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kulihat 
engkau dalam mimpi 
dua kali, tak tahunya ada 
seseorang 

menggendongmu dengan 
sehelai kain sutera, dan 
berujar; 'Ini isterimu! ' 
maka aku singkap, tak 
tahunya adalah engkau, 
maka kukatakan; 
'Kalaulah ini berasal dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Allah, lakukanlah! "' 


6495 


AjJujIc. (jt (jc puiiitt {j^iiA 

i i-^U-*'! i^Hill ["iilj jj"j2> 

jSj g 1 diSa dul ^a lili i' «?n^ 

lilLjl A • 'a Alll Aic j-a liA 
Cjlia Clijl ;_A lili t' 'i i'fa C iiu*vl 

<jJaJaJ <&l Aic (j-a IjlA lilj (j) 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [ayahnya] dari 
[Aisyah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "aku 
melihatmu dalam mimpi 
sebelum aku 
menikahimu sebanyak 
dua kali, kulihat seorang 
malaikat 

menggendongmu dalam 
sebuah kain sutera, maka 
aku berujar; 'singkaplah 
kain ini! ' maka malaikat 
tersebut menyingkapnya, 
dan ternyata engkau. 
Maka aku katakan; 
'Kalaulah ini benar- 
benar dari Allah, 
laksanakanlah! ' 
Kemudian engkau 
diperlihatkan dalam 
mimpiku, ada malaikat 
yang menggendongmu 
dalam sehelai kain 
sutera, maka aku 
berujar; 'singkaplah 
kainnya! ' malaikat pun 
menyingkapnya, dan 
ternyata engkau, maka 
kukatakan; 'Kalaulah ini 
dari Allah, 
laksanakanlah! "' 


6496 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





' " Ua J (Jjij alLij AjIc iill 
l_ie J]L Clljj-ajj ^ISiJI ^-ol j^J 
(jjl^i. ^yjliij Cliiil ul ujjj 
jjl (JUjAj ^ ("w . >ij3 (J^aj^l 
^ISlI ^olji. (jl ^iiljj *dll ^JC. 
^jjjl 'ijjj^ll JJ^VI £-»?u illl (jl 

Jj^j jl (jJ^>«^lj A^ljjll __)Jo < ^l 


'Ufair] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Musayyab], 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Aku diutus 
dengan membawa 
j awami' kalim, dan aku 
diberi pertolongan 
dengan rasa takut yang 
dihunjamkan dalam 
dada-dada musuhku, dan 
ketika aku tidur, aku 
diberi kunci-kunci 
perbendaharaan bumi, 
dan diletakkan pada 
kedua tanganku." Abu 
Abdullah mengatakan, 
dan sampai berita 
kepadaku bahwa makna 
j awami' kalim ialah, 
Allah menghimpun 
sekian banyak masalah 
yang pernah ditulis 
dalam kitab-kitab suci 
sebelumnya dalam satu 
masalah atau dua 
masalah, atau seperti itu. 


6497 


lu. W ll-vi (ji A| lir. u. W 

t5-"^=- j r UJ^ L$ tl£ J* J' 

(jjt (jjl u!i.lk jlaJi Uiiik 4 ajla 
-iluc (jj (JjuS ujik l^a < (jc 
Clyl^lla ^5Ua (jj <>l)l Ijc. (jc 

ajjC J jiuLll t^jicl / j ^ j^C 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Azhar] dari [Ibnu 
Aun] -lewat jalur 
periwayatan lain-dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




telah menceritakan 
kepadaku [Khalifah] 
telah menceritakan 



kepada kami [Mu'adz] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 'Aun] 
dari [Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais bin Ubbad] 
dari ['Abdullah bin 



Salam] mengatakan; di 
sebuah taman atau 
tengah-tengah taman 
seolah-olah aku melihat 
sebuah tiang yang 
bagian paling atas tiang 
terdapat tali, kemudian 
dikatakan kepadaku; 
'naikilah! ' aku berkata; 
'aku tidak bisa 
menaikinya! ' lantas 
seorang pelayan 
mendatangiku dan 
mengangkat pakaianku, 
dan aku dinaikkan, dan 
aku berpegang erat 
dengan tali tersebut. 
Tiba-tiba aku terbangun 
dalam kondisi masih 
berpegangan dengan tali 
itu. Kejadian mimpiku 
ini kukisahkan kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, dan beliau bersabda; 
"Taman itu maksudnya 
taman Islam, dan tiang 
itu maksudnya tiang 
Islam, dan tali itu 
maksudnya tali yang 
kokoh, engkau 
senantiasa memegang 
teguh Islam, hingga 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







engkau meninggal." 


6498 


^ Cllil^)ll3 1 ^ "~- Atll /. 
^JLLa 340 ^ U,' j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ayyub] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhuma, mengatakan; 
aku bermimpi dalam 
tidur, seolah-olah di 
tanganku ada sehelai 
kain sutera, tidaklah aku 
berkeinginan menuju 
suatu tempat dalam 
surga dengan 
membawanya melainkan 
kain itu menerbangkan 
aku. Maka kukisahkan 
mimpiku kepada 
[Hafshah], dan Hafshah 
mengisahkan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
bersabda: "Saudaramu 
adalah laki-laki Shalih, " 
atau beliau bersabda: 
"Sesungguhnya 
Abdullah laki-laki 
Shalih." 


6499 


ijjJLa p^tlLa jj Alll -Ijc. 1 V«"w 
^l^iliiW Ujr. [•*» /itu j^"» i 

1 ijjj jj-njill 1 ijj i o£j 
l'ifj "lii £jl«V«\Ci V i "«l' «j*'«'l 

Ujjll lJIsj (jllj <Jl o^a d] jsi 

^jii .tiil ^j^v jjl laJjjall 
C5 lc- 4 uoSj iii "Uji 1 ; « j'* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Shabbah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] aku 
mendengar [Auf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sirin] bahwasanya ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




'M J±La 1^ jc. V! A u, A I V 



bersabda: "Jika Zaman 
semakin mendekat, 
mimpi seorang mukmin 
nyaris tidak bohong, dan 
mimpi seorang mukmin 
adalah satu bagian dari 
empat puluh bagian 
kenabian, dan apa yang 
berasal dari kenabian 
tentu tidaklah bohong." 
Muhammad 
mengatakan; 'Dan aku 




katakan sedemikain ini.' 
Ia juga mengatakan; Ada 
berita bahwa mimpi ada 
tiga, sekedar bisikan 
jiwa, teror dari setan dan 
kabar gembira dari 
Allah, maka barangsiapa 
bermimpi suatu hal yang 
tak disukainya, jangan 
menceritakannya kepada 
seorang pun, hendaklah 
ia bangun dan 
mendirikan shalat. Juga 
Abu Hurairah berkata, 
Rasulullah juga 
membenci Al ghull saat 
tidur (tidur terus 
menerus) dan beliau 
terkagum-kagum 
terhadap keistiqomahan 
beragama, dan makna al 
qaid adalah keteguhan 
beragama. Sedang 
[Qatadah], [Yunus] dan 
[Hisyam] serta [Abu 
Hilal] meriwayatkan dari 
[Ibnu Sirin] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan sebagian 
mereka memudrajkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



keseluruhan hadits ini, 
dan hadits Ibnu Auf 
lebih jelas. Sedang 
Yunus mengatakan; aku 
tidak mengira hadits 
tentang Qaid (keteguhan 
beragama) tersebut 
kecuali dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan Abu 
Abdullah mengatakan; 
Istilah aghlal (belenggu) 
tak terjadi selain untuk 
leher. 



6500 



Alll Ujji.1 (jl-UC- UiSk 

-k\ (jC ClljUi Al j (^W ^^J^- 

<jlc iiii ^U^i auI J jIjjj 1 " **3^ '* 

(Jj (jLo!ic. UI jUa illuj 
^ J^' LH?" CS^^' CS? 

-i £jijJ al i " '-"j <>3 Sj uji 3 
Ujlo £j^3 AjIjSI (J sUlik 

iliuj 4jle aill Alll (JjajJ 

(— uluJI UI i^lilc. aiil Clilaa 
Mil liLjil ial iSljSc (^jjlg ini 
jiil j <^jii V t— ilS lilij-u U j <Jla 
<_j.il jjj^il os-Lk ^aa 3* Uil Jll 

U Jllj Jll jj-a JJ=JI aJ jijV 

U Mil dJjLij UI3 lSJ^ 
V'Ilja *5Uil ij i*iSll lAj ^ 

J" s'-- , £ < „ f 

likl ,*i Jl 

c5^>^ Uic- j»jjJI (jUiiutl 
<jlc iiil jiil (J jiaj 
iilU JUa i21U tlijSSa iiuoj 

4J ^^aj <Qi£ 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Kharijah bin Zaid bin 
tsabit] dari [Ummul 
Alaa v ] salah seorang 
sahabiyah yang pernah 
ikut berbaiat kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, mengatakan; Utsman 
bin mazh'un mendatangi 
kami dalam sebuah 
hunian ketika orang 
anshar membagi-bagi 
pembagian hunian kaum 
muhajirin, ia kemudian 
mengeluhkan sakitnya 
dan kami merawatnya 
hingga meninggal. 
Kemudian kami 
mengkafaninya dengan 
bajunya. Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m selanjutnya menemui 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kami, dan kami berujar; 
'Semoga engkau hai Abu 
Sa v ib, mendapat rahmat 
Allah, kesaksianku 
terhadapmu, adalah 
betul-betul Allah telah 
memuliakanmu ! ' Nabi 
bertanya; "dari mana 
kamu tahu?" Aku jawab; 
'Saya tidak tahu.' Nabi 
bersabda; "demi Allah 
sungguh ia telah 
menghadapi kematian, 
dan saya hanya berharap 
ia memperoleh kebaikan 
dari Allah, demi Allah, 
aku tidak tahu padahal 
aku adalah Rasulullah 
bagaimana nantinya aku 
diperlakukan, juga tidak 
tahu bagaimana kalian 
diperlakukan." Ummul 
Ala v berguman; 'Demi 
Allah, aku tidak akan 
mensucikan seseorang 
setelannya'. Dia 
menuturkan kembali; 
'dan aku bermimpi 
melihat Ustman bin 
mazh'un mempunyai 
sungai yang mengalir, 
kemudian aku 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, aku ceritakan 
mimpiku kepada beliau, 
dan beliau bersabda: "Itu 
pertanda bahwa amalnya 
terus mengalir baginya." 



6501 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim bin Katsir] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





AjIc- 'M ^jli-a «Uli (3 jjuiJ [}Ml 
tfrLa P_P^ -W es"^ ^"j 

<1 iil jaii i i» ^ 4c. j\j 


kami [Syu'aib bin Harb] 
telah menceritakan 
kepada kami [Shakhr bin 
Juwairiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi'], 
bahwasanya [Ibnu 
Umar] radliallahu 
'anhuma menceritakan 
kepadanya dengan 
mengatakan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku berada di 
sebuah sumur sedang 
menarik ember, tiba-tiba 
Abu bakar dan Umar 
datang, kemudian Abu 
Bakar menarik seember 
atau dua ember dan 
dalam tarikannya terlihat 
ada kelemahan, Allah 
pun mengampuninya, 
kemudian Umar bin 
Khattab mengambil 
ember dari tangan Abu 
Bakar, tiba-tiba 
embernya berubah 
menjadi besar, tidak 
pernah aku melihat 
seorang jenius yang 
beramal serius (gigih) 
seperti kegigihannya, 
sehingga orang banyak 
bisa minum dengan 
kenyang." 


6502 


'M (jiLa ^Jill Ijjj p«fJJI (Je 

jjl ^laa 1 j» iaSa 1 £jjiUll ciut j 

t^j ujo^ 1 j' ^j^Pjp* j^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus], telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jJaij (jaUlI C/>jJa t5^ 


dari [Salim] dari 
[ayahnya] tentang mimpi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkaitan 
dengan Abu Bakar dan 
Umar, beliau bersabda: 
"aku melihat orang- 
orang berkumpul, 
kemudian Abu Bakar 
berdiri dan menarik 
ember atau dua ember 
dan dalam tarikannya 
ada kelemahan, Allah 
pun mengampuninya, 
kemudian Umar bin 
Khattab berdiri dan tiba- 
tiba ember tersebut 
berubah menjadi besar, 
aku tidak pernah melihat 
seorang jenius yang 
beramal serius (gigih) 
seperti kegigihannya, 
sehingga orang banyak 
bisa minum dengan 
kenyang." 


6503 


UI (ji .la m ^^ii! t ■ j g l n 

(_gJ L^r-1 A3jl (J^JOJJ (jl&^U^I ojjjA 

jl5 UjjScj ■ . uli ( _ s ic "J^ J 

^tll j l 'o» i >i 4 r. j'i a.j(jnji1 jl 

1 <j>«-- jl £U i J L-iU ji j^r-. 
r ijrvi "i i JU-ill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ufair] telah 

menceritakan kepadaku 
[Al Laits] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepadaku ['Uqail] dari 
[Ibnu Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id], bahwasanya 
[Abu Hurairah] 
mengabarinya, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku bermimpi 
berada di sebuah sumur 
dan diatas ada sebuah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ember, maka aku 
menariknya sekehendak 
Allah, kemudian Ibnu 
Abu Quhafah 
mengambilnya, dan 
menarik seember atau 
dua ember, dan dalam 
tarikannya terlihat ada 
kelemahan, Allah pun 
mengampuninya, 
kemudian embernya 
berubah menjadi besar, 
dan Umar bin Khattab 
mengambil ember, dan 
tidak pernah aku melihat 
seorang jenius yang 
beramal serius (gigih) 
seperti kegigihan Umar 
bin Al Khaththab, 
sehingga orang banyak 
bisa minum dengan 
kenyang." 


6504 


(^jljll (jjilill (J JilJ (>aj^. (^Jc. 

c- j» d] j'' r & ' <lUit| 
C>=>^J JjJ t^i. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibarhim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari 
[Hammam] bahwasanya 
ia mendengar [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu mengatakan; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku melihat diriku 
diatas telaga memberi 
minum kepada orang- 
orang, Abu Bakar 
mendatangiku dan 
mengambil ember dariku 
dengan tujuan agar aku 
bisa istirahat, ia menarik 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dua tarikan, dan dalam 
tarikannya ada 
kelemahan, Allah pun 
mengampuninya, lantas 
Umar bin Khattab 
datang dan 

mengambilnya, ia tiada 
henti menarik ember 
hingga manusia pulang 
dan telaga terus 
memancar." 


6505 


Llbjjiu i\y>\ lili s u \i s 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ufair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] mengatakan, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Sa'id bin 
Musayyab], bahwasanya 
[Abu Hurairah] 
menuturkan; ketika kami 
duduk-duduk di dekat 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau mengatakan: 
"ketika aku tidur, kulihat 
diriku dalam surga, tiba- 
tiba ada seorang wanita 
berwudhu disamping 
istana. Maka saya 
bertanya; 'milik siapa 
istana ini? ' Mereka 
menjawab; 'Milik Umar 
bin Khattab ! ' maka aku 
ingat kecemburuannya, 
sehingga aku berbalik ke 
belakang." Kata Abu 
Hurairah; maka Umar 
spontan menangis lalu 
berujar; 'apakah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepadamu, bapak dan 
ibuku sebagai 
tebusanmu ya 
Rasulullah, aku 
cemburu? ' 


6506 


Aljl IjJC 1 * la (jl <ajJ i " jjj j-ait-a 
j-j^IaII ^jj J^aa ^ ^jc. ^)-aC. ^jj 

JlaJll Jbl .jjc. (jj __>jL=». (Jc- 
Qm UI lila aI=JI tljiki 

Ij <lk.jl (j! ^ 'l» 'l a La3 (jljjii (j-a 

;> ^3c.1 u vi < AX\\&\ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Ali], telah menceritakan 
kepada kami [Mu'tamir 
bin Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Umar] dari [Muhammad 
bin Al Munkadir] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
mengatakan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku masuk surga, tak 
tahunya aku berada di 
sebuah istana emas. 
Maka aku bertanya; 
'Milik siapakah ini? ' 
Mereka menjawab; 
'Milik seseorang dari 
Quraisy, ' dan tiada yang 
menghalangiku untuk 
memasukinya Hai Ibnul 
Khattab selain karena 
aku tahu 

kecemburuanmu." Maka 
Umar menjawab; 
'apakah terhadapmu aku 
cemburu ya Rasulullah! ' 


6507 


l'l'il-V J<^< (j' l-v 1 Vil-S. 

*j 0* ' u' 1 i, ' u ^" ij 1 ^" "' 

(Jjjjj Ait (_Jja jii. (j^-j 1-aJJjlll 
Ujj ^ILij <jlt 2jI ^U-o <dll 

lila fkJi ^ ^Mj £.U u! 

jj-a3 ' ■ '"'l 7- LLbjjj o! _jJol 

1 jUaa jlaall Ijsa (jil * " iSa 

I^jjAa Clylja Ajjjc- Clij£jl3 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Bukair], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Musayyab], 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(Jliii ,'A'Ar-. (Jllj jaC ^j^JS 


bahwasanya [Abu 
Hurairah] menuturkan; 
ketika kami duduk- 
duduk di sisi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bercerita: 
"Ketika aku tidur, aku 
melihat diriku dalam 
sebuah taman, tak 
tahunya ada seorang 
wanita yang sedang 
berwudhu disamping 
istana. Maka saya 
bertanya; 'milik siapakah 
ini? ' Mereka menjawab; 
'Milik Umar bin 
Khattab, ' aku teringat 
kecemburuannya, maka 
aku segera berbalik ke 
belakang." Umar 
spontan menangis dan 
mengatakan; 'apakah 
kepadamu, bapak dan 
ibuku sebagai 
tebusanmu ya 
Rasulullah, aku 
cemburu? ' 


6508 


(jj <&l jjc. (jl jj <&l jjc. 

ilLij AjIc auI ^gHa Atll (J 
4jx£]Ij l_S jjal ( _ r il)l j Ul Ujj 
(jjj j» l'MI laj.ui ^jl (J^>J \ jls 
i •* i\oi J 1 i ^ . „lj i i U'i'i /j j 

CjjAj3 jaJ^-o (jj! 1 laA (j-o 
jJLk -j ■ "f I-™ '**«*«" 
(^jJaiII (jJaJt JJ'-I 4j"ljJI 

IjA j-o t " uq 4 jfli u 4 Yy. 4jjc 
4j ^pilill tlijal (JlL^I I^a 1 jlli 
ijJaS (jjl^ (jlaa jjl l^ji 

j-a (J^liaj taJall ^jj £ya 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar], bahwasanya 
[Abdullah bin Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "ketika aku 
tidur, kulihat diriku 
thawaf di ka'bah, tiba- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tiba ada seseorang yang 
kulitnya sawo matang, 
berambut lurus diantara 
dua orang, kepalanya 
meneteskan air, maka 
saya bertanya; 'Siapakah 
ini? ' Mereka menjawab; 
'Ini Isa bin Maryam, ' 
kemudian aku menoleh, 
tiba-tiba ada seseorang 
yang kulitnya merah, 
berbadan besar, rambut 
kepalanya keriting, 
matanya buta sebelah 
kanan, matanya seolah- 
olah anggur yang 
menjorok, maka saya 
bertanya; 'Siapakah ini? ' 
Mereka menjawab; Ini 
dajjal, ' manusia yang 
paling mirip dengannya 
adalah Ibnu Qathan, " 
dan Ibnu Qattan adalah 
seorang laki-laki dari 
Bani musthaliq dari 
Khuza'ah. 


6509 


tijjill uiiik dw j * ^ 

dujjia (jjl ^-jL CjjjI £ju ul 

J 11 <_S J V <^j] es 2 *' ^? 
lii 1 jll» J^i-. .••i'Ur-.l fi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hamzah bin Abdullah 
bin Umar], [Abdullah 
bin Umar] mengatakan; 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku diberi segelas 
susu, maka aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



meminumnya hingga 
sungguh aku melihat 
sungai mengalir, lantas 
kelebihannya kuberikan 
kepada Umar." Mereka 
bertanya; 'Bagaimana 
engkau takwilkan Ya 
Rasulullah? ' Nabi 
menjawab; "Iilmu." 



6510 



-JJ.1». 



^jj j-v . ^ 1 Vi 'W aL jj (jllc- 
) jjlS aWj 4jlc iil ^jii-a 

<&l (Jjjjj ^c- ( _ s Ic IjjjII UJJ^ 

cs l** <3-° jfe*- '^j* 
Ijji ^ilaj * " m (jj afrlll dua 

^ isi ' J^J <^ IjSHajll 

^ a£ Ajjiii lili -'3 7- 

^ Y<3 l n I o ^ 1 " ^jfi (_Ji L ii'i^ii L n'jl\i 1 

o ■* o 5 ' . ^ s . " ^ 

^jiLa AUl J J^J (J^ aijjij AjIc 



Telah mengabrkan 
kepadaku ['Ubaidullah 
bin Sa'id], Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Affan bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shakhr bin 
Juwairiyah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi'] bahwasanya 
[Ibnu Umar] 
mengatakan; dahulu 
sahabat-sahabat 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m jika bermimpi, 
mereka suka sekali 
mengisahkan mimpinya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m sehingga Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menakwilkan 
mimpinya. Ketika itu 
umurku masih belia, 
sedang aku sering 
tinggal dimasjid, karena 
aku belum menikah. 
Maka aku berkata 
kepada diriku sendiri; 
'kalaulah dirimu ada 
kebaikan, niscaya 
engkau berimimpi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



3=0 M 3jc jl fLt'j Ajk jil sebagaimana orang- 
JliaLlll ^Lu JIS jj jJU-a orang bermimpi.' Suatu 

3aj 3 jj j»la ^ali malam ketika aku 
s^LLalt berbaring, aku 

memanjatkan doa; 'Ya 
Allah, jika Engkau 
mengetahui pada diriku 
terdapat kebaikan, maka 
perlihatkanlah kepadaku 
dalam mimpi.' Ketika 
aku dalam kondisi 
(mimpi) seperti itu, tiba- 
tiba ada dua malaikat 
mendatangiku yang di 
tangan masing-masing 
memegang palu besi, 
keduanya membawaku 
ke jahannam sedang aku 
diantara keduanya tiada 
henti memanjatkan doa; 
'Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari jahannam, ' 
Kemudian aku 
diperlihatkan seorang 
malaikat menemuiku 
sedang di tangannya 
membawa palu besi 
seraya berujar; 'tidak 
usah khawatir, sebaik- 
baik manusia adalah 
engkau, jika engkau 
memperbanyak shalat.' 
Mereka kemudian 
membawaku hingga 
menghentikanku di tepi 
jahannam, ternyata 
jahannam tergulung 
seperti gulungan sumur, 
ia mempunyai emperan 
sebagaimana emperan 
sumur, yang diantara 
kedua emperannya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







terdapat malaikat yang 
di tangannya membawa 
palu besi. Dan kulihat 
disana ada beberapa 
orang bergelantungan di 
rantai-rantai, kepala 
mereka terjungkir 
dibawah mereka, aku 
tahu disana ada beberapa 
pemuka Quraisy. 
Kemudian mereka 
membawaku pergi dari 
sisi kanan. Maka akub 
ceritakan mimpiku itu 
kepada Hafshah, 
kemudian [Hafshah] 
menceritakanya kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Abdullah adalah 
seorang hamba yang 
shalih, asalkan shalat 
malam." Kata [Nafi']; 
'semenjak itu Abdullah 
memperbanyak shalat.' 


6511 


liiiii. i* ^ a jjj Jh\ lic. Ijj^i. 
^ox-a U^)J^I ^ La j; ^jj ^aU-iA 

d" j' j ^ » ['ml i-i'iSj 

( _ s iLa (^Jjll ( _ s ic- A Laj Usili j 
JIS j) a^Ill dilas ^iluj "Cile. iil 

AjIc ( _ s ii-a «Uli J JJ^J (J 
£]\ a» jt] , J>Ui 1 i j 'M , 1 S\U -,l i 

(_>jiU Lg-l3 Ijljj ^>jJI ^ la£ AjjJa-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibnu Umar] 
mengatakan, aku anak 
muda lajang di masa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku tidur 
di masjid. Dahulu ada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




yang bermimpi, maka ia 
menceritakan mimpinya 
kepada Nabi 



Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Maka aku panjatkan 
doa; 'Ya Allah, jikalau 
aku mempunyai 



satu kebiasan, siapa 



kebaikan disisi-Mu, 
maka perlihatkanlah 
kepadaku dalam mimpi 
sehingga Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dapat mentakwilkan 
mimpiku.' aku pun 
tertidur, dan kulihat dua 
malaikat mendatangiku 
dan membawaku, 
kemudian ada malaikat 
lain menemui keduanya 
dan berujar keadaku; 
jangan khawatir, sebab 
kamu laki-laki shalih.' 
Lantas kedua malaikat 
itu membawaku ke 
neraka, ternyata neraka 
itu digulung seperti 
gulungan sumur, dan 
disana ada sebagian 
orang yang kukenal, 
lantas keduanya 
menggandengku ke 
sebalah kanan. Di pagi 
hari aku ceritakan 
mimpiku kepada 
[Hafshah], dan Hafshah 
mengaku telah 
menceritakannya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Nabi 
bersabda: "Abdullah 
adalah laki-laki shalih, 
sekiranya ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memperbanyak shalat 
malam." Kata Az Zuhri, 
setelah peristiwa itu, 
Abdullah 

memperbanyak shalat 
malam. 


6512 


(jj <&l Ijc jjc- Ijc. (jj a J «-s 

[•"i.^imU* tig ic. i\tl ' .^j jir. 
\ . v, i i "i < L<-. 1 ''i i. \+ i "i ,j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Hamzah 
bin Abdullah] dari 
[Abdullah bin Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku tidur, aku 
diberi segelas susu, lalu 
aku meminumnya, 
kemudian aku berikan 
sisanya kepada Umar bin 
khattab." Mereka 
bertanya; 'bagaimana 
engkau takwilkan 
mimpimu ya Rasulullah? 
' Beliau menjawab; 
"ilmu." 


6513 


lir. jii ^ji ioi 
li'w. (JU £jtS L, .V* jJiS^i'ic 

o? o Ji *S ? o .> a ? 

■t U n j <jlc- illl («ij-a (J JJ-"J 

J j£j (jjiUc. (jjl Jika j£j (^ill 

^ja^ cjj"? u' j'3^ cs4 ^ a - 5 


telah menceritakan 
kepadaku [Sa'id bin 
Muhammad Abu 
Abdullah Al Jarmi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Shalih] dari [Ibnu 
Ubaidah bin Nasyith] 
mengatakan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







[Ubaidullah bin 
Abdullah] mengatakan; 
aku bertanya [Abdullah 
bin Abbas] radliallahu 
'anhuma tentang mimpi 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m yang pernah beliau 
ceritakan. Ibnu Abbas 
mengatakan; aku pernah 
diceritai, bahwa 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengatakan; "Ketika 
aku tidur, aku bermimpi 
bahwa ditanganku 
diletakkan dua gelang 
emas. Aku merasa jijik 
dan tidak suka terhadap 
kedua benda itu, 
kemudian aku di izinkan 
untuk meniupnya 
sehingga keduanya 
beterbangan. Kedua 
gelang itu kutakwilkan, 
aka muncul dua 
pendusta." Ubaidullah 
menjelaskan; salah 
satunya Al Aswad al 
Ansi yang dibunuh oleh 
Fairuz ad Dailami di 
Yaman, dan satunya lagi 
Musailamah 
Alkadzdzab. 


6514 


oik (jt -ll^)J (jt <LalLi! 
1 jSj tj^ji CjjI jj <-;-ijJJ AjjAaII 

jijj (j^jlojAlI j»A lili JJ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Al Ala ] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [kakeknya, 
Abu Burdah] dari [Abu 
Musa], setahuku ia dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





jAj ^ajj A*j 4j 


wasallam, beliau 
bersabda; "Aku 
bermimpi bahwa aku 
hijrah dari Makkah ke 
suatu kawasan yang 
banyak pohon 
kurmanya. Awal 
perkiraanku, kawasan itu 
adalah Yamamah atau 
Hajar, ternyata itu 
adalah Madinah atau 
Yatsrib. Dan aku melihat 
disana ada sapi, demi 
Allah, yang bagus sekali. 
Dan ternyata mereka 
adalah orang-orang 
mukmin di hari Uhud. 
Dan kebaikan yang 
Allah datangkan serta 
pahala kejujuran adalah 
yang Allah berikan 
kepada kita setelah 
peperangan badar." 


6515 


ij'jj" ' "'^ * tk>ii\| 

jjl <J lijAk U lift Jll 

Aill ( B gA^ jlll (J^ujj ^jC.'o^j^)A 

m^'^* «ll (J l3^J '"^ 


telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Ibrahim Al Hanzhali], 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abdur 
Razaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] mengatakan, 
inilah yang [Abu 
Hurairah] ceritakan 
kepada kami dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Kita adalah 
orang yang datang 
terkemudian, namun kita 
adalah orang yang 
pertama-tama masuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







surga, " Lantas 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda lagi: "Ketika 
aku tidur, aku diberi 
perbendaharaan bumi, 
lantas diletakkan di 
tanganku dua gelang 
emas. Keduanya betul 
betul menjadikanku 
resah dan sedih, lantas 
aku memperoleh wahyu 
agar aku meniupnya, 
keduanya pun terbang. 
Maka kutakwilkan 
bahwa aka ada dua 
pendusta yang aku 
berada diantara 
keduanya, pertama orang 
Shan'a (al-Aswad al 
'Ansi), orang kedua 
orang Yamamah 
(Musailamah 
alkadzdzab)." 


6516 


Vil-v /\\\ lir. jji (Jir.lii.,1 lul» 

t— Ulj (Jlii illuj Ajlc. t^ji^-a 
ClLall (^ji^ 4jjAa]I (j-o lila 


telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Saudaraku, Abdul 
Hamid] dari [Sulaiman 
bin Bilal] dari [Musa bin 
'Uqbah] dari [Salim bin 
Abdullah] dari 
[ayahnya], bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Aku bermimpi melihat 
wanita hitam, rambutnya 
acaka-acakan keluar dari 
madinah hingga berdiri 
di Mahya'ah yaitu 
Juhfah, maka aku 
takwilkan bahwa wabah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







penyakit Madinah telah 
dipindahkan kesana." 


6517 


A a laJaJl __)5ij ^1 (jj l^a a IjjAi. 
Uj.la jLalLj (jj (Jj''- 1 3 Hj^a 

alll C5 ij-a ^ ; ISI Ijjj ^ "*- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abi 
Bakar Al Muqaddami] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fudhail 
bin Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa] telah 
menceritakan kepadaku 
[Salim bin Abdullah] 
dari [Abdullah bin 
Umar] radliallahu 
'anhuma tentang mimpi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah: 
"aku melihat wanita 
hitam berambut acak- 
acakan keluar dari 
Madinah hingga singgah 
di Mahya'ah, maka aku 
takwilkan bahwa wabah 
di Madinah telah 
dipindahkan ke 
Mahya'ah, yaitu Juhfah." 


6518 




Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Mundzir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Bakar bin Abi 
Uwais] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman] dari [Musa 
bin 'Uqbah] dari [Salim] 
dari [Ayahnya], 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Aku (bermimpi) 
melihat seorang wanita 
hitam berambut acak- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







acakan keluar dari 
Madinah hingga berdiri 
di Mahya'ah, maka aku 
takwilkan bahwa wabah 
Madinah telah 
dipindahkan ke 
Mahya'ah yaitu Juhfah." 


6519 


<&l \"*- (j 1 " ^-»^1 

(jC S3^)J oik (^)C S3^)J 

^j-o e_LU-al La 1 jls 6J Ijl^a 
aja Ij (j-o 4j s-Li. La 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al'ala] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Buraid 
bin Abdullah bin Abi 
Burdah] dari [kakeknya, 
Abu Burdah] dari [Abu 
Musa], seingatku dia 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Pernah aku 
bermimpi menggerakkan 
pedang lantas bagian 
tengahnya terputus, itu 
berarti musibah kaum 
mukminin di hari Uhud, 
kemudian aku gerakkan 
sekali lagi, dan kali ini 
kembali lebih baik dari 
semula, maka itu berarti 
kemenangan yang Allah 
datangkan dan bersatu 
kembalinya kaum 
mukminin." 


6520 


Liiii. iJC. (jj ^ic UiiAi. 
(jlj t jj!ij_;ir uj (jjj VIim (jl ■ alS 

» 2 - $ e \ ' * \£ f \ °* ~ 

UJJ^ J' UJ*J^ ^ ("J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayyub] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Barangsiapa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Ajjj3 (Jllj S-lJjl IjJ AiLaj (jUsLi 
jc o5u3 jc 4jljC jjl 1 * la 
(ji aJ^3 o^jj^A ^^gjl jc 



(ji ^JjS S JJ jA jji (Jll <La J$£- 
(j-<^_9 (j-o^$ oj^A-a > 

llLk 1 Vi (jl ■ J Ijlla ^oouil 
(jjl (jC <La^)fic (jt JLk jC 
^IaJ (j-G^$ ^ifl'l t ill (ji (^jLs (_}jjljC 
(jc. ^l2oA Aj<j1j aj^j ^j^j-a (j-oj 
AJ j5 (_>jjUC (jjl (jc <La^)5ic 



menyatakan diri 
bermimpi padahal tidak, 
ia dipaksa untuk 
menyatukan dua biji 
gandum dan ia tak akan 
bisa melakukannya, dan 
barangsiapa mencuri 
dengar pembicaraan 
suatu kaum padahal 
mereka tidak menyukai 
atau telah menyingkir 
untuk menghindarinya, 
maka telinganya akan 
dialiri cairan tembaga 
pada hari kiamat, barang 
siapa menggambar ia 
akan disiksa dan dipaksa 
untuk menghidupkannya 
padahal tidak mampu." 
[Sufyan] mengatakan; 
['Ayyub] 

menyambungkannya 
kepada kami. Sedang 
[Qutaibah] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Awanah] dari [Qatadah] 
dari ['Hcrimah] dari [Abu 
Hurairah] ucapannya 
tentang; 'Barangsiapa 
dusta dalam mimpinya'. 
Dan [Syu'bah] 
mengatakan; dari [Abu 
Hasyim Ar Rumani], 
aku mendengar 
[Ikrimah] berkata; [Abu 
Hurairah] dengan 
ucapannya; 'Barangsiapa 
menggambar, dan 
barangsiapa menyatakan 
bermimpi, dan 
barangsiapa mencuri 
dengar.' Telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menceritakan kepada 
kami [Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Khalid] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
mengatakan; 
"Barangsiapa mencuri 
dengar, dan barangsiapa 
menyatakan bermimpi 
dan barangsiapa 
menggambar', hadits ini 
diikutsertakan 
penguatnya oleh 
[Hisyam] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
dengan ucapan beliau. 


6521 


^ if*. 1 '\\ w j \ , h ^jj \r*. 1 w 
(jj jji^jjl ISC. Uiiii. AiLall 

(Jjjjj (jl^)-aC. j^jjI (jt (jt 
^■S^ C? Ji j' <-S J^l LS J*' L>? 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdush Shamad] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Dinar], 
maula Ibnu Umar, dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Umar], bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Diantara 
kebohongan yang paling 
bohong adalah 
menyatakan melihat 
(bermimpi) padahal 
tidak." 


6522 


< a-OAii (JL3 1j» l n ^jj 4jj ^jc. (jc 

Uyjll <_£ jl ' " llS ^jij A-aLi UI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdu Rabbihi bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





cJjij jli^j ^jic iul ^U^i 

jji ^ 1 4 1 1 *l "li 1 N» 1 t 1 i 

/jl Ja i L) -0 ^ (j-o *Ujlj 

| vi.) 1 '„ \ i*v^i i Vj cJ""'j 


Sa'id] mengatakan; aku 
mendengar [Abu 
Salamah] mengatakan; 
'Pernah aku bermimpi 
sehingga menjadikan 
diriku sakit, hingga aku 
mendengar [Abu 
Qatadah] mengatakan; 
'Sungguh aku juga 
pernah bermimpi yang 
menjadikan diriku sakit, 
hingga aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mimpi yang baik 
adalah berasal dari 
Allah, maka jika salah 
seorang diantara kaian 
bermimpi yang 
disukainya, jangan 
menceritakannya selain 
kepada yang disukai, 
dan siapa yang bermimpi 
yang tidak disukainya, 
hendaklah meminta 
perlindungan kepada 
Allah dari kejahatannya 
dan dari kejahatan setan, 
dan hendaklah meludah 
tiga kali dan jangan 
menceritakannya kepada 
seorang pun, sebab yang 
demikian tidak 
membahayakannya. " 


6523 


Vil-v (jl il&ljll IVlW 

(jj <UaLj| jjj auI ^jc- (jj ii jj 

Ujlaj tSU t3j^J 

r/fc Al V^i',\i Ai i^u 

:'A\ \ , jlj 1 1 '„ i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Hamzah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abi Hazim] dan 
[Darawardi] dari [Yazid 
bin Abdullah bin 
Usamah bin Hadi Al 
Laitsi] dari [Abdullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bin Khabbab] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri], 
bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang 
diantara kalian bermimpi 
yang disukainya, maka 
itu berasal dari Allah, 
maka hendaklah ia 
memuji Allah 
karenanya, dan 
hendaklah 
menceritakannya, 
sebaliknya jika 
bermimpi selainnya 
ynag tidak disukainya, 
hanyasanya yang 
demikian itu berasal dari 
setan, maka hendaklah ia 
meminta perlindungan 
dari kejahatannya, dan 
jangan menceritakannya 
kepada seorang pun, 
sebab tidak akan 
membahayakannya. " 



6524 



Clylll UiiAi. jjpJ (jJ u 3^3 uili 
(j I Ajjc- (jj auI lic. (jj auI Ajjc- 

(jjllll (JuitII j (jiLill 



j±\ ^ p ciijJia Aj 
li, jjcta Ls jcjj] ^iilj tluj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah] 
bahwasanya [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma menceritakan; 
Ada seorang laki-laki 
mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengatakan; 'Tadi 
malam aku bermimpi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



' i la u 4jj!)li. (jl jaili (j^Lill j 

(Jajliillj (j I jail (j^ jj£iLiiilla 

g.1 iaj uli /j-o t ■ all Ual j 

Cjil ^jJI (jail! (jijVl (^1 

diUa^ij i i '-»» j i**i<r^l -.y,,, j 

o/ •* - 



melihat segumpal awan 
yang meneteskan 
minyak samin dan madu, 
lantas kulihat orang 
banyak memintanya, ada 
yang meminta banyak 
dan ada yang meminta 
sedikit, tiba-tiba ada tali 
yang menghubungkan 
antara langit dan bumi, 
kulihat engkau 
memegangnya kemudian 
engkau naik, kemudian 
ada orang lain 
memegangnya dan ia 
pergunakan untuk naik, 
kemudian ada orang yag 
mengambilnya dan 
dipergunakannya untuk 
naik namun tali terputus, 
kemudian tali 
tersambung.' Spontan 
Abu Bakar berujar; 
'Wahai Rasulullah, ayah 
dan ibuku untuk 
tebusanmu, demi Allah, 
biarkan aku untuk 
mentakwilkannya! ' 
"takwilkanlah" Kata 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Abu Bakar 
mengatakan; Adapun 
awan, itulah Islam, 
adapun madu dan 
minyak samin yang 
menetes, itulah Alquran, 
karena alqur'an 
manisnya menetes, maka 
silahkan ada yang 
memperbanyak atau 
mempersedikit, adapun 
tali yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menghubungkan langit 
dan bumi adalah 
kebenaran yang engkau 
pegang teguh sekarang 
ini, yang karenanya 
Allah meninggikan 
kedudukanmu, 
kemudian ada seseorang 
sepeninggalmu 
mengambilnya dan ia 
pun menjadi tinggi 
kedudukannya, lantas 
ada orang lain yang 
mengambilnya dan 
terputus, kemudian tali 
itu tersambung kembali 
sehingga ia menjadi 
tinggi kedudukannya 
karenanya, maka 
beritahulah aku ya 
Rasulullah, ayah dan 
ibuku sebagai 
tebusanmu, saya benar 
ataukah salah? ' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Engkau benar sebagian 
dan salah sebagian!" 
Abu Bakar mengatakan; 
'Demi Allah ya 
Rasulullah, tolong 
beritahukanlah kepadaku 
takwilku yang salah! ' 
Nabi menjawab: 
"Janganlah engkau 
bersumpah!" 


6525 


ujAa ^jaI^)jJ (^jj (Jjc.L<tuil HiAa 

* °. - >l\ - f °. > * 0 i - .» - 
2j| ^jii-a (3 jiuj (jlS (Jl! 

(j-o a£j a Aki (_jt J (J* "Ljia^ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Mu v ammal 
bin Hisyam Abu 
Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ibrahim] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



illl f.Hi (j-a A jlc (_>aiia (Jll Ljjj 
AjJ olic- Oljl (Jlii AjJ j (j aij (jl 
^lliajjl Lagjjj (jliil cs^ 

( _ s it Lyjl Ulj i - <aVU.it 

^jl! ^>iJ Ijljj lajJaJa (J^J 
^j^-j j^a l\lj S^aul^J AjIc. 
Alil^) ^lliS A_uil^l ^ ■ 

^jjjs U* Ia j^. -s II ^''j* 

JlL Aj]) £a.JJ 5^ aii.Lj3 ja^Jl 

3^ft3U (jl^ La£ AjUll^J ^ I ^ 

o^all (Jia La (Jia Aj (Jiaj9 AjIc. 

iii '-4 j: <^ J jVl 
$Lj| J Vtl <ji3 ptSi Li 

\2&k UaMa (Jll jfiaii 
£jla jiA Ijl j olaal (jnina (J?0 

jA IjI j AjAi. jj^i l_l jlSLj AjIc. 

* :. 0 'V"* s - f -f' 

alaS J) o jij-aj <J! 

jjI Jll l-ajjj <Jli alaa J) Aij& j 

La (Jla Aj J» «j' ■ . '"'l f II 

fjA ^jaj La3 JjVI C-ulaib (Jai 
lillj £^-aJ (jik '/'l f II lillj 
AjIc jj*J (jlS La£ ' ■ '"'l f II 
J jVl oj-aJI (3*3 La (Jla (Jiaja 
(Jll (jljlA La Jll (JLkjli ' - ils (Jll 

liiiia (jik^i (jiLii j 

(jll Jjjjll (Jla ( _ s ic- Lyjli 
Aj3 (Jjii (jlS AjI 4 a U 
Aj3 UaUali dililai j Jai! 

lijj ol frlLijj ^ I jll 

i« Jalai <■ . \\ \ °^f0-i 
l^liajlia 4-iglll <2Ui ii\ji lili 
V\l (Jll ^y» l4i ^ 

ijlMi (jii $Lii j 

(jlS Aji diA^ia j^j ^jic- Lyjli 

(J |j| j ^1 (jLi jia.1 (Jjaj 

^io l^lj ^U'i] ^jLui tJ^ 3 ^4^i 

^jLLill Ijjj ojjj^ S jl 7- *^ 
(«ill ^ ^Lj 

Aj j* «J' ojli^JI sAit ^«7. 



menceritakan kepada 
kami ['Auf] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Raja'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Samurah bin 
Jundab] radliallahu 
'anhu, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m seringkah mengatakan 
kepada para sahabatnya; 
"Apakah diantara kalian 
ada yang bermimpi?" 
Kata Samurah; maka ada 
diantara mereka yang 
menceritakan kisahnya. 
Suatu saat ketika subuh, 
beliau berkata: 
"Semalaman aku 
didatangi dua orang, 
keduanya mengajakku 
pergi dan berujar; Ayo 
kita berangkat! ' Aku 
pun berangkat bersama 
keduanya, dan kami 
mendatangi seseorang 
yang berbaring dan yang 
lain berdiri 
disampingnya dengan 
membawa batu besar, 
lalu ia menjatuhkan batu 
tersebut di kepalanya 
sehingga kepalanya 
pecah dan batu 
menggelinding disini. 
Orang tadi terus 
mengikuti batu dan 
mengambilnya, namun 
ketika dia belum 
kembali kepada yang 
dijatuhi, tetapi kepalanya 
telah kembali seperti 
sedia kala. Lantas orang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



% «Sila oli 



<1 jai j LaK ^ JJ 

U dia <Jls I 4-aalta oli 



J VLa Jll gliA 
J4.J Jc. Liull iffi'U'.U JLa 
plj elui La ajfiLSi oljill AjjS 
I g J ju oAic Ijjj o] ji ii^J 



La La^J ciila JLa LgJ j^. ^ » > ajj 
ijlLil $1*3! J VLa jLa I i* 

4JaJjLa jj ( _ s ic Uiila liallajLa 

LfcH fc&J^ <L& (j? fe? 

V (Jjjia (.1=0 4jjajj]l 
«.LaLll .J V jL <LiS j (Jjl iliS 
jlilj jiSI (j-a (J=>-jll Jjp. I j)j 

liA u La$j ^jis J^a .-a'} J 
Jj Lu^u uiij^a jii (jji^i 

A-Liajj jl ^] AJallaC. 4-I^ajj 

J Vla JLa J***' ^? 

Ujj3 LuajjLa JLa Lj-ja j jl 

L_lU uJjla 4jJa3 (jJj t_lA j 

j U, n JUj \ '«A 1 j | a VU UkLil^ia 



La j > >'^>IS 



JLa «.I j Clljl La ^J3lS j la j 

i2Uj (J I jiaa I jj*jil ^ VLa 
(jia jlii j^j blj (jLa j^ill 

(^1 (j^aLil! opLa (jlS t£ jiJ 
<j3 I J3i3j3 I JJA^3 (j^aLulI 
i jiji iillj ia LuJj I jii. j 

ojji^a j . I ^a IjjLLaa Lq 3& 
i2]|jlA j jAt Ali. oAA J Via JLa 
IA» (_£jLaJ LalaS JLa jii 
^LLaJjll 4jLjjll Jia jla3 lili 

ciila JLa diSijii al* J V\l JLa 

ji LaSLia iiil i21 jU La$J 
Cjllj (j V I lll Vla Ailila 
ia ^La L4-! ciila Jii <k.l5 

IjlA La3 l;f r-- aJjIII Aii CyS j 

lll Lal J Vla JLa j ^ill 
Ajls ^aaJ Lj A -l mI^j ^lij A-iic- CIujI 



tadi kembali 
menemuinya dan 
mengerjakan 
sebagaimana semula. 
Sayapun bertanya 
kepada dua orang yang 
membawaku; 
'Subhanallah, mengapa 
kedua orang ini seperti 
ini? ' keduanya 
menjawab; 'Mari kita 
berangkat ke tempat lain 
dahulu ! ' Kami pun 
berangkat, lantas kami 
mendatangi seseorang 
yang terlentang diatas 
kedua tengkuknya 
sedang ada orang lain 
yang berdiri di 
sampingnya sambil 
membawa pengait besi, 
ia memegang salah satu 
samping wajahnya dan 
memotong-motong 
dagunya hingga 
tengkuknya, dan 
tenggorokannya hingga 
tengkuknya, dan 
matanya hingga 
tengkuknya" -Kata Auf, 
terkadang Abu Raja' 
menggunakan redaksi; 
'lantas membelah-belah 
dagunya, bukan 
memotong- "kemudian 
orang yang memotong 
berpindah ke sisi dagu 
lain dan memperlakukan 
korbannya sebagaimana 
ia lakukan pada sisi dagu 
pertama. Belum ia 
selesai memotong- 
mogong dagu kedua, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Uil j 4jj!i5LoJI o^U-all (jt jalij 
__>Ju^>Juj Clyjl (Ja/)^ 

(154- j^' ^Ul <J! >A yj 

(jjill ol j*JI ilLaillj (jLk^ll Ulj 
oU^ll ji^jli JJJjit «-Uj (Jj-a 

Cliiil (J>3^ ^'J ls^ J 

(j jLk lillUi 4jU LgJ ^ » l di j 
( _ 5 iLa ^LjaI^jI <UJaj^>]l (_a 

(jjill (jljJ jll Ulj ilLjj AjIc M 

^iaIuiaII «aji J 
t Jj£jin<ill jVjlj Aill (3 J^iJ 
Ajlo Sll ^ji-a «Uli (3 J^J <J^ 
Uil^o ^jS^] i^iaII jV^ol^o ^lm^a 
La ^jjajui I (jjjjl ^ajall 
^^a3 i \j 1 a-u3 jU,",. j 1 hn-\ 

^ jc auI jjLkli 



maka dagu samping 
pertama kembali seperti 
semula, maka orang itu 
memperlakukannya 
sebagaimana semula. 
Maka saya bertanya; 
'Subhanallah, kenapa 
dua orang ini? ' Namun 
kedua orang yang 
membawaku hanya 
berujar; 'Mari kita 
pindah ke tempat lain 
dulu! ' Maka kami 
berangkat, hingga kami 
mendatangi suatu tempat 
seperti tungku." Kata 
Abu Raja, seingatku 
Samurah mengatakan; 
"Tungku tersebut 
mengeluarkan suara 
gemuruh.- Lantas kami 
melihat isinya, tak 
tahunya disana ada laki- 
laki dan wanita 
telanjang, mereka 
didatangi oleh sulut api 
dari bawah mereka, jika 
sulutan api mengenai 
mereka, mereka 
mengerang-ngerang . 
Maka saya bertanya 
kepada dua orang yang 
membawaku; 'apa 
sebenarnya dengan 
orang-orang ini? Namun 
kedua orang yang 
membawaku hanya 
berujar; 'Ayo kita 
berpindah ke tempat 
lain! ' Maka kami terus 
berangkat, dan kami 
mendatangi sebuah 
sungai." Dan setahuku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Samurah mengatakan; 
'sungai merah seperti 
darah-, "tak tahunya di 
sungai ada laki-laki yang 
berenang, sedang ditepi 
sungai ada orang yang 
mengumpulkan banyak 
bebatuan, apabila yang 
berenang tadi sampai ke 
tepian sungai, ke tempat 
orang yang 
mengumpulkan 
bebatuan, maka ia 
membuka mulutnya dan 
orang yang di tepi tadi 
memasukkan batu ke 
mulutnya, lantas ia 
berenang kemudian 
kembali lagi, setiap kali 
ia kembali ke tepi, 
mulutnya membuka dan 
orang yang di tepi 
menyuapinya dengan 
batu itu. Saya bertanya 
kepada dua orang yang 
membawaku; 'kenapa 
dua orang ini? ' 
keduanya menjawab; 
'Ayo kita pindah ke 
tempat lain dulu! ' Maka 
kami pun berangkat, 
lantas kami mendatangi 
seseorang yang 
wajahnya menyeramkan 
sebagaimana seseorang 
yang paling 
menyeramkan yang 
pernah kalian lihat. Dan 
di dekatnya terdapat api 
yang terus ia nyalakan 
dan dia berlari di 
sekitarnya. Saya 
bertanya kepada dua 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



orang yang 

membawaku; 'mengapa 
orang ini? ' kedua orang 
yang membawaku 
berujar; 'Ayo kita pindah 
ke tempat lain dahulu! ' 
Lantas kami berangkat. 
Lalu kami mendatangi 
sebuah kebun yang 
secara merata berisi 
warna musim semi, 
diantara dua tepi kebun 
terdapat seseorang yang 
jangkung, yang nyaris 
aku belum pernah 
melihat manusia yang 
kepalanya memanjang di 
langit seperti itu, dan 
sekitar orang itu terdapat 
banyak anak-anak kecil 
yang pernah aku lihat. 
Saya bertanya; 'Apa ini 
sebenarnya, mereka ini 
siapa? ' kedua orang 
yang membawaku 
berujar; Ayo kita pindah 
ke tempat lain dulu! ' 
Kami pun berangkat 
melanjutkan perjalanan, 
hingga kami mendatangi 
sebuah kebun besar yang 
sebelumnya aku belum 
pernah melihat kebun 
lebih besar dan lebih 
indah daripadanya sama 
sekali, Keduanya 
berkata; 'Naiklah 
engkau! ' Kami pun naik, 
dan kami berakhir ke 
sebuah kota yang 
dibangun dari batu bata 
emas dan perak, lalu 
kami tiba di pintu kota. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Kami minta di buka, 
maka pintu pun dibuka 
untuk kami, kami masuk 
dan kami disambut oleh 
beberapa orang yang 
separo tubuhnya seperti 
orang paling tampan 
yang pernah anda lihat, 
dan separahnya seperti 
manusia paling jelek 
yang pernah engkau 
lihat. Keduanya 
mengatakan kepada 
mereka; 'Pergilah kalian 
semua! ' Lantas mereka 
sampai di sebuah sungai. 
Tak tahunya sungai itu 
terbentang mengalir, 
airnya sangat putih 
bersih, mereka pun pergi 
dan mandi-mandi disana, 
kemudian kembali 
menemui kami dan 
kotorannya telah hilang 
di sungai tempat mereka 
mandi, sehingga mereka 
menjadi manusia paling 
tampan. Keduanya 
mengatakan kepadaku; 
'Inilah surga Aden dan di 
sini hunianmu! ' lantas 
pandanganku menatap 
ke atas, tak tahunya ada 
sebuah istana seperti 
awan putih yang 
menyendiri. Keduanya 
berkata; 'Inilah 
hunianmu! ' Saya 
menjawab; 'Semoga 
Allah memberkati kalian 
berdua, sekarang 
biarkanlah aku untuk 
memasukinya! ' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Keduanya menjawab; 
'kalau sekarang jangan 
dulu, namun pasti 
engkau akan 
memasukinya! ' Saya 
mengatakan; 'Semenjak 
semalaman aku telah 
melihat peristiwa- 
peristiwa aneh nan 
mencengangkan, tolong 
kabarilah aku apa arti 
sebenarnya yang kulihat! 
' Keduanya berujar; 
'Sekarang baiklah 
kuberitakan kepadamu 
peristiwa-peristiwa itu! 
Adapun laki-laki 
pertama yang kamu 
datangi sedang 
kepalanya pecah dengan 
batu, itu adalah 
seseorang yang 
mempelajari alquran 
namun ia menolaknya, 
dan ia tidur sampai 
meninggalkan shalat 
wajib. Adapun orang 
yang kamu datangi 
membelah dagu 
kawannya hingga 
tengkuknya, 
tenggorokannya hingga 
dagunya, dan matanya 
hingga tengkuknya, itu 
adalah seseorang yang 
berangkat dari rumahnya 
lantas ia dusta, dan 
kedustaannya menembus 
cakrawala. Adapun laki- 
laki dan wanita yang 
telanjang dalam 
bangunan seperti tungku, 
mereka adalah laki-laki 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dan wanita pezina. 
Adapun laki-laki yang 
berenang dalam sungai 
dan disuapi batu besar, 
mereka adalah pemakan 
riba, adapun laki-laki 
yang raut mukanya 
menyeramkan di neraka 
sambil menyalakan api 
dan berlari-lari di 
sekitarnya, itu adalah 
Malik, penjaga 
Jahannam, adapun laki- 
laki jangkung dalam 
taman, ia adalah Ibrahim 
'alaihissalam, adapun 
anak-anak di sekitarnya 
adalah bayi yang mati 
diatas fitrah." Lantas 
sebagian sahabat 
bertanya; 'ya Rasulullah, 
juga anak orang-orang 
musyrik? ' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Juga anak-anak orang- 
orang musyrik! Adapun 
orang yang separoh 
berwajah tampan dan 
separahnya lagi jelek, 
mereka adalah orang 
yang 

mencampuradukkan 
amal shalih dan lainnya 
jelek, lantas Allah 
mengampuni 
kesalahannya." 



6526 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] Telah 



menceritakan kepada 
kami [Bisyir bin As 



Sari] telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ 



http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





<_£ i Jlaja ^1 3jatl 


kepada kami [Nafi' bin 
Umar] dari [Ibnu Abi 
Mulaikah] mengatakan, 
[Asma'] mengatakan dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam; "aku berada di 
telagaku menunggu- 
nunggu orang yang 
datang kepadaku, tiba- 
tiba orang di belakangku 
ditangkap dan dijauhkan 
dariku sehingga aku 
berteriak-teriak; 'Itu 
umatku, itu umatku! ' 
Tiba-tiba ada suara 
menjawab; 'Kamu tidak 
tahu! Mereka berjalan 
dengan melakukan 
bid'ah, maksiyat, dan 
dosa besar'." Ibnu Abi 
Mulaikah terus 
memanjatkan doa; Ya 
Allah, aku berlindung 
kepada-MU dari 
berbalik ke belakang 
atau terkena hantaman 
fitnah! 


6527 


UjJLa (Jjc.L«luiI j^jj (^j-uij-o Hlla 

^jjll JlljJJI Juc Jll <Jla Jjlj 
aSlaji UI illuj AjIc iil ^jij-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Mughirah] dari 
[Abu Wa v il] mengatakan 
' [Abdullah] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Aku adalah manusia 
pertama-tama diantara 
kalian yang menuju 
telaga, lantas 
diperlihatkan padaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







beberapa orang diantara 
kalian, hingga jika aku 
ingin menggandeng 
mereka, tiba-tiba mereka 
ditangkap dan dijauhkan 
dariku, sehingga aku 
berteriak-teriak 'Ya 
rabbi, itu sahabatku, ya 
rabbi, itu sahabatku! ' 
Allah menjawab; kamu 
tidak tahu apa yang 
perbuat sepeninggalmu! 


6528 


H la ^jj J^-i-u dja a ■ " Jll fO^" 

^ <*<*- auI ^» ' nU jij 

t5 Jt Uji U) JjSJ alluj 
(a M a3 LM^-jjjJ 

i',i^:„ i\<4, jui i\i 

i* uS) IjIj Jll liu dilaa y^ui 

Jlsjl C5 io a^jj Jll Aj3 JJ jj 

J jala 1 jli U V 

^jxj Jjj ^jJal 1 i " 1 O"» i " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hazim] mengatakan aku 
mendengar [Sahal bin 
Sa'd] mengatakan, aku 
mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; 'Aku 
manusia pertama-tama 
diantara kalian yang 
menuju telaga, 
barangsiapa 
mendatanginya, maka 
tak akan haus selama- 
lamanya, sungguh 
beberapa orang 
menemuiku yang aku 
mengenal mereka dan 
juga mereka 
mengenalku, lantas tiba- 
tiba aku dan mereka 
terhalang." [Abu Hazim] 
mengatakan; dan 
[Nu'man bin Abi 
Ayyasy] mendengar aku 
ketika aku sedang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menceritakan kepada 
mereka hadits ini, lantas 
ia bertanya kepadaku; 
'kamu mendengar dari 
[Sahal] ' Kujawab; 'Iya.' 
Ia katakan; 'Dan saya 
bersaksi kepada [Abu 
Sa'id Al Khudzri], 
sungguh aku 
mendengarnya dengan 
tambahan redaksi; 
"Mereka adalah dari 
ummatku' lantas ada 
suara yang menjawab; 
kamu tidak tahu 
perubahan yang mereka 
lakukan sepeninggalmu! 
Sehingga aku berkata; 
'Celaka,, celaka bagi 
siapa saja yang 
mengganti agama 
sepeninggalku!" 


6529 


1 ;r 1 1' (jj j UliAk J.luia UliAk 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 
Al Qaththan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Wahab] 
aku mendengar 
[Abdullah] mengatakan; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada kami; 
"Kalian akan 
menyaksikan sikap-sikap 
egois sepeninggalku, dan 
beberapa perkara yang 
kalian ingkari." Para 
sahabat bertanya; 'Lantas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bagaimana anda 
menyuruh kami ya 
Rasulullah! 'Nabi 
menjawab; "Tunaikanlah 
hak mereka dan mintalah 
kepada Allah hakmu!" 


6530 


Clijl jll \)Q UliAk J.luia UliAk 
jjl (jC. frl^-J (jjl (jC- .liaJI jc. 
<jlc <&l (^Ha (j« i n! V. 

Lillj S^>4-ol (j-a *^)^ (j* (Jl^ ^all^J 

(j^v »■ jji 4 'lU JU^.'|U 

«jil^li. S - ;^r*J^ Ij i.* jl L\r„\l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul warits] dari 
[Al Ja'd] dari [Abu 
Raja'] dari [Ibnu Abbas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Siapa yang 
tidak menyukai 
kebijakan amir 
(pemimpinnya) 
hendaklah bersabar, 
sebab siapapun yang 
keluar dari ketaatan 
kepada amir sejengkal, 
ia mati dalam jahiliyah." 


6531 


(jj jUaa. IjAla (jLaajll jj Uj^a 

u>ii jjliV. i| i» i U j<-. ■uj 

£jl« (_5JjUail! c-1-a.J jj! 
(jC.Lft£jC. A)jl ^jJa^) (JjjIuC. (jjl 

ijli ilLij AjIc iil 1-5 I*-a (^4^1 
AA^jSj 1 );■'' o^^l (j-o c^l^) tj-* 

l3 j' " Ci " >A * A j ' ■ 

4jlAla Aalo 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Alja'd Abi 
Utsman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Raja' Al 'utharidi] 
mengtakan, aku 
mendengar [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhuma dari 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Siapapun 
yang melihat sesuatu 
dari pemimpinnya yang 
tak disukainya, 
hendaklah ia bersabar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







terhadapnya, sebab siapa 
yang memisahkan diri 
sejengkal dari jama'ah, 
kecuali dia mati dalam 
jahiliyah." 


6532 


1 '*> 3 u " ^ J 3>i "' ' " ^ 

jj^i 4%^t» 4 i itll i t*li.W i 

ilLij a!Ac M ^jii-a ^jill lilc-5 
jjl lilc. iki Uja Jlaa sU*jUa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Wahb] 
dari [Amru] dari 
[Bukair] dari [Busr bin 
Sa'id] dari [Junadah bin 
Umayyah] mengatakan, 
kami berkunjung ke 
[Ubadah bin Shamit] 
yang ketika itu sedang 
sakit. Kami menyapa; 
'semoga Allah 
menyembuhkanmu, 
ceritakan kepada kami 
sebuah Hadits, yang 
kiranya Allah 
memberimu manfaat 
karenanya, yang engkau 
dengar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam! ' Ia 
menjawab; 'Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
kami sehingga kami 
berbaiat kepada beliau.' 
Ubadah melanjutkan; 
diantara janji yang 
beliau ambil dari kami 
adalah, agar kami 
berbaiat kepada beliau 
untuk senantiasa 
mendengar dan ta'at, saat 
giat mapun malas, dan 
saat kesulitan maupun 
kesusahan, lebih 
mementingkan urusan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersama, serta agar kami 
tidak mencabut urusan 
dari ahlinya kecuali jika 
kalian melihat kekufuran 
yang terang-terangan, 
yang pada kalian 
mempunyai alasan yang 
jelas dari Allah.' 


6533 


^j) vla/j (jt J.!^"» (jj (jc 
U JUa ^luij <jic- 'M (_sij-a fe^ul 

jLlj li^la diLaAlLal M (J 
l5 ^" 1 UJJ - '"' ~^*'' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Ar'arah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dari [Usaid bin 
Hudhair], ada seseorang 
yang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
'Wahai Rasulullah, 
engkau mempekerjakan 
si fulan namun engkau 
tidak mempekerjakan 
aku? ' maka Nabi 
menjawab; "kalian 
sepeninggalku akan 
melihat sifat-sifat 
egoisme, maka 
bersabarlah hingga 
kalian menemuiku." 


6534 


Halia (JjcIauiI (jj (^j-uijji iL^a 

Al * iill w>..2i iSj.ji, 
u'j^) - * 1 J A-1jAa]Ij ^ILj j <jic. 

( _ s ic ( _ 5 iil AiilA (JjSJ (Jjj-lk-a-al! 

(jl jji (Jlaa (j-o 4 air- 

jjI (Jla3 4-alc. agjls <&| 4uil 

ls-^ tJj^' (j' ' *JiJ* 
i*i*,<5 i'iUil j SU Vvj j SU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Yahya 
bin Sa'id bin Amru bin 
Sa'id] mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[ayahku] mengatakan, 
pernah aku duduk 
bersama [Abu Hurairah] 
di masjid Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



£a!j lili ^UilU I jSLa (jj^. 
pc.1 C±i\ uli I jjj^j (j' 



shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah. 
Pada saat itu kami juga 
bersama Marwan. Abu 
Hurairah mengatakan; 
'Aku mendengar seorang 
yang jujur 
menyampaikan, dan 
berita yang dibawanya 
adalah benar 
(Muhammad) 
mengatakan: 
"Kebinasaan umatku di 
tangan anak-anak muda 
Qurays." Spontan 
Marwan berseru; 
'Kiranya laknat Allah 
tertimpa kepada mereka, 
anak-anak muda itu! ' 
Lantas Abu Hurairah 
mengatakan 'Kalau aku 
berkenan mengatakan 
bani fulan, bani fulan, 
niscaya kulakukan! ' 
Kemudian aku keluar 
(mengadakan 
perjalanan) bersama 
kakekku ke bani marwan 
ketika menjadi raja-raja 
Syam, dan jika ia 
melihat mereka, mereka 
adalah anak-anak muda 
yang masih belia, ia 
mengatakan kepada 
kami; 'bisa jadi mereka 
itu adalah diantara 
mereka itu (yang 
disebutkan dalam sabda 
Nabi).' Maka kami 
menjawab; 'Engkau 
lebih tahu ! ' 



6535 



UJ.la JjcLoLjI (jj lillLi liUa 



Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(Jj3 4jLo jl Qn l aj (JLiLlu ^at j 

j";< IM 


Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah], 
bahwasanya ia 
mendengar [Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 
[Zainab binti Ummu 
Salamah] dari [Ummu 
Habibah] dari [Zainab 
binti Jahsy] 
rdhiyallahu'anhuna, ia 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun tidur 
dalam keadaan wajahnya 
memerah seraya 
mengucapkan: "laa- 
ilaaha-illallah, celaka 
bangsa arab karena 
keburukan yang telah 
dekat, hari ini telah 
dibuka benteng Ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini" — 
Sedang Sufyan 
menyatakan secara pasti 
jumlahnya yaitu 
sembilan puluh atau 
seratus-maka beliau di 
tanya; 'Apakah kita juga 
akan binasa sedang 
diantara kita masih ada 
orang-orang yang 
shalih? ' Nabi menjawab; 
"Iya, jika kejahatan telah 
mewabah." 


6536 


j (jjl UuAk a a 'i jji Ujik 

u^il (jl j^l ^Jf^l 

1 ^ jlll ^ i «aj Jj j (jj 4Jol_uil 
Ajlo 2jl ^_fl]l L-jjJuVlS 
AjjAaII ^Ual (j-a ^Jai (J 1 - i*^"J 

V 1 jM U jjjj 3a Jlaa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Uyainah] 
dari [Az Zuhri] -lewat 
jalur periwayatan lain- 
Dan telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Oli. £jj (J3all u'Ji Jte Jii 


kepadaku [Mahmud] 
telah mengabarkan 
kepadaku ['Abdurrazzaq] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Urwah] dari [Usamah 
bin Zaid] radliallahu 
'anhuma, mengatakan; 
Pernah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menaiki 
sebuah benteng Madinah 
lantas mengatakan; 
"apakah kalian melihat 
yang kulihat?" Mereka 
menjawab; 'Tidak.' 
Beliau bersabda: 
"Sungguh aku melihat 
fitnah telah terjadi 
ditengah-tengah rumah 
kalian sebagaimana 
hujan turun." 


6537 


(jc. ^ai-o Ijjli. ^jlc-^l ijo 
(j^aiilj (jLo^ll l_JjlsjJ (Jlii jiluij 

(J Ij 1 jlUi 2^-^ j 33 
,* i»a JUjVVali £f,«tl JIS ji, ivl 

^J-ai- (jC- c$ ja jJI CP Is J* 3^ 
cs^- 3 ysf^ lP ' i 'Ji'J> > ijj 1 lP 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ayyasy 
bin Al Walid] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdul Ala] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
(tentang tanda-tanda 
kiamat); "Jaman terasa 
ringkas, amal shalih 
berkurang, kebakhilan 
merajalela, fitnah 
(maksiat) dinyatakan 
secara terang-terangan, 
dan banyak al haraj." 
Para sahabat bertanya; 
'Ya Rasulullah, apa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







maksud istilah al haraj? ' 
Nabi menjawab 
"Pembunuhan- 
pembunuhan." Sedang 
[Syu'aib], [Yunus], dan 
[Al Laits], serta [anak 
Saudaraku, Az Zuhri], 
mengatakan dari [Az 
Zuhri] dari [Humaid] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6538 


jj <&\ ' ; 10 lilja J.luia lilja 
( _ r ui jii ^Ij Ai)l IjC £i ' " (JU 

lJ^II £ jP j c jP ^ j^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Musa] dari [Al A'masy] 
dari [Syaqiq] 
mengatakan; aku 
bersama [Abdullah] dan 
[Abu Musa], keduanya 
mengatakan; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Menjelang 
kiamat terjadi, terdapat 
hari-hari yang ketika itu 
banyak kebodohan, ilmu 
diangkat, dan banyak 
alharaj, alharaj adalah 
pembunuhan." 


6539 


^i] Ujik (j ato (jj ^)-at LlUa 
(jja u5 UlSAk (JjaaC-^I UJ.la 
^uijji jj) j ^jc- (_frala 113 

/Lilll <Jls jJi jjS Jlia liiala 

(jc (jjj-aC-VI (jt JJ^)^ UJ.la 

^jc. ^-o (jJUJ <Jla (JjIj ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Al Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaqiq] 
mengatakan, Abdullah 
dan Abu Musa duduk 
berbincang-bincang. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





^ J^JIj 4jlL<l ^iljlj 4j]c M (_5^-a 


[Abu Musa] 
menuturkan; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Menjelang 
kiamat terjadi, ada hari- 
hari yang ketika ilmu 
diangkat, kebodohan 
merajalela, banyak 
alharaj, alharaj adalah 
pembunuhan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa v il] mengatakan, Aku 
duduk bersama 
Abdullah dan Abu Musa 
radliallahu 'anhuma, 
lantas [Abu Musa] 
menuturkan; Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 
seperti hadits diatas, dan 
alharaj menurut dialek 
orang Habsyi (Ethiopia) 
maknanya adalah 
pembunuhan. 


6540 


jAit Ujik J|LjU (jj ^aa a Ujik 
4jL3j 4 j llC. l jc (JjIj 

CP U^J ls^ CP (Mr 0 ^ (j^" 
'M JC^ ^11 jSS ^211 jitiVl 

1 ^_ lili dia " J^ajoia /ol 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Washil] dari [Abu 
Wa v il] dari [Abdullah] 
dan setahu saya dia 
memarfukkannya, 
mengatakan; "Menjelang 
kiamat tiba, terdapat 
hari-hari Alharaj, ketika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







itu ilmu lenyap, 
kebodohan merajalela." 
[Abu Musa] mengatakan 
alharaj maknanya adalah 
pembunuhan, istilah ini 
adalah istilah orang 
Habsyi (Ethiopia). 
Sedang [Abu Awanah] 
mengatakan, dari 
[Ashim] dari [Abu 
Wail] dari [Al Asy'ari] 
bahwasanya ia berkata 
kepada Abdullah 'Kamu 
tahu hari-hari yang 
disebut Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
hari-hari al haraj 
(pembunuhan)? ' semisal 
hadits diatas. Sedang 
[Ibnu Mas'ud] 
mengatakan, aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Manusia yang paling 
jelek adalah manusia 
yang mendapati hari 
kiamat ketika dia masih 
hidup." 


6541 


uj.la ' '"' j< (jj l^ka a UAla 

l i 4 itl 1 ijS i jj i (j u il l 'i i'il 

1 jjsli ( _ s i^ <lo ^uj o^aj 
Ajle Alll ^ i 11 (j^s A 'i» « i n 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Zubair bin Adi] 
mengatakan, pernah 
kami mendatangi [Anas 
bin Malik], kemudian 
kami mengutarakan 
kepadanya keluh kesah 
kami tentang ulah para 
jamaah haji. Maka dia 
menjawab; 'Bersabarlah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sebab tidaklah kalian 
menjalaku suatu zaman, 
melainkan sesudahnya 
lebih buruk daripadanya, 
sampai kalian 
menjumpai rabb kalian. 
Aku mendengar hadit ini 
dari Nabi kalian 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m.' 


6542 


i 1 1» A t ij i-vl jjl i itl j il 1 Vi 'w 

L»' (J^ U? U^- 
^jil! £ j j A-alui ^l (j! <iui! jail 

lili M (jlaAm (UjiJ lt ja aJj! 

(J jjl IjlLaj (jjl jLll (j^i illl (J jj| 

J - ' 0 'e B 

^£1 ^i.1 jjl ijJJ j f aJI 

iv, Ml i a'i. ,\K i j jTlr^.' 
Sji.VI ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] -lewat jalur 
periwayatan lain- Dan 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Saudaraku] 
dari [Sulaiman bin Bilal] 
dari [Muhammad bin 
Abi 'Utaiq] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Hindun 
binti Al Harits Al 
Firasiyyah], bahwasanya 
[Ummu Salamah isteri 
Nabi] shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan; 
Suatu malam Rasulullah 
bangun dengan agak 
gusar dan mengucapkan: 
"Subhanallah, 
perbendaharaan apa lagi 
yang Allah turunkan? 
dan fitnah apa lagi yang 
Allah turunkan? Siapa 
yang mau 
membangunkan 
penghuni kamar-kamar 
(maksudnya isterinya) 
untuk shalat? Betapa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







banyak orang berpakaian 
di dunia namun di 
akherat telanjang." 


6543 


lj i ° i a jj (jj Ai\ Ajc 

(jj Ajc (jc- ^sli (jc. lillLa 

(Jjjujj (jlLa^JC AUl ^«iJaj jJaC 

(ji (Jlij allij 4jle AUl 

lila (_>ujl3 lilic (Ja^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Nafi'] 
dari [Abdullah bin 
Umar] radliallahu 
'anhuma, bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menghunus pedang 
kepada kami, ia bukan 
golongan kami." 


6544 


jjl tiUJI (jj ^ka a IjAla 
(jc oijJ (jc JJJJ (jc 4_iLLul 
AjIc Alll ^'^* (ja-Luijii ^1 
^iUJI Lillc (Ja^ (ji (Jli jilljij 
LLa (_>ujl3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala ] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
menghunuskan 
pedangnya kepada kami, 
ia bukan golongan 
kami." 


6545 


ijjl j\jJI Ajc Ijja^I ^ 1 '* w 
LjI i ' a a i u (jc (jc 
4_llc jlll (_5-lj-a <^A^ U^*JiJ* 
^Jc a£ ikl JJ i*n ^ (Jll alLlJ 

^ ^aia oAj ^ ^jMj (jUalill 

jUlI qa Sjia. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] dai 
[Ma'mar] dari 
[Hammam], aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
diantara kalian 
mengarahkan pedangnya 
kepada kawannya, sebab 
siapa tahu setan 
menariknya dari 
tangannya lantas ia 
terjerumus dalam lubang 
neraka." 


6546 


IjjJLk auI lic (jj ^lc- UiiSi. 

^ i a^ail ^3 g i aj ^y^Jt^i 
-l3U Jlij tfrlb aij Anal jij j 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] 
mengatakan, aku 
bertanya kepada [Amru] ; 
hai Abu Muhammad 
apakah engkau 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] mengatakan; 
Ada seorang laki-laki 
lewat dengan membawa 
anak panah di masjid, 
lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menegur orang itu: 
"Tutuplah mata anak 
panahnya!" Lantas Amru 
menjawab; 'Iya, benar.' 


6547 


(jl ^ali tfrljJ aj <_jijl A3 g g i al J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Jabir], ada 
seorang laki-laki lewat 
di masjid dengan anak 
panah yang nampakkan 
mata anak panahnya, 
lantas ia diperintahkan 
untuk menutup mata 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







panahnya agar tidak 
melukai kaum muslimin. 


6548 


jjl UjAk (jj •>* ^ a 1 

AjIc auI £s"^ U* 1 ' "J^ 1 <_5"^ 
(J «iiil ji lll JUi sSlaj 

jj^> | w 1 i' ii. ^> i jjl 4 a< i q i» ia'i\i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
'Ala'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Jika salah seorang 
diantara kalian melewati 
masjid kami, atau pasar 
kami, sedang ia 
membawa anak panah, 
hendaklah ia pegang (ia 
tutup) mata anak 
panahnya" -atau ia 
mengatakan dengan 
redaksi; hendaklah ia 
pegang dengan 
tangannya- sebab 
dikhawatirkan kaum 
muslimin terlukai 
daripadanya." 


6549 


2jI ^ji-a (^4^1 Jii^ili iuc- (J^ 

ja£ AJliiaj 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayahku] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaqiq] 
mengatakan; [Abdullah] 
mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Mencela 
orang muslim adalah 
kefasikan, dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memeranginya adalah 
kekufuran." 


6550 


uj la (J \ 'i a (jj ^1 t- a 1 * la 
^jc. lxa .a ^jj jiil j ^j^)^.! 4 w tVi 
^jill j| (jjl (jt 
V Jji) illuj AjIc- alll ^jJj-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Waqid bin 
Muhammad] dari 
[ayahnya] dari [Ibnu 
Umar], bahwasanya ia 
mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Janganlah 
kalian sepeninggalku 
kembali kepada 
kekafiran, sebagian 
kalian memenggal leher 
sebagian yang lainnya". 


6551 


1 Tv 'w ^ ^-v \ 1 "v 'w J Aula 1 Vv'w 
ijjjjj-u ,^1 Ujik .lila. £)5 

<j>f LW ij-^J^ ^ tl£ 

J*"' L&J J C5^i CP 
jjc- (j-o (—Liij ,j JUail jA 
^jI (Jc. sj£j ^1 (jj g>xa.jll 

VI JIS» j„1*.tl i\;„j 
auI I jlll Ija (jjjii 

auI (J j^j Ij ^^jJj lila jL ill ^jjj 

Jll il! J jLij U Uia gljaJ! 
4-o^)a^ ^1 ^)a. ^5^)12ojIj 

lila djiij 3a VI 1 ja liJj 

(j-al 4jUjj ^Ka i_Jj UJjlaJI 

v Jii jiia y ^ j1 > 

t_i^jjjaj 1 (_£J*J 1 j«-a.jJ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qurrah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Sirin] dari 
[Abdurrahman bin Abi 
Bakrah] dari [Abu 
Bakrah] dan dari seorang 
lainnya yang dia lebih 
utama menurutku 
daripada Abdurrahman 
bin Abi Bakrah, dari 
Abu bakrah, 
Bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berpidato di 
hadapan sahabat dan 
bertanya: "Tahukah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kalian hari apa ini?" 
'Allah dan Rasul-Nya 
lebih tahu' Jawab 



Bakrah; Hingga kami 
ketika itu menyangka 
bahwa Nabi 



mereka. Kata Abu 



menamakannya dengan 
nama lain. Kemudian 
Nabi bertutur: 
"Bukankah sekarang hari 
nahar (korban)?" Kami 
menjawab; 'betul Ya 
Rasulullah!.' Rasulullah 
bertanya: "Negeri 
manakah ini, bukankah 
negeri haram?" 'Benar 
ya Rasulullah' Jawab 
kami. Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 
"Sesungguhnya darah 
kalian, harta kalian, 
kehormatan kalian, dan 
kulit kalian adalah 
haram sebagaimana 
kehormatan hari kalian 
ini, dalam bulan kalian 
ini, dan negeri kalian ini, 
bukankah telah 
kusampaikan?" 'Betul' 
Jawab kami. Nabi 
melanjutkan: "Ya Allah, 
saksikanlah, hendaklah 
yang hadir 

menyampaikan berita ini 
kepada yang tidak hadir, 
berapa banyak orang 
yang menyampaikan 
berita kepada orang yang 
lebih paham." 
Selanjutnya beliau 
sampaikan pula 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sabdanya: "Janganlah 
kalian menjadi kafir 
sepeninggalku, sebagian 
kalian memenggal leher 
sebagian lainnya." Dan 
dikala Ibnul khadrami 
dibakar oleh seorang 
hamba sahaya Ibnu 
Qudamah, Abdurrahman 
mengatakan; 'Tolong 
kalian lihat Abu bakrah 
dari tempat yang tinggi! ' 
lantas mereka 
mengatakan 'Ini Abu 
Bakrah melihatmu hai 
hamba sahaya! ' 
Abdurrahman berkata; 
'ibuku menceritakan 
kepadaku dari Abu 
Bakrah, bahwasanya ia 
mengatakan; 'Kalaulah 
mereka menemuiku, aku 
pun tidak akan menohok 
mereka dengan 
tongkatku ini.' 


6552 


Lalla L. i K l'j'iI jji Ya^ \ iL^a 
(jc (je (JjjjaS (jj iLa < 

AjIc. auI ^jii-a (^jill Jlalla La^ic- 
i' J5j i^. '—■•'> i ij. '—'> 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Isykab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [ayahnya] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 
'anhuma, ia mengatakan; 
Nabi 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Jangan 
kalian murtad 
sepeninggalku, sebagian 
kalian memenggal leher 
sebagian yang lainnya." 


6553 




Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'/J' '—J I jU5i <_£J*J I j» 7» JJ 


bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari ['Ali 
bin Mudrik] aku 
mendengar [Abu Zur'ah 
bin Amru bin Jarir] dari 
[kakeknya, Jarir] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku pada haji 
wada': "suruhlah orang- 
orang diam, " kemudian 
beliau bersabda: 
"Janganlah kalian 
sepeninggalku menjadi 
kafir, sebagian kalian 
memenggal leher 
sebagian yang lainnya." 


6554 


Hl la Aiil ' i ir. Jj Laa < Hi la 
^1 (jc (jt H ui (jj jLiaIjjJ 
^jI (jc. ^j-<La.j]l jjc. 4 jaL-u 
( _ r iilkj ^ 1 jjI (Jll £ ojjjA 

il jjr. i t w„MI jj i 1 1» i,, jjr. 
'M ^jij-a (3 jlji'j JliJli OJJjA 
>r^.t q\l /j'ig j J^'~' ' " ~^ ~ " J <Lllc. 

l^J e_flj^uj ^ja ^C-lLill ^j-a Ji^ 

^jl IaXq 1 g ' " ^ j /j ^ . n i 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ubaidullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] -lewat jalur 
periwayatan lain- 
[Ibrahim] mengatakan, 
dan telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Kisan] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] menuturkan; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan terjadi 
fitnah, ketika itu yang 
duduk lebih baik 
daripada yang berdiri, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang berdiri lebih baik 
daripada yang berjalan, 
yang berjalan lebih baik 
daripada yang berlari, 
barangsiapa berusaha 
menghadapi fitnah itu, 
justru fitnah itu akan 
mempengaruhinya, 
maka barangsiapa 
mendapat tempat 
berlindung atau base 
camp pertahanan, 
hendaklah ia berlindung 
diri di tempat itu." 


6555 


ojjjA IjI (jl (ji^^ll ^jc- (jj 

1 ^ ifl a\l (jj9 (j^jSjjuJ aljdjjg 

ini «11 (j^s jji. ^jlallj ^jlall (j-o 

^C-LUl (j-a ^>4^ U-J9 (-lilil! j 

(jjft9 A yjj . lI 1 1 ^ \ t 0^ yj < (j** 

Aj ^»-u3 IjlULo jl 1 a-La ikj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman], 
bahwasanya [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan terjadi 
fitnah, orang yang duduk 
pada saat itu lebih baik 
daripada orang yang 
berdiri, orang yang 
berdiri lebih baik 
daripada orang yang 
berjalan, orang yang 
berjalan lebih daripada 
yang berlari, barangsiapa 
berusaha menghadapi 
fitnah itu, justru fitnah 
itu akan 

mempengaruhinya, 
maka barangsiapa 
mendapat tempat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berlindung atau base 
camp pertahanan, 
hendaklah ia berlindung 
diri di tempat itu." 



6556 



(_jIA jll AlC (jj M AlC UiSk 

tr ^.!>Luij ciia.^i. (Jla (jLi=JI (jc. 

oj£j jjI ^ iVialt.J i S j^JUJ 

S j . — "i jjjl cJa jjjj (jj^laa 
ajIc iiil ^U^i auI (J ji^j ^c 

JU Lis tljjiLall lo$i <3js julI JaI 

Cll jfijlS Al j (jj jl «-s J'-^l La 
(jj (jjijjjj i_1jjV ' "'J la SI IjlA 
Aj jl ' t^j (jl Ajjl IjI j A±1C 
>— ujaJI IjlA <_5jj Lijl VLaS 
(jc (jjiiS (jJ i »ia.Vl (jc (jLiaJI 
UiiAa (jLajiui liiik ojSLj ^1 
Ljjia. i^aya Jllj lijJ 
(jjiijjj t_ljJl UjAa. Alj (jj J 
(jc. (jj ^li-aj £L2uA j 

(jc. L tlkV l (jC. (jLlkJI 
AjIc auI (^1^ ,^.'"1 (jc '"jfe 

(jc. ^j^x]| .lic (jj ^jl^J ^J^JJ 
jAic <JL9j * j£j (^1 (jc. AjjI 
(jc ^jj-aii (jc Ajiuu l'' la 

alluj AjIc iiil ( _ s i-a ^ jll I (jC 
jji^aia (jc (jLliwi 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Abdul Wahhab], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [seseorang yang 
tidak dia sebutkan 
namanya] dari [Al 
Hasan] mengatakan, 
Aku keluar dengan 
membawa senjataku di 
malam-malam terjadi 
fitnah, maka [Abu 
Bakrah] menemuiku 
dengan bertanya; 'mau 
kemana kamu? ' aku 
menjawab; Aku ingin 
menolong keponakan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m' (maksudnya Ali). 
Abu Bakrah berkata, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Jika dua 
muslim berhadap- 
hadapan dengan kedua 
pedangnya, maka 
keduanya sama-sama 
masuk neraka." Maka 
ada yang bertanya; 
'kalau yang membunuh 
sudah maklum, lantas 
apa dosa yang dibunuh? ' 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: "Ia 
juga berkehendak 
membunuh saudaranya." 
[Hammad bin Zaid] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berkata; maka hadits ini 
kusampaikan kepada 
[Ayyub] dan [Yunus bin 
Ubaid], dan aku ingin 
keduanya menceritakan 
kepadaku (jalur 
periwayatan) hadits ini, 
maka keduanya 
mengatakan; 'Hadits ini 
diriwayatkan oleh [Al 
Hasan] dari [Ahnaf bin 
Qais] dari [Abu Bakrah]. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
tentang hal itu. 
[Mu'ammal] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub], [Yunus 
bin Ubaid], [Hisyam] 
dan [Mu'ala bin Zaid] 
dari [Al Hasan] dari 
[Ahnaf] dari [Abu 
Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan 
diriwayatkan oleh 
[Ma'mar] dari [Ayyub], 
dan diriwayatkan oleh 
[Bakkar bin Abdul aziz] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Bakrah] dan [Ghundar] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dari [Rib'i bin 
Hirasy] dari [Abu 
Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



wasallam, dan [Sufyan] 
tidak memarfu'kannya 
dari [Manshur]. 



6557 



__>Ai. jjl lilja j»luii jj .jJjjI 
^tij^jjl UI £Aui Aji A ^ i >aa II 

^jj Ajjj.Ja. £Aul Aji ^jj^/ J^Jl 

jilLij Ajle iill ~ *&l cJjj^j 
__>Ju]l jc AJLuil ■ " u£ j JJaJI (jc 

(J jj^j Ij ' " >Iaa ^jj^jjj (jl AiLLi 
Ij<-.U>1 JJi^ "S^*^ <jt? h' ^ 
jlLll I j& a«j <&l 
•j*j l]a j * " ili -Ju (Jll __>Ji j^ 
Ajjj (Jil jji, ^jlill lillj 

(Jll Aja Lsj ' " liS jaj 

jjaJI lillj i»j ciiia jilij 

t—lljjl ( _ s lt olc-J -Ju (Jll __)Ju 
1 £^3,j9 Uj~ill a g lta. 1 j a 

I j JjjdSjjj Uj jla j>a 

(jjaj'nall Ac-Laa. i jjj (JIS 

lilli d] Jjc.ll <Jll llil Ac.lia. 
Jlalj J^aij jl UJ£ jjill 
djl j di j-all i21SjJj (^jja. o^)a_iIi 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Jabir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Busr bin Ubaidullah Al 
Khadrami], ia 
mendengar [Abu Idris 
alkhaulani], ia 
mendengar [Khudzaifah 
Ibnul yaman] 
mengatakan; Orang- 
orang bertanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m tentang kebaikan 
sedang aku bertanya 
beliau tentang 
keburukan karena 
khawatir jangan-jangan 
aku terkena keburukan 
itu sendiri. Maka aku 
bertanya 'Hai Rasulullah, 
dahulu kami dalam 
kejahiliyahan dan 
keburukan, lantas Allah 
membawa kebaikan ini, 
maka apakah setelah 
kebaikan ini ada 
keburukan lagi? Nabi 
menjawab 'Tentu'. Saya 
bertanya Apakah 
sesudah keburukan itu 
ada kebaikan lagi? 
'Tentu' Jawab beliau, dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ketika itu ada kotoran, 
kekurangan dan 
perselisihan. Saya 
bertanya 'Apa yang anda 
maksud kotoran, 
kekurangan dan 
perselisihan itu? Nabi 
menjawab 'Yaitu sebuah 
kaum yang menanamkan 
pedoman bukan dengan 
pedomanku, engkau 
kenal mereka namun 
pada saat yang sama 
engkau juga 
mengingkarinya. Saya 
bertanya 'Adakah steelah 
kebaikan itu ada 
keburukan? Nabi 
menjawab 'O iya,,,,, 
ketika itu ada penyeru- 
penyeru menuju pintu 
jahannam, siapa yang 
memenuhi seruan 
mereka, mereka akan 
menghempaskan orang 
itu ke pintu-pintu itu. 
Aku bertanya 'Ya 
Rasulullah, tolong 
beritahukanlah kami 
tentang ciri-ciri mereka! 
Nabi menjawab; Mereka 
adalah seperti kulit kita 
ini, juga berbicara 
dengan bahasa kita. Saya 
bertanya 'Lantas apa 
yang anda perintahkan 
kepada kami ketika kami 
menemui hari-hari 
seperti itu? Nabi 
menjawab; Hendaklah 
kamu selalu bersama 
jamaah muslimin dan 
imam mereka! Aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bertanya; kalau tidak ada 
jamaah muslimin dan 
imam bagaimana? Nabi 
menjawab; hendaklah 
kaujauhi seluruh firqah 
(kelompok-kelompok) 
itu, sekalipun kau gigit 
akar-akar pohon hingga 
kematian merenggutmu 
kamu harus tetap seperti 
itu. 


6558 


Hi la i; jj jjJ auI -Ijc. Hi la 
jjl lilla (Jll ajJC- j ojJ^ 

AjjAaII (JaI (^Ic '• kaili J^LiVl 
A V^k A \^ , ^aj jl 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwa] dan 
lainnya mengatakan, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Aswad] dan [Al Laits] 
mengatakan dari [Abui 
aswad] mengatakan Ada 
sekelompok tentara 
dibentuk untuk 
menyerang penduduk 
Madinah (muslimin) dan 
namaku diikutsertakan 
dalam daftar. 
Selanjutnya aku bertemu 
[Tkrimah] dan 
kuutarakan nasibku, 
lantas dia melarangku 
secara serius kemudian 
mengatakan, [Ibnu 
Abbas] mengabariku 
bahwa beberapa orang 
muslimin ikut serta 
pasukan musyrik 
sekedar untuk 
menambah jumlah 
pasukan demi melawan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



m, lantas sebagain 
mereka terkena anak 
panah sehingga 
meninggal, dan sebagian 
mereka terkena luka 
senjata sehingga tewas, 
maka Allah menurunkan 
ayat sebagai jawaban 
nasib mereka; 
Sesungguhnya orang- 
orang yang diwafatkan 
Allah dalam keadaan 
menganiaya diri mereka 
sendiri, " dan seterusnya 
sampai akhir ayat 
QS.Annisa97. 



6559 



(jj Jjj (jc (ji-aC-VI Ujik (jU Lm 

UjSkJLa IjjSk 

alLlj Ajlc illl *&l (J JJJJ 

^Jaiil Ul j LaA-ikl Clylj (jjllAk 
(J CJjj 4jU>VI (J' ^^=" 
(j^i I j air, (Jli._)ll i_i jli jii. 

4.LJI jj^i I j air- (jl^jall 
Sj^ill dJi.jll p^u Jta l^aij (Jc- 
(jUaJS (j^i 4jLaVI (j affii 

pJu cii^Jjll jjI (J!Lo Ia jjI 
Ia jjS l^-ji '''j* (j^ajiia «Cajill 

Aj^j^JI J°"?-^ (Jt- all jjl (JiLo 

I jilii si j!ia kaji i21LLj C5 lc 
(>U1! 

<_j3jJ Aki -ilSij (jjajljjj 

u^Si (5) ^liVl 

Ajla (J Laj silkl Laj iljJal U>3 
-iii j (jl-aj) (j-a (J5^)k Aji. (JliLa 

a-ij Ij'lj^ <aj (jl£ (jlj ^45LLuVI 
La3 ^jjll Uil j AjC-Lui ^ic 

lili) lila VI 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Zaid bin 
Wahb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khudzaifah] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dua Hadits, satunya 
sudah saya lihat sendiri 
dan satunya aku sedang 
menunggu-nunggu, 
beliau menceritakan 
kepada kami: "bahwa 
Amanat mula-mula 
turun pada relung hati 
orang-orang, lantas 
mereka paham terhadap 
alquran dan paham 
terhadap sunnah." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Khudzaifah 
menceritakan kepada 
kami kemarfu'annya, 
Nabi bersabda; 
"seseorang tertidur 
nyenyak kemudian 
amanat dicerabut dari 
hatinya, dan masih ada 
bekasnya seperti bekas 
yang kecil, kemudian dia 
tidur lagi dan amanat 
dicerabut darinya 
sehingga bekasnya 
seperti kutu di tangan, 
sepeti bara yang kau 
gelindingkan di kakimu 
sehingga ia memar 
(beram-beram), maka 
engkau melihatnya 
beram-beram (memar) 
padahal sebenarnya 
tidak terjadi apa-apa, 
dan manusia secara 
beruntun melakukan 
baiat dan nyaris tak 
seorang pun menunaikan 
amanat dengan baik, dan 
ada berita bahwa di bani 
fulan ada seseorang yang 
dapat di percaya, 
kemudian dikatakan 
kepada tersebut; 
'alangkah cerdasnya dia, 
alangkah bijaknya dia, 
alangkah pemberaninya 
dia, ' padahal tidak ada 
seberat biji gandum pun 
iman di dalam hatinya, 
pernah datang suatu 
masa kepadaku yang 
ketika itu aku tak peduli 
siapa diantara kalian 
yang aku baiat, kalaulah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ia muslim, maka 
keislamannya akan 
mengembalikannya 
kepadaku, dan kalaulah 
nasrani, penarik 
pajaknya akan 
mengembalikannya 
kepadaku, namun hari 
ini aku tidak membaiat 
selain fulan dan fulan." 


6560 


4_ilui (jC SijC. ^jjl ^jj ijjj (jC 

^jlt CiIjjjI £j£VI JjI Ij (Jlaa 

alLlj <jic AUl (_5JJ-a *&l (J ^J^J 
L» (J? J Ui 1 

(jj (jLiiic. J2i UU Jla ajjc- ^1 
Jl ^ji'S/l (Jj <-aLi ^j^- 6^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim] dari 
[Yazid bin Abi Ubaid] 
dari [Salamah bin Al 
Akwa'] bahwasanya ia 
menemui Al Hajjaj, 
maka Al Hajjaj berujar; 
'Hai Ibnul akwa', apakah 
engkau berbalik ke 
belakang dengan cara 
pindah ke pelosok 
pedesaan? ' Ibnul akwa' 
menjawab; 'tidak, namun 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m telah memberiku izin 
(untuk tinggal) di 
pelosok pedesaan." Dan 
dari [Yazid bin Abi 
Ubaid] mengatakan, 
tatkala Utsman bin 
Affan terbunuh, Salamah 
bin Al Akwa' pergi 
mengucilkan diri ke 
Rabdzah dan menikahi 
wanita disana sampai 
melahirkan beberapa 
anak, dan dia terus 
bermukim di sana 
sampai beberapa malam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sebelum meninggalnya, 
kemudian tinggal di 
Madinah. 


6561 


lj i ° i a jj /ji Ai\ AlC. 
^JC- Jj (j"" 1 ^^ O 1 " 
A i il jjr. 2 » i ^i» i ''(j' -"'t 

(^glla <Ull J yji'j JlaJll Aji "Uc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abi 
Sha'Sha'ah] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya ia 
menuturkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "tak 
lama lagi sebaik-baik 
harta seorang muslim 
adalah kambing yang ia 
gembalakan di lereng- 
lereng gunung dan 
tempat-tempat hujan 
turun, ia lari untuk 
menyelamatkan 
agamanya dari 
gelombang fitnah." 


6562 


^Uijs 1 Vi 4_iLja3 jlliJi l '' la 
Cllljl ailaj Ajic Atll ^U^i [ S ±A\ 

l_s^ J4.j (Js lila Vl^i) liiAj 
(J^j Uijli ^j^jj ajjj ^^i j 
ajjS jjt J) (^tij |S] (jil 
i21 jjI jua ^Ji (j-i ^iil ^jj U j"Ua 

LiliJaj JUi Lkijl Ailii. 
Laa ajj Lip ^aLi^V^j bj jlllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Fadhalah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qotadah] dari [Anas] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan, para 
sahabat banyak bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
sehingga mereka 
setengah memaksa 
dengan pertanyaan- 
pertanyaan. Maka Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jlSLa lajl a 11 (jjJ U^jjIj (_gJ^ 

(Jl^j ^Sjajj ^Sj Juli (jl s-llkil (jt 
(jj JJJJ liiiik ^uijlll (JjAjC 



«JJ 



iill (_5-lj-a <&l (jl ILuI 

tjlj tj&i 4jJ j \k$ 

(Jia j| (jiall ^ jxn (j^ auL liilc. 
(Jta j (jjall (j^ «uiU i jci 

£Jjj (jj Al jj lijSi. J 
(jc. *Llji (jc. ^)-aJA-Gj ^« i " iL la 
^jJjll (jt LLojt (jl ojlja 

(Jljj Ia^j ^Udj 4 } iill (_s-1j-=> 
(jjjll (j-o jib lilit 



shallallahu 'alaihi 
wasallam suatu hari naik 
ke mimbar dan bersabda: 
"Tidaklah kalian 
bertanya kepadaku 
mengenai sesuatu, selain 
kujelaskan kepada 
kalian, " lantas aku 
melihat ke kanan-kiri, 
tak tahunya setiap orang 
membungkus kepalanya 
di pakaiannya sambil 
menangis, muncullah 
seseorang yang jika 
berdebat dia dipanggil 
dengan nasab selain 
ayahnya, orang itu 
berujar; 'Wahai 
Nabiyullah siapakah 
ayahku? ' Nabi 
menjawab: "ayahmu 
adalah Hudzafah." 
Kontan Umar bergegas 
mengucapkan; 
'RADHIINA BILLAHI 
RABBAN WABIL 
ISLAAMI DIINAN 
WABI 

MUHAMMADIN 
RASUULAN 
NA'UUDZU BILLAH 
MIN SUUIL FIT ANI 
(Kami ridha Allah 
sebagai rabb, Islam 
sebagai agama, dan 
Muhammad sebagai 
utusan, kami berlindung 
kepada Allah dari 
keburukan fitnah), " 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sama sekali belum 
pernah kulihat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



keburukan dan kebaikan 
seperti hari ini, sebab 
hari ini surga dan neraka 
digambarkan kepadaku 
sehingga aku melihat 
kedua-duanya dibalik 
dinding ini." Dan 
Qatadah selalu 
menyebutkan hadits ini 
berkaitan dengan ayat: 
'Wahai orang-orang 
yang beriman, janganlah 
kalian bertanya tentang 
sesuatu yang sekiranya 
diungkapkan kepada 
kalian, justru malah 
menyusahkan kalian 
(QS. Almaidah; 101). 
[Abbas An Narsi] 
mengatakan, Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qotadah], 
bahwasanya [Anas] 
menceritakan kepada 
mereka; bahwa 
Nabiyullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m besabda masalah ini 
dengan redaksi: Setiap 
orang membungkus 
kepalanya dalam 
bajunya sambil 
menangis, dan ia 
mengatakan dengan 
redaksi: 'aaidzan billah 
min suu'il fitan (aku 
berlindung kepada Allah 
dari keburukan fitnah) 
atau ia mengatakan; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'a'uudzu billah min 
sau v atil fitan (Saya 
berlindung kepada Allah 
dari keburukan- 
keburukan fitnah). 
Sedang [Khalifah] 
mengatakan kepadaku 
Telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dan 
[Mu'tamir] dari 
[ayahnya] dari 
[Qotadah], bahwasanya 
[Anas] menceritakan 
kepada mereka, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan Hadits 
ini dan dia mengatakan 
dengan redaksi; 'aaidzan 
billah min syarril fitan 
(berlindung kepada 
Allah dari keburukan 
fitnah). 


6563 


l'i'vl-v ll-vi jji lir. Vil-v 

: - - ■ > »{•«'» 
(jifjjjl (jc Jl-ui (jc. ^5 jA y\ 

S. f ^| 1 a' ~ «? *' * * 

^li Aji ^lia) <&l ^jij-a ^Jil! 

^llaj Cliik qa Ua Ia Ajiall Ua 


telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Yusuf] dari [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [ayahnya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
bahwasanya beliau 
berdiri ke samping 
minbar dan bersabda: 
"Fitnah muncul disini, 
fitnah muncul disini, 
(yaitu) dimana tempat 
tanduk setan muncul, " 
atau beliau mengatakan: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"tanduk matahari." 


6564 


t " uj 1 Vi 'w lajjj ^jj A j ]j§ 1 V. 'w 

Ua Ia S viaU jjj v/| Jjii jjIU) 
jjtliiAt! jjj' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar] 
radliallahu 'anhuma, ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda yang 
ketika itu beliau 
menghadap timur: 
"Ketahuilah, 
bahawasanya fitnah 
muncul dari sini, yaitu 
tempat tanduk setan 
muncul." 


6565 


U!iii. ijc. ^ ^ic UiiAi. 

liljlj a^ll! jiluJJ <Ulc. AUl ^U^l 

Liiij ^ UJ liljtj U-olli 
U la j <jj au! (J _y*"J ^ 1 

^Ua 5^121 ^ Alkta 
uj* £^=y fej u^'j l! jO' 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
'Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Azhar bin Sa'd] 
dari [Ibnu Aun] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memanjatkan doa; "Ya 
Allah, berilah kami 
barakah dalam Syam 
kami, ya Allah, berilah 
kami barakah dalam 
Yaman kami." Para 
sahabat berkata; 'ya 
Rasulullah, dan juga 
dalam Nejed kami! ' 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m membaca doa: "Ya 
Allah, berilah kami 
barakah dalam Syam 
kami, ya Allah, berilah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kami barakah dalam 
Yaman kami." Para 
sahabat berkata; 'Ya 
Rasulullah, juga dalam 
Nejed kami! ' dan 
seingatku, pada kali 
ketiga, beliau bersabda; 
"Disanalah muncul 
keguncangan dan fitnah, 
dan disanalah tanduk 
setan muncul." 


6566 


(jjALii (jj (jLaJjil Lu la 

(jc. (j-a^jll .lic (jj ajjjj (jc. 

liilc 2^>^ Jif^ ilw 'U* 1 " 

lVil-vi (jl l'ij-vjijir. (ji JU| lir. 
3=0 Uj3Ua Jll lilai, lilii. 

(jc Uiiik (jia.^11 ijc lil U (JUa 

Jjij iilj <jiall ^ Jljall 

Jlaa <iia JjSj V C5 i=>. ,14 jlila^ 

AjIc- iill ^U«-i l' ^. < (jlS Lajl 

(jlSj (jjS^jui^ll tjjlii ^i^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Syahin Al Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Bayan] dari [Wabarah 
bin Abdurrahman] dari 
[Sa'id bin Jubair] 
mengatakan, [Abdullah 
bin Umar] menemui 
kami, kami sangat 
berharap agar ia 
menceritakan kepada 
kami sebuah 
pembicaraan yang baik. 
Tiba-tiba ada seorang 
laki-laki yang 
mendahului kami 
menemuinya dan 
berujar; 'ya Abu 
Abdurrahman, 
ceritakanlah kepada 
kami sebuah cerita 
tentang peperangan 
dalam fitnah yang telah 
Allah firmankan: 'Dan 
perangilah mereka 
hingga tak ada lagi 
fitnah di muka bumi' 
(QS. Albaqarah; 193). 
Maka Abdullah bin 
Umar bertanya; Apakah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kamu tahu apa fitnah itu, 
duhai malangnya ibumu 
kehilangan dirimu, 
Dahulu Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memerangi orang- 
orang musyrik dan siapa 
saja yang memasuki 
agama mereka (pindah 
agama) itulah yang 
dimaksud fitnah, dan 
fitnah maksudnya 
bukanlah peperangan 
kalian terhadap para raja 
(penguasa). 



6567 



lijJLa (jiit^/l 1 Vi" i^. ^j| 1 

(jaj LinljSj >'w ''''' 

(Jll j| jJaC ij& (Jj: jii. 
AjIc- iill ^U^i (^Jil! (Jj2 latoJ 
tJa.jll Aiia (Jll AiSaJI (J ^Lij 

o jLk j s J j j aJLoj aJa I 

jiVlj Alilallj S^Jlall U jISj 
jSIaII (jC ^gill j L_i jja-alL 
(jSJj (MLll lii (Jc (JjuJ (Jll 
(_)jj (Jll J^»JI J-a£ C5"^ 

(jjilojAlI Ij (_>uIj 14 
(Jll lilaJi IjU 1 3 LjJ iSHu (j! 
(Jj (Jll £jJSJ j»l (IAjII j'" y J-aC 
jiau V 1^1 J-aC. (Jll JinSj 

j-ac. (jlSl <ajliJ lila (Jil cjla 

(jl paj LaS axj (Jll alaJ 

(Jl (21] j j aJj! Jc. (Jji 
(jl 1 3 Ia.jllc.Vlj (jjul li)Ak 



13 



'a li vall dlUlI (j-a «ULloj 



^ jjuia U j-ai 



J-aC. 



Jll (liU]| (Jlla aJILI 



Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaqiq] Aku 
mendengar [Khudzaifah] 
menuturkan; ketika kami 
duduk-duduk bersama 
Umar, tiba-tiba ia 
bertanya; 'Siapa diantara 
kalian yang menghapal 
sabda Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
fitnah? ' maka 
Khudzaifah menjawab; 
'Fitnah seseorang di 
keluarganya, hartanya 
dan anaknya serta 
tetangganya bisa 
terhapus oleh shalat, 
sedekah, dan amar 
ma'ruf nahyi mungkar.' 
Umar berkata; 'Bukan 
tentang ini yang aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



tanyakan kepadamuakan 
tetapi tentang (fitnah) 
yang bergelombang 
seperti gelombang 
lautan.' Khudzaifah 
berkata; 'kamu tidak 
terkena dampaknya dari 
fitnah itu ya amirul 
mukminin, sebab antara 
kamu dan fitnah itu 
terdapat pintu tertutup.' 
Umar bertanya; 'Apakah 
pintunya dipecahkan 
atau dibuka? ' 
Khudzaifah menjawab; 
'bahkan di pecahkan.' 
Maka Umar berkata; 
'kalau begitu tidak 
ditutup selama-lamanya.' 
aku menjawab; 'Betul.' 
Saya bertanya kepada 
Khudzaifah; 'Apakah 
Umar mengetahui pintu 
itu? ' Khudzaifah 
menjawab; 'Ya, 
sebagaimana ia 
mengetahui bahwa 
setelah esok ada malam, 
yang demikian itu 
karena aku menceritakan 
Hadits kepadanya 
dengan tanpa kekeliruan, 
maka kami khawatir 
untuk menanyakan 
kepada Umar siapa pintu 
sebenarnya.' lalu kami 
perintahkan kepada 
Masruq untuk bertanya 
kepada Khudzaifah; 
(siapakah pintu itu), 
Khudzaifah menjawab; 
Umar.' 



6568 



U 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jj t^lj^ij (jc (jj a 

jc ' ■ Lllajall (jj .la m jc Alll .iao 

LijJ jilulj ^J'' ^ u^'^* CS"^ 
AjjAaII Jajl ji. (j« Lajl a J) 
Usil s jjj (-i '"'f J^-J AikliJ 
<L)Lj ( _ 5 it t'un'U jailaJI 
^/'^ S-ll JJ j»J^ (jj ' " lSSj 



aiLij <jit m (^giLa A j isi c ia^3 

' »3 ( _ s lc (jjila j Aji.Lk ' SaSj 
jjsllLiJ j5Lj jjS «.Lka / j 

Ls ja. CSA UoS i— ilaa u^-iu "Ulc 
■ - iSai iluij 4j1c alll 1-5 ll-a ^joII 

£)a.ia ^la SI j o^iijj (J^jI (Jll 

'M ^ji-a (^JjSI (jJAJ (jt 
AjiLLu L ^Unj aAIc 

i213 (jiuLil (Jia. LoS ■ * ilaa 

jilLjj aJc auI £s^' 
,j UWia ajILLi jc. ili2i£a 
<ua (jSj «la i_iaSI bftiiU jjJI 

LaS ' " iSaS jl «V. «.Lk -u (^frjSa « 

( ^jlS| Jlla i21J (jillLil ,^3». Jjj) 

<] (jijl aljjlj 4 jSc 'M (_ySLa 



AjaUj (jc ' Ll£i Ai2i 
(jjl JI^jIj (j! ili! jcil3 J LLi 



kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syarik bin 
Abdullah] dari [Sa'id bin 
Al Musayyab] dari [Abu 
Musa Al Asy'ari] 
menuturkan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam suatu hari 
keluar ke sebuah kebun 
Madinah untuk suatu 
keperluannya, dan aku 
mengikuti di belakang 
beliau. Tatkala beliau 
masuk kebun, aku duduk 
di pintunya dan 
kukatakan dalam hati; 
'Hari ini aku menjadi 
penjaga pintu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sekalipun 
beliau tidak 

memerintahkanku.' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terus pergi dan 
menuntaskan hajatnya, 
beliau duduk diatas 
emper sumur dan 
menyingkap kedua 
betisnya dan 
memasukkan keduanya 
ke dalam sumur (kolam). 
Abu Bakar datang dan 
meminta izin kepada 
beliau untuk masuk, 
maka aku berkata; 'kamu 
tetap di tempatmu 
sampai aku meminta izin 
untukmu! ' Abu bakar 
pun berhenti hingga aku 
menemui Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
kukatakan; 'ya 
Nabiyullah, Abu Bakar 
memintamu izin 
kepadamu.' Nabi 
menjawab: "berilah dia 
izin, dan berilah kabar 
gembira kepadanya 
dengan surga!" Abu 
bakar pun masuk kebun 
dan datang dari sebelah 
kanan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Lalu ia 
menyingkap kedua 
betisnya dan 
masukkannya kedalam 
sumur (kolam). 
Kemudian datanglah 
Umar, maka aku 
berkata; 'kamu tetap di 
tempatmu sampai aku 
meminta izin untukmu! ' 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas berkata; 
"Berilah dia izin, dan 
berilah kabar gembira 
dengan surga, " maka dia 
pun datang dari sebelah 
kiri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
menyingkap kedua 
betisnya kemudian 
memasukkannya 
kedalam sumur, maka 
emperan sumur telah 
menjadi sesak, sehingga 
tak ada lagi ruangan 
sumur yang luang. 
Kemudian datanglah 
Utsman, maka aku 
katakan 'kamu tetap di 
tempatmu sampai aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







meminta izin untukmu! ' 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berilah dia 
izin, dan berilah kabar 
gembira dengan surga, 
dan bersama surga itu 
terdapat malapetaka 
yang akan 

menimpanya." Utsman 
pun masuk tetapi dia 
tidak menemukan 
tempat duduk bersama 
mereka maka dia pun 
berputar sehingga datang 
dari arah depan mereka 
di mulut sumur (kolam), 
kemudian dia 
menyingkap kedua 
betisnya dan 
memasukkan kedua 
kakinya kedalam sumur. 
Maka aku berkhayal 
saudaraku, dan aku 
berdoa kepada Allah 
agar cepat-cepat datang. 
Ibnul Musayyab berkata; 
'maka aku takwilkan dari 
peristiwa itu, kuburan 
mereka akan menyatu 
disini, sedang kuburan 
Utsman akan tersendiri. 


6569 


(Jjs (Jll (JjI j IjI di» «lji (jbajiLi 
JjI (jj^l L;Lj j™ u' uj - ^ ^ 

C5^ ' J£?' UJ^J u' ^ 

£ jlalS (J=>-JJ £L>J (Jj£) (^"J 

<>J=£ 4;3 cf-^ j^' 


Telah menceritakan 
kepadaku [Bisyr bin 
Khalid] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Sulaiman], aku 
mendengar [Abu Wa v il] 
berkata, pernah 
ditanyakan kepada 
[Usamah]; 'kenapa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Jkl A w iiL'» iliji 

ciiLJI (jjl jija jlill 

(jc j^j^jjj jiu ' " liS 


engkau tidak mengajak 
bicara orang ini? ' 
Usamah menjawab; 'Aku 
telah mengajak biacara 
orang itu, dan sekarang 
aku tidak mau membuka 
pembicaraan yang aku 
menjadi orang pertama- 
tama yang membukanya, 
dan aku tidak akan 
mengatakan kepada 
seseorang yang telah 
menjadi pemimpin 
terhadap dua orang; 
'Engkau lebih baik', 
setelah aku mendengar 
dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "akan 
didatangkan seseorang, 
kemudian dia dilempar 
ke dalam neraka, lantas 
disana ia berputar-putar 
sebagaimana keledai 
menarik alat 
penggilingan, maka 
penghuni neraka 
mengelilingi orang 
tersebut dan bertanya; 
'Hai fulan, bukankah 
kamu dahulu pernah 
memerintahkan kebaikan 
dan melarang 
kemungkaran? ' Ia 
menjawab; 'ya, saya 
dahulu memerintah 
kebaikan, namun aku 
tidak mengerjakannya, 
dan aku melarang 
kemungkaran, namun 
justru aku 
melakkannya.'" 


6570 


Ijlla g 'j* SI (jj /jLojc l^^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





J '"f SI ^IjI 4-alfL) iil (jr «ij iaM 
Jla (_gj!ii^ AjjI 1 jSia Llujla (j! 


kepada kami [Utsman 
bin Al Haitsam] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Auf] dari [Al 
Hasan] dari [Abu 
Bakrah] mengatakan; 
Dikala berlangsung hari- 
hari perang j amal, aku 
telah memperoleh 
pelajaran dari pesan 
baginda Nabi, tepatnya 
ketika beliau 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tahu kerajaan Persia 
mengangkat anak 
perempuan Kisra 
sebagai raja, beliau 
langsung bersabda: "Tak 
akan baik keadaan 
sebuah kaum yang 
mengangkat wanita 
sebagai pemimpin 
urusan mereka." 


6571 


Ljlla ^jjj aa jjl 1 Vi ^jlljt 

/Jc. ' " a j S_^i ajll <jijlc.j 
jjiall linLaa 4l jill Ujlc. \j*Ssk 
(j-o (JiLil jUac. ^l3j o!>lc.l ^ 
ciijlLj a in'ilc. (jl (Jjii 1 jUac- 
allnj AjIc auI ~ \:.'"' 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Tyyasy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hashin] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Maryam 
Abdullah bin Ziyad Al 
Asadi] menuturkan; 
Tatkala Thalhah, Zubair 
dan Aisyah berangkat ke 
Bashrah, Ali mengutus 
Ammar bin Yasir dan 
Hasan bin Ali 
mendatangi Kami di 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Kufah, lantas keduanya 
naik minbar. Ketika itu 
Al Hasan bin Ali diatas 
minbar di tangga paling 
atas, sedang Ammar 
berdiri dibawah Al 
Hasan, kami berkumpul 
di sekelilingnya, dan aku 
mendengar [Ammar] 
mengatakan; Aisyah 
tengah berangkat ke 
Bashrah, demi Allah, ia 
adalah isteri Nabi kalian 
(Shallallahu'alaihiwasall 
am) di dunia dan di 
akherat, namun Allah 
Tabaraka wata'ala 
menguji kalian agar Dia 
mengetahui, apakah 
kalian taat kepada-NYA 
atau kepada Aisyah.' 


6572 


^li (JjIj ^1 (jc- g£a 11 (jc Ajjc 
jSLia 4i jSlI jjIo ts ic. jllc- 

Lgj) (Jtiij lA JJj-ii jSjj <lijlc. 

Ha tfr&Sj Sji.Vlj Ulill (J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi 
Ghaniyyah] dari [Al 
Hakam] dari [Abu 
Wa v il]; [Ammar] berdiri 
diatas minbar Kufah, 
lantas ia menyebut 
Aisyah dan 

keberangkatannya, dan 
ia berkta; 'Ia adalah isteri 
Nabi kalian (shallallahu 
'alaihi wasallam) di 
dunia dan akherat, 
namun ia adalah diantara 
perkara yang kalian diuji 
dengannya.' 


6573 


(J'llj l ll jj^f- 'ijiO 


Telah menceritakan 
kepada kami [Badai bin 
Al Muhabbar] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





cs^! is^- '"'.:~ v J^c- ( _ s ic- 

(j-o lilit ojfil I^Jal Clyjl lilliilj 
aii jiVI lift (J i^lcljlil 
■ •* i ,1 j 1 ^ jl ^r-. Si r" i M . J 

LalaLjii Ali La^ia 
lift (jc LafijUajI (j-o (C lio 
£j 4]^, 4^ LaAl LuSj __)J<>VI 


menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Amru] aku 
mendengar [Abu Wa v il] 
mengatakan; [Abu 
Musa] dan [Abu Mas'ud] 
menemui [Ammar] 
ketika ia diutus Ali ke 
Kufah untuk mengajak 
masyarakat Kufah ikut 
dalam barisannya, lantas 
keduanya mengatakan 
kepada Ammar; 'Kami 
belum pernah melihatmu 
melakukan sesuatu yang 
lebih kami benci 
daripada kesegeraanmu 
dalam masalah ini 
semenjak kamu masuk 
Islam.' Ammar lantas 
menjawab; 'Dan Saya 
belum pernah melihat 
kamu berdua melakukan 
sesuatu yang lebih saya 
benci daripada 
keterlambatan kalian 
mengikuti urusan ini, ' 
lantas Ammar memberi 
keduanya masing- 
masing satu pakaian, 
kemudian mereka 
bertiga pergi ke masjid. 


6574 


(jc o jJa^. ^1 (jt (jlAic- lliAa 

^jlj J j* m a ^jI lUL^ 
J^y t nlfl ^jjl (Jla3 jUaC j ^gj-u^io 
A j\ VI ^ 1 t'A i i. i ^.1 1 i 
CjjIj Loj i^ljJC- Aj3 Cilik] 

itll " l'l\| l'lIM^l Vtl l'lli",', 

(j-o (_jAic. ' ■ UC 1 jiluij AjIc 
(Jll jiVl lift (J iSSc.|jniunl 
Clylj Loj j j» ma UI Ij jUac 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
dari [Abu Hamzah] dari 
[Al A'masy] dari [Syaqiq 
bin Salamah], aku 
pernah duduk bersama 
[Abu mas'ud] dan [Abu 
Musa] dan [Ammar], 
Abu Mas'ud berkata; 
'Tak ada seorangpun dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





LafijUajJ j-a ' ■ UC 1 ^Lj j 

(jjjli. CIsIa ^^/ic. Ij 1 jjj ji ijlSj 

( _ r ui ji Ij! LaA liLj (_jJaC.ll 

Aj3 Li. jj (Jllj IjUaC- (_5ji.Vlj 


sahabatmu yang jika aku 
berkenan pasti aku 
berkomentar tentangnya 
kecuali kamu, dan belum 
pernah kulihat sesuatu 
darimu yang lebih 
tercela bagiku semenjak 
kamu bersahabat dengan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam daripada 
kesegeraanmu ikut serta 
masalah ini.' Ammar 
menjawab; 'Wahai Abu 
mas'ud, dan aku tidak 
pernah melihat sesuatu 
darimu dan juga dari 
para sahabatmu sesuatu 
yang lebih tercela bagiku 
semenjak engkau 
bersahabat dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selain 
keterlambatanmu ikut 
serta dalam masalah ini.' 
Lantas Abu mas'ud 
mengatakan -yang ketika 
itu ia lapang rezekinya-; 
'hai anak kecil, tolong 
ambilkan dua pakaian 
untuk kedua orang ini, ' 
satunya untuk Abu 
Musa, dan satunya untuk 
Ammar, lantas ia 
berujar; 'Berangkatlah 
kalian berdua untuk 
melaksanakan shalat 
jum'at.' 


6575 


(jc (_>ujjJ UJfil auI ^JC. 

JUC. (jJ S jii (^jjfi.1 i$ jA jll 

jic (jj! ^ j-qc (jj ^iil 

(J JJ^J tJlaljSJ *■ <^ "*- Aill (^jjJaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Utsman], Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





AC.) lJ ]c. 'fl ^J3 jli 


kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hamzah bin 
Abdullah bin Umar], ia 
mendengar [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika Allah menurunkan 
adzab, maka adzab itu 
akan mengenai siapa 
saja yang berada 
ditengah-tengah mereka, 
lantas mereka dihisab 
sesuai amalan mereka." 


6576 


7„,<-. \<-. i\i il £jlai 5 iji , ! ;, 

UI <.""i» «T» jilj jjLikll (Jla 
AjIc. lili ^ull Ujj <Jll 

^^jjl -Xtaj <jic Itll (gj^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il Abu Musa] 
dan aku menemuinya di 
Kufah, lantas Israil Abu 
Musa menemui Ibnu 
Syubrumah dan 
mengatakan; 
'pertemukanlah aku 
dengan Isa sehingga aku 
bisa menasehatinya, ' 
namun seolah-olah Ibnu 
Syubrumah takut 
keadanya sehingga tidak 
dilakukannya. Dia 
menjelaskan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan] ia 
menuturkan; tatkala Al 
Hasan bin Ali radliallahu 
'anhuma berangkat 
menemui Mu'awiyah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dengan pasukannya, 
'Amru bin 'Ash berkata 
kepada mu'awiyah; 'Aku 
melihat pasukan yang 
tak akan melarikan diri 
hingga pasukan 
musuhnya yang justru 
terpukul mundur.' Kata 
Mu'awiyah; 'Lantas 
siapa nanti yang akan 
mengurus anak-anak 
kaum muslimin? ' 'Saya' 
Jawab Amru bin 'ash. 
Abdullah bin Amir dan 
Abdurrahman bin 
Samurah mengatakan; 
'Lebih baik kita 
menemuinya, dan kita 
katakan kepadanya; 
'Mari kita berdamai, ' Al 
Hasan berkata; telah 
kudengar [Abu Bakrah] 
mengatakan; Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah, Al 
Hasan datang, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Anakku ini adalah 
penghulu, dan mudah- 
mudahan Allah 
mendamaikan dua kubu 
kaum muslimin yang 
bersengketa melalui 
dia." 


6577 


Lihi ijc. ^ ^ic UiiAi. 
(jV! till! laun AjI Jla) <yc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] 
mengatakan, [Amru] 
mengatakan, Telah 
mengabarkan kepadaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





l'' j'' ^jjjaaj jlia sjl £j __)Ja! liA 


[Muhammad bin Ali], 
bahwasanya [Harmalah] 
maula Usamah 
mengabarkan 
kepadanya. 'Amru 
berkata; aku pernah 
melihat Harmalah 
mengatakan; [Usamah] 
mengutusku menemui 
Ali, dan dia mengatakan; 
'Sesungguhnya Ali pasti 
akan bertanya kepadamu 
sekarang, dia berkata; 
Apa yang menyebabkan 
kawanmu tidak 
berangkat bersama aku? ' 
maka katakan 
kepadanya; 'kalaulah aku 
dalam mulut singa, 
niscaya aku ingin 
bersamamu, namun ini 
adalah sebuah masalah 
yang belum pernah 
kulihat sama sekali 
sebelumnya.' Ali tidak 
memberiku perbekalan 
apa-apa, karenanya aku 
pun pergi ke Al Hasan 
dan Al Husain serta Ibnu 
Ja'far, dan mereka 
memberi perbekalan- 
perbekalan diatas 
kendaraanku. 


6578 


1 "'l ^ S-l^)^ (jJ (jl-ajiui l''' ^ 
4 ia uaa ^ac- /o! ^''T' Aj^liLo 

* '''11 <"i»«ui ( _ s j\ (Jlla o^Jjj 
/ \'> *\\ (3 jS"' <t 'lr-. iw lr^. 
ia lllj <-aUall ijj ^13! j^li. (3^1 

C5^ 3=0 5^ (j' (>? 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] mengatakan, 
dikala Penduduk 
Madinah memecat Yazid 
bin Mu'awiyah, [Ibnu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





JlTo'll a\ t' u ~\'s I* a\ j' "J j Al 


Umar] mengumpulkan 
kerabat dan anak- 
anaknya lantas 
mengatakan; Saya 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Setiap pengkhianat 
diberi bendera pada hari 
kiamat, dan saya telah 
membaiat orang ini 
untuk berjanji setia 
kepada Allah dan rasul- 
NYA, dan saya tidak 
tahu pengkhianatan lebih 
besar daripada seseorang 
yang dibai'at untuk 
berjanji setia kepada 
Allah dan rasul-Nya 
kemudian ia diberi 
bendera untuk perang, 
dan aku tidak tahu salah 
seorang diantara kalian 
jika melepaskan 
baiatnya, atau tidak pula 
ia berbaiat dalam urusan 
ini, melainkan antara 
aku dan dia ada batas 
pemisah." 


6579 


ojj-aJlj £1 jail l_JJjj 4fLaJ 

'"JJi lJ <J>1 (jrl t* cilLjli 

^ Ajit lilai ^jja. /LalliVl 

<] AjIc- (Jia (_>Jli. jA J S J^ 

,1 1 Afli a ill1 i > uli i i iT^-S j/> 

i'i| i', (jr« i»,v^i.\| i i. L*!.,', 

(_j| 4j ^ilSj 4 'i» a l ji p^j-ij (Jjli 

["l-v'lL ^.1 ",l Al N*«-. I - *!,' 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Syihab] dari 
[Aur] dari [Abu Minhal] 
mengatakan, tatkala Ibnu 
Ziyad dan Marwan di 
Syam, dan Ibnu Zubair 
membelot di Makkah, 
dan Al qurra' membelot 
di Bashrah, Aku 
berangkat bersama 
ayahku ke [Abu Barzah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




seraya mengatakan; 
'Wahai Abu Barzah, 
bukankah telah kau lihat 



rumahnya sedang duduk 
di tempat tinggi yang 



terbuat dari kayu, kami 
pun duduk bersamanya, 
ayahku lantas meminta 
petuah-petuah Hadits 



Al Aslami] hingga kami 
menemuinya di 



sendiri kemelut yang 
melanda manusia? ' yang 
pertama-tama kudengar 
dari yang diucapkannya 
ialah; 'Saya semata-mata 
mengharap pahala disisi 
Allah, sungguh saya 
sangat marah kepada 
orang quraisy, 
sesungguhnya kalian 
wahai segenap bangsa 
arab, dahulu keadaan 
kalian seperti telah kau 
kenal sendiri sedemikian 
hina, minoritas dan 
sesat, kemudian Allah 
menyelamatkan kalian 
dengan Islam dan 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m hingga kalian 
memperoleh seperti 
yang kalian lihat sendiri. 
Dan inilah dunia yang 
merusak diantara kalian. 
Dan sesungguhnya yang 
terjadi di Syam, demi 
Allah, tidaklah mereka 
berperang selain karena 
duniawi, dan mereka 
yang berada ditengah- 
tengah kalian, demi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Allah mereka juga tidak 
berperang selain karena 
duniawi, dan mereka 
yang berada di Makkah, 
demi Allah, mereka 
tidak berperang selain 
karena duniawi.' 


6580 


(jC ' ■ (Jj-alj jC 4 J l'j'i 
(jLajll (jj 4 L la (jt (JjIj ^jJI 
~^ La jjl ^jjlll (jjaalLall (jVli 

^a^ajll^o (jj^)juiJ Alia^Gj l^ajlfi ~1lbj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abi Iyas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Washil Al Ahdab] dari 
[Abu Wa v il] dari 
[Khudzaifah bin Yaman] 
mengatakan; 'kaum 
munafikin hari ini jauh 
lebih buruk daripada 
mereka yang hidup di 
masa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, sebab 
dahulu mereka 
sembunyi-sembunyi, 
namun sekarang mereka 
lakukan secara terang- 
terangan.' 


6581 


(jc j» l a « l'* w -i^Lk Ijlja 
CS^I (jc. CjjU) (jj (- up 
(jl£ Loj^ls Aiji=>- (jc- s-I'i* inll 
jill ( _ g lLa ^jill w. Jc. (j\jUl| 
jA Loili jijjll lili allaj 4jJc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Mis'ar] 
dari [Habib bin Abi 
Tsabit] dari [Abu 
Sya'sya"] dari 
[Khudzaifah] 
mengatakan; 
'Kemunafikan itu terjadi 
dimasa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, adapun 
yang terjadi hari ini 
adalah kekufuran setelah 
keimanan.' 


6582 


jjti i^lll i Vl l-v (Jir.liml lu. W 
^1 (jC. £JC.V1 (jC. ijjll ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





AjIc. Akil ^U^i /L iul (jc'ijjjA 
lj Jjiia (Ja. jll jjSj (Ja. jll jjy 


telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Zanad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hari kiamat tidak akan 
terjadi sehingga 
seseorang melewati 
kuburan seseorang, 
lantas mengatakan; 
'duhai sekiranya aku 
menggantikan dia.'" 


6583 


i 1 1» A t <j i-O jjt i itl j il 1 Vi 'w 
jj Aja-uj jl3 (Jli (JjA jll jc. 
"J 'J* J'' 'jwl ' n>»i'l 

jiil (J^jujj (jl^ic. iiil ^ i 

» jii V Jll ^iuij Ajic. auI ^jij-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan, 
[Said bin Al Musayyab] 
mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hari kiamat tidak akan 
tiba sehingga pantat- 
pantat wanita daus 
berjoget pada Dzul 
khulashah, dan Dzul 
khulashah ialah thaghut 
suku Daus yang mereka 
sembah di masa 
jahiliyah." 


6584 


<&l 1JC. (jj jj jiJI lj& UiiAi. 
(JT^ JJ^ tj^ (j^-4^ 1 LS^"-^- 

(Jjjjj (jlojjjA <^l (jc t "m 11 
V Jll ( iiuij 4jIc. auI M 
(J^j ^ jij ^Jlz*. "LtlLill 
ol i a«J (juull (jjjuij (jlla^a j-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah], 
telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman] 
dari [Tsaur] dari [Abui 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ghaits] dari [Abu 
Hurairah], bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hari kiamat 
tidak akan tiba hingga 
seseorang dari kabilah 
Qahthan menggiring 
manusia dengan 
tongkatnya." 


6585 


i 1 1» A t ij i-vl jjt i \\\ j il 1 Vi 'w 
<jj 'n» ui (Jls £sjA_^' L/- 

(_g j > <-i n lJjVI (jUftl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri]; [Sa'id bin Al 
Musayyab] mengatakan, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Abu 
Hurairah] bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hari kiamat 
tidak akan tiba hingga 
api keluar dari tanah 
Hejaz yang bisa 
menyinari tengkuk unta 
di Bushra." 


6586 


^ uc, 1 w "** ^jj 4 1 V* 'w 

ji-* j\l 1«-. j, 1 itvi jc. jul 

Cj^ p ' ^ o° *" tQ "' (jC 

M y^'j (Jlllli ojjjA ^jjl 

(j-o (jc (jl diigali 
Ala iaAj a (jx3 

Ajjc- UiiAkj S Var. (Jljl'nui 

jjc- ^j 1 -^' l/- -^J>^' -W' ^^=>- 
'M ^ji-a ^j-jIJI (jC- SjJjA ^1 
J'"^J 4jI AJj-a allaj AjIc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id Al Kindi] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqbah bin 
Khalid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] dari 
[Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Kakeknya, Hafsh bin 
Ashim] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bersabda: "Tidak lama 
lagi Eufrat tersingkap 
perbendaharaan- 
perbendaharaan 
emasnya, maka 
barangsiapa 
mendatanginya, jangan 
ia mengambilnya 
sedikitpun." Kata 
[Uqbah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semisal hadits 
diatas, hanyasanya dia 
mengatakan dengan 
redaksi; "tersingkap 
gunung emas." 


6587 


■jc jaj lljja j.lLJa lljja 

.Wi l'l'il-v 2 »1* 

<CijLk J.^iiia (Jl SI g Laj (ji Aaj 
Ajla 4ja^ j-at (jj A«l AjJC- 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'bad] aku 
mendengar [Haritsah bin 
Wahb] mengatakan; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bersedekahlah kalian, 
sebab akan Datang 
kepada manusia suatu 
zaman yang ketika itu 
seseorang berjalan 
membawa sedekahnya 
namun dia tidak 
menemukan seseorang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



yang mau menenma 
sedekahnya." Kata 
Musaddad, Haritsah 
adalah saudara 
Ubaidullah bin Umar 
seibu, demikian Abu 
Abdullah mengatakan. 



6588 



4 La « I ■"V"'.;.' UJ-^J (jliojlaC 

- ii- - s ''(f' 

cs jij (jjlll UIjj Cllalia Ijlll 



l'; V; ila <A 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah], 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hari kiamat tidak akan 
terjadi sehingga dua 
kelompok besar terjadi 
pembunuhan besar- 
besaran padahal ajakan 
keduanya satu, hingga 
muncul para pendusta 
yang kurang lebihnya 
tiga puluh, kesemuanya 
mengaku ia utusan 
Allah, hingga ilmu 
diangkat, banyak 
keguncangan, zaman 
terasa singkat, fitnah 
muncul dimana-mana, 
dan banyak alharaj, yaitu 
pembunuhan, hingga 
ditengah-tengah kalian 
harta melimpah ruah dan 
berlebihan, sehingga 
pemilik harta mencari- 
cari orang yang mau 
menerima sedekahnya, 
sampai ia menawar- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



nawarkan sedekahnya, 
namun orang yang 
ditawari mengelak 
seraya mengatakan ' Aku 
tak butuh sedekahmu', 
sehingga manusia 
berlomba-lomba 
meninggikan bangunan, 
sehingga seseorang 
melewati kuburan 
seseorang dan 
mengatakan; 'Aduhai 
sekiranya aku 
menggantikannya' , 
hingga matahari terbit 
dari sebelah barat, 
padahal jika matahari 
telah terbit dari sebelah 
barat dan manusia 
melihatnya, mereka 
semua beriman, pada 
saat itulah sebagaimana 
ayat; 'Ketika itu tidak 
bermanfaat lagi bagi 
seseorang keimanannya, 
yang ia belum beriman 
sebelumnya atau belum 
mengerjakan kebaikan 
dengan keimanannya." 
(QS. Al an'am 158), dan 
hari kiamat terjadi ketika 
dua orang telah 
menyerahkan kedua 
bajunya tetapi keduanya 
tidak jadi melakukan 
jual beli, keduanya tidak 
jadi melipatnya, dan hari 
kiamat terjadi sedang 
seseorang telah pulang 
membawa susu sapinya 
tetapi tidak jadi ia 
meminumnya, dan hari 
kiamat terjadi ketika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







seseorang memperbaiki 
kolam (tempat minum) 
nya tetai dia tak jadi 
meminumnya, dan hari 
kiamat terjadi sedang 
seseorang telah 
mengangkat suapannya 
tetapi dia tidak jadi 
menyantapnya." 


6589 


1 "v 'w ^ ^-v \ 1 "v 'w ,YVsiii,^ 1 Vv'w 

J JLa dJU ^j^ji ^ (^itLaLil 

'V ■ - lIS Aj« ''^j ' '-j La J 

Jfrij jf=- llfe u! UJ^J^J 
jj-a ^jic- (jjAt jA f. La 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] telah 
menceritakan kepadaku 
[Qais] mengatakan, 
[Mughirah bin Syu'bah] 
mengatakan kepadaku; 
Tak seorangpun yang 
lebih banyak bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
Dajjal daripadaku, dan 
beliau bersabda 
kepadaku: "Dia tidak 
membahayakanmu', 
Saya katakan; 'Yang 
demikian karena orang- 
orang mengatakan 
bahwa Dajjal membawa 
gunung roti dan sungai 
yang berair.' Nabi 
bersabda: "Itu semua 
bagi Allah lebih sepele." 


6590 


Lu la (JjcLIluiI (jj (^j-uijji Lu la 

, t *K. '" ' ' "- f. V' , 

( _ s JAlll (jjt JjC-l (JIS ^'»J ^.V 1 "- 

2 jal u 2 mi-, 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Isma'il] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







[Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar], seingatku dia 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Dajjal buta 
matanya sebelah kanan, 
seolah-olah matanya 
buah anggur yang 
menjorok." 


6591 


Lil la j aaa jj 1» Li Hi la 

jj (jLkLiJ jc ^jlkj jc. jUj2i 

(_>jij| jc AadJa ^1 jj Ai\ ^jc 

II tjM ilU jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'ad bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Yahya] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abi 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Dajjal datang hingga 
singgah di pinggiran 
Madinah kemudian 
Madinah guncang tiga 
kali, sehingga setiap 
kafir dan munafik 
menemuinya." 


6592 


jil ^JC jj jj jill ^JC Ljjia. 

(jc. H l ji jj ^LiA 1 jj) UjSa. 
^jlll jCojij jc sik jc 
(J=lA; V (Jla jiiijj "Ulc 2jI ivglla 

(JLL^ll ^lui-all 4 icj AiiAill 

jS <_ s lc jjl 4 t u ji ^lijJ ^Jj 
jlSli L_lLj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [ayahnya] dari 
[kakeknya] dari [Abu 
Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Kemelut al Masih ad 
dajjal tak akan 
memasuki Madinah, 
sebab ketika itu Madinah 
mempunyai tujuh pintu 
yang setiap pintu dijaga 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







oleh dua malaikat." 


6593 


Ullk M ^jc. (jj ^Ic Ujik 

IjJ la t U A llj 1^ ^)^OJ (jj .0 

^1 jC jC ^ijAl^)jJ (jj 1» l n 

L. 'f- j AjjAaII LP>-ij i ([Jla alluj 
^-jl^a-ll 4 » u n AiijJ l^J ?r i.saII 

^aJAl^jJ (jj ^JLLa jC (ji " ■ "| 

Jlaa SjLajll di^a Jla (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'd bin Ibrahim] 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Kemelut al masih ad 
dajjal tak akan 
memasuki Madinah, 
sebab ketika itu Madinah 
mempunyai tujuh pintu 
yang setiap pintunya 
dijaga oleh dua 
malaikat." Dia berkata, 
[Ibnu Ishaq] mengatakan 
dari [Salih bin Ibrahim] 
dari [ayahnya] 
mengatakan, aku 
mendatangi Bashrah 
lantas [Abu Bakrah] 
mengatakan kepadaku; 
aku dengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda sama 
dengan Hadits ini. 


6594 


''''f- (jj jj jill ''''f- LiiSi. 
(jjl (jc ^JLLa (jc. ^aJAl^)jJ UlAa 
(jl auI .\'C (jj ^aJljal (jC ' '1^ 
1 ^ 'f- Atll (^jJaj jic jj Atll AjC 
"Cile &l ^jiLa M i} Juij ^liJll 

aiil (Jc (_iili (jjiull ,j tIuij 

'S '' r - ' r e 'i j 

V) (^fi (j-o lij sji^jjljV («jj 
(J jiLui ^ i< \j sjijl JSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah], 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim] 
dari [Shalih] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim bin 
Abdullah] bahwasanya 
[Abdullah bin Umar] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berdiri di tengah- 
tengah para sahabat 
lantas memuji Allah 
dengan pujian 
selayaknya bagi-Nya, 
kemudian beliau 
menyebut-nyebut dajjal 
dan mengatakan; 
"Sungguh saya 
mengingatkan kalian 
tentang dajjal, dan tidak 
ada seorang pun Nabi 
melainkan telah 
mengingatkan kaumnya 
tentang dajjal, dan akan 
saya jelaskan kepada 
kalian tentangnya suatu 
hal yang belum pernah 
dijelaskan oleh seorang 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun kepada 
kaumnya, sesungguhnya 
dajjal itu buta sebelah 
sedang Allah tidak buta 
sebelah." 


6595 


CLylll liiiii. JJ^J jJ 3 ^3 ^ *" 

(jl^)-aC (jj Alll ^JC (jC ^aJlLl 

4jx£L) lli jLi «SU UI UjJ Jll 
i «U'v'i ji .',',11 L°T.. ISI (jSj 
IjlA (ji Cllla eLi <Luilj (Jjl J£J Jl 
ClliilS ' " uA £j ^aJ-ji (jjl 1 
la a li ha (J^J 
<jjc (jl£ (jJaJI JJ 1 -' O-^J^ 
(J^Jlll IjlA 1 jlll AjjUa 4jjC 
(jJa3 jjl 1 « j 4j (jjilill t_ljiit 
<lclj\i. (j« ci?-j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim] dari 
[Abdullah bin Umar], 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika aku tidur, aku 
bermimpi thawaf di 
ka'bah, tak tahunya ada 
seseorang yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







rambutnya lurus, 
kepalanya meneteskan 
atau mengalirkan air. 
Maka saya bertanya; 
'siapakah ini? ' Mereka 
mengatakan; 'Ini Isa bin 
maryam'. Kemudian aku 
menoleh, tak tahunya 
ada seseorang yang 
berbadan besar, 
warnanya kemerah- 
merahan, rambutnya 
keriting, matanya buta 
sebelah kanan, seolah- 
olah matanya anggur 
yang menjorok. Mereka 
menjelaskan; 'Sedang ini 
adalah dajjal, manusia 
yang paling mirip 
dengannya adalah Ibnu 
Qaththan, laki-laki dari 
bani Khuza'ah.'" 


6596 


Alll jjj jj jill AjC- 1 

^JLLa (jc H ui (jj jLiaIjjJ IL^a 

jl ojjC (jc. t-jtgjj (jc. 

«ui'illa 1 \ '«*- auI ' 4 .**1f- 
alluj AjIc. iill iglt-a <&l (J J^J 

e'" - i ' - e 

4_Iia (j-a <J^La ■ ' .'l >»"» « 1 
Jlllll 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Aziz bin Abdullah], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Shalih] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[TJrwah], bahwasanya 
[Aisyah] radliallahu 
'anha mengatakan; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu 
meminta perlindungan 
dari fitnah dajjal dalam 
shalatnya." 


6597 


(jc ^1 ^^j^l (jl^JC lijJLa 

^juj (jc lilLall ^JC (jC 4 uS 
2ll ( _ s lLa (^Jjll (jcAijii. (jC 

(jl JLiSlI ^ Jl! p^j <j!c 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Syu'bah] dari [Abdul 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ajui j «A i\ft 


Malik] dari [Rib'i] dari 
[Khudzaifah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentang dajjal; "Ia 
membawa air dan api, 
yang kelihatan api 
adalah air dingin, dan 
yang kelihatan air adalah 
api." Dan [Abu Mas'ud] 
mengatakan; aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 


6598 


jil Lff lLa ^ 

j^i £H1 gikii jjiV'i '<d 
dyj u! j jj^W tlw f^u ujj 

ojjjA jjI 4j3^)SI£ <_J j SS <a ^ 'f 'y- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qotadah] dari [Anas] 
radliallahu 'anhu 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang Nabi 
pun diutus selain telah 
memperingatkan 
kaumnya terhadap yang 
buta sebelah dan 
pendusta, ketahuilah 
bahwasanya dajjal itu 
buta sebelah, sedang 
rabb kalian tidak buta 
sebelah, tertulis diantara 
kedua matanya KAFIR." 
Tentang Hadits ini, juga 
ada riwayat dari Abu 
Hurairah dan Ibnu 
Abbas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6599 


i* i ii A 1 'tj't-ii jl j' i l v; ii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



U! jj I .jj» (jj Ajjc (jj jil -jjc- 
( _ s lLa auI (J jj-uj 1 Vi la 113 'n» ui 

Aj Uiil=4 Uji (jlSa JLLlll (jc 

Jj ^UUl (_paaJ J_>^ 

ci^J •^*J^ ^-^^ 4jjAa]I 
jlli (j-a ji (_)j:Ull JJ^ 3* J 

Atll (Jj-a (J J-^J Ujik 

La auIj (J jiia AjjAj ^Jjiia 

^jj]| ^ia S j ; 1 ^11 iil viiS ■ " u£ 



Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] Telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud], bahwasanya 
[Abu Sa'id] mengatakan, 
Suatu hari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m menceritakan kepada 
kami suatu Hadits 
panjang tentang dajjal, 
diantara yang beliau 
ceritakan kepada kami 
saat itu ialah, beliau 
bersabda: "dajjal datang 
dan diharamkan masuk 
jalan Madinah, lantas ia 
singgah di lokasi yang 
tak ada tetumbuhan 
dekat Madinah, 
kemudian ada seseorang 
yang mendatanginya 
yang ia adalah sebaik- 
baik manusia atau 
diantara manusia terbaik, 
dia berkata; 'saya 
bersaksi bahwa engkau 
adalah dajjal, yang 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m telah ceritakan kepada 
kami.' Kemudian dajjal 
mengatakan; Apa 
pendapat kalian jika aku 
membunuh orang ini 
lantas aku 
menghidupkannya, 
apakah kalian masih 
ragu terhadap perkara 
ini? ' Mereka menjawab; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'tidak'. Maka Dajjal 
membunuh orang 
tersebut kemudian 
menghidupkannya, 
namun orang tersebut 
tiba-tiba mengatakan; 
'Ketahuilah bahwa hari 
ini, kewaspadaanku 
terhadap diriku tidak 
sebesar kewaspadaanku 
terhadapmu! ' Lantas 
dajjal ingin membunuh 
orang itu, namun ia tak 
bisa lagi menguasainya." 


6600 


(jc A «Una (jj auI ^jc UiS^k 
j "7- all -Ijc (jj (= axj (jc lillLi 
JjJ-aj (JlalUi OJJJA ^1 (jC 
^jic alLij 4j1c <U)I ^jJj-a 

tJliSlI Vj (jjclLl! 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Nu'aim bin 
Abdullah Al Mujmir] 
dari [Abu Hurairah] 
menuturkan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jalan-jalan Madinah 
dijaga oleh para 
malaikat, sehingga kota 
itu tidak bisa dimasuki 
wabah tha'un ataupun 
dajjal." 


6601 


U!iik (^laji (jJ ls?"-^- 
(jC 4j» l n U^)ii.l (jjjlA (jj jj 
^Jjll (j*£lL<i (jj (Jjijl (jC o5lja 

M (jl (jjC.Uall 


telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qotadah] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Madinah akan didatangi 
Dajjal, namun ia 
mendapati para malaikat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(JjtLajjl HiOa j »- jA_jJI (jc 



yang menjaganya 
sehingga Dajjal tak bisa 
mendekatinya." kata 
Anas; "tidak pula 
penyakit Tha'un insya 
Allah." 



6602 



CP u 



\ 'a u > a 



CP CS^ 1 



U' J£J^ lW '"jIp CP ir^f 

(jC 4 AJ la 4 «l.n ^1 Cllij j 



auI (J jj^j (j' uia t- C—Lij 1 _ ' 'j_j 
LjAlc (3^~i aIImj 4j1c auI (_gli>-a 

3jj iiil V) <JI V lJj^j Ic. ja U>^j 

^-1jj3I .23 s J-klu (j« i_s^il] 
£ jilij ^jiy gAj Uf fj^l 
^jj^/l 4 j» j , aj ; (Jj^J U^° 
'"'"'; ' ■ ''j j duli LjJj cr^'j 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] -lewat jalur 
periwayatan lain— telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] telah 
menceritakan kepadaku 
[Saudaraku] dari 
[Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Abu 
Atiq] dari [Ibnu syihab] 
dari ['Urwah bin Zubair], 
bahwasanya [Zainab 
binti Abu Salamah] 
menceritakan kepadanya 
dari [Ummi habibah 
binti Sufyan], dari 
[Zainab binti Jahsy], 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m suatu hari 
menemuinya dengan 
gusar seraya 
mengatakan: "Celaka 
bangsa arab dari 
keburukan yang telah 
dekat, hari ini telah 
dibuka benteng ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini, " 
seraya beliau 
melingkarkan kedua 
jarinya, telunjuk dan 
jempol. Zainab binti 
Jahsy mengatakan, maka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







aku bertanya; 'Apakah 
kita akan juga 
dibinasakan padahal 
ditengah-tengah kami 
masih ada orang-orang 
shalih? ' Nabi menjawab: 
"Iya, jika kejahatan telah 
merajalela." 


6603 


AjjI (jc (jjjLia ^jjI UJAa ■ ■ ijJk j 

« , j i- j , 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Thawus] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Benteng 
ya'juj dan ma'juj dibuka 
seperti ini." Wuhaib 
mengilustrasikan jarinya 
dengan membentuk 
sembilan puluh. 


6604 


(jc. <&i ^jc. l-iji^' u'-4^ Uja=. 

(jl^ic Aljl (^J-^aj »JJjA UI 
'M ^Ual iaj (^ic-llal (J-a Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
dari [Yunus] dari [Al 
Karmani] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman], ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu berkata, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang 
mentaatiku berarti ia 
mentaati Allah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sebaliknya barangsiapa 
membangkang 
terhadapku, ia 
membangkang Allah, 
dan barangsiapa 
mentaatiku amirku 
berarti ia mentaatiku, 
dan barangsiapa 
membangkang amirku, 
berarti ia membangkang 
terhadapku." 


6605 


(jj <&l IjC. (jC jlip (jJ AUl IjC. 
(J ^wjj (jlLa^ic auI ^ i Saj ^aC 
V/S (Jla ^iiuj 4jIc alll ^U<-i JLl 

(jC (Jj'una ,"^J plj 
(jjiUJI j^lc iUV^ <ic j 
4-iiCj (jc (J jinifl ^jA j p^'J 
jAj Ajjj (JaI ^jic pjj (J=/)]lj 
AjcIj 'al^-allj <jjcj (jc (Jjpmifl 

oJjj Lj^jj ciyj JaI ( _ s Jc 

(Ja^j]| jjc j 3C. AJjUha (^A j 
(Jjluii j sjlui (jLi ,_jic p^lj 
3 ji'um 1<Kj ^| j l<Ki V/l 4ic 
4-ucj (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
Telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abdullah bin 
Umar] radliallahu 
'anhuma, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"ketahuilah Setiap kalian 
adalah pemimpin, dan 
setiap kalian akan 
dimintai 

pertanggungjawabannya 
atas yang di pimpin, 
penguasa yang 
memimpin rakyat 
banyak dia akan dimintai 
pertanggungjawaban 
atas yang dipimpinnya, 
setiap kepala keluarga 
adalah pemimpin 
anggota keluarganya dan 
dia dimintai 
pertanggungjawaban 
atas yang dipimpinnya, 
dan isteri pemimpin 
terhadap keluarga rumah 
suaminya dan juga anak- 
anaknya, dan dia akan 
dimintai 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







pertanggungjawabannya 
terhadap mereka, dan 
budak seseorang juga 
pemimpin terhadap harta 
tuannya dan akan 
dimintai 

pertanggungjawaban 
terhadapnya, ketahuilah, 
setiap kalian adalah 
bertanggung jawab atas 
yang dipimpinnya." 


6606 


i\\ a\\ i •'* i 'w i ~» L !> i jVvi 

(j-o j3j ^3 oAic. jA jAjjLLo 
jjaG (jj Atll JJC- (jl (jiijS 

jj^ l-*Hi jJjNtin 4 'll 1*1. W 1 

a*j UI <Jla p <Ua 1 jA Uj aiil 

ISL ^L>J (jj /yffij 4jll 

jiil J ^jIjij (jc jj jj Vj <&l 

(J jjjj t ' w « 1 1) ic^S LjIaI (JjJaJ 
(jl (JjSj ^Ujij AjIc iill (j-^-a <&l 

^jUj V (jija j^Vl I^a 
jL jlill &| V] ^1 

-j» j AjuujjaJI 1 jJilal La 4_j_=>. j 
(jC. j-ajt-o (jC. c£3jLia]I (jjl (jc. 
JJJ^ (jj 1«^. « (jC <^jA jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] mengatakan, 
[Muhammad bin Jubah] 
menceritakan, 
[Mu'awiyah] mendapat 
informasi -ketika itu 
Jubair berada 
disampingnya-saat 
berada dalam 
rombongan quraisy, 
bahwa Abdullah bin 
Amru menceritakan, 
bahwa dirinya akan 
menjadi raja Qahthan. 
Spontan Mu'awiyah 
murka, ia berdiri dan 
memanjatkan puji-pujian 
kepada Allah dengan 
pujian semestinya, 
kemudian mengatakan; 
Amma ba'd. Telah 
sampai berita kepadaku 
bahwa beberapa orang 
diantara kalian 
menceritakan hadist 
yang tidak terdapat 
dalam kitabullah dan 
tidak pula berasal dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, mereka itu adalah 
orang-orang jahil kalian, 
jauhilah olehmu angan- 
angan yang menyesatkan 
pemiliknya, sebab aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'"Kepemimpinan ini 
tetap berada di quraisy, 
tidaklah seseorang 
memusuhi mereka, 
selain Allah 
menelungkupkannya 
dalam neraka diatas 
wajahnya, selama 
mereka menegakkan 
agama." hadist ini 
dikuatkan oleh [Nu'aim] 
dari [Ibnul Mubarak] 
dari [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Muhammad 
Ibnu Jubair] . 


6607 


t' ULAJJJ ^ ^ /O a l a1 & 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin 
Muhammad], aku 
mendengar [Ayahku] 
mengatakan; [Ibnu 
Umar] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Urusan 
kepemimpinan ini 
berada di quraisy, 
sekalipun mereka tinggal 
dua." 


6608 


1 ^ 'w ^ jc ^jj i *1 ^ ,'<* 1 jj 'w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Syihab bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Jlalla Jh\ .iic (jc. (_^ui (jc. 

'V allaj Ajlc iill t^jlj-a <&l (J >"J 

auI sljl (_jjjjjl ^ V) .ViA 
^kll (j AjSJa ^Jc VWufl 

^ i «aib A a5La Alll oljl ^)^lj 


Ibad] telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Humaid] dari 
[Ismail] dari [Qais] dari 
[Abdullah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
diperbolehkan iri kecuali 
dalam dua hal, seseorang 
yang Allah memberinya 
harta, lantas ia 
belanjakan untuk al haq, 
dan seseorang yang 
Allah beri hikmah, 
kemudian ia pergunakan 
untuk memutuskan 
hukum dan ia ajarkan." 


6609 


1j» l n (jj Jau IjjAi. Aluia IjjAi. 
(jc. ^ui!l ^1 (jc 4 'n l7i (jc 

<JC *&ll ^ lilSLi (jj (_jjij| 
AjIc Alll ^jii-a l] jjuij Jlalll 
(jlj l^x-ilalj l^ytJuAil aluj^g 
(jis . lir. i\i\r. (J^»".ul 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Syu'bah] dari [Abu 
tayyah] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dengarlah dan taatilah 
sekalipun yang 
memimpin kalian adalah 
seorang budak habsyi, 
seolah-olah kepalanya 
gimbal." 


6610 


S-l^^ (jJ (jl-ajiu 1 ^ ^ 
pl^^j ^jl (jc a 11 (jc 3Uaa. 

(JUlla (_>uIjc (jjl (jc 

(j-o (_£lj (j-o alL^g A-lic Jdll ^Al-a 
A '\ i j,. ^'iti J* 1 'n A 

\j±ui "IcLoiJI (jjlij Aki (_)jJ 
Ajl&Lk * li " ciiLi VI cii jiija 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari [Al 
Ja'd] dari [Abu Raja'] 
dari [Ibnu Abbas] yang 
ia riwayatkan, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Siapa yang melihat dari 
amirnya sesuatu yang 
tidak disukainya, 
hendaklah ia bersabar, 
sebab tidaklah seseorang 
meninggalkan jama'ah 
sejauh sejengkal, lantas 
ia meninggal dunia, 
melainkan ia mati 
jahiliyah." 


6611 


1 )f 1 1' (jj j UjAk Aluia UjAi. 
N «-. • 41 i v; 'w Al ^ iV. Qf. 

4 l aji <aj j-^Jh ^ ^ ^^)^ ^| f . 
V/j • J>'.< Mi «j'i. ^..i, 1 M« 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari ['Ubaidullah] Telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Abdullah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"mendengar dan taat 
adalah wajib bagi setiap 
muslim, baik yang ia 
sukai maupun yang tidak 
ia sukai, selama ia tidak 
diperintahkan 
melakukan kemaksiatan, 
adapun jika ia 
diperintahkan 
melakukan maksiat, 
maka tidak ada hak 
mendengar dan 
menaati." 


6612 


('"'lljr- (jj j aaa (jj Lil 
UjAa (jiit^/l 1 Vii^. ^j) UjAa 
Alt ^1 (jc oAnC (jj A» m 

alLij <jlc iil ^jlla LyA^ CAijlll 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
hafs bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'd bin Ubaidah] 
dari [Abu Abdurrahman] 
dari [Ali] radliallahu 
'anhu mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
sebuah ekspedisi dan 
mengangkat sahabat 
anshar sebagai 
pemimpin mereka, dan 
beliau perintahkan 
mereka untuk 
menaatinya. Selanjutnya 



sahabat anshar marah 
dan mengatakan; 
"Bukankah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m telah memerintahkan 
kaian untuk 

mentaatiku?" 'Ya' Jawab 
mereka. Sahabat anshar 
meneruskan; "Karena 
itu, aku ingin jika kalian 
mengumpulkan kayu 
bakar dan menyalakan 
api, kemudian kalian 
masuk kedalamnya." 
Mereka pun 
mengumpulkan kayu 
bakar dan menyalakan 
api. Tatkala mereka 
ingin memasukinya, satu 
sama lain saling 
memandang. Sebagian 
mengatakan; 'bukankah 
kita ikut Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
menjauhkan diri dari api, 
apakah (sekarang) kita 
ingin memasukinya? ' 
Tatkala mereka dalam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







keadaan seperti itu, tiba- 
tiba api padam dan 
kemarahannya mereda. 
Maka hal ini 
disampaikan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas Nabi 
mengatakan; "Kalaulah 
mereka memasukinya, 
niscaya mereka tidak 
bisa keluar dari api 
tersebut selama- 
lamanya". 


6613 


IjAla (Jl^J-o (jj ^ a a 

(jc. jjlaaJI (jc- jijik (jJ JJjk 

J (Jlalla a^ojai (jj (j-ai. jll ^jc. 

^JC- L) ilLij Ajlc. ^jii-a (y™ 

JLlUJ V 0^)AU1 (jj (jii. jll 

Ijlj 1 ^ il& diic- 1 Aji i ^ ic. (jc- 

li,j,r-. i'nlji (j'-"' 1 '<"- i* «li 
di) j dilil^ (jt jaSia l^-Lo 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
dari [Al Hasan] dari 
[Abdurrahman bin 
Samurah] mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadaku: "Wahai 
Abdurrahman bin 
Samurah, janganlah 
kamu meminta jabatan, 
sebab jika kamu diberi 
jabatan dengan tanpa 
meminta, maka kamu 
akan ditolong, dan jika 
kamu diberinya karena 
meminta, maka kamu 
akan ditelantarkan, dan 
jika kamu bersumpah, 
lantas kamu lihat ada 
suatu yang lebih baik, 
maka bayarlah kafarat 
sumpahmu dan 
lakukanlah yang lebih 
baik." 


6614 


-Ijc uj.la ^ut-i 1 Vi ' -s 
(jinaJI (jc- (jjijjJ 1 'ii ii Clijl jll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





r» .11 ["iKj 2tl!„i. j.-. I^'.ur-.l 

2 ll. «i jir. jjr. Ij'iilir.l ^jl^j 
Ir. i 'lili. 1 llj 1 ^ .!<-. iTm-.| 

|^xo Ijji. Ia jjc- dyl^a (jjA) 
i^lui 


Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdi Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Al Hasan] 
mengatkan telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Samurah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Wahai Abdurrahman 
bin Samurah, janganlah 
kamu meminta jabatan, 
sebab jika kamu diberi 
jabatan dengan meminta, 
maka kamu akan 
ditelantarkan, dan jika 
kamu diberi dengan 
tanpa meminta, maka 
kamu akan diotolong, 
dan jika kamu 
melakukan suatu 
sumpah, lantas kau lihat 
selainnya lebih baik, 
maka lakukanlah yang 
lebih baik dan bayarlah 
kafarat sumpahmu." 


6615 


'M ^^La ^511 (jC-'i^J^A ^1 

/j . s^^j-*. J . n —J 'l (1)^-3 aIajJ 4 * \/~. 

aJj3 ojjjA ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "kalian akan 
rakus terhadap jabatan, 
padahal jabatan itu akan 
menjadi penyesalan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dihari kiamat, ia adalah 
seenak-enak penyusuan 
dan segetir-getir 
penyapihan." [Muhamad 
bin Basyar] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Humran] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Ja'far] dari [Sa'id Al 
Maqburi] dari [Umar bin 
Al Hakam] dari [Abu 
Hurairah] seperti diatas. 


6616 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Ala v ] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] radliallahu 'anhu 
mengatakan; aku 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama dua 
orang kaumku, lantas 
satu diantara kedua 
orang itu mengatakan; 
'Jadikanlah kami pejabat 
ya Rasulullah? ' orang 
kedua juga mengatakan 
yang sama. Secara 
spontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Kami tidak 
akan memberikan 
jabatan ini kepada orang 
yang memintanya, tidak 
juga kepada orang yang 
ambisi terhadapnya." 


6617 


' 'J J 'l l'^^ »'•' j'l 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





K^jajA ^9 jLulj (jj (Jaa-a 3Lc 

(J JJ^JJ (j-G AlULAJJJ la la ^ 
dia «ul alltlj Ajic AUl ^Il^i zOlI 

* o' * ? * 

(Jjii alLij ajIc iiil ( ^ s ji3l 

^la AjCj Atll alc ji-ul 1J& (j-o La 

5 -v M j W'l i\ N/1 5 -v U "l 1 1 g li-v 1 


kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Asyhab] dari 
[Al Hasan], bahwasanya 
Abdullah bin Ziyad 
mengunjungi Ma'qil bin 
y asar ketika sakitnya 
yang menjadikan 
kematiannya, lantas 
[Ma'qil] mengatakan 
kepadanya; 'Saya 
sampaikan hadist 
kepadamu yang aku 
dengar dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Tidaklah seorang 
hamba yang Allah beri 
amanat kepemimpinan, 
namun dia tidak 
menindaklanj utiny a 
dengan baik, selain tak 
bakalan mendapat bau 
surga." 


6618 


IjjiiJ jj i ala (jj (jl a i "j Lu^a 
ij^l 'AVilj £jtfl (jwu-v 
lliiVls [jlua 11 (jt ^U!iA (jc 
Lillc (J^A3 oJjaj jLuij (jj (JLti 

<'4'i*i^J 3^»-o cJLia i!uc 

^iLa jlll (J ^wjJ (j-o LU la 
JIj (j-o La Jlaa allaj Ajlc illl 
Cll (jialuiill (j« <Uc j ^^Jj 

ikii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Husain Al Ju'fi], 
[Zaidah] mengatakan, 
bahwa ia 

menyebutkannya dari 
[Hisyam] dari [Al 
Hasan] mengatakan, 
kami mendatangi Ma'qil 
bin Yasar, lantas 
Ubaidullah menemui 
kami, lantas [Ma'qil] 
berujar kepadanya; Saya 
ceritakan hadist 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepadamu yang aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda; 
"Tidaklah seorang 
pemimpin memimpin 
masyarakat muslimin, 
lantas dia meninggal 
dalam keadaan menipu 
mereka, selain Allah 
mengharamkan surge 
baginya." 


6619 


' "■■ J " Cf~ LSJiJ^^ U*- 

au! (J jj^j '"<•■»'■> 3a I jllaa 

(jlLaj^/l (j-o (jjjj La Jjl (j j Jlaa 

V) cib V j! ^li^! ^ 4ik 

V/ j| U'!,.! jjij (jilila 1 ;j ia 

<a5i «-(Jaj AiiJ! (jjjj Ajjj djLkj 

j J". J 1 " 1» ^ . „ (J jO 1 jj i ,ttl| 

'% * a -'. 
1 O l-s. 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq Al 
Wasithi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari [Al 
Jurairi] dari [Tharif Abu 
Tamimah] mengatakan, 
aku menghadiri Shafwan 
dan [Jundab] serta 
sahabat-sahabatnya 
ketika Jundab memberi 
wasiat kepada mereka, 
lantas mereka bertanya; 
Apakah kau mendengar 
sesuatu dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m? ' Ia menjawab; aku 
mendengar beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
beramal karena sum'ah 
(ingin didengar), maka 
Allah menjadikannya 
dikenal suka bersum'ah 
pada hari kiamat, dan 
barangsiapa 

menyusahkan (manusia), 
maka Allah juga bakalan 
menyusahkannya pada 
hari kiamat." mereka 
berkata; "Wasiatilah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kami!" ia berkata; 'Yang 
pertama-tama 
membusuk dari tubuh 
manusia adalah perut, 
maka barangsiapa yang 
mampu untuk tidak 
menyantap selain yang 
baik, lakukanlah, dan 
barangsiapa tidak ingin 
dihalangi antara dirinya 
dan surga karena 
segenggam darah yang 
ia tumpahkan, 
lakukanlah.' Saya 
bertanya kepada Abu 
Abdillah; 'Siapa yang 
mengatakan aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, apakah Jundab? ' ia 
menjawab; "Iya, 
Jundab." 


6620 


Ijlla AjAui ^1 (jj (jLiit Uiiik 
lillLa (jj Luja JiLaJl ^1 

A| (J j.. 'j l'' tjla« ^ >«*t| 

dJijJI (jtSs L3J ClAjC-! La alLlJ 
La *dll £j JJJJ lj (Jll (jliujail 

'"';;^l £i Clljl (Jls 4J yji'j'j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ustman 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Salim 
bin Abui Ja'd] telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu, ia 
mengatakan, ketika aku 
dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
dari masjid, kami 
menemui seseorang di 
gerbang masjid dan ia 
bertanya; 'Ya Rasulullah, 
kapan hari kiamat tiba? ' 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab; 
"apa yang telah kau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







persiapkan?" Rupanya 
orang tadi berusaha 
menenangkan diri lantas 
mengatakan; 'Ya 
Rasulullah, saya tidak 
mempersiapkannya 
dengan banyak puasa, 
banyak shalat dan 
banyak sedekah, hanya 

J 'J 

aku cinta Allah dan 
rasul-NYA, ' maka Nabi 
bersabda; 'Engkau 
bersama orang yang kau 
cintai'. 


6621 


Ijjj^I jj' ala (jj (jL>jjj| LuSk 

(jj ("i»<u« (Jls ^jjUulI Clulj 
(JjSjjij 4JaI (ja ol jJaV (3 jij^lUa 

j^A J L3J j-a jiljJJ Ajlt iill J'^* 

iiil Jlaa jj3 iie. tj^jS 

( jc i23jJI cJLU (_j jilalj 
Ia jjLka "yj 1 ij-a jla. 

La Jlaa (J-> J L$J J-a3 ( _ r iJa-aj 

AjIc- auI Jj-a M (3 jjuij i^li ciii 

4jI (Jll Aj3 jc- La Clllll ^lluj 
alLlj Ajlc iill <j-a <&l (J J*-»^ 

Ajic. i^j £la AjLi Jj cjpLil (Jll 
La j «fiil J jjjj L cJlla UI jj 
AjIc auI jLa Juli (Jlaa i2liajt 

AJa^l^a (Jjl -lic j' ■ <all jl aLa j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdushshamad] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Tsabit Al 
Bunani] mengatakan, 
aku mendengar [Anas 
bin Malik] berkata 
kepada seorang wanita 
dari keluarganya; 
Apakah kamu kenal si 
wanita A? ' 'Tahu' 
Jawabnya. Anas 
melanjutkan; 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melewati wanita itu saat 
ia menangis di suatu 
kuburan, lantas beliau 
menasehatinya: 
'Bertakwalah kepada 
Allah, dan bersabarlah! ' 
Si wanita itu malah 
menjawab; 'Sana kau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjauh, sebab kamu 
tidak mengalami seperti 
musibahku ini! ' Kata 
Anas, Nabi pun segera 
menjauh dan pergi. 
Lantas ada seseorang 
yang melewati wanita itu 
seraya mengatakan; 'Apa 
yang disabdakan 
Rasulullah kepadamu? ' 
Si wanita tadi 
menjawab; 'Saya tidak 
tahu kalau orang tadi 
Rasulullah.' laki-laki itu 
mengatakan; "Orang tadi 
itu Rasulullah.!" Anas 
berkata; si wanita terus 
datang ke pintu rumah 
Nabi dan ia tidak 
menemukan seorang 
penjaga pintunya, lantas 
mengatakan; 'Wahai 
Rasulullah, Demi Allah, 
aku mengenalmu! ' 
Lantas Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Kesabaran itu 
terlihat pada saat 
pertama kali benturan." 


6622 


jjc S 2,1 i* /ji-. il tt^i JIS A| 
iV»1n (jj (JJiJS (jV^S lillLo (jj 

■ . La <U jdij pLi j 4j1c auI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalid 
Adz Dzuhli] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Anshari, 
Muhammad bin 
Abdullah] mengatakan; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Tsumamah] dari [Anas 
bin Malik], ia 
mengatakan, bahwasa 
Qais bin Sa'd pernah di 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti halnya 
seorang ajudan dengan 
pemimpin. 


6623 


jA ' -» -- ~ ' ~» 

ft'w i\I 4. (j' » j* j<~- jl USU 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya alias Al 
Qaththan] dari [Qurrah 
bin Khalid] telah 
menceritakan kepadaku 
[Humaid bin Hilal] dari 
[Abu Burdah] dari [Abu 
Musa], bahwasanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengutusnya kemudian 
mengutus Mu'adz 
sebagai penyusulnya. 


6624 


lVil-v »1 i.^ill ji — itit lir. Vvl-v 
llLi. 1 (jLia 11 jj ' . 'J)."" ** 
o5^)j ^1 jc (J!>lA (jj (jc 

^iull iL^J jllulj+i ^1 (jC 

Ajc jA j (Jli (jJ jsli-i (^^3 3j*#J 

AJial ^.ik (^uikl V <JlI p 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Shabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahbub bin Al 
Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid] dari 
[Humaid bin Hilal] dari 
[Abu Burdah] dari [Abu 
Musa], ada seorang laki- 
laki masuk Islam 
kemudian masuk agama 
yahudi, lantas ia 
mendatangi Mu'adz bin 
Jabal yang ketika itu ia 
berada di dekat Abu 
Musa, maka Abu Musa 
bertanya: 'Memangnya 
kenapa orang ini? ' 
Mu'adz bin Jabal 
menjawab: 'orang ini 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







masuk Islam, namun 
kemudian masuk agama 
yahudi." Spontan Abu 
Musa mengatakan; "saya 
tidak sudi duduk hingga 
aku membunuhnya 
sebagai ketetapan Allah 
dan rasul-Nya 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. 


6625 


^ t-. 1 V' 'w A \m 1 \\ 'w 1 V* 'w 
lir. l' ia ^ m jiir. jji 

L_lj£ Jll Oj£j (jj (jikjj'l 
jjt'iu-v mi jjtVj 4'ivl \l'Aj^> j 'l 

li^i " >'>\! l"i»^i,i "'U jjli.^ir. 
j'u aSJ V (J jSJ ilLlj ^ llc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Umair], aku 
mendengar 

[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] mengatakan, 
[Abu Bakrah] menulis 
surat untuk anaknya 
yang ketika itu berada di 
Sijistan yang isinya; 
'Jangan engkau 
mengadili diantara dua 
orang ketika engkau 
marah, sebab aku 
mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Seorang 
hakim dilarang 
memutuskan antara dua 
orang ketika marah." 


6626 


^ 0 - — , - 4 s : — r j-j — jTT"^ ^TT - — 

lis <Jla Lfcia Uj (3ji=y ILa j!>la 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ismail bin Abu 
Khalid] dari [Qais bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





A \a A j* fi| 1 if^-ir'. l-tfl 


Abu hazim] dari [Abu 
Mas'ud Al Anshari] 
mengatakan, seorang 
laki-laki menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan berujar; "Hai 
Rasulullah, Demi Allah, 
sungguh saya 
memperlambat- 
lambatkan diri dari 
shalat subuh karena si 
fulan yang menjadi 
imam, ia selalu 
memanjangkan bacaan 
shalatnya jika shalat 
bersama kami." Abu 
mas'ud Kata; belum 
pernah kulihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedemikian 
marahnya seperti ketika 
beliau menasehatinya. 
Lantas Nabi menegur; 
"Hai manusia, diantara 
kalian ada yang 
menjadikan orang lain 
menjauhkan diri dari 
(masjid dan ibadah), 
siapa diantara kalian 
mengimami orang- 
orang, lakukanlah secara 
ringkas (sederhana), 
sebab disana ada orang- 
orang tua, orang lemah 
dan orang yang 
mempunyai keperluan." 


6627 


^jc. (ji ^JLLa ^Jlij <_SJ*^' 

^jj!3 ^aC J£ia (_pajLk (^A J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Ya'qub Al Karmani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hassan bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ilLij <j1c auI (-Ha *d)l J _&jjj 

Ls ii. Lj binali LgJL=J jj (Jli £j 

l^i jU _jj!->"' j-""""'' *' J4 


Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad yaitu 
Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim], bahwasanya 
[Abdullah bin Umar] 
mengabarkan 
kepadanya, ia pernah 
menceraikan isterinya 
ketika haidh, lantas 
Umar melaporkan 
kasusnya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m pun sedemikian marah 
karenanya kemudian 
bersabda: "Suruhlah dia 
merujuknya, kemudian 
mempertahankannya 
hingga suci, kemudian 
haidh lagi, kemudian 
suci, lantas jika ia 
berkehendak 
menceriakannya, 
ceraikanlah!" 


6628 


i 1 1» A t ij l-vl jt i itl j i! t Vi K 

ji ajjc- ^jjjlk <^ jA jl! jc. 
dipLi2l\j Lgic <&l /y, l^ij 4 lm'iLc. 

Lj CL llLii <*JJJ jj A 'y l', i'i'h AiA 

j* *** ( _ s ic jl£ La auI j *dll (J y^i'j 

'■} $ 4a! ; Ui &f j^jyi 

^jj-al Laj diSjtja (Ja 1 ja 1 jlii 
OAl t>°jVl jpi ^Jc. ^ill 
(JaI ja IjjaJ (JI 4-1^' f^? 1 
(Ji.j jUalu Ljl jl Clllll aJ iSSjUa 
j' £ J=>- U"? cs^ ^ lililia 
L$J £jl| tflUe («ill j* i-ial 
ja ^Ja» i-i* jl l^Mlr. £ J=>- ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepada 
kami ['Urwah] 
bahwasanya [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengatakan, Hindun 
binti Utbah bin Rabi'ah 
datang dan berujar; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





• * * 


'Wahai Rasulullah, 
dahulu tidak ada 
penghuni rumah diatas 
bumi yang lebih saya 
sukai untuk dihinakan 
selain penghuni 
rumahmu, kebalikannya 
sekarang, tidak ada 
penghuni rumah diatas 
bumi yang lebih saya 
sukai untuk dimuliakan 
selain penghuni 
rumahmu, ' kemudian 
Hindun binti Utbah 
mengatakan; 
'Sesungguhnya abu 
Sufyan orangnya sangat 
pelit, apakah saya 
berdosa jika memberi 
makan orang-orang yang 
menjadi tanggungan 
kami (dengan 
mengambil hartanya 
tanpa 

sepengetahuannya?) ' 
Nabi menjawab: "tidak 
masalah kau memberi 
makanan untuk mereka, 
asalkan dengan ma'ruf 
(cara wajar)." 


6629 


l'i'il-v jt i jji li-si Vi K 

(Jll A 'v* ui Uiiii. j^jc. 
AjIc 'M ^jii-a ^Jjll 31 jl 

UajLk jllaj <jlc iill (^glla ^.'"'^ 
^liji ^jjlS 4_lia3 (j^i 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] 
mengatakan, aku 
mendengar [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] 
mengatakan, Dikala 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin berkirim 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



surat kepada Romawi, 
mereka ternyata manusia 
yang tak mau membaca 
surat selain harus 
berstempel, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat 
stempel dari perak, 
seolah-olah aku melihat 
kilauannya dan 
ukirannya bertuliskan 
MUHAMMAD 
RASULULLAH. 



6630 



(Jj /vftfati isjJP-^ iS^'j^ Cf- 
' ■ "^JP '"'^ di^ ^iji 

(jjAill jLttC. I qa (^Jj liljl CllA=J 

LU jal J (j) Ciia lillj J I Ijjj 
AjJ) Jaal <Uael (3 jail slLiil 

(jj A)jl (jl <&l ISC, (jj illljj 

^jik 4^) J*9> AJaC-l J jail 
(j-o ^ taC. I Clllka ^La S J-a 'l LaC I 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[As Sa'ib bin Yazid bin 
Ukhti Namir], bahwa 
[Khuwaitib bin Abdul 
'uzza] mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
[Abdullah bin As Sa'di] 
mengabarkan 
kepadanya, ia pernah 
mendatangi Umar 
dimasa-masa 
pemerintahannya . 
[Umar] lantas berujar; 
"Benarkan berita yang 
sampai kepadaku bahwa 
engkau mengurus 
urusan-urusan sosial, 
namun jika engkau 
diberi pesangon (uang 
lelah) engkau tidak 
menyukainya?" Saya 
jawab "Iya". Umar lantas 
mengatakan; "lalu 
maumu apa?" Saya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




menjawab; "Saya sudah 
punya kuda sekian 
banyak, demikian pula 
budak ada beberapa, dan 



aku dalam keadaan baik 
(mapan secara ekonomi), 
maka aku niati kerjaku 
ini sebagai sedekah 
(amal cuma-cuma) untuk 
kaum muslimin." Umar 
spontan mengatakan: 
jangan kau lakukan, 
saya sebenarnya juga 
ingin seperti 
kehendakmu, namun 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m juga memberiku 
pemberian, tetapi saya 
katakan; 'Coba berikan 
saja pemberian itu 
kepada orang yang lebih 
membutuhkan daripada 
aku! ' Kemudian hari, 
Nabi juga memberi 
pemberian yang sama 
kemudian aku katakan; 
'Tolong berikan kepada 
orang yang lebih 
membutuhkan daripada 
aku! ' Lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Ambil saja, 
kembangkan harta ini, 
dan jadikanlah untuk 
bersedekah, harta ini 
yang datang kepadamu 
dengan cara yang tidak 
berlebihan dan engkau 
sendiri tidak meminta, 
maka ambil saja, dan 
terhadap harta, janganlah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







nafsumu kau perturutkan 
terhadapnya!" Dan dari 
[Az Zuhri] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[S alim bin Abdullah] 
bahwa [Abdullah bin 
Umar] berkata; saya 
telah mendengar [Umar 
bin Khattab] berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
suatu pemberian 
kepadaku, lalu saya 
berkata; Berikan kepada 
orang yang lebih fakir 
daripadaku, sehingga 
pada suatu saat beliau 
memberi lagi dan saya 
jawab sebagaimana 
sebelumnya. Lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ambillah! kembangkan 
harta ini, dan jadikanlah 
untuk bersedekah, harta 
ini yang datang 
kepadamu dengan cara 
yang tidak berlebihan 
dan engkau sendiri tidak 
meminta, maka ambil 
saja, dan terhadap harta, 
janganlah nafsumu kau 
perturutkan 
terhadapnya!" 


6631 


IjjSi. Ai)l Isc. (jj ^Ic- UjAk 

' ''3 j '"'V"'"* 

1 "i i i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan], [Az 
Zuhri] mengatakan dari 
[Sahalbin Sa'd],ia 
mengatakan; aku pernah 
menyaksikan dua orang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang melakukan li'an 
ketika umurku masih 
lima belas tahun, maka 
kedua orang itu 
diceraikan. 


6632 


w i l >. 4 v';S',i SU j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibnu Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Syihab] dari 
[Sahal saudara Bani 
Sa'idah], seorang laki- 
laki anshar menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar; 
"bagaimana pendapat 
anda sekiranya 
seseorang menemukan 
laki-laki lain bersama 
isterinya? Bolehkah ia 
membunuhnya?" Suami- 
isteri itu kemudian 
sama-sama meli'an dan 
aku menyaksikan. 


6633 


Cliilll li la JJ^J (jJ J ^ ^ 

A| J j.., j l', £jl«t H'^lii w!.,2»t| 

i« Usia Ajc- (jia^cla '"'j "'j ^jjl 

X ah\ / j-a i ll^u Aji 

(j-oja ■ " Jli auI (jj 
^jc. ^)jL^. ^jc- A .alm ^jl ^jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] dari ['Uqail] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Salamah] dan 
[Sa'id bin Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] 
mengatakan; Seorang 
laki-laki menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m ketika beliau di 
masjid. Orang itu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memanggil beliau seraya 
mengatakan; 'Hai 
Rasulullah, saya telah 
berzina! ' tetapi 
Rasulullah berpaling 
darinya. Tatkala 
kesaksiannya sampai 
empat kali, Nabi 
bertanya: "Mungkin 
engkau gila?" "TIDAK" 
Jawabnya. Lantas Nabi 
bersabda: "Bawalah 
orang ini, dan rajamlah!" 
[Ibnu Syihab] 
mengatakan, dan telah 
menceritakan kepadaku 
[orang yang] mendengar 
[Jabir bin Abdullah] 
mengatakan; 'Aku 
termasuk diantara yang 
merajamnya di tanah 
lapang.' [Yunus], 
[Ma'mar] dan [Ibnu 
Juraij] meriwayatkannya 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Jabir] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6634 


(jC AjjI (jt ^1 l nft (jt lillLa 
4-ttlul ^1 (jt «Lalui ,J dijj j 

IjI LojI (Jll illji j Ajic- 2ll ts Ii-a 
^]xl j /jj^, ^-.'i4.*i ^SLjlj ^>^J 
rf'i-v -v i jj-v \l (jj^ i jjl iv. >■» i 

'a! ^jasi Lajji ajaij 511 l'iun 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Hisyam] 
dari [ayahnya] dari 
[Zainab binti Abu 
Salamah] dari [Ummu 
Salamah] radliallahu 
'anha, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "Saya 
hanyalah manusia biasa, 
dan kalian seringkah 
mengadukan sengketa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kepadaku, bisa jadi 
sebagian diantara kalian 
lebih pandai bersilat 
lidah daripada lainnya 
sehingga aku putuskan 
seperti yang kudengar, 
maka barangsiapa yang 
kuputuskan menang 
dengan menganiaya hak 
saudaranya, janganlah ia 
mengambilnya, sebab 
sama artinya aku 
ambilkan sundutan api 
baginya." 



6635 



iil ^jii-a l] JlaJli oilja 

Aj_u aJ (3*^ ^ jj''^ ^-9? j A \\e~. 
i " \ ^'qq A X>« A \q A \ jjj (Jjjia ^ V. 

J lij £j dinilai ^ .*j 

iill Aoil qa liuil tjjijj^ 
j-oli (Jll AJ jjuijj ^iil (jc- 
alluj Ajlc AUl ^U.-! Atll (J J-uiJ 

i3a! Jllj slila AjIc. 

^ (jjij oiic. pii jSl 

V) ;J '— ° ; ^ o JJC- («i Lij Aj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'd] dari [Yahya] 
dari ['Umar bin katsir] 
dari [Abu Muhammad, 
maula Abu Qatadah] 
mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda pada 
perang Hunain: 
"Barangsiapa 
mempunyai bukti atas 
korban yang dibunuh 
dalam perang, maka ia 
mendapat harta 
rampasan yang 
dibawanya." maka aku 
(Abu Qatadah) langsung 
berdiri untuk mencari 
bukti-bukti atas musuh 
yang telah kubunuh, 
ternyata tidak aku 
temukan seorang pun 
yang menyaksikan 
pembunuhanku. Maka 
aku duduk, dan aku 
punya inisiatif untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




padaku? ' Orang tadi 
meneruskan; 'Tolong 



persoalanku kepada 
Rasulullah 



mengadukan 



Shallallahu'alaihi wa 
sallam. Lantas seorang 
teman duduknya 



mengatakan: 'Senjata 
orang yang dibunuh 
yang selalu disebut- 
sebut oleh [Abu 



Qatadah] itu ada 



suruhlah Abu Qatadah 
merelakannya untukku! ' 
Maka Abu Bakar 
menyela; 'Sekali-kali 
tidak, tidak mungkin 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam memberikan 
rampasan itu untuk 
kamu si burung pipit, 
dan ia tinggalkan salah 
satu singa Allah 
(maksudnya Abu 
Qatadah) yang ia 
berperang untuk Allah 
dan rasul-Nya.' Lantas 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m memberikan 
rampasan itu untukku, 
dan selanjutnya 
kubelikan seekor gibas. 
Dan itulah harta 
pertama-tama yang 
kukembangkan. 
[Abdullah] mengatakan 
kepadaku, dari [Al 
Laits], lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



memberikannya 
untukku. Ulama Hejaz 
berpendapat; Seorang 
hakim tak berhak 
memutuskan keputusan 
hanya dengan 
sepengetahuannya yang 
ia persaksikan ketika 
melakukan sidang atau 
sebelumnya, sekalipun 
yang digugat mengakui 
bahwa hak memang 
milik lawan sengketanya 
di majlis sidang. 
Sebagian mereka 
berkomentar bahwa ia 
tak berhak 

memutuskannya hingga 
memanggil dua orang 
saksi yang kemudian si 
hakim mengungkapkan 
keputusannya. Sedang 
ulama Irak berpendapat, 
apa yang ia dengar atau 
yang ia lihat di majlis 
sidang, hakim 
memutuskan dengannya, 
adapun jika di luar 
majlis sidang, ia tidak 
boleh memutuskan 
selain dengan 
memanggil dua orang 
saksi. Sedang kelompok 
lain dari mereka 
berpendapat 'Sekalipun 
diluar sidang, tetap ia 
putuskan (dengan tanpa 
memanggil dua orang 
saksi), sebab hakim 
adalah orang yang 
terpercaya, dan maksud 
persaksian adalah 
sekedar untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengetahui kebenaran, 
padahal ilmu sang hakim 
jauh lebih banyak 
daripada persaksian 
lainnya, namun yang 
demikian membuka 
dirinya menjadi sasaran 
tuduhan di kalangan 
muslimin dan 
menjerumuskan mereka 
dalam prasangka, 
(padahal Nabi 
Shallallahu 'alaihi sangat 
tidak menyukai 
prasangka, sebagaimana 
prasangka buruk kedua 
sahabatnya ketika nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan 
dengan seorang 
perempuan, lantas nabi 
langsung memangkas 
prasangka keduanya 
dengan mengatakan: 
"ketahuilah, wanita itu 
Shafiyyah, (isteriku)." 


6636 


M JLiC- (jj jj jail ^JC- LiiSk 
1» la (jj ^jaI^jjJ Llj.la ^j^jj^l 

jLiALi Vla AjiLa Lili JLaa 
j/> , ^j^'i jl L,. ! ;,\l jl JIS Al 

' ■ U» si j^olll ^}j| 

ti^- t5^' tl^'j jaLLii (jjl^ 

~ e ^ ~ ' a , *a ' J a .» a 

jjC. j^Lia. (jj| cs j*j ^ic. (jC. 

Aulc- auI ^U.-! ^jjill (jC AjiLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
'Aziz bin Abdullah Al 
Uwaisi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ali bin Husain], Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kedatangan 
Shafiyyah bin Huyyai, 
tatkala Shafiyyah 
pulang, Beliau pulang 
bersamanya, lantas ada 
dua laki-laki Anshar 
melewati beliau, maka 
beliau panggil dua laki- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







laki itu dan mengatakan: 
"Hanyasanya ia 
Shafiyyah binti Huyyai." 
Maka kedua laki-laki 
tadi mengucapkan 
"SUBHANAALLAH". 
Nabi mengatakan 
'sesungguhnya setan 
mengalir dalam anak 
adam dalam aliran 
darahnya, hadist ini 
diriwayatkan oleh 
[Syu'aib], [Ibnu 
Musafir], [Ibnu Atiq], 
dan [Ishaa bin Yahya] 
dari [Az Zuhri] dari [Ali 
maksudnya Ali bin 
Husain] dari [Shafiyyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


6637 


i^ii'it\S vi 1*1. JIS o5^)j i' 

l^jijj V/j ) jaIIuj 1 jin»') I^}j-uj 
AjI ^jJlu jJ> jjl (Jlla 1 c.jUaJj 

^jl j ■ jaili (Jli^Jal^)^, i * 
I^La (^fill (jt aii. (jt (jt 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Aqdi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Sa'id bin Abu 
Burdah] mengatakan, 
aku mendengar 
[Ayahku] mengatakan; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
ayahku dan Mu'adz bin 
Jabal ke Yaman, Nabi 
berpesan: "Hendaknya 
kalian berdua 
mempermudah, jangan 
mempersulit, memberi 
kabar gembira, tidak 
menjadikan orang 
menjauh, dan bersatu 
padulah!" Lantas Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Musa mengatakan 
kepadanya; "Di daerah 
kami sering dibuat 
fermentasi kurma 
(Albit'u)." Mu'adz 
menjawab; "setiap yang 
memabukkan adalah 
haram." Sedang [Abu 
Nadhr], [Abu Daud], 
[Yazid bin harun] dan 
[Waki'] mengatakan dari 
[Syu'bah] dari [Sa'id bin 
Abu Burdah] dari 
[ayahnya] dari 
[kakeknya], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6638 


1 ;r 1 1' (jj j Ujik Aluia UjAk 

J' * * • ^ - i \ ~° * °. ' 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sufyan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Manshur] dari [Abu 
Wa v il] dari [Abu Musa] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Bebaskanlah 
para tawanan, dan 
penuhilah orang yang 
mengundang." 


6639 


liiiAa. Aill Aic- (jj /jic UjAk 
^Aui Aji (jc ^j^ Ifl i u 

AJ (Jlij Auil ^ll jj-a ^iluj 

saI lila AsiLa ^jlc. AjjjVI (3^1 
^laa J ^aU Ia* 3 £5L1 Ia* (Jll 

( _ s ic- allij Ajlc AUl (_5-l*-a jill 

p AjIc- ( _ s -ijlj iil A^ka j^lall 

^jUa 4jxjj J-alill iXi (J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri], ia mendengar 
[Urwah] telah 
mengabarkan kepada 
kami, [Abu Humaid 
assa'idi] mengtakan, 
Pernah Nabi shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




'alaihi wasallam 
mempekerj akan 
seseorang dari bani Asad 
yang namanya Ibnul 
Utbiyah untuk 
menggalang dana 
sedekah. Orang itu 
datang sambil 
mengatakan; "Ini 
bagimu, dan ini hadiah 
bagiku." Secara spontan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri diatas 
minbar -sedang Sufyan 
mengatakan dengan 
redaksi; 'naik minbar-, 



beliau memuja dan 
memuji Allah kemudian 
bersabda; "ada apa 
dengan seorang amil 
zakat yang kami utus, 
lalu ia datang dengan 
mengatakan; ini 
untukmu dan ini hadiah 
untukku! Cabalah ia 
duduk saja di rumah 
ayahnya atau rumah 
ibunya, dan cermatilah, 
apakah ia menerima 
hadiah ataukah tidak? 
Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-NYA, 
tidaklah seorang amil 
zakat membawa sesuatu 
dari harta zakat, selain ia 
memikulnya pada hari 
kiamat diatas 
tengkuknya, jikalau 
unta, maka unta itu 
mendengus, dan jika 
sapi, ia melenguh, dan 
jika kambing, ia 
mengembik, " kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







beliau mengangkat 
kedua tangannya 
sehingga kami melihat 
putih kedua ketiaknya 
seraya mengatakan: " 
ketahuilah, bukankah 
telah kusampaikan?" 
(beliau mengulang- 
ulanginya tiga kali). 
Sedang [Sufyan] 
mengatakan; [Az Zuhri] 
telah mengisahkannya 
kepada kami, dan 
[Hisyam] menambahkan 
dari [ayahnya] dari [Abu 
Humaid] mengatakan; 
'kedua telingaku 
mendengar dan mataku 
melihatnya, ' dan mereka 
menanyakan kepada 
Zaid bin Tsabit 
bahwasanya ia 
mendengarnya 
bersamaku, sedang Az 
Zuhri tidak mengatakan; 
'telingaku mendengar 
lenguh'. 


6640 


^)-aC- (jjl (jl a^>Ja.l lialj (jl 
(jl^lla OJJ^.1 1 ""- <&l Ig^a'j 

L. 'l a i alj (jJj^/l (jJ^al^-all 
^3 AjIc auI ( _ s i-a ^g-jlll 

(jj ^j-aLc.^ 4Jalui ^jI^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ustman 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Juraij], 
bahwasanya [Nafi'] 
mengabarinya, bahwa 
[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhuma mengabarinya, 
S alim maula Abu 
hudzaifah pernah 
mengimami orang-orang 
muhajirin kalangan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







pertama dan sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di masjid, 
padahal ditengah-tengah 
mereka ada Abu bakar, 
Umar, Abu Salamah, 
Zaid, dan Amir bin 
Rabi'ah. 


6641 


jnj\l jji'Ajjr. Vil-s. i il j i* 

5^1 u-» lS jj! V ^j) U j' J* 

AjIc- alll ^jii-a «Uli J JJ^J (_5jj 
1 jjjllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Abu uwais] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ismail bin Ibrahim] dari 
[pamannya, Musa bin 
TJqbah], [Ibnu Syihab] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Urwah bin Zubair] 
bahwasanya [Marwan 
bin Hakam] dan [Miswar 
bin mahkramah] 
keduanya mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda ketika 
sebagian kaum muslimin 
mengizinkan tawanan 
Hawazin dibebaskan; 
"Saya tidak tahu siapa 
diantara kaian yang 
mengizinkan dan siapa 
yang tidak, maka 
kembalilah kalian 
hingga orang-orang yang 
cerdik diantara kalian 
mengadukan kepadaku." 
Lantas para sahabat 
kembali dan orang-orang 
cendekia mereka 
mengajak dialog 
internal, lantas mereka 
kembali menemui 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan memberitahukan 
kepada beliau bahwa 
semua sahabat lega dan 
mengizinkan. 


6642 


(jj £j-alc 1 'n ' -s jsJJU ^a-li 1"'^ 

Uj^ic. (jj^ (jali! (Jll (jC. 

\ (J^cai9 1 V'l Ui \ , li ^ \r~. (J^^j 
(j-o 1 la lil ilSjj La L_s!>li. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ashim bin 
Muhammad bin Zaid bin 
Abdullah bin Umar] dari 
[ayahnya], Beberapa 
orang berkata kepada 
Ibnu Umar; 'dahulu jika 
kami menemui penguasa 
kami, kami mengatakan 
sesuatu yang menyelisihi 
pembicaraan kami ketika 
kami telah 

meninggalkannya.' Maka 
[Ibnu Umar] berkata; 
"yang demikian kami 
anggap suatu 
kemunafikan." 


6643 


(jc t " i illl 1 V*' 'w *Llli9 1 V' la 
^1 (jc lilljc (jc uAyk ^1 (jj 

( _ s i-a A)jl (Jjjjj ^LAui^jl 

(jjjLu) (jj (Jjil jiluij ^Jc Atll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yazid bin Abu 
Hubaib] dari [Irak] dari 
[Abu Hurairah], ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Manusia yang paling 
buruk adalah yang 
bermuka dua 
(OPORTUNIS), yang 
mendatangi kaum 
dengan muka tertentu 
dan mendatangi lainnya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dengan muka yang lain." 


6644 


(jC. Aa}\ (jC. ^al2uA (jC (jLjAjaa 
l.}jA (jlUjc *&l ^ Ajijlc. 

La (Cia. (Jl3 AJLa (j^i ii.1 (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Hisyam] dari 
[ayahnya] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, Hindun 
binti Utbah berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "Abu 
Sufyan itu orangnya 
sangat pelit, maka aku 
perlu mengambil 
hartanya (tanpa 
sepengetahuannya) ! " 
Nabi menjawab: 
"ambillah yang 
mencukupimu dan anak- 
anakmu dengan cara 
yang ma'ruf (wajar)!" 


6645 


<&l ^JC- (jj jj jaJI AiC. Ijjia. 
^JLLa (jt iWni (jj ^LjaI^j) Lu^a 

dijj l—lLj* (jl jjjj^ LH "3^- 
A a\ > d ^1 (jl Aj^)ja.l A iaj > n ^j| 
pluj AjIc auI ^U.-i ^.'"1 ^jj 
jill Alll (Jjjjj (jc-ljj^)ji.l 
A ^ ^ ' a *"i ' " AjI ^Ajuj j A u& 

(Jlaa ja^jll ^3^ ^*J? , ' V S- 1 ^ 

ii^'i.tl i ill v 4 'i! j j A'i 1 il \ i M 
jlill (j^i A x JaS Lajll ^aluii 

Lg£jii] 31 UikUJa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Salih] dari [Ibnu 
Syihab] mengatakan, 
[Urwah bin Zubair] 
mengabarkan kepadaku, 
bahwasanya [Zainab 
binti Abu Salamah] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
[Ummu Salamah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam] mengabarinya 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; Beliau 
mendengar pertengkaran 
di pintu kamarnya, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



spontan beliau keluar 
menemui mereka dan 
mengatakan; "Saya 
hanyalah manusia biasa 
seperti kalian, dan aku 
mendapatkan 
pengaduan, siapa tahu 
diantara kalian lebih 
pandai bersilat lidah 
daripada yang lain, 
sehingga aku 
menyangka dirinya 
benar (padahal tidak), 
lalu aku putuskan 
untuknya, maka 
barangsiapa kuputuskan 
menang dengan 
melanggar hak 
saudaranya semuslim, 
sama artinya aku 
mengambilkan suluh api 
baginya, maka silahkan 
ia ambil atau ia 
tinggalkan!" 



6646 



lillLa /jiii Jl! £JjbL*LiJ lili». 
(J! ^ L>f J ^ 

'i» ui ai=J ^jall ^Ic. (jlS UJs 

i^t (jl^ jl ^1 (JjI Jlaa 
Jlaa AjLaJ (jj ^jc- AjII ^lla <ua 

cs^ 1 ?-^J l^'j yr?-' 

U h ui JUa alLij Ajic 'M ^jij-a 
1^1 ^ cr?-' Ltf' "'l (Jj-^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Urwah bin 
Zubair] dari [Aisyah, 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam] 
mengatakan, Utbah bin 
Abu Waqqash 
melimpahkan kuasa 
kepada saudaranya, Sa'd 
bin Abu waqqash yang 
isinya; 'anak laki-laki 
dari budak perempuan 
Zam'ah adalah bagian 
dariku (anakku), maka 
tolong ambillah.' Tatkala 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




penaklukan Mekah, 
maka Sa'd 

mengambilnya dengan 
mengatakan; 'Ini adalah 



anak laki-laki saudaraku, 
ia telah melimpahkan 
urusan tentangnya 
kepadaku.' Spontan Abd 
bin Zam'ah berdiri 
menghadapinya seraya 
berujar; 'Bahkan ia 
adalah saudaraku dan 
anak laki-laki dari 
hamba sahaya ayahku, ia 
dilahirkan di kasurnya, ' 
keduanya lantas 
melaporkan kasusnya 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m. Sa'd bin Abu 
Waqqash kemudian 
mengatakan; 'Hai 
Rasulullah, ia adalah 
anak laki-laki saudaraku 
yang telah ia limpahkan 
wewenangnya 
kepadaku.' Abd bin 
Zam'ah tak mau kalah 
seraya mengatakan; 
'Bahkan ia adalah 
saudaraku, dan anak 
laki-laki dari hamba 
sahaya ayahku, ia 
dilahirkan di kasurnya.' 
Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "dia milkmu 
wahai Abd bin Zam'ah, " 
kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Anak 
adalah pemilik ranjang, 
dan pezina harus 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dihukum dengan batu 
(rajam), " kemudian 
beliau bersabda kepada 
Saudah binti Zam'ah: 
"Berhijablah engkau 
daripadanya!" karena 
ada kemiripannya 
dengan Utbah, sehingga 
anak laki-laki dari 
hamba sahaya Zam'ah 
itu tidak melihat Saudah 
selama-lamanya. 


6647 


^ jc. 1 V* w jj^aj ^jj (Jgl a i nl 1 ^a 
(Jjlj (jt (jjiicVlj Jjj-aii 

^L^i cJiUii s* jii (jis 

4jIc. jA j iil (^il VI jali 

Jjill (jj Mil J jjli (jliliaC. 
Liij "'l aji j A)jl ijj » J (jjjikluj 
ill Sjc.j djiiiVI pLLMjVI 

V diia Alii i21Ji ^Li3 4j3c 'M 
' iU/< N t-iK i° *\k'Xi JIS 

auI i» » j ujj"'"3 lh^' u! *— " j^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Abu 
Wa'il] mengatakan, 
[Abdullah] mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Tidaklah seseorang 
bersumpah dusta dengan 
tujuan merampas harta 
orang lain dan dia 
bertindak zhalim dengan 
sumpahnya itu, kecuali 
ia akan bertemu Allah 
dan Allah dalam 
keadaan murka 
terhadapnya, " kemudian 
Allah menurunkan ayat 
'Sesungguhnya orang- 
orang yang membeli 
janji Allah dan sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit' (QS. 
Ali'Imran.77), kemudian 
[Al Asy'ats] datang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ketika [Abdullah] 
sedang menceritakan 
kepada mereka, dan 
mengatakan; sebenarnya 
ayat itu diturunkan 
kepada saya dan 
seseorang yang kuajak 
bersengketa tentang 
sebuah sumur, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "apa 
kamu punya bukti?" 
"TIDAK" Jawabku. 
Nabi bersabda: "kalau 
begitu, suruhlah lawan 
sengketamu 
bersumpah!" maka 
Abdullah mengatakan; 
'Kalau bukti sekedar 
sumpah, tentu dia akan 
bersumpah. Lantas 
turunlah ayat: 
'Sesungguhnya orang- 
orang yang membeli 
janji Allah dan sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit. . . .sampai 
akhir ayat ' (QS. 
Ali'Imran.77) 


6648 


— — T" _ - 4 ; j« jj— ~~7~^Z 

<Uolui ^jjl Cllij j (jl JJJ_jll 
^«Ln'illj 4 «lui ^1 Lgjol (jC. Ajjjil 
Ajla alluj AjIc iill ^jJjll 
i\r-. ^^^9 Ajlj lj& g1 i — 

i±& j Aji j IjI Lijl (Jlaa 

* ^ '' (j J 1 (j' ' ' ' J* ^ '" 1 ^ 

AJ i - ■ <aSl (j'— «j (j-o 
r*nr>.5 j^i j^'r- S 'i) ' i..,-«.|j 
(j^> a » Un Uaila ~\ , Jj^j aJ 
l^c-iil jl UikUJa jlill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Urwah bin Zubair] 
bahwasanya [Zainab 
binti Abu Salamah] 
mengabarkannya dari 
ibunya, [Ummu 
Salamah] mengatakan; 
Pernah Nabi shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam 
mendengar gaduh 
percekcokan di pintunya, 
lantas beliau menemui 
mereka dengan 
mengatakan; "Saya 
hanyalah manusia biasa 
seperti kalian, dan 
sengketa diadukan 
kepadaku, dan bisa jadi 
diantara kalian ada yang 
lebih pandai bersilat 
lidah daripada yang lain 
sehingga aku 
memenangkannya dan 
aku mengira dirinya 
yang benar, maka siapa 
yang kumenangkan 
dengan melanggar hak 
muslim lainnya, itu 
adalah sundutan api, 
silahkan ia mengambil 
atau tinggalkan!" 


6649 


Si CP- Cp 

'M (jlla ^g-jlil «&I -4^ 

<jLa (jLiJJ <cU3 OJJC- (Jl-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Numair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Kuhail] dari ['Atho v ] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mendengar informasi 
ada seorang sahabat 
membebaskan budaknya 
dengan cara mudabbar, 
padahal ia tidak punya 
harta selainnya, lantas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi membelinya 
seharga delapan ratus 
dirham, kemudian beliau 
kirimkan hasilnya 
kepadanya. 


6650 


* LjJ'" " '' 'j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
dinar] mengatakan, aku 
mendengar [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhuma 
mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengutus sebuah 
ekspedisi dan 
mengangkat Usamah bin 
Zaid sebagai 
panglimanya, kemudian 
kepemimpinannya dicela 
habis-habisan oleh para 
sahabat ketika itu, maka 
Nabi langsung menegur; 
"Jikalau kalian mencela 
kepemimpinanya, 
dahulu kalian juga 
mencela kepemimpinan 
bapaknya, demi Allah, 
dia sangat ideal 
memegang 
kepemimpinan, dan 
sungguh ayahnya (Zaid 
bin haritsah) termasuk 
manusia yang paling 
kucintai, dan dia 
(Usamah bin Zaid) 
termasuk manusia yang 
paling kucintai 
sepeninggalnya." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6651 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Ibnu Juraij], aku 
mendengar [Ibnu Abu 
Mulaikah] menceritakan 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, ia mengatakan; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia 
yang paling dibenci 
Allah adalah yang keras 
kepala dan suka 
membantah." 


6652 


j ^ lilLk pLij <j1c auI (^glii-o 

ll 1-v jji Alil lir. jil ioi 

£ s 'b , s' * 
{ *< 0 f " ' { k % -* 'b/ 

(Jj£) ilLk ULiLa UULa 

(JjL (jl lio lJ^ ojjiuil 
l^lll <Jlaa ^ijj AjJc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibnu Umar], Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
Khalid -lewat jalur 
periwayatan lain-Dan 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu 
Abdullah Nu'aim bin 
Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ayahnya], mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
Khalid bin Al Walid ke 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Bani Judzaimah yang 
lidah mereka belum 
fasih mengucapkan 
ASLAMNAA (kami 
masuk Islam), sehingga 
mereka ucapkan; 
ASHBA'NA' (yang arti 
secara harfiah kami 
menganut agama 
shabiiyah, padahal 
maksud mereka 
ASLAMNA), sehingga 
Khalid terus membunuh 
dan menawan dan 
menyerahkan 
tawanannya kepada 
masing-maing kami, dan 
menyuruh masing- 
masing kami untuk 
membunuhnya, maka 
kukatakan; 'demi Allah, 
saya tak akan 
membunuh tawananku, ' 
dan tak seorang pun 
sahabatku membunuh 
tawanannya. Maka kasus 
ini kulaporkan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
berujar; "ya Allah, 
sesungguhnya aku 
berlepas diri kepadamu 
dari apa yang dilakukan 
Khalid bin Walid" 
(beliau ulangi ucapannya 
dua kali). 


6653 


(jjj (Juii (jliJlS (_5^cLUI H lji jjj 
^lin ^ lili lilljl j^>aC ^jj 

^lilj 3^ (J^ j'^itII o!iLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hazim Al 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Jj.'* 1 ^ i-^-'j ^Ssijs Ul J 

i\| (jjii (jjiuJI (j ini S^L-all 
■ Luall ,J - aSSa j5Lj ■ ala 

tj\j Lila ^jij (_gJa CliajL 



C* 



'M ,JLa /L^l 

(^Ut-i /L lili (Jj3 ( _ s lt Atll laaj 

<_5 jabali ^ l7i« ^ALaJa 4j1c- 

AjSc 2ll ^ji-a ^Joll Uaia 

U jSj Ui U <Jla cr L^a 

(jjV (jSj £J (Jla dul^a 
pulj I jj j»jall (JLaj plij AjIc- 



Madani] dari [Sahal bin 
Sa'd As Sa'idi] 
mengatakan; ketika 
terjadi peperangan 
antara bani 'Amru, berita 
ini sampai kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, maka beliau shalat 
zhuhur kemudian 
mendatangi mereka 
untuk mendamaikan 
sesama mereka. Tatkala 
tiba shalat ashar, Bilal 
mengumandangkan 
adzan dan iqamat. 
Lantas beliau 
perintahkan Abu bakar 
untuk mengimami 
orang-orang. Ia pun 
maju mengimami. 
Selanjutnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang sedang 
Abu Bakar tengah 
mengimami. Nabi 
menerobos barisan 
hingga berdiri di 
belakang Abu Bakar, 
dan terus melaju hingga 
tepat di shaff (barisan) 
setelah Abu Bakar. Kata 
Sahal, saat itulah para 
sahabat menepukkan 
tangan kanannya diatas 
punggung lengan kiri 
(tashfiih) sebagai 
pertanda Rasul di 
belakangnya. Adalah 
kebiasaan Abu bakar 
jika telah menunaikan 
shalat, ia tidak menolah- 
noleh hingga selesai, 
maka tatkala beliau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



melihat tashfih terus 
dilakukan tanpa henti, 
dia menoleh dan melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di 
belakangnya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
isyarat kepadanya agar 
meneruskan shalatnya 
dengan tangannya dan 
mengisyaratkan dengan 
tangannya sedemikian. 
Abu Bakar meneruskan 
shalat beberapa saat, 
memuji Allah atas 
ucapan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian dia berjalan 
mundur, dikala Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat yang 
demikian, Nabi maju 
dan mengimami orang- 
orang. Selesai beliau 
menunaikan shalatnya, 
beliau mengatakan: "Hai 
Abu bakar, apa yang 
menghalangimu ketika 
aku memberi isyarat 
kepadamu, namun 
engkau malah tidak 
melanjutkannya?" Abu 
bakar menjawab; "Tidak 
pantas bagi Ibnu Abu 
Quhafah mengimami 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." Kemudian 
Nabi bersabda kepada 
para sahabat: "Jika 
kalian ragu ketika shalat, 
hendaklah yang laki-laki 
mengucapkan tasbih, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sedang jika perempuan 
menepukkan tangan 
(tashfiih)." 



6654 



Cluu Ai\ ' i ir- ^jj Laa « Lu ia 
(jC (JjljLlll (jj AjJt (jc t . |1 g i'i'i 

Jlaa .JIS j-ac. jSj jjS jUa 

j' cr^-' tPjj u' j^' 

ls? u'j^' *'j^ U™' J^''"'3 

uji jail £^ 3*^ U' <-SJ^ t^]j 

AIaSJ £j 1 \y .n U^tSl i 'a i^ < " i\a 

jfLj jjl (Jla Jjj (Jll j-aC 
ijla^l: 'V U^lc- ujLli 34-J <2£i)j 
J jj-^jJ tr^J^' ' . 1 " iiS ^3 

(jl jill ^jSa plaj aAIc iiil 

UiiL (jlfi La JUaJI (>a (jia. U^J 

- o ?.° s' * ' ' / ' ' £- 

u' j^' u-? cjf^ W cs^- 
jail ClajSa IjSj ^ill lillj 

iaJ AjjjII ojjLi ^ Cilik jj 

A'^3' v J^J ^jji ' aa i-all 
^)-aC Ait ij U^j slijj 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ubaidullah] Abu Tsabit, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin sa'd] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ubaid bin 
Sibaq] dari [Zaid bin 
tsabit] mengatakan, Abu 
bakar mengutus 
seseorang menemuiku 
karena banyaknya 
korban yang gugur pada 
perang Yamamah, ketika 
itu Abu bakar bersama 
Umar. Abu Bakar 
berkata; 'Umar 
mendatangiku dan 
mengatakan; 'Korban 
perang telah meluas 
pada perang yamamah 
hingga merenggut qurra v 
(penghafal) alquran, dan 
saya khawatir jangan- 
jangan dengan 
meninggalnya qurra v 
alquran di banyak 
tempat, mengakibatkan 
sekian banyak ayat 
quran akan menghilang, 
dan saya berpendapat 
jika engkau perintahkan 
untuk mengumpulkan 
alquran.' Maka Saya 
menjawab; 'bagaimana 
aku lakukan sesuatu 
yang belum pernah 
Rasulullah lakukan? ' 
Umar kontan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



> • > s - , -t. s - , > 71 W' 



mengemukakan 
pendapatnya; 'Demi 
Allah, ini adalah suatu 
kebaikan, ' Umar tiada 
henti-hentinya 
mendorongku untuk 
melakukan pekerjaan ini, 
hingga Allah 
melapangkan dadaku 
untuk melakukan 
pekerjaan yang dada 
Umar telah lebih dahulu 
dilapangkan 
terhadapnya, dan aku 
sependapat dengan 
pendapat Umar.' Zaid 
mengatakan, Abu Bakar 
berkata; 'Sungguh 
engkau adalah laki-laki 
yang masih muda, 
cerdas, dan kami sama 
sekali tidak 
menyangsikan 
kemampuanmu, sebab 
engkau sudah terbiasa 
menulis wahyu untuk 
Rasulullah. Maka 
susurilah alquran (yang 
masih terpencar-pencar) 
dan kumpulkanlah.' 
Maka Zaid menjawab; 
"Demi Allah, sekiranya 
Abu bakar menugasiku 
untuk memindahkan 
sebuah gunung, itu tidak 
lebih berat bagiku 
daripada menugasiku 
untuk menghimpun 
alquran. Maka aku 
berkata; 'Bagaimana 
mungkin anda berdua 
melakukan sesuatu yang 
tidak pernah di lakukan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m? ' Abu Bakar 
menjawab; 'demi Alllah, 
pekerjaan ini adalah 
kebaikan.' Tiada henti- 
hentinya Abu Bakar 
memotivasi 

pertimbanganku hingga 
Allah melapangkan 
dadaku untuk melakukan 
suatu hal yang Allah 
telah melapangkan dada 
Abu Bakar dan Umar 
untuk melakukannya. 
Dan aku sependapat 
dengan keduanya, maka 
kutelusuri alquran yang 
terpencar-pencar dan 
kuhimpun dari pelepah, 
kulit, tembikar, tulang 
dan dada para 
penghapal, dan 
kutemukan di akhir surat 
at taubah ayat yang 
berbunyi; 'Telah datang 
kepada kalian seorang 
rasul dari jenis kamu 
sendiri,,,, hingga akhir 
ayat (QS. Attaubah 128) 
bersama Khuzaimah 
atau Abu Khuzaemah, 
sehingga aku masukkan 
dalam suratnya. 
Kemudian shuhuf 
(manuskrip pencatatan 
asli alquran) ini berada 
di Abu Bakar ketika 
hidupnya sampai Allah 
mewafatkannya, 
kemudian keberadaan 
shuhuf ini pada Umar 
'azza wajalla semasa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



hidupnya sampai Allah 
mewafatkannya, 
kemudian pada Hafshah 
binti Umar.' Muhammad 
bin Ubaidullah 
mengatakan; maksud al 
likhaf ialah tembikar 
(tanah liat yang dibakar). 



6655 



' 'l i a j_; jj Ai\ .ioc ul^a 
Uiiik £ ^jil (-jl (jt lillLa 
^jjl (jt lillLa u la (JjcIauiI 

(J g ui (jj AUl ij& (jl <-aj5 

jl jjaa ^ ^ jiaj Jj3 <&l ^jc. 

*&l j ^aljl (JUS 3j£J (_s^ (jjt 

jA j 4 l a jjA (Jj9|^q 

(J^-wj (j^L^. j]l ^JC- j 4»la ^JJ^I 
jl£ ^jJI -fc'A (—AJU 

AjIc- auI ^U^i (^-ull (Jlaa jjla ; 
Jjjj jj£ jj£ jiluij 

*d)l ^U^i <>l)l (J JJ-aj (Jla3 4_LaliJi 
a^jaj La I jSj (j I Uil ^.V.»: j Ajlc 

l^aiijj (jl 
jilLjj 4jle iill ^Ha jlll (Jjajj 

alluj AjIc auI (_5^-a auI (3 _J^J 
(j-a^^]| ^JC- j 4_walaJij 4_LajjaJ 

' ' - - ' t 'S' ' J . i B ' J ' 

(J jj^jj aljjS gj^aludiaJ I juiil I 
aAic (j^l aiLlJ Ajlc itll t^J-La <*l)l 
(JLl jljJI ClL=Jll ^jik aILj 4jLa 

J, , e a ' , ^ ^ * 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Laila] -lewat jalur 
periwayatan lain-Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Laila 
bin Abdullah bin 
Abduurrahman bin Sahal 
bin Abu Khatsmah], ia 
dan beberapa pemuka 
kaumnya mengabarinya, 
bahwa Abdullah bin 
Sahal dan Muhayshah 
berangkat ke Khaibar 
karena musim paceklik 
yang menimpa mereka, 
lantas Muhayshah diberi 
kabar bahwa Abdullah 
terbunuh dan di 
hempaskan begitu saja di 
sebuah mata air. Maka ia 
datangi kaum yahudi dan 
mengatakan; 'Hei, 
kalianlah -demi Allah- 
yang telah 

membunuhnya! ' Mereka 
menjawab; 'Kami tidak 
membunuhnya, demi 
Allah.' Kemudian 
Muhayshah pulang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



hingga ia temui 
kaumnya dan ia 
ceritakan kasusnya 
kepada mereka. Ia temui 
kaumnya bersama 
saudaranya, Huwaysah 
yang usianya lebih tua 
daripadanya, dan 
Abdurrahman bin Sahal. 
Muhayshah kontan ingin 
bicara -karena dialah 
yang pergi ke Khaibar— , 
namun Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menegur Muhayshah; 
"hendaklah yang lebih 
tua, hendaklah yang 
lebih tua" yang beliau 
maksudkan adalah 
umurnya. Maka 
Huwayshah -kakak 
Muhaysah-berbicara, 
kemudian baru 
diteruskan oleh 
Muhayshah. Lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Adakah 
mereka ingin membayar 
diyat sahabat kalian 
ataukah mereka ingin 
mengumumkan perang?" 
lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berkirim surat kepada 
mereka, dan mereka pun 
memberi balasan bahwa; 
'kami tidak 

membunuhnya.' Lantas 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m berkata kepada 
Muhayshah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Huwayshah, dan 
Abdurrahman bin Sahal; 
"Bagaimana kalau kalian 
bersumpah dan berhak 
menuntut darah kawan 
kalian?" mereka 
menjawab; 'tidak'. Nabi 
lantas mengatakan; 
"bagaimana kalau kaum 
yahudi itu yang 
bersumpah untuk 
kalian?" Mereka 
menjawab; "mereka 
bukan muslimin." 
Selanjutnya malahan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m yang membayar 
diyatnya dari miliknya 
sendiri sebanyak seratus 
ekor unta hingga 
dimasukkan kekandang. 
[Sahal] berkata; 'seekor 
diantaranya ada yang 
menyepakku.' 


6656 


(jj <&l jijjc. (jt (_5^>a^' uiiii. 

(jj .jj jj e?^ O 1 " ' 

^ijii iu^i!^V a ;ii Isu 

Ujjj (_paiil auI [] juij Ij (JlaS 

£]la«5ir^.i dai Al . il - ;<, 
Jlaa A\ s-iIj^j Ijjjj (_>aala j^ 3 

1 jlUa AjI jib ^jjja lii ^jlc. 
4',^ i°) j\) \<-. 

* °f -V . " ' - 0 s 'l - 
CLlli '•<< ^j o-jJjj j»j*JI (j-o AjLaJ 

J^'uii i JiJa gLJi *£JaT 

J^jjII <Jla3 ^Ic. t-jjjijj AjLo jla 

' <^** allaj AjIc- iill ^jiLa 
s'<n\j\| 1 5,1 jti| i il"< 1 1 ^<",V, 
ilk i21jjl ^jlc- j iSIjIc 5ji ij»i!j 

U Clijl Uil j i_jjjijj AjLo 
IjlA SI jJol ( _ s lc- .jeli (Ji.jJ (>4^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Dzi'b] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 
Abdillah] dari [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid Al Juhani] 
mengatakan, seorang 
arab badui (nomade) 
datang dan mengatakan; 
'Ya Rasulullah, 
putuskanlah diantara 
kami dengan kitabullah! 
' Lantas berdirilah lawan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




sengketanya seraya 
berujar; 'ia benar, 



putuskanlah antara kami 
dengan kitabullah.' Si 
arab nomade 
(pedusunan) lantas 
mengatakan; 'Anakku 
adalah pekerja orang ini, 
lantas ia berzina dengan 
isterinya, lalu mereka 
mengatakan, 'Anak laki- 
lakimu harus dirajam! ' 
Maka kutebus anakku 
dengan seratus ekor 
kambing dan seorang 
hamba sahaya, kemudian 
aku bertanya kepada 
ahlul 'ilmi, dan mereka 
mengatakan; 'anakmu 
harus didera seratus kali 
dan diasingkan selama 
setahun.' Kontan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sungguh akan 
kuputuskan kalian 
berdua dengan 
kitabullah, adapun 
hamba sahaya dan 
kambing harus 
dikembalikan kepadamu, 
dan anak laki-laki didera 
seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun, adapun engkau 
wahai Unais 
(lengkapnya Unais Al 
Aslami), temuilah si 
wanita dan rajamlah!" 
Unais bersegera 
menemui si wanita dan 
merajamnya. 



6657 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jj A)jl JjJC- ^JlaJ (C jA jli (jC 
(_>JjC (jj <&l .AjC (jl ^JC 
(jj (jUiui Lil (jl ojJaJ 

,^3 AjS) £JLijI <JajA (jUjlLl 

Aji ^7» jj] (Jll (jijj3 (j-o ' ■ iSj 

(jli & D^u* <^J p*^ $ 

£j\S* i*n.^i\l j<\a ij'V<i 

(J jii La (jlS jl 4j (Ja (jLaA. jjI! 

(jl(l* " i.^S i . Uji .-iHi'i'.,» lai 


kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah], bahwasanya 
[Abdullah bin Abbas] 
mengabarkannya, [Abu 
Sufyan bin Harb] 
mengabarkannya, bahwa 
Heraqlius mengutus 
seorang utusan 
kepadanya ketika ia 
bersama rombongan 
Quraisy, kemudian 
mengatakan kepada juru 
terjemahnya; 'Katakan 
kepada mereka bahwa 
aku akan bertanya 
kepada orang ini (Abu 
Sufyan), jika dia 
mendustaiku maka 
dustakanlah dia, ' lalu 
Abu Sufyan 
mengemukakan 
pembicaraannya,, 
kemudian Heraklius 
berkata kepada juru 
bicaranya; 'katakan 
kepadanya (Abu 
Sufyan), sekiranya apa 
yang kamu katakan 
benar, niscaya dia 
(Muhammad) akan 
menguasai hingga kedua 
telapak kakiku ini.' 


6658 


, f ^ — J' , a , ~ , 4 c t"-, -r ^ 

l'" la a.'ic li La^ ^ UJ la 
^jl (jc AjjI (jC OJJC (jj ^UuA 
Atll (gila ^."^ (jlllclLJI ■l&a 
AjjjV/| (jj| (Jixluil ^Ijjj AjIc 
s-Li Lala ^^jj ClllaALa ^^jic 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdah] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



AjIc- 'M ( _ s li-a «Uli J y^i 'j fJS 



> s f ' * ' ei * ?" 

( _ s ic »£3 a VL?.J Um'i "I ts^i^ 

o s ^ j! s ' ' _ * s i'?,*' 

* " ujj AjjS * " uj ^ (jJi. ii^a J 

(jj 4jjJA ( _ s Ja. 'Uil 

Lgia aSikl ii.U V a&l j3 iLlLa 
eli. VI Ala JJ»J ^1 '*\ti (Jla lili 
V I 3-iUaJI ^jJ ^laaJ iil 

(J4-J ^! Ui (ja^cila 

CjjIj (^jJia. AjJy __>*jj oli 

dli L 3* VI "Luajl (j^ 3 ^ 



menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Urwah] dari [ayahnya] 
dari [Abu humaid as 
Sa'idi], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mempekerjakan Ibnul 
Atabiyah untuk 
menghimpun sedekah 
bani Sulaim. Tatkala ia 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Rasulullah 
mengevaluasinya, ia 
mengatakan; 'Ini bagian 
untukmu dan ini hadiah 
untukku.' Spontan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "tidakkah 
jika engkau duduk saja 
di rumah ayahmu dan 
rumah ibumu, maka 
apakah akan datang 
hadiahmu kepadamu jika 
memang engkau jujur." 
kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berdiri dan berpidato 
kepada manusia, beliau 
memuja dan memuji 
Allah, kemudian 
mengatakan: Amma 
ba'du. Sesungguhnya 
saya mempekerjakan 
beberapa orang diantara 
kalian untuk urusan yang 
Allah menguasakannya 
kepada saya, lantas salah 
seorang diantara kalian 
mengatakan ini bagian 
untukmu dan ini hadiah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







untukku. tidakkah jika 
dia duduk saja di rumah 
ayahnya dan rumah 
ibunya, maka apakah 
akan datang hadiahnya 
kepadanya jika memang 
dia juju. . . Demi Allah, 
tidaklah salah seorang 
diantara kalian 
mengambil sesuatu yang 
bukan haknya, 
melainkan ia menghadap 
Allah dengan memikul 
barang yang diambilnya, 
ketahuilah, aku tahu ada 
seseorang yang 
menghadap Allah 
dengan memikul 
untanya yang 
mendengus, ada yang 
memikul sapinya yang 
melenguh, ada yang 
memikul kambingnya 
yang mengembik." 
kemudian beliau 
mengangkat kedua 
tangannya sehingga 
terlihat putih kedua 
ketiaknya. 


6659 


V J ^jjj (j-o iil t *WM La £jLi alun) 
l_Sj^)*a]Ij a^ilj <jUaJ (jljjUaJ 

^Lajlui (JlijJlaj iill ajLac. (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ashbagh] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Tidaklah Allah 
mengutus seorang Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



jaiUj (jj 4jjliLij J^tl jj^l 

^1 (jjl djlij pluj aAIc auI 

jc jLj j (jj S a i a j (juji^. 
(Jllj Ajj3 \it ui ^1 jc 4 'Ajg 

j°» a ^jjl (jj jSlI A)JC 
^1 (jc <iliu ^1 (jc (jljiLa 
iill ( _ s -1j-=> ^ J "I ala (Jli 
^ \ T n ^ ^ i\f*. 



atau mengangkat 
seorang khalifah selain 
ia mempunyai dua kubu, 
kubu yang 
memerintahkannya 
kebaikan dan 
memotivasinya, dan 
kubu yang menyuruhnya 
berbuat keburukan dan 
mendorongnya, maka 
orang yang terjaga 
adalah yang dijaga Allah 
ta'ala." [Sulaiman] 
mengatakan dari 
[Yahya] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Syihab] dengan 
hadist ini, dan dari [Ibnu 
Abu Atiq] dan [Musa] 
dari [Ibnu Syihab] hadits 
yang sama, sedang 
[Syu'aib] mengatakan 
dari [Az Zuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Sa'id]... seperti 
hadits diatas. Sedang [Al 
Auza'i] dan [Mu'awiyah 
bin Salam] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepadaku [Az Zuhri] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Sedang [Ibnu 
Abu Husain] dan [Sa'id 
bin Ziyad] mengatakan, 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Sa'id],,, seperti 
hadits diatas,, dan 
[Ubaidullah bin Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ja'far] telah 

menceritakan kepadaku 
[Shafwan] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Ayyub] mengatakan; 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6660 


oJlUc ^jj (Jll 'n» ui (jj J'* J 
£aLJI ( _ s ic pLij <jlc auI (^Ha 
'V US 1 dJJa (JjiJl-J U J^j j' ^ J^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Yahya bin Sa'id] 
mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku 
[TJbadah bin Al Walid] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Ubadah bin Ash 
Shamit] mengatakan; 
'kami berbai'at kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk mendengar dan 
taat, baik ketika giat 
(semangat) maupun 
malas, dan untuk tidak 
menggulingkan 
kekuasaan dari orang 
yang berwenang 
terhadapnya, dan 
mendirikan serta 
mengucapkan kebenaran 
dimana saja kami 
berada, kami tidak 
khawatir dijalan Allah 
terhadap celaan orang 
yag mencela.' 


6661 


JLL lijAk (jj J^aC UjJLa 
c^i-a <^ul ^J=4 ' r - *l csjr^J 

SijU Stic. illuj AjIc. Mil 
UJJf^J jLLaj^lj jjjalgJJIj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





jUoJoU jaili* jiJ^I 

Luis La ^LjjaJl ^aa < 1 5*->Ls 

lil 


menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] radliallahu 'anhu; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berangkat di 
suatu pagi yang dingin 
sedang kaum muhajirin 
dan anshar sedang 
menggali Khandaq 
(parit), lantas Nabi 
melantunkan sebuah bait 
syair; "Ya Allah, 
sesungguhnya kebaikan 
sejati adalah kebaikan 
akhirat, maka ampunilah 
kaum anshar dan 
muhajir." Serta merta 
para shahabat menyahut 
dengan bait syair; "Kita 
adalah yang berbai'at 
kepada Muhammad 
untuk jihad sepanjang 
hayat." 


6662 


Ujjij i j . a jj Jj Alll -iao llLsa 
(jC- jlip (JJ «ill (jC- lillLa 
1 Alll ^jjJaj j-aC (jj jlll ^JC- 

^jiLa alil <J jLij U*jL lil USSla 
^JaUl t5 lc pLij ajSc. iiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abdullah bin 
Umar] radliallahu 
'anhuma mengatakan; 
kami ketika berbai'at 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk mendengar dan 
taat, beliau mengatakan 
kepada kami; 
"Semaksimal 
kemampuan kalian." 


6663 


■jc J 1 AliuJa Ijlla 

(Jll jtlp (jj «Al Ijjia. (jUaLj 

^u^l '''^J* 1 *- (jjl ' " ' '" 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





c* i» li" i «I l i 4 tj i u j 4 'i i «j Al 4 'i i 


menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar] mengatakan, aku 
pernah menyaksikan 
[Ibnu Umar] ketika 
orang-orang berkumpul 
kepada Abdul Malik, ia 
mengatakan dengan 
menulis; "Saya ikrarkan 
untuk senantiasa 
mendengar dan taat 
terhadap hamba Allah 
Abdul Malik amirul 
mukminin diatas 
sunnatullah dan sunnah 
rasul-NYA semaksimal 
kemampuanku, dan 
anak-anakku 
mengikrarkan yang 
sedemikian ini." 


6664 


Lu la ^jaI^jJ ^ t_jjaxj LuAk 
* 1» l'MI jjc jLioi U^iil r ' ' " & 

cimjUHi auI (jj jj^v?- L) c - 

( _ s it alLij Ajlc AUl (_jiLa ^jjlll 

Laja Ls jjala ^c-Lkll^ aaluSI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sayyar] dari [Ay 
Sya'bi] dari [Jarir bin 
Abdullah], mengatakan; 
aku berbaiat kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
mendengar dan taat, 
lantas beliau menemui 
aku seraya mengatakan; 
"Semaksimal 
kemampuanmu dan 
untuk menasehati 
sesama muslim" 


6665 




Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





j, jul ^<-. 'Ali JIS jjl'iif,, 


kepada kami ['Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
dari [Sufyan] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Dinar] 
mengatakan, ketika 
orang-orang berbai'at 
kepada Abdul Malik, 
[Abdullah bin Umar] 
berkirim surat; "kepada 
hamba Allah, Abdul 
Malik amirul mukminin, 
aku berikrar untuk 
mendengar dan taat 
kepada hamba Allah 
amirul mukmin diatas 
sunnatullah dan sunnah 
rasul-NYA semaksimal 
kemampuanku dan 
sesungguhnya anak- 
anakku telah 
mengikrarkan yang 
demikian." 


6666 


f-^ii (j\ «Uni dlli 
jijj jiluJJ 4jlc «lili ( _ s -1j-3 t];^' 

t. JIS 2',iVti\! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim] dari 
[Yazid bin Abu Ubaid] 
mengatakan, saya 
bertanya kepada 
[Salamah]; Untuk apa 
kalian berbaiat kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dihari 
Hudaibiyah? ia 
menjawab; untuk 
menyongsong kematian. 


6667 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^J^ui-all ^jl ^j-a^/jll 
I aSLa ^Sl djjjil "'i." j) 

Ijlj lila jjia.jil jjc. Jl lillj 

(JjAjII (JLaS ^A^)J<>I jjt 
(_g jl U C5 li. <jia.jll JJC. jc. 
JaA jl! iSlil jl £JJJ (jilll li=j 
Jc (jilljll (JLaj 4jSC UaJ 
(211j 4j jjjUjj (j-a^^ll jJC- 

^Jl Ipi'c^li 11] JiL Jlill 

t_lUll C-ljjJaS (Jjlll (j^i ft 

UajU (211 jl Jlaa dJaalllal ^jji. 
jjjSL) aJjIII si* ("<UKl La Jilja 

I.H La j JJJ Jl ijffi 3 ^ ^ 

ij LaAjjUia 't! La^JjCjS 

sLklia Aj^gjs ulc. J £ol jUa 
6? tsF- j& p lP' 3*4' er^ 

jjjj ^iia J^ 3* J s -^ c - 

Ajjc-ia (jLaiic J £ol tjla 
(jj^all 1 (Jj J es"^ «1^-39 
^LiLall ^Ull (Ji-a Liia ^LiLalU 

jjiall jje iaA Jl (iljljl A-i»Ja Ij 
(j? ' J^ 3 ^ U" (J! U">jM 

Ijslj I jkj jUiVl Jl 
jaj Lil Jla (ji^ Jl jjc. ^ uS 

(_a Cll Jaj j3 Jc. Ij 
(jLaJaJ (j_alj*J _jl jali (_)j:Ull 

Jlaa !>Lb^ i2Lasu Jc. J» f 2 !Aa 

AJ Jjjj Aill AjLi Jc (21aj\j| 
jjt 4jLAj3 ajaJ (j^i (jjjajla II j 

(JjlUlI AjLjIjj (j-tt^.^11 

ilj-alj jLLajVlj (jjj^ljJill 

jjjjllujjillj jU^^/| 



Asma v ], telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Malik] dari [Az Zuhri], 
bahwa [Humaid bin 
Abdurrahman] 
mengabarinya, bahwa 
[Miswar bin 
Makhramah] 
mengabarinya; beberapa 
orang yang diserahi 
Umar untuk memegang 
mandat berkumpul dan 
bermusyawarah. 
Abdurrahman berkata 
kepada mereka; 'aku 
bukan bermaksud 
menyaingi kalian dalam 
masalah ini, namun jika 
kalian berkenan saya 
akan memilih (seorang 
pemimpin) untuk kalian 
dari kalian sendiri, ' 
maka mereka limpahkan 
wewenang itu kepada 
Abdurrahman. Ketika 
mereka sudah 
menguasakan urusannya 
kepada Abdurrahman, 
dan orang-orang menjadi 
simpati kepada 
Abdurrahman sehingga 
aku tidak melihat 
seorang pun mengikuti 
yang lain, dan tidak pula 
melangkahi kebijakan 
Abdurrahman, dan 
semua manusia sudah 
simpati kepada 
Abdurrahman, mereka 
memusyawarahkan 
kekuasaan itu beberapa 
malam, hingga setelah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



tiba malam yang pagi 
harinya kami berbaiat 
kepada Ustman. -Miswar 
melanjutkan; - 
Abdurrahman 
mengetukku setelah 
malam kian larut, ia 
mengetuk pintu hingga 
aku bangun, dan ia 
mengatakan; 'Kulihat 
dirimu tidur? Demi 
Allah, malam ini aku 
tidak bisa tidur nyenyak, 
tolong bertolaklah dan 
panggilah Zubair dan 
Sa'd, ' maka aku 
memanggil keduanya 
agar bertemu 
Abdurrahman, 
Abdurrahman kemudian 
mengajak keduanya 
bermusyawarah, 
kemudian ia 
memanggilku lagi dan 
berujar; 'Tolong 
panggillah Ali agar 
menemuiku! ' serta 
merta aku 

memanggilnya, dan 
Abdurrahman 
melakukan pertemuan 
empat mata dengannya 
hingga muadzin subuh 
memisahkan 
pertemuannya. Tatkala 
dia selesai shalat subuh, 
dan beberapa pemuka itu 
telah berkumpul di 
minbar, Abdurrahman 
mengutus utusan kepada 
hadirin dari muhajirin 
dan anshar, juga kepada 
para petinggi militer, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang ketika itu mereka 
bersama-sama haji 
bersama Umar. Dikala 
mereka telah berkumpul, 
Abdurrahman 
menyatakan kesaksian 
dan berujar; 'Amma ba'd. 
Wahai Ali, saya telah 
mencermati masalah 
manusia, dan tak kulihat 
mereka berpaling dari 
Ustman, maka janganlah 
engkau mencari-cari 
alasan terhadap dirimu.' 
Abdurrahman kemudian 
mengucapkan; 'Saya 
berbai'at kepadamu 
diatas sunnatullah dan 
sunnah rasul-Nya serta 
dua khalifah 
sepeninggalnya.' 
Selanjutnya 
Abdurrahman berbaiat 
kepadanya yang diikuti 
sahabat muhajirin dan 
anshar, para pejabat 
tinggi militer dan 
muslimin secara umum. 


6668 


/L ajll UauUlUi A 'a Uji jjC- JjJC- 
CLlLj illuj AjIc auI ( -5 it-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] dari [Yazid bin 
Abu 'Ubaid] dari 
[Salamah] mengatakan, 
Kami berbaiat kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dibawah 
pohon, lantas Nabi 
mengatakan: "Hai 
Salamah, tidakkah 
engkau berbaiat?" 'Saya 
sudah pada baiat yang 
pertama ya Rasulullah' 
Jawabku. Maka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Rasulullah menjawab: 
"lakukanlah juga pada 
baiat yang kedua!" 


6669 


Mil ^ l^ij jjj __>jlk 
auI J jj^j UjI^c-I [j" ■"^ 

aiUnYI ^jic- ^llaj 4jlc- Mil jj-a 

^jiLa Mil J Jlla £J=>2 UT^ 
JjSllS alluj Mil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] 
radliallahu 'anhuma, ada 
seorang arab nomade 
(primitive) berbaiat 
kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk Islam, 
kemudian ia terkena 
demam, sehingga ia 
berujar: "lepaskanlah 
baiatku" Namun beliau 
enggan. Si arab badui 
datang kepada beliau 
lagi dan mengatakan; 
'lepaskanlah baiatku! ' 
Namun Nabi enggan, 
sehingga arab badui tadi 
keluar. Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 
"Sesungguhnya kota 
Madinah ini bagaikan 
mesin pemanggang besi 
yang menghilangkan 
kotorannya dan 
menyaring yang baik." 


6670 


Ajc- Ujia. Mil Ajc- (jj ^jic- Ujia. 
jjj| J^fc Ijt l n IjjAa Jy jj (jj Mil 

(Jjat jjI (. Jla ilijJl (eJl 

t , »~ » - -•> , * • j- 

alll Ajc- oA^. (jC \i» « 

/L jlll i^ljjil ia (jlSj-aUiA (jj 

(Jjjjj ll^a CllL j 4Ja\ 

U diSUa jiiujj "ulc. Mil ^U^i Ml 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id, alias Ibnu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





^luiaS jJJLua ^Aj^ j 4_llc Aiil 
fa a i <a i (jl^j LcJj A-Lulj 


Abu Ayyub] 
mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Uqail Zuhraj bin 
ma'bad] dari [kakeknya, 
Abdullah bin Hisyam], 
yang mana dia pernah 
bertemu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ibunya, 
Zainab binti 
Muhammad, pernah 
membawanya kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan berujar; 'Wahai 
Rasulullah, tolong 
bai'atlah dia.' Lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "dia 
masih kecil!" Maka Nabi 
mengusap kepalanya dan 
menyembelihkan satu 
kambing untuk semua 
keluarganya. 


6671 


U^)-ti.l ' S i a j_; jj Alll -lac ul^a 
(jc j sjuiall (jj ^aa a (jc lillLo 
£jLj UjI^cI (jl^ill (jJ ^>jL?- 

^j! jcS/l ^j'U fLjuL cMc j 
allaj AjIc jIiI auI (J jjuij 

^^jijj ( _ s iSal «uil J j-^j Lj cJV^a 

AjIc (Jj-a «Uli J y^'j (_sJ^ 

(gjijj ^jjl^l ijlss Jeli. ^Ij-jj 
£jLaa ^0^' 

tg-ala ^jiii jJ^llS AjjAaII Lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah], seorang 
arab nomade (primitive) 
berbaiat kepada 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk Islam, 
kemudian si arab badui 
ini terkena demam di 
Madinah. Ia kemudian 
menghadap Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan berujar; "Wahai 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Rasulullah, tolong 
cabutlah baiatku.' 
Namun Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m enggan. Kemudian si 
Arab badui datang untuk 
kali ketiganya dan 
berujar; "cabutlah 
baiatku!" Namun Nabi 
enggan, kemudian si 
arab badui datang lagi 
dan mengatakan; "tolong 
cabutlah baiatku!" Nabi 
tetap enggan, sehingga 
arab badui keluar dengan 
tangan hampa. Lantas 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m berujar: "Sungguh 
Madinah ini bagaikan 
mesin pemanggang api 
yang menghilangkan 
kotoran dan menyaring 
yang baik saja." 


6672 


Qc a^Jaa. ^jl ^jc. ^jl^JC. uli la 

ts^' CP iff CP U^-aC-^l 
'M ^jl-a «lili (U jjjj cJlllli OJJJA 
jtil i'„ M<' V «dilj sllij AjSc. 

t>La (J ° '— 3 ( _ s ic (J->J ^Jl t_llic- 

^I'aJLiUj V UU ^jU 3Ljj 

AJ Jjjj U sUaC-l (jl oUjJ 

«i Al < i «lii i.^.iii ■(■•'( 4;t..,i 

AlSlaS l^ij liS L$J ' ^-1 
Lj_i iaxj £jj Ia iala 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdan] 
dari [Abu hamzah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga 
orang yang Allah tidak 
mengajak bicara pada 
hari kiamat, tidak 
menyucikan mereka dan 
bagi mereka siksa yang 
pedih, seseorang yang 
terus membiarkan 
kelebihan air di jalan 
untuk mencegah ibnus 
sabil, dan seseorang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang berbaiat kepada 
imam, yang ia tidak 
berbaiat kepadanya 
selain untuk duniawi, 
jika imam memberi yang 
diinginkannya maka ia 
memenuhinya, namun 
jika tidak, ia tidak 
menunaikannya, dan 
seseorang yang 
melakukan transaksi jual 
beli dengan seseorang 
setelah v ashr, lantas si 
pembeli bersumpah 
dengan nama Allah, 
bahwa ia pernah 
membeli dengan harga 
sekian-sekian dan itu 
diberikan, lantas si 
penjual memberikannya 
(membenarkannya) , 
sehingga si pembeli bisa 
mengambilnya padahal 
sebenarnya dengan 
harga tawarannya tak 
bisa mendapat barang." 


6673 


i 1 1» A t ij i-vl jjt i \\\ j il 1 'A w 
tlylSI (Jla^ ^ jA jl! (jc- 

jlii jkj '"'-'l uall (jj cOUc. £AU1 

i i'iui jib l jSjjii v (jl j^ic. 

I jj_axj ££l^.ji j ^aSjAjI (jJJ 

f% CS^J L>^ ^JJ*- 0 C5? 
(j-o <_jLLal (jij A>jl t^jic s^^li 

lilll ,J <_fl jia liui lillj 
(j-o c_iLLai (jij 4J SjlaS 

jl auI ^jjj sejoli Atll aji ini 1 ij.* 

<it ilc. «.Ui jj j Ajaic. «.lii 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] -lewat jalur 
periwayatan lain- [Al 
Laits] mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Idris Al 
Khaulani], ia mendengar 
[Ubadah bin Shamit] 
mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



m berujar kepada kami 
yang ketika itu kami 
berada dalam sebuah 
majlis; "Kalian berbaiat 
kepadaku untuk tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 
tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak 
membunuh anak-anak 
kalian dan tidak 
mengadakan 
kebohongan yang kalian 
ada-adakan diantara 
tangan dan kaki kalian, 
dan untuk tidak 
membangkang yang 
ma'ruf, maka siapa 
diantara kalian 
memenuhi baiatnya, 
maka ganjarannya disisi 
Allah, dan barangsiapa 
yang melanggar janji 
(ikrar atau baiat) nya 
lantas dihukum di dunia, 
maka itu sebagai kaffarat 
baginya, dan 
barangsiapa yang 
melanggarnya lantas 
Allah menutupinya 
(membiarkannya), maka 
urusannya kepada Allah, 
jika Allah berkenan 
Allah akan 

menyiksanya, dan jika 
berkenan ia 
memaafkannya." maka 
kami pun berbaiat 
kepadanya untuk 
sedemikian ini. 



6674 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud] 
telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





"M jLa cj&M 
cJla iVun jib (j^jJij V AjVI 


kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m membaiat wanita 
cukup dengan lisan 
(tidak berjabat tangan) 
dengan ayat ini; 'Untuk 
tidak menyekutukan 
Allah dengan sesuatu 
apapun. . . .' sampai akhir 
(QS. Almumtahanah 12) 
kata Aisyah; Tangan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m sama sekali tidak 
pernah menyentuh 
wanita selain wanita 
yang beliau miliki 
(isterinya). 


6675 


cii j! JI iic. UiiAk UisSk 

2jl ( _ s ii-a (^jlll li*jUilll SjUr. 

V (jl IjjIc- I jaa ^i^j AjIc- 

(jC Ijl^Jj lili (J^JJJJ 

liji UI3 (^liiilji <i!i3 cJlaa 
^1 VI ol^Jol ciiSj Lia t"w->>j 

a^jin ^1 <Ll j «.iiaJI ^1 j gj i " 
o^)iui ^1 AjjI jI jlljLi 'il^il 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Ayyub] dari 
[Hafshah] dari [Ummu 
Athiyyah] mengatakan, 
kami berbaiat kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas beliau 
membacakan ayat: 
'Untuk tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu 
apapun....' sampai 
akhir(QS. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Almumtahanah 12), dan 
beliau melarang kami 
dari niyahah (meratap, 
menjerit-jerit atau 
menapuk pipi ketika 
kematian). Kemudian 
ada seseorang yang 
mencabut tangannya dari 
kami dan mengatakan; 
'wanita fulanah telah 
membahagiakanku dan 
aku ingin membalasnya, 
' namun Nabi tidak 
mengucapkan apa-apa, 
lantas si wanita itu terus 
ngeloyor dan kembali 
lagi, sehingga tak ada 
yang memenuhi janji 
setianya (baiat) selain 
Ummu Sulaim, Ummul 
'Ala, anak perempuan 
Abu Sabrah yang ia 
adalah isteri Mu'adz atau 
anak perempuan Abu 
Sabrah, dan isteri 
Mu'adz. 


6676 


^Jc. ^j-IkjIj Jlaa alluj AjIc iiil 

^jjli < _ s Jiiai Jlaa U jJlLo iLk 
(^iii jj^JIS <ijAill Jll lila 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir], aku 
mendengar [Jabir] 
mengatakan; 'Seorang 
arab badui (nomade) 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar 
"Baiatlah aku untuk 
Islam, " maka Nabi 
membaiatnya untuk 
Islam. Keesokan harinya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







si arab badui tadi datang 
dalam keadaan demam, 
dan berujar; "batalkanlah 
baiatku" namun Nabi 
enggan. Ketika si arab 
badui sudah berpaling, 
Nabi bersabda: 
"Madinah ini bagaikan 
tungku api yang 
menghilangkan karat- 
karatnya dan menyaring 
yang baik saja." 


6677 


JIS ^ (jj ^UllHl U | 

Mil 4 in'ilc. dula 

aSiI J cJlS olLjIjIjl^ic. 

(jlS °Ji lilli ^Iluj Ajic- 2ll ts il-a 
lili jC-Jll^ tSB jfcuii ^a. IjIj 

Jilj sUlii! 1 j «uSajtci ClJlaa 

i23li jl£ jlj (jJj-a C-laJ lilikV 

jjli» II 1 '«J» i i^l^jl J-O l'lUlit 

^al oILjIjIj lil Jj ^li-uj <j1c 

Jl (Jj-ajl (jl dlijl jl 

Jjij (jl ^c-li 4_L)lj ^jjl 

(j^^lil/JI ^ 'l «n jl (j_jLljlll 
jl (jjlojAlI <jW « ' " " 

(j^iojjjJI ^jjljj iul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Yahya] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Yahya 
binSa'id] aku mendengar 
[Al Qasim bin 
Muhammad] 
mengatakan, [Aisyah] 
radliallahu 'anha 
mengeluh; "Aduh 
(sakitnya) kepalaku!" 
Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berujar; "Kalaulah aku 
masih hidup, niscaya 
aku memintakan ampun 
untukmu dan 
mendoakan bagimu!" 
Lantas Aisyah 
mengatakan; 'Duhai 
malangnya, demi Allah, 
aku berprasangka 
engkau menyukai 
kematianku, kalaulah 
demikian, lebih baik 
akhir-akhir harimu 
menjadi pengantin di 
rumah salah satu 
isterimu.' Lantas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyahut: "Bahkan aku, 
aduh sakitnya kepalaku! 
Saya berkeinginan sekali 
untuk mengutus utusan 
kepada Abu Bakar dan 
anaknya dan 
mewasiatkan 
(kekhilafahan 
kepadanya), (karena aku 
tidak suka) orang-orang 
berkata (khilafah 
untukku atau untuk 
fulan) atau (karena 
khawatir) orang-orang 
mengangan- 
angankannya, kemudian 
aku katakan; 'Allah 
enggan (kekhilafahan 
untuk selain Abu Bakar), 
dan orang-orang 
mukmin menolak (selain 
dia), " atau dengan 
redaksi; "Allah menolak 
(selain dia) dan orang- 
orang mukmin enggan 
(kekhilafahan untuk 
selain Abu Bakar)." 


6678 


■ '"' ^jj l^aa a Ijj la 
j^jJaj ^yaC (jj A)jl ^JC (jt AjjI 

vSi [ «U.".„i jl JIS 1 •;.„•; 
*f ? * * ^ '\ °. ~ - • \ ° r. » i 

iiil (J J^J LS^° 

'.. • - Y ?? ' • , < » . i - 
(_J j t Jftlj ' ■ "*- Ij 

v Vj 'v titk i«l 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Hisyam bin Urwah] 
dari [ayahnya] dari 
[Abdullah bin Umar] 
radliallahu 'anhuma, ia 
mengatakan, [Umar] 
ditanya; 'mengapa 
engkau tidak 
mengangkat pengganti 
(untuk menjadi) 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







khalifah? ' Umar 
menjawab; 'Kalaulah 
aku mengangkat 
pengganti (untuk 
menjadi) khalifah, 
sungguh orang yang 
lebih baik dari diriku 
Abu Bakar telah 
mengangkat pengganti 
(untuk menjadi) 
khalifah, dan kalaulah 
aku tinggalkan, orang 
yang lebih baik dari 
diriku juga telah 
meninggalkannya, yaitu 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m.' maka para sahabat 
memujinya, sehingga 
Umar mengatakan; 
'Sungguh aku berharap- 
harap cemas, saya 
berharap sendainya aku 
selamat dari bahaya 
kekhilafahan ini dalam 
keadaan netral, tidak 
mendapat ganjaran, tidak 
juga mendapat dosa 
yang harus saya 
tanggung, baik ketika 
hidupku maupun 
kematianku.' 


6679 


irJI lilljlj J^-all L>"^ 
2ll (JLa £jSll ^Jjj ^ (j-o 

Alll ^'^* (Jj^J u' 

Ajjj Ij^)JAj (^jl^ jii^J 4-4^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu, 
ia mendengar khutbah 
Umar yang terakhir 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




ketika dia duduk diatas 
minbar, itu terjadi 
keesokan harinya setelah 
kewafatan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, [Umar] 
mengucapkan syahadat 
sedang Abu Bakar diam 
membisu tidak berbicara 
sama sekali. Kata Umar; 
'aku sangat berharap 
seandainya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m masih hidup hingga 



beliau hidup di belakang 
kita.' -Maksud Umar 
adalah seandainya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang 
meninggal terakhir kali 
diantara para sahabat.- 
'meskipun Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m telah meninggal, tapi 
sesungguhnya Allah 
ta'ala telah menjadikan 
cahaya ditengah-tengah 
kalian yang bisa kalian 
jadikan untuk petunjuk. 
Allah telah 
menganugerahkan 
petunjuk kepada 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, dan sesungguhnya 
Abu Bakar adalah 
sahabat Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, satu diantara dua 
orang (yang bersama 
beliau di gua tsur), dia 
adalah manusia yang 
paling utama untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memegang amanat 
kepemimpinan urusan 
kalian, maka berdirilah 
kalian dan berbaiatlah 
kepadanya.' Sebagian 
diantara mereka ketika 
itu telah berbaiat 
kepadanya sebelum 
moment itu di Saqifah 
Bani Sa'idah, dan itulah 
bai'at umum diatas 
minbar. Az Zuhri 
mengatakan, dari Anas 
bin Malik, aku 
mendengar Umar 
mengatakan kepada Abu 
bakar ketika itu; 
"Naiklah engkau ke 
minbar!" Umar tiada 
henti-hentinya 
membujuknya hingga 
Abu bakar naik minbar, 
serta merta manusia 
secara umum berbaiat 
kepadanya. 


6680 


, k 's s- ' - **' s 'o' 'f , „ s 

U cJli £=>-j3 tjl Ia jiU 

|LSj (jl Cllil jl <&l (J jj-uJ 
(jl Jll Cll^all ijJJ tg-i^ liliJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin sa'd] 
dari [Ayahnya] dari 
[Muhammad bin Jubair 
bin Muth'im] dari 
[Ayahnya] mengatakan, 
ada seorang wanita 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan mengajak 
beliau bicara tentang 
suatu hal. Lantas beliau 
menyuruh si wanita itu 
untuk menemuinya di 
kemudian hari. Si wanita 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjawab; 'hai 
Rasulullah, bagaimana 
kalau aku datang namun 
tidak mendapatkanmu? - 
sepertinya yang wanita 
maksudkan, jangan- 
jangan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sudah 
meninggal- Nabi 
menjawab "Jika kau 
tidak menemukan aku, 
datangilah Abu bakar." 


6681 


jjc l5 -ph liisSk jauJ> i'* ^ 

qC aLoLa ^jj (Jjii9 (g Ij la ^jl ;Q i " 

t5^' d^- CSi tJJ^ 3 
^3jl Jla^ic 'M 

aLujjj 4 uc> iill ^ 1 l a 4 " j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Sufyan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Qais bin Muslim] dari 
[Thariq bin Syihab] dari 
[Abu Bakar] radliallahu 
'anhu. Ia berkata kepada 
utusan Buzakhakh; 
'hendaknya kalian 
mengikuti ekor-ekor 
unta sampai Allah 
memperlihatkan kepada 
khalifah Nabi-NYA 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan kaum muhajirin, 
satu keputusan yang 
dapat dijadikan alasan 
untuk memaafkan 
kalian.' 


6682 


l'l'il-V "lili jjl Vil-V 

di» ^^'11^ b^ajuj /jj dlaLAm 
(3jiJ alLij Ajic jil i^/'^ 
A-<J£ (Jlls3 1 jj^il j l itc Uiil (jj^J 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Al Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abdul Malik], aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mendengar [Jabir bin 
Samurah] mengatakan, 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"akan muncul dua belas 
pemimpin, " kemudian 
beliau mengucapkan 
kalimat yang tidak dapat 
kami dengar, maka 
[ayahku] berkata; beliau 
mengatakan: 
"Kesemuanya dari 
qurasy." 


6683 


j r. :A\\ 'n 'w J «-.1 3>> ..1 1 'n 'w 
^4jjjj ^jIc (JjaII 

jji'i'u.i-v jji'ilij^ jl 1'ii^iiu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Zanad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-NYA, 
sungguh aku 
berkeinginan untuk 
dicarikan kayu bakar, 
kemudian kusuruh agar 
shalat dikumandangkan 
kemudian kusuruh 
seseorang untuk 
mengimami manusia, 
kemudian aku datangi 
orang-orang yang 
meninggalkan shalat 
kemudian aku bakar 
rumah mereka, Demi 
Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-NYA, kalau 
salah seorang diantara 
kalian tahu akan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



lijjill lliAa. JJ^J (jJ uJ^J u j'** 1 ^ 



mendapat sekerat daging 
gemuk atau dua bagian 
yang baik, niscaya ia 
akan menghadiri shalat 
isya". 



6684 



(jc t . i t \ ui (jjl (jc (Jjsc (jc 

(jj auI Ijc. (jj (ji^/JI Ijc. 
(jj t . la£ (jj auI ^jc (jl lillLo (jj 

(jja. (j« i iA ila (jlSj£lL<i 

lillLa (jj C a S t"w «ui (Jls (^j-aC 
(J JJ-aj (jC ' alkj La] (Jlii 

(J jj^j <j^j ** " s ^ ^ 

i251i j^ic liiila lioilS (jc 
auI (J ^wjj (j^l j (j ii 

auI Ajjjj ilLjj 4j1c auI ^U.-i 
Hdc 



Telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Ka'b bin 
Malik], bahwasanya 
[Abdullah bin Ka'b bin 
Malik], ia termasuk 
anaknya yang menuntun 
Ka'ab ketika telah buta 
(tuna netra), Abdullah 
mengatakan, aku 
mendengar [Ka'b bin 
Malik] mengatakan 
tatkala ketinggalan 
(duduk berpangku 
tangan) dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m dalam perang Tabuk. 
Ia menceritakan 
hadistnya yang panjang, 
dan menyebutkan 
bahwa; 'Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam melarang kaum 
muslimin mengajak 
kami bicara, dan itu 
terus terjadi pada diri 
kami hingga lima puluh 
malam, dan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengumumkan 
pengampunan Allah 
terhadap taubat kami.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6685 


<^JI CP ir^f CP 

Lr uiij j Jjij ilLij <j1c iiil 
j! jjA j£j Vla. j jl ^jJ jJlu 

llLl (JjSI llLl <&l ijj;'" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Ufair] telah 

menceritakan kepadaku 
[Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Khalid] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dan [Sa'id bin 
Musayyab], bahwa [Abu 
Hurairah] mengatakan; 
aku mendengar 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, kalaulah 
bukan karena 
pertimbangan beberapa 
orang yang tidak suka 
jika mereka ketinggalan 
atau pun aku memang 
tidak punya kendaraan 
untuk mengangkut 
mereka, niscaya aku 
tidak pernah absen (dari 
peperangan), sungguh 
aku berkeinginan jika 
terbunuh dalam rangka 
(perang) f i sabilillah 
kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh, 
kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh, 
kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh." 


6686 


i Luj jjj auI \io HiAa 
(JjSI (JjSli auI ijj;'" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Az Zanad] dari [Al 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







A'raj] dari [Abu 
Hurairah], bahwasanya 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
bersabda; "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, sungguh 
aku suka jika aku 
berperang fi sabilillah 
lantas aku terbunuh, 
kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh, 
kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh." 
Abu Hurairah 
mengulanginya tiga kali; 
"saya bersaksi atas nama 
Allah." 


6687 


AiC. 1 Vi ''s ^jj_aj qi -\ 1 1') IjLla 
(^ic- V i" ini. V Ua J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari 
[Hammam] ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda; 
"Sekiranya aku 
mempunyai emas 
sebesar gunung Uhud, 
sungguh aku pun tetap 
berkeinginan untuk tidak 
mempunyai tiga dinar 
padahal aku masih 
mempunyai satu dinar, 
itupun tak ada alasan 
bagiku untuk 
mencarinya selain 
karena ada hutang yang 
harus kubayar, yang 
kuharap ada orang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menerima pembayaran 
hutangku." 


6688 


uiiik jj^j (jj uj^j ' 
iiluj aAIc iiil ^U«-i auI 

J "1 «I ■ * l "lili \j ,V ^ \l i •* 10 . .< \ i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
['Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[Urwah], bahwasanya 
[Aisyah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika aku bisa 
mengulang kembali apa 
yang telah lewat, niscaya 
tidak kutuntun binatang 
korban ini, dan aku 
bertahallul bersama 
orang-orang ketika 
mereka bertahallul." 


6689 


j il -v jjr. r .l lir. jjr. i u i-v ^jr. 

^aJU Ujjla pluj AjIc iiil 

Atll ^gilo ^Jjll Ijjili S LaJ| 

«LaLa (jl^ (j-a V) S^-oC 
lia .ikl £i (jSj ^aJj (31 ^£JSA 

AjIc alll ^jii-a «Uli J JJ^J 4j 3*1 
jj-a «dll J jjjjj £]13 jiail lilil 
CjjJlAl La dl^)jAluil La (_£^al (j-a 

oi* li!l <d)l J J^J L (3^3 Ajaill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid] dari 
[Habib] dari [Atho v ] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
mengatakan; 'kami 
bersama Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, kemudian kami 
mengucapkan niat 
talbiyah untuk haji, 
ketika kami tiba di 
Mekkah tanggal empat 
Dzul hijjah, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
untuk melakukan thawaf 
di bakullah dan (sa'i) di 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



cASj <jj & i jii Hal 



Shafa dan Marwa, dan 
agar kami 

menjadikannya sebagai 
Umrah, maka kami 
bertahallul kecuali bagi 
mereka yang terlanjur 
membawa korban.' Kata 
Jabir; 'dan tidak ada 
seorangpun dari kami 
yang membawa binatang 
korban selain Nabi 
shallallahu 'alaihi 




wasallam dan Tolhah. 
Datanglah Ali dari 
Yaman sambil 
membawa binatang 
korban, kemudian ia 
berucap; 'Saya 
mengucapkan niat 
sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berniat.' Para sahabat 
berujar; 'Kami akan 
berangkat ke Mina, 
sedang kemaluan salah 
seorang diantara kami 
meneteskan air mani.' 
Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda; "kalaulah 
aku bisa mengulang 
kembali apa yang telah 
lewat, niscaya aku tidak 
menyembelih korban, 
kalaulah aku tidak 
membawa binatang 
korban niscaya aku akan 
bertahallul." Kata Jabir; 
kemudian Suraqah 
menemui beliau yang 
saat itu sedang 
melempar jumrah 
'aqabah, ia berujar; 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Wahai Rasulullah, 
apakah umrah seperti ini 
khusus bagi kami?" Nabi 
menjawab: "TIDAK, 
bahkan untuk 
selamanya." Kata Jabir; 
'dan Aisyah bersama 
Beliau tiba di Makkah 
dalam keadaan haidh, 
maka Nabi 
memerintahkannya 
untuk melakukan 
seluruh manasik kecuali 
ia tidak boleh thawaf 
dan tidak shalat hingga 
suci. Tatkala mereka 
telah singgah di Bathha\ 
Aisyah berkata; "Wahai 
Rasulullah, apakah 
kalian bertolak untuk 
haji dan 'umrah sedang 
aku hanya untuk haji?" 
Jabir melanjutkan; 
kemudian Rasulullah 
memerintahkan 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar as Siddia untuk 

1 

bertolak bersamanya ke 
Tan'im, dan Aisyah 
berumrah di bulan 
Dzulhijjah, masih dalam 
hari-hari haji. 


6690 


jLalLj 1 Vi ' -s S K a jj JllLk 1 "K 
\l» ui (jj (_5J=>J / g V''^ iS^-i lW 
(j' ^alc- jj' Alll •"<*- t"l»«ui 

(j-o LLSLLa 5UO djlia 

Jll IjlA (ji Jll Cll^La 
i21ui^)^i '"'''t- (Jjjoij U H l ji 

1 ,r - j'' (JlSg liilir. t 'i-v 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 

menceritakan kepadaku 
[Yahya bin sa'id], aku 
mendengar [Abdullah 
bin Amir bin Rabi'ah] 
mengatakan, [Aisyah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ilLoj «Uli 


menuturkan; Suatu 
malam Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tidak bisa tidur, lantas 
beliau mengatakan: 
"Duhai sekiranya ada 
seorang laki-laki shalih 
dari sahabatku 
menjagaku malam ini" 
Tiba-tiba kami 
mendengar suara senjata. 
Nabi bertanya: "siapa 
ini?" Sa'd menjawab; 
"Ya Rasulullah, aku 
datang untuk 
menjagamu!" maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur hingga 
aku mendengar suara 
nafas beliau. Abu 
Abdullah mengatakan 
"dan Aisyah 
mengatakan, Bilal 
mengatakan; "duhai 
seandainya aku tinggal 
pada malam ini, di suatu 
lembah di sekelilingku 
idkhir dan jalil." 


6691 


Atll sIjI (J=>.J ^ V) Iml aJi 
La (jLo ' " 'J' jl jj JjSJ jtjpllj 

J jiia aIL ^ ^ "'j ^Lo 'M oIjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ustman 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
diperbolehkan dengki 
selain dalam dua hal, 
seseorang yang Allah 
beri al qur v an lantas ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







baca sepanjang malam 
dan siang, sehingga ada 
orang lain berkata; 
'Kalaulah aku diberi 
kurnia seperti orang itu, 
niscaya kulakukan 
sebagaimana yang dia 
lakukan.' Dan seseorang 
yang Allah beri harta, ia 
belanjakan menurut 
haknya sehingga orang 
mengatakan; 'Kalaulah 
aku diberi seperti yang 
dikaruniakan kepada dia, 
niscaya kulakukan 
sebagaimana yang dia 
lakukan.'" Telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dengan 
hadist ini. 


6692 


'A\ Is^j J>ujl dJi Jll ijjijl (jj 

1 jiijj V cjj^J aluij Ajlt AUl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hasan bin 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Ashim] dari 
[Nadhr bin Anas] 
mengatakan, [Anas] 
radliallahu 'anhu 
menuturkan; kalaulah 
aku tidak mendengar 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mengharap kematian, " 
niscya aku 
mengharapkannya. ' 


6693 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





M [} jL'j j! VjJ (JlSa U 'i i» 

(jl ulgj ^liaj AjIc illl 


menceritakan kepada 
kami ['Abdah] dari [Ibnu 
abi Khalid] dari [Qais] 
mengatakan; Pernah 
kami mendatangi 
[Khabbab bin Al Arat] 
untuk membesuknya, 
yang ketika itu ia telah 
berobat dengan kay (di 
temple dengan besi 
panas) sebanyak tujuh 
kali, dia mengatakan; 
'Kalaulah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tidak melarang kami 
memohon kematian, 
niscaya aku 
memohonnya.' 


6694 


AJluiI lljC. L5 j\ (jt (j 1 " 

Uli Cj^-all ^£i=j ^jliJJ V (Jll 
1 'n, A 1 ^1 j ^ j'i 'a lili 1 i.. .i. i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu Ubaid], 
namanya Sa'd bin Ubaid 
maula Abdurrahman bin 
Azhar, dari [Abu 
Hurairah], bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan salah 
seorang diantara kalian 
mengharapkan kematian, 
kalaulah dia orang baik, 
siapa tahu bisa 
menambah kebaikannya, 
kalaulah dia jahat, siapa 
tahu ia bisa meminta 
penangguhan (untuk 
bertaubat)." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6695 


/LjIII (jl£Jli s-ijlc- (jj p! jjII 
Lix_o Jib j Ajic auI ^ i . 

j| <jll L<4j3 jffl 5] L£k 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ayahku] 
dari [Syu'bah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq] dari 
[Albara v bin Azib] 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama kami 
memindahkan tanah 
pada perang Ahzab, dan 
aku lihat beliau 
menimbun tanah yang 
mengakibatkan kelihatan 
putih kedua ketiaknya, 
beliau mengucapkan; 
"Kalaulah bukan karena 
Engkau kami tidak dapat 
petunjuk, tidak pula 
bersedekah, tidak juga 
shalat. Maka 
turunkanlah ketenangan 
bagi kami, 
Sesungguhnya 
sekelompok kaum —atau 
sepertinya Barra' 
mengatakan pemuka 
kaum- telah sewenang- 
wenang terhadap kami, 
jika mereka ingin 
berbuat onar kami 
mengelak, kami 
mengelak,,, " sambil 
beliau tinggikan volume 
suaranya. 


6696 


lVil-v ll-vi jji .Al lir. Vil-v 
^jC A Var-. ^j^l^aii ^c. ^gl a i nj 
C lili (jlSj^ill ^JJt 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Umar] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Ai)l ^jli-a M J J^J (j' ^ ^ 


menceritakan kepada 
kami [Abu Ishaq] dari 
[Musa bin Uqbah] dari 
[Salim abu an Nadhr], 
maula Umar bin 
Ubaidullah yang ia 
sekaligus penulisnya, 
mengatakan, [Abdullah 
bin Abu Awfa] berkirim 
surat kepadanya dan aku 
membacanya, yang 
dalam isi suratnya 
tertulis; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan kalian 
mengharapkan bertemu 
musuh, dan mintalah 
keselamatan kepada 
Allah." 


6697 


UiiAi. 1JC. (jj ^le liiiii. 

^ Jh\ ^jc- Jlaa ■jVir.S 'Ml ,,,r.r-. 
Ji\\ J jLij Jla ^1 jli2i 

V Jla jjC- (j^i oi^Jol 1 J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zanad] 
dari [Al Qashim bin 
Muhammad] 
mengatakan, [Ibnu 
Abbas] mengisahkan 
perihal dua orang yang 
saling meli'an. Lantas 
Abdullah bin Syadad 
bertanya; Itukah wanita 
yang dimaksudkan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
sabdanya; "Kalaulah aku 
merajam seorang wanita 
tanpa bukti, (niscaya 
kurajam), " Ibnu Abbas 
menjawab "tidak, justru 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



wanita yang dirajam 
dengan tanpa bukti ialah 
jika ia secara terang- 
terangan mengakui 
perzinahannya." 



6698 



jaJC-Vla pUaC UjAk jjit 
»1 lmtHj ^ll^J Alll 

Ij . ~\\ Jika j-ac- 

^«Ull ^Jc. jl (J&l ^jic. (3i5| 

«Uli 

uj.la j^at djlij ^^lil 

Uli pjillc- (jj| 4j3 ^ujl pUaC 

(jjl (Jllj jJajj AUj (Jlaa j^-^- 

ts^l cs^- L>^' u' * JH JJ^ 
CllSjll Aji ^j^^?- clw' cJ^j 

J^J LS^' cs^ <3"' u' 
i. lila (jx-a Ijjii. jAiaII (jj 

alLlj Ajlc. aSl)I ^U^l 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan], [Amru] 
mengatakan, telah 
menceritakan kepada 
kami ' [Atho'] 
mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menangguhkan shalat 
isya' agak malam, maka 
Umar keluar (dari 
masjid) dan mengatakan; 
'Mari tegakkan shalat ya 
Rasulullah, wanita dan 
anak-anak telah tidur! ' 
Nabi muncul dari 
kamarnya dan kepalanya 
meneteskan air sambil 
berkata: "Kalaulah tidak 
memberatkan umatku - 
atau dengan redaksi; 
tidak memberatkan 
manusia -, " sedangkan 
Sufyan mengatakan; atas 
umatku - niscaya 
kuperintahkan kepada 
mereka untuk shalat 
dengan waktu seperti 
ini." [Ibnu Juraij] 
mengatakan, dari 
[Atho v ] dari [Ibnu 
Abbas] menuturkan; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menangguhkan shalat 
ini, maka Umar datang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dan mengatakan; 'Ya 
Rasulullah, para wanita 
dan anak-anak telah 
tertidur' lantas beliau 
muncul sedang beliau 
sambil mengusap air dari 
lambungnya sambil 
mengatakan; "inilah 
waktu untuk shalat isya', 
kalau saja tidak 
memberatkan umatku." 
Dan [Amru] mengatakan 
telah menceritakan 
kepada kami ['Atho], 
dalam sanadnya tidak 
menyebutkan Ibnu 
Abbas. Amru 
mengatakan; kepalanya 
meneteskan (air), sedang 
Ibnu Juraij mengatakan; 
mengusap air dari 
lambungnya. Dan Amru 
mengatakan; "Kalaulah 
tidak memberatkan atas 
umatku." Sedang Ibnu 
Juraij mengatakan; 
"sungguh ini adalah 
waktu semestinya, 
kalaulah tidak 
memberatkan umatku." 
Sedang [Ibrahim bin Al 
Mundzir] mengatakan, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'an], 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Muslim] dari 
[Amru] dari [Atho v ] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 



6699 



Cliilll Ujik JJ^J (jJ J * 



Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





i <aj o^j^fc IjI dia a i " 
Atll (_5-lj-a (J J*0 lj' 3 ^j' 


Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Ja'far bin Rabi'ah] dari 
[Abdurrahman] aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalaulah tidak 
memberatkan umatku, 
niscaya kuperintahkan 
mereka bersiwak." 


6700 


(jC dljlj (jC Ujii. ( _ s Ic < il 

^jc. ^ujl (jC Cluu ^jc. o^ja-g 
ailaj Ajic Akil ( _ s i-a ^gjlll 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Ayyasy 
bin Al Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Tsabit] dari [Anas] 
radliallahu 'anhu, 
mengatakan; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyambung 
akhir bulan (untuk tetap 
berpuasa) sehingga 
sahabat lain 
menyambungnya 
(wishal). Berita ini 
sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehingga 
beliau bersabda; 
"Kalaulah bulan 
dipanjangkan bagiku, 
niscaya kulakuan puasa 
wishal, sehingga orang- 
orang yang berlebihan 
dalam beragama 
meninggalkan kebiasaan 
berlebih-lebihannya, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Sungguh aku tidak 
seperti kalian, Tuhanku 
senantiasa memberiku 
makan dan minum." 
hadist ini diperkuat oleh 
[Sulaiman bin 
Mughirah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


6701 


i 1 1» A t ij i-vl jjl i itl j il 1 Vi 'w 
^Vi.'i-s tlylll jlSj jA jll (jc. 
(jjl (jC JLL (jj (j-a^,j]l .JJC. 
■ ■ ulajkll (jj 1 ;t i i' /j 1 t ■ ll g l'j'i 

C5 ^jlil ojjja u' 

ilLij <j1c auI ^U^i *&l (J jjjj 

(^J-al JJ t2jjll I jill (Jlla jl! (jC- 

, - j a» '''j;' [-5] ~ \j' (Jll 
1 j^jjj (jl 1 jjI lila (jjiuijj ^j 

1 jlj 1-GjJ l*jJ t^J-^l J 

^jjj jib jj (jS^JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] dan [Al Laits] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Khalid] dari [Ibn 
Syihab] bahwasanya 
[Sa'id bin Musayyab] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang puasa wishal, 
Para sahabat 
mengemukakan alasan, 
"Anda sendiri puasa 
wishal ya Rasulullah!" 
Nabi menjawab: "Siapa 
di antara kalian yang 
bisa sepertiku, sungguh 
tuhanku selalu 
memberiku makan dan 
minum." Tatkala para 
sahabat enggan 
menghentikan 
wishalnya, beliau 
menyambung puasanya 
bersama mereka hari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







demi hari, kemudian 
mereka melihat hilal 
(bulan sabit), lantas Nabi 
berkata: "Jika bulan itu 
terlambat, niscaya 
kutambah lagi puasanya, 
" seolah-olah beliau 
ingin menghukum para 
sahabatnya." 


6702 


jjl Ujia. Alui* lijik 
Aj jj (jj 1 (jc i * !• ini UjAk 
Ls lLa f. jill CllllLalli AjuuIc. (jc 
(j-ol j la 11 (jc illoj 4j1c iill 

iiLaj3 (jl iJLa ciyjll [j 0 ji^^J 

(jl t " 4 qa ** U 1 dl^j— 

liLa^a lillj (Jai Jla Uijji 4j[j 

(jjo I^lIaJ^o 1 jtUi (j^a l^ai^All 

I' ' $ e ~ - ^ 
I-MijS (jl Vj\j) 1 Jf ' ''' 

(jl ciLkli AjIaUJU j>A i$c 
'*'};" (_a j laJI Jijl (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
telah menceritakan 
kepada kami [Asy'ats] 
dari [Al Aswad bin 
Yazid] dari [Aisyah] 
berkata, "Aku bertanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang Hijir 
Ismail, apakah termasuk 
bakullah?" Nabi 
menjawab: "Ya." Aku 
bertanya, "Mengapa para 
sahabat tidak 
memasukkannya dalam 
bakullah?" Nabi 
menjawab: "Kaummu 
dahulu kekurangan dana 
renovasi." Aku bertanya, 
"Lantas bagaimana 
pintunya ditinggikan?" 
Nabi menjawab: 
"Kaummu melakukan 
yang sedemikian untuk 
memasukkan siapa saja 
yang dikehendakinya, 
dan melarang siapa saja 
yang dikehendaki, 
kalaulah bukan karena 
kaummu yang baru saja 
masuk Islam sehingga 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







aku khawatir hati 
mereka menolak, 
niscaya kumasukkan 
Hijir Ismail dalam 
Ka'bah, dan kuratakan 
pintunya dengan tanah." 


6703 


■ i <i 1 ''j i jl «Ml j'1 1 1' ^ 

jc- ^JC^I (jC ^IjjJI jjI Ijjia. 

<&l Jjjjj (jlMa Sjjj* ls^' 
Sja^JI YjJ ilLjj 4j1c auI ^U^i 
dillln jlj jl LajVl (j-o IjJal i'iiS\ 

jl '^«iSfl i'i^i'.ij 1" j (jnl 'ill 
,> >l j r*i<\r„\ 1 1. A jl 1 
jtiaftl «'n, 5 :, jj jllJVl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abuz Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalaulah 
bukan karena hijrah, 
maka aku adalah seorang 
Anshar, kalaulah 
manusia mengarungi 
lembah dan Anshar 
mengarungi lembah lain 
atau lereng gunung, 
niscaya aku mengarungi 
lembah Anshar atau 
lereng gunung Anshar." 


6704 


(jC t—U& J 1 li'l^- ^^uj ji 1 ''i ' -s 

aJ "'i (jj Juc (jC ^ ia i (jj jjaC 

(jc^jj (jj ajc (jc 

V j! (Jll illiJJ AjIc auI ^ji-a 
jLLaj^/l (j« 1 jJal <""M Sja j SI 
\ a i'i j! IJplj (_)jU]I iSSILi jjj 

jl '^.<Vl ^3 <-i<\;J 

(jC »-l uli j'l 4« il'lg i» .'j 
illuj aAIc ^U^i ( - j "1 (jC 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
dari [Amru bin Yahya] 
dari [Abbad bin Tamim] 
dari [Abdullah bin Zaid] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Kalaulah 
bukan karena hijrah, 
niscaya aku menjadi 
orang Anhsar, dan 
kalaulah manusia 
menempuh sebuah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







lembah atau lereng 
gunung, niscaya aku 
mengarungi lembah 
Anshar atau lereng 
gunungnya." Hadis ini 
diperkuat oleh [Abu 
Thayyah] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


6705 


ClijjJciJI (jj lillU Ujik 3j5ia 

UJs Lajij iiil ^jllo 
°4 jj \;\%| t;"j*A| « 1 1] j'U 

li^U li^jJ lULui 1 Va'V,'l 

£a jji j ^La j^lr- j ) q l^-<u9li 

Silall ij^ lili Jlal 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Al 
Huwairits] berkata, 
"Kami mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu 
kami masih muda sejajar 
umurnya, kemudian 
kami bermukim di sisi 
beliau selama dua puluh 
malam. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah seorang 
pribadi yang lembut. 
Maka ketika beliau 
menaksir bahwa kami 
sudah rindu dan selera 
terhadap isteri-isteri 
kami, beliau bersabda: 
"Kembalilah kalian 
untuk menemui isteri- 
isteri kalian, berdiamlah 
bersama mereka, ajari 
dan suruhlah mereka, " 
dan beliau menyebut 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







beberapa perkara yang 
sebagian kami ingat dan 
sebagiannya tidak, "dan 
shalatlah sebagaimana 
kalian melihat aku 
shalat. Jika shalat telah 
tiba, hendaklah salah 
seorang di antara kalian 
melakukan adzan dan 
yang paling dewasa 
menjadi imam." 


6706 


(jlil aSAa 1 (jati«J V ja^J 

g f', * ' * e * ' a' 

Aij I^A (Jj£j (j-^- AjsS uJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dari 
[Yahya] dari [At Taimi] 
dari [Abu Utsman] dari 
[Ibn Mas'ud] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
adzan bilal mencegah 
kalian dari makan sahur, 
sebab dia adzan -atau ia 
katakan dengan redaksi 
'memanggil'- agar orang 
yang shalat malam 
pulang, dan yang tidur 
agar bangun, fajar itu 
bukan, beliau katakan 
begini -Yahya 
mendemontrasikannya 
dengan menyatukan 
kedua telapak 
tangannya-hingga beliau 
katakan begini -Yahya 
mendemontrasikannya 
dengan merenggangkan 
kedua jarinya, telunjuk 
dan jari tengah." 


6707 




Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





g jj^i ^| (jj) (j.jLij 


kami ['Abdul Aziz bin 
Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dinar], aku mendengar 
[Abdullah bin Umar] 
radliallahu 'anhuma dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Bilal 
mengumandangkan 
adzan di waktu malam, 
silahkan makan dan 
minumlah kalian hingga 
Ibnu Ummi Maktum 
mengumandangkan 
adzan." 


6708 


4 aalc (jc ^jaI^)jJ (jc g£La 11 (jc 
<-f&\ Uj <ui! .jjc (jc 
j» lall alljij 4-llc. AUl (^Ha 

dJll S^LLall (J ii jl jjaa LLa=l 

' - s t s r * ' 
1 '..^i r*n\r^-. 1 jtlS i 1 ij 

^ilLi La ^XJ (j U ^ i u ^ lx& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafs bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] [Al 
Hakam] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengimami 
kami shalat zhuhur 
sebanyak lima rakaat, 
maka beliau ditegur 
Apakah shalat sekarang 
ditambah? ' Nabi 
bertanya: 'Memang 
berapa shalatku? ' para 
sahabat menjawab, 
"Lima rakaat, " maka 
beliau sujud dua kali 
setelah mengucapkan 
salam." 


6709 


ji-. ; -s\M ^ v; ^ J «-.1 i . al 1 v; ^ 

^jjl (jc La^ ^ (jc 

iill ^ji-a auI (Jjjojj (jlojJ jA 

(jjjjj'l (j« L_S^>j-ajl ^jLLu j 4-ilc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





'" - ? S' * 5 t'" e 0 ? 

I 4 J .1 O J-V 1,. (J'i^ 1-V L »4 J lS 


[Ayyub] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyelesaikan shalatnya 
padahal baru melakukan 
dua rakaat. Karenanya 
Dzul Yadaini bertanya, 
'Apakah engkau 
meringkas shalat ya 
Rasulullah, ataukah 
engkau sekedar lupa? ' 
Nabi balik bertanya: 
Apakah Dzul Yadaini 
benar? ' Para sahabat 
menjawab, 'Benar! 
Lantas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan 
melanjutkan shalat dua 
rakaat berikutnya, 
kemudian beliau 
mengucapkan salam, 
kemudian bertakbir, 
kemudian sujud seperti 
sujudnya atau lebih 
lama, kemudian 
mengangkat sujudnya, 
kemudian bertakbir dan 
sujud seperti sujudnya, 
kemudian beliau 
mengangkat sujudnya." 


6710 


(jj <Jlaa Cil ^a*^ j) ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abdullah bin 
Umar] berkata, "Tatkala 
para sahabat di Quba' 
sedang melakukan shalat 
subuh, tiba-tiba ada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







seorang utusan 
mendatangi mereka 
seraya berkata, 
'Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam malam 
tadi diturunkan 
kepadanya ayat Al 
Qur'an yang berisi 
perintah untuk 
menghadap Ka'bah! ' 
Waktu itu wajah mereka 
sedang menghadap ke 
arah Syam, maka secara 
spontan mereka 
memalingkan ke 
Ka'bah." 


6711 


(jc £J^j liiik u la-j ijjJLa 
(jc. (jLkLil ^1 (jc. JjjI 

4 ■» I,,' ^ yjg, ^ *) . <1 a >Q ^\ 1 t " ) ) ) 

, S ^ .1 a? ^ ^ -\>St*°'& < 'f, - 

Aj^j^J (jl 1 -IA ] (jl^ J 1^)^-^ ^)^uC 
f.\ «inll ^ L. iSj (_5^>j 

*) a IaLL^^j ^ 1 iS i^ 5 )) uj^lfl 
of t^J^ly^ t'-**- P 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Israil] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Bara'] ia 
berkata, "Tatkala 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tiba di 
Madinah, beliau shalat 
menghadap Baitul 
Maqdis selama enam 
belas atau tujuh belas 
bulan, padahal beliau 
amat senang jika disuruh 
menghadap Ka'bah. 
Maka Allah pun 
menurunkan ayat: 
'(Kami telah melihat 
penglihatan wajahmu di 
langit, maka kami 
palingkan kamu ke 
kiblat yang kamu ridhai) 
' (Qs. Al Baqarah: 144), 
maka beliau dihadapkan 
wajahnya ke Ka'bah, 
ketika itu seseorang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shalat 'ashar bersama 
beliau, lantas keluar dan 
melewati sekelompok 
orang-orang Anshar, lalu 
ia katakan kepada 
mereka sekaligus 
bersaksi bahwa ia telah 
shalat bersama nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan kiblat 
beliau telah di hadapkan 
ke Ka'bah, maka mereka 
pun menggeser kiblatnya 
yang ketika itu mereka 
sedang rukuk pada shalat 
'ashar." 


6712 


(jj auI JJC. (jj (jLkLil (jt iSllLa 
lillLa (jj (jjiji (jt <adJa ^1 
Ljl /glLil ClliSlll "Lic. illl 
(jj OJJJC UI j (_5jLLaj^l ^alla 
(j-o Ul^u ' . (JJ ijr^J ^J^^ 

Jlaa Clil ^aA^Lka jAj ^cj ■ «ai 

jjl (JUa Clli^i. .33 (j] 
jljaJ! a^A Jl jLa (jJl lj 4jUL 

Jl diaa 1)3, Jla U^iSla 


Telah menceritakan 
kepadaku [Yahya bin 
Qaza'ah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Pernah aku memberi 
minum Abu Thalhah Al 
Anshari, Abu Ubaidah 
bin Al Jarrah dan Ubbay 
bin Ka'b berupa 
minuman dari fadhih 
atau kurma. Lantas ada 
seorang utusan 
mendatangi mereka dan 
berkata, 'Hai.. sungguh, 
khamer telah 
diharamkan! Secara 
spontan Abu Thalhah 
berkata, 'Wahai Anas, 
bangkit dan pecahkanlah 
kendi-kendi minuman 
itu! ' Anas berkata, 
"Maka aku pun ke arah 
gentong-gentong kami 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dan kubanting bagian 
bawahnya hingga 
remuk." 


6713 


uj la l - 7 J^- (jUului Hl ^ 
A L a (jc. (JjLaJLjl ^gjl (jc 4;» mi 
AjIc iil ^jij-a (^[jJjll (jl^ijii. (jc 

/LjJil t )j -v ■ ^1 1 ^ \ t a^j . J A 
UI Cjxj3 alLij 4j1c auI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Ishaq] dari [Shilah] 
dari [Khudzaifah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
kepada penduduk 
Najran: "Sungguh, akan 
aku utus untuk kalian 
seorang laki-laki dan 
benar-benar terpercaya!" 
Para sahabat nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam akhirnya 
mengharap untuk 
mendapatkan 
kehormatan tersebut, 
akhirnya beliau 
mengutus Abu 'Ubaidah 
bin Al Jarrah." 


6714 


UjJLa ^-i^a. (jJ (jUuiuJ 1 

(jc ^1 (jc JLL (jc 4 j» u5 

^jjll (JU^ic iil (^J-iaj (JJijl 

<ii (JsJ ^j'*"- iiii 

S luC jjl 4joVl a^A (jJ-alj (jJ-ol 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Khalid] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas] 
radliallahu 'anhu, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap umat 
mempunyai orang 
kepercayaan, dan 
kepercayaan umat ini 
ialah Abu 'Ubaidah bin 
Al Jarrah." 


6715 


UjAa S-l^)^ (jJ (jUajiui UJ ^ 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





* . o l y * " > ' a' '"' 

3C. Akil ^ 1 «a^J jJftC. (jC 

Ijaj A "\ \\\ A'\\/^ ^ ~\T<. ^ A \\r~. 
jlll j^l^ Akil (JjajjJ (j-a (jj^-J 

a '^ .'i' j ( a-Lj j 4_jIo iill (jll-a Alll 


kepada kami [Sulaiman 
bin Al Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari ['Ubaid bin 
Hunain] dari [Ibn 
'Abbas] dari [Umar] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata, "Ada seorang 
laki-laki Anshar yang 
apabila ia tidak 
menyertai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam namun aku 
mengikutsertai beliau, 
aku mendatangi orang 
itu dengan membawa 
segala berita yang terjadi 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sebaliknya 
jika aku tidak menyertai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sementara orang itu 
menyertai beliau, maka 
ia mendatangiku dengan 
membawa segala berita 
yang berasal dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


6716 


j^jc. jLuaJ (jJ ^aa < liS^a 
(jC (ja^. j]l ^1 (jC O^JJC- 
Lili. ' " U J jiilc j ^ u^'^* 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Zubaid] dari [Sa'd bin 
Ubaidah] dari [Abu 
Abdurrahman] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Ae:\ U\\ 1 Vil 2"i, ~m iSr.lU 


['Ali] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengutus sepasukan dan 
mengangkat seseorang 
sebagai amir mereka, 
amir tersebut kemudian 
menyalakan api dan 
memberi perintah, 
'Masuklah kalian ke api 
ini! ' sebagian mereka 
ingin memasukinya dan 
sebagian lain berkata, 
'Bukankah kita sendiri 
ingin melarikan diri dari 
api (neraka)? ' Akhirnya 
mereka laporkan kasus 
tersebut kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
bersabda kepada mereka 
yang ingin 

memasukinya: "Kalau 
mereka memasukinya, 
niscaya mereka tetap 
dalam api itu hingga 
kiamat tiba." Dan beliau 
berkata kepada sebagian 
lain: "Sama sekali tidak 
ada ketaatan dalam 
kemaksiatan, ketaatan 
itu dalam kebaikan." 


6717 


ijjJLa ^-i^^ (jJ JJA j liS^a 
jjc ^1 iS^a ^jaI^)jJ (jj 
AUl AnC (jl t ■ i \ l'ji (jjl (jC- ^JLLa 
ojjjA UI (ji OJJ^ ^■' f "' (jJ 
(jjii.j (jlAl^>fi.l JLk (jj ijjj 

''t. 'M \\\ W \-«: 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair bin 
Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Shalih] dari [Ibn 
Syihab] bahwa 
['Ubaidullah bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Abdullah] mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid] keduanya 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
pernah ada dua orang 
laki-laki mengadukan 
sengketa kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 



6718 



UI (jl J ji (jj 4jjc (jj <&l 
(Jjjjij Aic (j^-j Uiinlll ojj^A 

^Ul iil i_ AjSj J (_Haal <&l 

jil 3j JJ J U (Jj-lUa 

Jlaa J dpi j ^1 ^ 

35 alLj AjIc- auI (^U^l /LaiH 

Ijsa ^jic. I «!■■■?■. jl£ jjj 

Aj'i^Jalj (jj^ J^*^ l— kliaillj 

^ J 51 yr^ <J&3 ^X&& 

pijit Ajlji! t^ic- j' cs^JJ^"^ 
<jLo lla ^jjl ( _ s ic Lajlj 

ig uiVi (^illj (JUa g\c <_jjj*jj 
Uil <&l ■ . iu£j I ^'.:; ijj ■ '—^V 
liljjl lil j U jljS palVj 0U3II 

da^icl (jll IjlA oljJal ^jic 
(_jjaJj| Uulc Ijia UUiijll 
1 g j3 iJJSjJcli 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud] bahwa [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Ketika kami di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki 
dari arab badui (nomade, 
primitif e) berujar 
"Wahai Rasulullah, 
putuskanlah aku dengan 
kitabullah." Lantas 
lawan sengketanya 
berkata, "Dia benar 
Wahai Rasulullah, 
putuskanlah dia dengan 
kitabullah dan ijinkanlah 
aku untuk bicara." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Silahkan engkau bicara! 
Orang itu lalu berkata, 
"Aku mempunyai anak 
laki-laki yang menjadi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^jjjAill (jj AUl (jj ^Ic IjjSi. 



pembantu orang ini. 
Lantas anakku berzina 
dengan isterinya, orang- 
orang mengabarkan 
kepadaku bahwa anak 
laki-lakiku harus 
dirajam, hanya aku 
kemudian menebusnya 
dengan seratus ekor unta 
dan seorang hamba 
sahaya. Kemudian aku 
bertanya kepada ulama, 
dan mereka 

mengabarkan kepadaku 
bahwa isterinya harus 
dirajam sedang anakku 
dicambuk (dera) 
sebanyak seratus kali 
dan diasingkan selama 
setahun." Lantas 
nabiyullah bersabda: 
"Sungguh, akan aku 
putuskan kalian berdua 
dengan kitabullah, 
adapun hamba sahaya 
dan kambing, maka 
kembalikanlah 
keduanya, adapun anak 
laki-lakimu ia harus 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama 
setahun, adapun engkau 
wahai Unais Al aslami - 
yaitu seorang laki-laki 
dari bani Aslam- 
temuilah si wanita, jika 
ia mengaku, maka 
rajamlah dia." Unais 
kemudian bergegas pergi 
menemui si wanita dan 
ia mengaku, lantas Unais 
merajamnya." 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



j iMI IjjSi. (jljiui l-iLla 
Atll lic. (Jj 3^-?- lP 

jjjJI t-iiijli (jiiaJI -ljj (JjAjII 

afrjAj JJJ^ ''. ' ''''' 

fjj Jl^a JJJJ^' Sr 1 -^"^ 

U' ■'?»■! f J*M Up (jc- 

dllij l^)jLi. lila ala CllpLkl 
Lai Ala 4ilaik liS jUs AJaJjS 



kepada kami ['Ali bin 
Abdullah bin Al Madini] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnul 
Munkadir] berkata, 'Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, "Pada 
perang Khandaq 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi sebuah anjuran. 
Anjuran itu langsung 
dikerjakan oleh Zubair. 
Rasul memberi anjuran 
mereka lagi, dan secara 
spontan anjuran itu 
dikerjakan oleh Zubair. 
Nabi memberi anjuran 
lagi, dan lagi-lagi segera 
disambut oleh Zubair (ia 
mengulanginya tiga 
kali). Lantas nabi 
bersabda: "Setiap nabi 
mempunyai pembela, 
dan pembelaku adalah 
Zubair." Sufyan berkata, 
"Aku menghafalnya dari 
Ibnul munkadir, " Ayyub 
kemudian berkata 
kepadanya (Sufyan), 
'Wahai Abu Bakar, 
ceritakanlah kepada 
mereka yang berasal dari 
Jabir, sebab orang-orang 
itu merasa senang jika 
engkau menceritakan 
kepada mereka dari 
Jabir! Kemudian Sufyan 
berkata di majlis tersebut 
"Aku mendengar Jabir - 
lantas ia perkuat antara 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hadis-hadis-, 'Aku 
mendengar Jabir." Aku 
bertanya kepada Sufyan, 
"Ats Tsauri berkata 
bahwa itu terjadi di hari 
perang Quraizhah, lantas 
ia katakan, 'Demikian 
aku menghafalnya dari 
Jabir, sebagaimana 
engkau duduk di perang 
Khandaq.' Sufyan 
berkata, 'Itu terjadi 
sama-sama dalam satu 
hari, ' lantas Sufyan 
tersenyum." 


6720 


UJ la (_ ija. jjj Jjl a]\ ■ i' Hl ^ 
Uajlk ^'"J ts^- 3 

jjsC ili. aJ j5ij jjl lili AjiJU 
a jjijj 4J (jil (JUS (jLoJC- s-Lk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Utsman] dari [Abu 
Musa], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah masuk 
kebun dan menyuruhku 
untuk menjaga pintu. 
Setelah itu datanglah 
seseorang dan minta ijin 
untuk masuk, nabi 
kemudian berkata: 
"Berilah ia ijin, dan 
berilah kabar gembira 
kepadanya dengan 
surga!" Tak tahunya 
yang datang adalah Abu 
Bakar. Kemudian Umar 
datang dan nabi berkata: 
"Berilah ijin dia, dan 
berilah kabar gembira 
dengan surga." 
Kemudian Utsman 
datang dan nabi berkata: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Berilah ia ijin, dan 
berilah kabar gembira 
dengan surga." 


6721 


dh\ ^JC- (jj jj jill AjC uiiAk 
mJ^J (jC (J^Ll (jj (jLilLa ujJLa 
(jjl £Aul (jjji^ (jJ (jC 

Ic Ali! ^ i '^^J ^jJftC (jC (_yjUC 

^5ic j <! "Lj^ii ^J ^Ijjij 4Jc 

alluj AjIc auI ( _ s i-a (J J^J^ 

(3a dilas Ai>.jill u^j j^- ^j^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] dari [Yahya] dari 
[Ubaid bin Hunain] ia 
mendengar [Ibnu Abbas] 
dari [Umar] radliallahu 
'anhum berkata, "Aku 
datang, tak tahunya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
berada sebuah tempat 
minumnya, dan pelayan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
hitam sedang berada 
puncak tangga. Aku 
katakan 'Tolong 
sampaikan, Aku Umar 
bin Khattab ! Nabi pun 
mengijinkanku." 


6722 


Clylll jj^j (jj la-j LjjJLa 

JL? AjI t . i1 g u5 (jjl (jc (_>ujjj (jc 
(jj M, (jj Anc jjiil 

(_)jAjC (jj Aljl ^JC (jl 4jjC 
ijl ^U^i Aljl (J jiaj (jl& JjiJ 

4 aLoj tlaj allaj 4j1c 

JIS i *T.iMl jj.l (jl i'i'iuii i'iji 
auI C5 -lj-a (J Icia 

(j^AA 3^ 1 u' j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yunus] dari [Ibn 
Syihab] bahwa ia 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin Utbah] 
bahwa [Abdullah bin 
Abbas] mengabarkan 
kepadanya, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
utusan membawa 
suratnya ke Kisra, beliau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







perintahkan ajudannya 
untuk menyerahkannya 
ke penguasa Bahrain, 
dan penguasa Bahran 
agar menyampaikan 
kepada Kisra. Ketika 
Kisra membacanya, ia 
langsung merobek- 
robeknya." Dan kutaksir 
Ibnul Musayyab 
menyebutkan, "Dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mendoakan kecelakaan 
atas mereka, agar 
dihancurkan sehancur- 
hancurnya." 


6723 


-y Jy J lL.ia 

fji O^ 1 l<£ J' ^J* <j? lP' 

AJSJ ajjli JSil (ja (jl f.\jjxil[c. 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari 
[Yazid bin Abu Ubaid] 
telah menceritakan 
kepada kami [Salamah 
bin Al Akwa'], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
bersabda kepada 
seseorang bani Aslam: 
'Umumkanlah di 
kalangan kaummu atau 
di tengah-tengah 
masyarakat di hari 
Asyura, siapa yang 
terlanjur makan 
hendaklah 

menyempurnakan sisa 
harinya, dan siapa yang 
belum makan hendaklah 
berpuasa." 


6724 


4 'n l7i Ij^jiii 'i» a W (jj (^Ic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jjJaAi jibt (jjl (jlS (jl3 o^>a^. 

U I jlli ^j-ili Vj 

jUS iSllijj Hiu (jl auI (Jjajj 

(Jll -aib (jLaj^Li j»A j-il ^jjLi 
I jlla Jib ^jlijVI l-a (Jjj^j lJa 
V (jl b3\ g ijj ijla ( ilc-l 4J jjjjjj <&l 

(jij <] i^ijji v siL j iiii vi aji 

S^LiUl auI J jj^j tA^i-i 

al J i a Aj3 (jJal j olS_^ll ililj 

Lojjj jjiill j diajillj Slj 

^S«.lj3 <ji (JAjiLlj 



Ja'd] telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) telah 
menceritakan kepadaku 
[Ishaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [An Nadir] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Jamrah] ia berkata, 
" [Ibnu Abbas] 
mendudukkan aku di 
atas tempat tidurnya dan 
berkata kepadaku, 
"Utusan Abdul Qais 
tatkala mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bertanya: 'Siapa utusan- 
utusan ini? ' Mereka 
menjawab, "Rabi'ah!" 
Nabi kemudian 
mengucapkan: "Selamat 
datang wahai para 
utusan -atau sepertinya 
mengucapkan-, Selamat 
datang kaum, dengan 
tanpa terhinakan dan 
penyesalan." Mereka 
katakan, "Ya Rasulullah, 
antara kami dan engkau 
ada orang-orang kafir 
Mudlar, maka suruhlah 
kami dengan sebuah 
perintah yang karenanya 
kami bisa masuk surga 
dan bisa kami kabarkan 
kepada orang-orang 
yang di belakang kami." 
Lantas mereka bertanya 
perihal minuman- 
minuman. Kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Rasul melarang mereka 
empat hal, dan 
memerintahkan mereka 
empat hal. 

Memerintahkan mereka 
beriman kepada Allah. 
Beliau bertanya: 
"Tahukah kalian iman 
kepada Allah?" Mereka 
menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya lah yang 
lebih tahu!" Beliau 
menjawab: "Yaitu 
persaksian bahwa tidak 
ada sesembahan yang 
hak selain Allah semata 
yang tiada sekutu bagi- 
Nya, dan bahwasanya 
Muhammad adalah 
utusan Allah, 
mendirikan shalat, 
membayar zakat -dan 
aku taksir dalam 
perintahnya ada puasa 
bulan ramadhan-, dan 
kalian bayarkan 
seperlima bagian 
ghanimah." Dan nabi 
melarang mereka dari 
duba', hantam, muzaffat, 
naqir, dan rupanya 
beliau juga berkata 
almuqayyar. Nabi 
meneruskan: "Jagalah itu 
semua, dan sampaikan 
itu semua kepada orang 
yang berada di belakang 
kalian." 



6725 




Telah menceritakan 
kepada kami 



[Muhammad bin Al 
Walid] telah 



menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ 



http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





<*J<ujjI t a , ajj 4_jj^ j| gj uli n 
A ,\<-. a"\\\ V.* "' j<-. i*v^i i 

Jii j! 31=. 4ia i jiiLi 'J \ jii 


kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Taubah Al 'Anbari] 
berkata, [Asy Sya'bi] 
berkata kepadaku, 
"Tahukah engkau hadits 
Al Hasan dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam? Dan aku 
sering duduk bersama 
[Ibnu Umar] kurang 
lebih dua tahun atau 
setahun setengah, namun 
aku tidak mendengarnya 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam selain 
ini, ia katakan "Beberapa 
orang sahabat nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang di 
antaranya adalah Sa'd 
makan daging. Lantas 
seorang isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
mereka "Hai., itu daging 
biawak!" Maka mereka 
menghentikan 
santapannya. Lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Makanlah, " 
atau dengan redaksi 
"santaplah, ia adalah 
halal." Atau dengan 
redaksi "Tidak masalah, 
" perawi ragu, namun 
biawak bukan 
makananku." 


6726 


j' -Al ^«"- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Jj^jII (j-a (JlaJlS <__iLg_Jj 

(jl ^1 ^lLoJj-a]l ^Jj-al Ij ^jox! 

i\r-. CIiaJojIj ~ ' ^ CllLaSI 
lip ^iLuj^/l ^aS! ' " Ij ' '-* J J la'' 
J-aC. (Jlll lIlC ^3^' ^^=>^ 
ojlA ^3^ L?' il& J? (ej) 
^3j ^ji AAjc -ijji Cj&jii 
^j* ^0 ^jLiLuj ^ajjAjt .aa 


bin Zubair Al Humaidi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Mis'ar] dan lainnya 
dari [Qais bin Muslim] 
dari [Thariq bin Syihab] 
ia berkata, "Seorang 
laki-laki Yahudi berkata 
kepada [Umar], "Wahai 
Amirul Mukminin, 
kalaulah ayat ini 
diturunkan kepada kami, 
yaitu ayat: '(Hari ini 
telah Aku sempurnakan 
untk kalian agama 
kalian, dan Aku 
semurkan bagi kalian 
Nikmat-Ku dan Aku 
ridhai Islam sebagai 
agama kalian) ' (Qs. Al 
Maidah: 2), niscaya 
telah kami jadikan hari 
itu sebagai hari raya." 
Lantas Umar berkata, 
"Sungguh, aku tahu hari 
apa ayat itu diturunkan. 
Ayat itu diturunkan di 
hari Arafah pada hari 
j umat." Sufyan 
mendengar dari Mis'ar, 
Mis'ar mendengar dari 
Qais, dan Qais 
mendengar dari Thariq. 


6727 


Clylll Uliik _Jj^ clW es^H ^ ^ 
JlaJl^aC. £aui <ji lillLo (jj (_>jijl 
jlll (J ^wJJ C^3^ JUJ '3 

iii jilLii iij Uii (Jill jij 

,* LS^' ls^* '"-^ L$'^ 

jj^j 4j iiil (_j3a (_5a!I t_ilj£ll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibn Syihab] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Anas bin 
Malik], ia mendengar 
[Umar] sehari setelah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Aj iul (_j3a Lili j 1 j •>* » 2 Aj 1 jika 

Aj y-Ji^ 


kewafatan Nabi, ketika 
kaum muslimin berbaiat 
kepada Abu Bakar dan 
berdiri di atas mimbar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Umar 
memberi kesaksian 
sebelum Abu Bakar 
seraya berkata, ' Amma 
ba'du. Allah memilih 
untuk Rasul-Nya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apa yang 
berada di sisi-Nya, untuk 
mengatasi apa yang 
berada di sisi kalian, dan 
kitab inilah yang 
dengannya Allah 
memberi petunjuk 
kepada rasul kalian, 
maka ambillah sebagai 
petunjuk, niscaya kalian 
mendapatkan petunjuk, 
hanyasanya dengan kitab 
itulah Allah memberi 
petunjuk (hidayah) 
rasul-Nya." 


6728 


-3 UI (l]l3j pl"J AjIc <&l ^jJj-a 

iliLlSll AjJt 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Khalid] dari [Ikrimah] 
dari [Ibn Abbas] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mendekapku sambil 
berdoa: "Ya Allah, 
ajarkanlah padanya al 
kitab (al Quran)." 


6729 


UI (j 1 lajc t"w«in Jla ^oitJi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





UaIa £3 j «lili JJC jjI (JuLalLjj 


bin Sabah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] berkata, 
aku mendengar [Auf], 
bahwa [Abui Minhal] 
menceritakan 
kepadanya, ia 
mendengar [Abu 
Barzah] berkata, 
"Sesungguhnya Allah 
telah mengkayakan atau 
meninggikan derajat 
kalian dengan Islam dan 
dengan Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Abu 
Abdullah berkata, "Di 
sini tertulis Allah 
mengkayakan kalian', 
padahal dengan redaksi 
'Hanyasanya ketinggian 
derajat kalian', ini bisa 
dilihat dalam asli kitab 
yang berjudul al-I'tisham 
(karangan Imam Bukhari 
lainnya)." 


6730 


(j<~- «-*^tl ^ 'n ^ J «-.1 3>. ..1 1 'n ^ 

' " a laJ i "1 Laj3 aJjjjjj <1ujj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abdullah bin Dinar], 
bahwa [Abdullah bin 
Umar] berkirim surat 
kepada Abdul Malik bin 
Marwan sebagai 
pernyataan baiat 
terhadapnya, isinya, 
'Aku berikrar 
terhadapmu atas yang 
demikian dengan 
mendengar dan taat, di 
atas sunnah Allah dan 
sunnah rasul-Nya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







semaksimal 
kemampuanku'." 


6731 


AUl jjj jj .jjc ljJ_Yi. 
(jjl (jt ,>in (jj |LiAl^)jJ l'" ia 
qC i . ulajall /jj m (jc. C- 'l ^ 

' " ' j ■ a j j jJSlI ^"Ijf; ' " '"'» J tjtii 
^.i''!^.' 

j| 1 ^ ' j l'' ~'' il j ^'"j 
's £ 1 j' 's' 1 j 1 ^- j' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
'Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibn Syihab] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku diutus 
dengan kalimat singkat 
yang padat makna, dan 
aku ditolong dengan rasa 
takut yang dihunjamkan 
dalam dada musuh- 
musuhku, dan ketika aku 
tidur, aku bermimpi 
diberi kunci-kunci 
perbendaharaan bumi 
lantas diletakkan di 
tanganku, " Abu 
Hurairah berkata, 
'Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pergi 
(wafat) sedang kalian 
telah menikmati 
limpahan kekayaan itu - 
atau menghisap 
perbendaharaan bumi 
itu-atau kalimat-kalimat 
yang semisal." 


6732 


.JJC. (jj jj jill .JJC. Ujik 
AjjI (jc jjj lji (jc- Clylll IjjAi. 

'i % " a * > £ o 

«.Ujj^l (j-o La (Jla allaj 4jle 2jl 
AjL La ClLjVI (> (j-lacl VI ^JJ 

Atll sLkjl l';-- j ' " UJ jl (jlS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Sa'id] dari [ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak 
seorang nabi pun kecuali 
ia diberi beberapa 
mukjizat yang tak bisa 
diserupai oleh apapun 
sehingga manusia 
mengimaninya -atau 
dengan redaksi 'sehingga 
manusia dijadikan 
beriman'-, namun yang 
diberikan kepadaku 
hanyalah berupa wahyu 
yang Allah wahyukan 
kepadaku, maka aku 
berharap menjadi 
manusia yang paling 
banyak pengikutnya di 
hari kiamat." 


6733 


JIS v*.,,i«tl 1 ia ia'w.t 

Lg_a3 ^ol V (jl ' " i °- '-^ 

(Ji'i l^"2>T.,S v/1 ;1 f V/j 

(Jli (Jeli Clljl La Cllla (jj^lLiall 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Abbas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Washil] dari [Abu 
Wail] berkata, "Aku 
duduk mendekati 
[Syaibah] di masjid ini, 
ia katakan, "Dan [Umar] 
pernah duduk kepadaku 
di majlismu lantas 
berkata, "Sungguh aku 
berkeinginan tidak 
meninggalkan yang 
kuning tidak pula yang 
putih, selain kubagikan 
di antara muslimin." 
Maka aku katakan 
kepadanya, "Engkau tak 
bakalan bisa 
melakukannya." Umar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







pun berkata, "Mengapa!" 
Aku jawab, "Sebab 
kedua sahabatmu 
(Rasulullah dan Abu 
Bakar) belum pernah 
melakukannya." Lantas 
ia berkata, "Keduanya 
adalah manusia yang 
menjadi keteladanan." 


6734 


liiik Ai)l llC (jj ^jic liiik 
<Ui1-s. i iAj jji lij jjr. 

(JLk^l) t_i j!5 jik ^ (\ «inti 
q\'J1\ Ijijaa jl^all JjJj, 

AAlbII (j-0 1 J)2)lf*-^0 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] ia 
berkata; aku bertanya 
kepada [Al A'masy], dan 
ia berkata dari [Zaid bin 
Wahb] aku mendengar 
[Hudzaifah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa amanat 
turun dari langit di 
relung hati laki-laki, dan 
alquran turun lantas 
mereka baca alquran dan 
tahu assunnah." 


6735 


ulla (_>uljl (jJ ^31 liiik 

(jj J^AC. U^)J^I <JjLl 
Jll cJjij (^jlAAjJl Zji» ila O u) 

/ >1'< (j'.<-vl jl « UI •)«-. 

'i' ^ < (_£A§JI (jui^lj <&l 

J^-aVI ^Aluj w cs^"* - * 3 
CllV (jjAt j!i La (jj j tjjjlS la 'a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam bin 
Abu Iyas] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Amru bin 
Murrah], aku mendengar 
[Murrah Al Hamdani] 
berkata, [Abdullah] 
berkata, "Sebaik-baik 
pembicaraan adalah 
kitabullah dan sebaik- 
baik petunjuk adalah 
petunjuk Muhammad 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan seburuk- 
buruk perbuatan adalah 
perkara baru, " 
kemudian beliau 
mengutip ayat: '(Apa 
yang dijanjikan untuk 
kalian pasti akan datang) 
' (Qs. Al an'aam: 134). 


6736 


t 'i;.* - * t - "• > t - * ~ ^ t «S® - 

' " la (j' j« i " ' " la AViia ' " la 
^jjl (jc- «Uli Auc (jc. <_£jA 
lic. liSlta JLa. (jj Ajj j S JJ jA 
Jlla iliiij <ulc 2jl ^.Jj-a ^Jjl! 

auI ' . iuSj 1 i '— 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah] dari [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid] ia berkata, 
"Pernah kami di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas beliau 
bersabda: "Sungguh, aku 
akan putuskan kalian 
berdua dengan 
kitabullah." 


6737 


^jls 1 Vi s -s (jlluj (jj lla % IjjSk 
s-UaC (jc ^ic (jj (J51a liiia. 
(jl'ijjjA ^Si (jc jliuJ (jj 
ilLij AjIc auI (^Ha jlll (J 

(jjiiij ^1 3£ (JU 
(jij ^iil (3 jj^j Ij l _jJl^ (^jjl (ji 

S 'f tl £jaj (^jcllal (ji Jll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hilal bin 
Ali] dari [Atha bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
umatku masuk surga 
selain yang enggan, " 
Para sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



1 ^ 'w ^IAia jj lix.ui t 'w ^ j'**" 
Ai)l IjC (jj 3^-?- jl 

I jJlaa jl laaj l. iSIIj jjaJI 

' ■ ilaltj A-ojIj (jJJtll (j! i 

iill (^glla l-lai-i ^Ual (j-a3 ^lluj 

OH aluij AjIc illl ^gll-a 

AjIc 2ll ^jJj-a isj^^ ^ 'J 



lantas siapa yang 
enggan?" Nabi 
menjawab: "Siapa yang 
taat kepadaku masuk 
surga dan siapa yang 
membangkang aku 
berarti ia enggan." 



6738 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Ubadah] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Salim bin 
Hayyan] dan ia 
memujinya, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Mina'] 
telah menceritakan 
kepada kami, atau aku 
mendengar [Jabir bin 
'Abdullah] berkata, 
"Malaikat datang kepada 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu 
sedang tidur, lantas 
sebagian malaikat 
berkata "Dia sedang 
tidur!" Sedang sebagian 
mengatakan "Mata dia 
tidur, namun hatinya 
selalu terjaga." Lantas 
mereka katakan, 
"Sesungguhnya sahabat 
kalian ini adalah 
perumpamaan, maka 
buatlah perumpamaan 
baginya." Lantas 
sebagian berkata, "Dia 
sedang tidur!" Sebagian 
lagi mengatakan, "Mata 
dia tidur, namun hatinya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



selalu terjaga." Lantas 
mereka katakan, 
"Perumpaman dia 
bagaikan seseorang yang 
membangun rumah, dan 
mengisi rumahnya 
dengan hidangan, lantas 
mengutus seorang juru 
undang, maka 
barangsiapa memenuhi 
undangan si 
pengundang, ia masuk 
rumah dan menyantap 
hidangan, sebaliknya 
barangsiapa tidak 
memenuhi sang 
pengundang, ia tak 
bakalan masuk rumah 
dan tidak pula 
menyantap hidangan." 
Para malaikat berkata, 
"Tolong takwilkanlah 
perumpaan itu agar dia 
paham." Lantas sebagian 
mengatakan 
"Sesungguhnya ia 
sedang tidur!" Sebagian 
lagi berkata, "Mata 
bolehlah tidur namun 
hatinya selalu terjaga." 
Lantas mereka katakan, 
"Rumah itu adalah 
surga, dan Sang 
pengundang adalah 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, artinya 
barangsiapa menaati 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, berarti 
ia menaati Allah, dan 
barangsiapa 
membangkang 
Muhammad shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam telah 
membangkang Allah." 
Hadits ini diperkuat oleh 
[Qutaibah] dari [Al 
Laits] dari [Khalid] dari 
[Sa'id bin Abu Hilal] 
dari [Jabir], 'Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui kami." 


6739 


s — rrm — 1'* s — a-r - " — »7 ^ 

jc jtiaLu 1 Vi ' -s Lu la 

«.Ijall j .n» a Ulla Aijii. (jc. 

jjli 1^»! lovtu i'iau.i Vai 1 jiia'iul 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Hammam] dari 
[Khudzaifah] berkata, 
"Wahai ahli alquran, 
bersikap istiqamahlah 
kalian, dengan demikian 
kalian telah menjadi 
pemenang yang jauh, 
sebaliknya jika kalian 
oleng kanan kiri, kalian 
telah sesat sesesat- 
sesatnya." 


6740 


"LoLuil jjl IjjJLk jjl Lu.la 
(^jj jc SijJ (^jI (jc. Jujj CP 
AjIc auI ^Ijla ^jjill j» w» 

Laj5 ^1 (J^J (JiaS Aj Alll ia j 

(jjjjiJI ciylj («jj j»j3 li ijua 

Jjilll lil ^jjjj * *'3~ 
(j? aIjIL 4cU=.U ?.L>jlli 
U ^ ^\r-. 1 j^liajla 1 j"» L si a 
• •'"^«'11" " )' ^ J Ijp '<« 
~4 ^ u ~4 1 j-v iiJi 

4j dua La ^fili ( _ 5 -icLL>l (ji Jio 
LaJ 1 liS j ^gjLwaC jJo Jio j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 
Musa] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Perumpamaanku dan 
perumpamaan risalah 
yang kubawa adalah 
bagaikan seseorang yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mendatangi sebuah 
kaum, lantas ia katakan, 
'Hai kaum, aku telah 
melihat sebuah pasukan 
dengan kedua mataku, 
dan aku adalah pemberi 
peringatan orang yang 
telanjang, maka 
selamatkanlah kalian, 
selamatkanlah kalian.' 
Lantas sebagian 
kelompok kaumnya 
mentaatinya sehingga 
mereka meneruskan 
perjalanan sehingga 
selamat, namun sebagian 
lain mendustakan dan 
tetap berada di 
tempatnya hingga 
pasukan menyerangnya 
mereka di pagi buta dan 
menyandera mereka, 
itulah perumpamaan 
orang yang mentaatiku 
dan mengikuti risalah 
yang kubawa, dan 
perumpaman orang yang 
membangkangku dan 
mendustakan kebenaran 
yang kubawa." 


6741 


i " w \ 1 'n. 'w lu ^jj 4-jjj9 1 Vv'w 

(jc 4 jjc (jj <>l)l lj& (jj Inc 
M J jjjj (^3jJ lilJla ojJjA 

^ya ^ja fl^xj jji 

JLl (3 d^a (jJ-ill JjI^j 

V) tfl V 1 Jjij <>tSl| £]2laj 
ZLac. 'Jh\ VI <J) V (Jli ^' 

a' j'- ,|, * ' S 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits] dari [Uqail] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Tatkala Rasululah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam wafat dan Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




"Bagaimana engkau 
memerangi manusia 
padahal Rasulullah 



khalifah sesudahnya, 
serta beberapa orang 
Arab kembali kafir, 



Bakar diangkat menjadi 



[Umar] berujar kepada 
[Abu Bakar], 



shallallahu 'alaihi 
wasallam telah bersabda 
'Aku diperintahkan 
untuk memerangi 
manusia hingga mereka 
mengucapkan Laa- 
ilaaha-illallah, 
barangsiapa 

mengucapkan Laa-ilaaha 
ilallah, berarti ia telah 
menjaga darah dan 
jiwanya dariku kecuali 
karena alasan yang 
dibenarkan, dan 
hisabnya ada pada Allah, 
' Lantas Abu Bakar 
berkata, "Demi Allah, 
sungguh akan aku 
perangi siapa saja yang 
memisahkan antara 
shalat dan zakat, 
sesungguhnya zakat 
adalah hak harta, demi 
Allah, kalaulah mereka 
mencegahku dari 
membayar unta yang 
pernah mereka bayarkan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, niscaya 
kuperangi karena 
mencegahnya." Lantas 
[Umar] berkata, "Demi 
Allah, tiba-tiba tak ada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



i_iA j (jjl Sila (JjcLIluiI Sila 



pendapat lain selain aku 
melihat bahwa Allah 
telah melapangkan dada 
Abu Bakar untuk 
memerangi, aku sadar 
bahwa dia adalah benar." 
[Ibn Bukair] dan 
[Abdullah] menyebutkan 
dari [Al Laits] dengan 
redaksi 'inaaq Bukan 
v iqaal, sekalipun 
maknanya sama, unta, 
dan ini lebih shahih." 



6742 



jjl Ajjc (jj au! 3jc. jjj auI Jjjc- 
(jjl ^gic. J jjj j jj (jj 4ijJj». 

1 * ' ' 's ) b'"' 

[Jjua a C 'l a La) «.l^jall (jlSj 

jj-oVI Ija juc aA) i21J Ja [ykl 
jj^liLii ui Jli *> j V- ^ (jiuLiia 
(jjulola (JjjIjc. (jjl Jls <j1c 
(Jj! Ij Jll J^.j liS ^\°;3»l 

J jaJI 1 ijiaau La Mj (-JUaa SI 
«a»3 J jaJLi ulu iSaj Ua j 



Jlia 4_j (jL ^A ( _ s ia. ^aC 
ktll (j| (jjLajjill JJ^>I Ij ^>aJI 
Ajic. Itll t5 ll-a AjjjI Jll yJl*J 

loA (jlj (jJALaJI (jt (_pa^)tlj 
lA jjla. La Alll j3 (jJAlaJI (j-o 
lilij (jl^j AjIc. Ia!>Ij (Jja, j-at 



Telah menceritakan 
kepadaku [Ismail] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Wahb] dari [Yunus] 
dari [Ibn Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah], 
bahwa [Abdullah bin 
Abbas] radliallahu 
'anhuma berkata, 
"Uyainah bin Hishn bin 
Khudaifah bin Badr 
datang dan singgah 
menemui anak 
saudaranya 

(keponakannya), Al Hurr 
bin Qais bin Hishn, dan 
dia termasuk sekian di 
antara sekelompok orang 
yang selalu didekati oleh 
Umar, qurra v (ahli baca 
alquran), dan selalu 
mengikuti majlis Umar 
dan musyawarah- 
musyarahnya, baik yang 
berusia dewasa atau 
muda. Kemudian 
'Uyainah berkata kepada 
keponakannya, 'Wahai 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



keponakanku, apakah 
engkau mempunyai 
kedekatan dengan amir 
ini sehingga bisa 
memintakannya ijin 
untukku sehingga aku 
bisa menemuinya? Al 
Hurr bin Qais lalu 
menjawab, "Baik, aku 
akan memintakannya 
ijin untukmu." Ibn 
Abbas berkata, "Lantas 
Al Hurr bin Qais 
meminta ijin untuk 
'Uyainah. Tatkala 
Uyainah sudah menemui 
Umar, ia berkata "Wahai 
Ibnul khattab, demi 
Allah, engkau belum 
memberi pemberian 
yang banyak kepada 
kami, dan belum juga 
engkau berbuat adil 
diantara kami." Spontan 
Umar marah hingga ia 
ingin menghukumnya. 
Namun Uyainah 
mengatakan, "Bebaskan 
aku dari hukumanmu 
wahai amirul mukminin, 
sebab Allah berfirman 
kepada nabi shallallahu 
'alaihi wasallam-Nya: 
'(Maafkanlah, 
lakukanlah yang ma'ruf 
dan berpalinglah dari 
orang-orang jahil' (Qs. 
Al A'raf 199), dan 
hukuman ini di antara 
kelakuan orang-orang 
bodoh. Demi Allah, 
maka Umar tidak jadi 
melakukan hukumannya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ketika Uyainah 
membacakan kepadanya, 
Umar adalah orang yang 
selalu memegang teguh 
Kitabullah." 



6743 



^jC. OJ JC- (jC- c^llljo 

»1 a' iil (jc j.Viall '")"'; <Ualals 
I ^ Atll j^jJaj jfij ^1 Clljj 

j (^uLallj ^twujjl 

ciijUili (jjull L» dilaa /-lLaJ 
[jl^lLa CiSlia pLiuJI ') Iaaij 
iij j! 1'^ uiljj CjJli AjI ciiiaa ^iil 

^jlLa AUl (J JuiJ ■ ijT^i)! Lila 
^jjjlj Atll 'U -s alLlJ Ajlc. 
ojl j»J La (J« £j 4j1c 

(^jk lii (cf^a (j AjjIj JSj VI 

^11 y; cs^-jij j^'j 

Ajili (j^s II; ja jjjsII («i (jjjjsj 

aOj^U ClAjjjjl 3 UcLk lxa < 
liljl LuJc- LLSLLa aj cJlaj3 llilj 

V iLjIjjaII jl (jaliku Uslj (ja ji 
(3 jaja £UlJ CjlLa lillj ^1 <_sjil 
(jjljaj (jjiliSI t"w oui <_£j-jI 'V 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Hisyam bin 
Urwah] dari [Fatimah 
binti Al Mundzir] dari 
[Asma' binti Abu Bakar] 
radliallahu 'anhuma, ia 
berkata, "Aku 
mendatangi Aisyah 
ketika gerhana matahari, 
orang-orang tengah 
shalat dan ia sendiri juga 
shalat. Aku pun 
bertanya, "Mengapa 
orang-orang melakukan 
shalat?" Lantas Aisyah 
mengisyaratkan dengan 
tangannya ke arah langit 
dan mengucapkan 
subhaanallah. Aku 
tanyakan, 
"Gerhanakah?" ia 
menjawab dengan 
mengisyaratkan 
kepalanya 'benar'. 
Tatkala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai shalat, 
maka beliau memuja dan 
memuji Allah kemudian 
bersabda: "Tidak ada 
sesuatu yang belum 
pernah kulihat, selain 
telah kulihat di tempat 
berdiriku ini sekarang, 
hingga surga dan neraka. 
Dan telah diwahyukan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepadaku bahwa kalian 
akan mendapat ujian di 
alam kubur yang 
berdekatan dengan 
fitnah Dajjal. Adapun 
orang mukmin atau 
muslim -aku tidak tahu 
kepastian redaksinya, 
mana dari keduanya 
yang diucapkan Asma-, 
akan berkata, 
'Muhammad telah 
datang kepada kami 
dengan membawa bukti- 
bukti yang terang dan 
kami memenuhi 
ajakannya dan kami 
beriman, hingga 
terdengar suara 'Tidurlah 
engkau dengan nyenyak, 
kami tahu bahwa engkau 
adalah orang yang 
yakin.' Adapun orang 
munafik atau ragu-ragu - 
Aku tidak tahu mana 
yang diucapkan Asama- 
akan mengatakan Aku 
tidak tahu, aku hanya 
mendengar orang-orang 
berkata sesuatu, lalu aku 
menirunya'." 


6744 


lila a^jUjjl Ls ic ^j!AI=Jj 

i"» W5 . ,il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
Telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Biarkanlah 
apa yang aku tinggalkan 
untuk kalian, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hanyasanya orang-orang 
sebelum kalian binasa 
karena mereka gemar 
bertanya dan menyelisihi 
nabi mereka, jika aku 
melarang kalian dari 
sesuatu maka jauhilah, 
dan apabila aku 
perintahkan kalian 
dengan sesuatu maka 
kerjakanlah semampu 
kalian." 


6745 


J_5^)iall Jyjj (jj lilla. 

"M ^La (^111 jUjjjl (jc. (_>all3 
aJaC. 1 (jj (Jli alluj 4jic 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid Al Muqri'] 
Telah menceritakan 
kepadaku [Said] telah 
menceritakan kepadaku 
[Uqail] dari [Ibnu 
Syihab] dari ['Amir bin 
Sa'id bin Abu Waqash] 
dari [Bapaknya] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
berkata: "Kaum 
muslimin yang paling 
besar dosanya adalah 
yang bertanya tentang 
sesuatu, lantas sesuatu 
tersebut diharamkan 
karena pertanyaannya, 
padahal sebelumnya 
tidak diharamkan." 


6746 


j g ^ -w - — ^ i ( — 5 — — — ; 'i i , 

Hl la (jlic- u^>jaJ ~* " a| lij i^. 
<Gac (jj (^jjojjii LjjJla t— yA j 

j i,, i jjr. c*iV%. i j i >i'i\l 1 il 

^^11 (jijjlj (jJ -lj j (jc 1 jt.if (jj 

illuj AjIc iill ( -5 it-a (J J^J 

j-^ il *f 'i-v "i 1 i j . >i» i il 'i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami [ Affan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Uqbah] aku mendengar 
[Abu Nadir] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Ija X^ ilc t ^9^5 uc, t i 
o!)LLa (Jjja3l (jli jJJ 


menceritakan dari [Busr 
bin sa'id] dari [Zaid bin 
Tsabit], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengambil kamar di 
masjid dari tikar, lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat di 
sana beberapa malam 
hingga beberapa sahabat 
berkumpul kepadanya, 
lalu disuatu malam 
mereka tidak mendengar 
suara beliau hingga 
mereka menyangka 
bahwa beliau tertidur. 
Sebagian sahabat lalu 
pura-pura batuk agar 
Nabi muncul menemui 
mereka, maka beliau pun 
bersabda: "Masih saja 
aku lihat kalian 
melakukan perbuatan 
kalian itu (shalat 
malam), hingga aku 
khawatir bahwa itu akan 
diwajibkan atas kalian, 
padahal jika diwajibkan 
atas kalian, niscaya 
kalian tak bisa 
melakukannya. Shalatlah 
hai manusia di rumah 
kalian, sebab seutama- 
utama shalat seseorang 
adalah di rumahnya 
selain shalat wajib." 


6747 


Ljliii. (^jjj ya (jj ' '"' Uliik 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid bin Abu Burdah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Jll ,-Jl J-» il! J J^J lJIu 
i25 jjI <JLi3 ^1 (j-a auI (J j-uij 

(_5-lj-a <&l (Jj^J '^jW ^° 
UI JIS i iTuill j/> <t i\<-. 


dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa Al Asy'ari] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah ditanya 
tentang beberapa perkara 
yang tidak beliau sukai, 
tatkala mereka 
memperbanyak 
pertanyaan, maka beliau 
marah dan mengatakan: 
"Bertanyalah kalian 
kepadaku." Lantas ada 
seseorang berdiri dan 
bertanya, 'Ya Rasulullah, 
Siapa ayahku? ' 
Rasulullah menjawab: 
"Ayahmu Hudzafah." 
Kemudian ada laki-laki 
lain berdiri dan bertanya, 
"Wahai Rasulullah, siapa 
ayahku? ' Rasulullah 
menjawab: "Ayahmu 
Salim, budak Syaibah." 
Dikala Umar melihat apa 
yang terjadi pada wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam karena 
marah, Umar berkata, 
"Kami bertaubat kepada 
Allah 'azza wajalla." 


6748 


t_Jjl£ ^IjJ (jE- lilLall ^JC- lAia. 

^J! AjjULi C uS Jla ojjiJJI 

(j/i <un La ' . all 
ilLij Ajlc. iill *&)l (J 

2il (^glla <uil j) AjJI tl flSa 

J£ jjj (Jji) (jlS ^llaj 4j1c- 
V &Lj 2)1 VI <JI V Sila 
iiaJI AJ3 Mil! liljjii 

^ f& Ji^ Jct" 1 ^ ^ J* J 
1 ^\ ' L» !> Vj 1 • ">1 

AaJ! lilio Aki! U jil) Vj l— lili 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik] dari 
[Warrad] juru tulis 
Mughirah, berkata, 
"Mu'awiyah berkirim 
surat kepada 
[Mughirah], 'Tolong 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(JjS (jc- » 'j (jlS 4jJ AjIJ C '^j 
cJjac (jt j^jj jlS^ JU1I 

ClllAj ^iij CllUjll Jljj t " ll g «V I 



tulislah kepadaku segala 
yang kau dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam! Lantas 
Mughirah menulis 
'Nabiyullah shallallahu 
'alaihi wasallam sehabis 
shalat selalu 

memanjatkan doa: LAA- 
ILAAHA ILLALLAAH, 
WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAHU, 
LAHUL MULKU 
WALAHUL HAMDU 
WAHUWA ALAA 
KULLI S YAPEN 
QADIIR, 

ALLAAHUMMA LAA 
MAANIA LIMAA 
A'THAITA WALAA 
MU'THIYA LIMAA 
MANATA WALAA 
YANFA'U DZAL 
JADDI MINKAL 
JADDU (Tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah, tiada 
sekutu bagi-Nya, Milik- 
Nya lah segala kerajaan 
dan bagi-Nya segala puji 
dan Dia Maha berkuasa 
atas segala sesuatu. Ya 
Allah, tiada yang 
menghalangi apa yang 
Engkau berikan, dan 
tidak ada yang bisa 
memberi apa yang 
Engkau cegah, dan tidak 
bermanfaat kekayaan, 
dari-Mulah segala 
kekayaan) '.Dan 
Mughirah menulis, 
"Beliau melarang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengatakan sesuatu 
yang tidak jelas 
sumbernya, banyak 
bertanya dan 
menghambur- 
hamburkan harta. Beliau 
juga melarang 
mendurhakai ibu, 
mengubur hidup-hidup 
anak perempuan serta 
menghalangi orang lain 
memperoleh 
kemanfaatan." 


6749 


^jc. 1 'i ^ 'i ^j-aC. llc l_j£Jla 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Tsabit] dari 
[Anas] berkata, "Pernah 
kami di sisi [Umar] dan 
beliau berkata, "Kami 
dilarang mengada-ada." 


6750 


l \ i» i* i i j i-^i (jijiki jii ivi^-v 

Jjji^ (^jjlk J£_i$ J*J^' L^" 

(jja. 2^)^ ^*"J A-Je. ^ u^'^* 
lila J3 lall (jaiijll CllC-lj 
3x.lLj| jSjtf Jjiall C5 it i\l plll 

1 Ijjiil l^-j3j (j;AJ (jl jSjS J 

(jc. (jlluj (jl s-i^-l (j-a cJla £j 
V <&ljs <Uc. tj Lula pZ-jS 

jijiki VI e<V"< (j^ <jjjll^ 
Jll IjlA L-flSi (j £±ol li Aj 
jj£I j pllijll (jaUlI JjSll (jajl 
iliij AjIc ( _ ? lj-a <&l (J ^a^J 

^Ua (jjijl JUa ^gjjlla djjij jl 
U (^l^ii (jj| Jlaa i}L'j AjII 
Jil Aje- ^laa jUlI <Jla <&l J jlij 
Jjjjj U (j-a Jlaa 5ilia, (jj 
jj£I p <Jla Aalli i23 jjI <Jla iil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri]. (dalam jalur lain 
disebutkan) telah 
menceritakan kepadaku 
[Mahmud] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berangkat 
ketika matahari telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




miring, lalu beliau shalat 
zhuhur, selesai salam 
beliau berdiri di atas 
mimbar dan 
mengingatkan kiamat, 
beliau ceritakan bahwa 
menjelang kiamat terjadi 
peristiwa-peristiwa 
besar, kemudian berkata: 
"Siapa yang ingin 
bertanya sesuatu, 



silahkan! Demi Allah, 
tidaklah kalian bertanya 
kepadaku tentang 
sesuatu, selain 
kuberitakan kepada 
kalian selama aku masih 
berada di tempatku ini." 
Anas berkata, "Lantas 
Orang-orang menangis 
terisak-isak dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperbanyak 
bertanya: "Bertanyalah 
kalian kepadaku!" Anas 
melanjutkan, "Lantas 
ada seseorang berdiri 
menuju beliau dan 
bertanya, "Dimanakah 
tempat tinggalku ya 
Rasulullah?" Beliau 
menjawab: "Kamu di 
neraka." Lantas 
Abdullah bin 
Khudzaifah berdiri dan 
bertanya, "Siapa ayahku 
ya Rasulullah?" Nabi 
menjawab: "Ayahmu 
Hudzaifah." Anas 
melanjutkan 
perkataannya, "Nabi 
memperbanyak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bertanya: "Bertanyalah 
kalian kepadaku, 
bertanyalah kalian 
kepadaku." Lantas Umar 
meletakkan kedua 
lututnya dan berkata, 
'Kami ridla Allah 
sebagai Rabb, Islam 
sebagai agama, dan 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam sebagai 
Rasul." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas terdiam 
ketika Umar 
mengucapkan yang 
demikian. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Dzat 
yang diriku berada di 
tangan-Nya, tadi telah 
diperlihatkan kepadaku 
surga dan neraka dibalik 
tembok ini ketika aku 
shalat, dan belum pernah 
kulihat kebaikan dan 
keburukan seperti hari 
ini." 


6751 


(Ji.j £jl«tlS lillLi jjj ^jjij) 

(j!>U i21 jj! Jla ,j 5-» ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahim] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah mengabarkan 
kepadaku [Musa bin 
Anas] berkata, "Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, 
"Seseorang bertanya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'Wahai nabiyullah, siapa 
ayahku?" Rasul 
menjawab: "Ayahmu si 
A." Lantas turunlah ayat: 
'(Wahai orang-orang 
yang beriman, janganlah 
kalian bertanya tentang 
sesuatu...)- (Qs. Al 
Maidah: 101) 


6752 


Aill 3JC- (jc- iUjj Ijjia. 4jU2i 

^jj ^tijl dlflLAAJi (jA^.j]l ^JC. (jj 

M jla. (j-ia s-^ji JS (jJL=>. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Shabbah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Warqa'] dari 
[Abdullah bin 
Abdurrahman] aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia 
tidak henti-hentinya 
bertanya hingga saling 
bertanya Allah adalah 
pencipta segala sesuatu, 
lantas siapa yang 
menciptakan Allah? ' 


6753 


(j^Ju-a (jj AJJC (jj < Qj 

AjJslc (jt ^sjAIjj) (jC (ji-acVI 
A-ic Aill ^ i «aj J j» > u ia ^jjl (jc. 

jA j aIjAaIL djjk pLij 
(j-o jijj jia t—UI aC (_lc liijJJ 
jjC OjlLl L>l» 1 (Jus 
V sjlllaj 'V ^ l^-i»; (Jlij •» jj!l 
A i\l Ijil'ai jj A J^°' ^ 

(jc uila. ajjiull UI U I jllaa 
4ic djji.ua aAIJ ( _ s -i.jj AJl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid 
bin Maimun] telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari [Ibn 
Mas'ud] 

rahiyallahu'anhu berkata, 
"Pernah aku bersama 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di sebuah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kebun Madinah sedang 
beliau menyandarkan 
punggung, lantas 
beberapa orang Yahudi 
lewat, dan sebagian 
mereka mengatakan 
'Coba tanyailah dia 
tentang roh! ' Sebagian 
berkata 'Jangan kalian 
tanyai dia tentang itu, 
sebab yang kalian benci 
tidak bisa 
memperdengarkan 
kepada kalian.' Namun 
sebagian mereka berdiri 
dan bertanya "Wahai 
Abui Qasim, 
beritahukanlah kami 
tentang roh! ' Lantas 
beliau berdiri beberapa 
saat mengamat-amati, 
maka aku tahu bahwa 
beliau sedang menerima 
wahyu, maka aku 
berusaha menyingkir 
dari beliau, hingga 
wahyu terangkat, 
kemudian beliau 
bersabda mengutip ayat: 
'(Mereka bertanya 
kepadamu tentang roh, 
katakanlah bahwa roh itu 
urusan Rabbiku) ' (Qs. 
Al Israa v : 85). 


6754 


^jlll AiJi^li 1 <4 • "'l ilr^J 
(j-o ^»Jjlj>i. (jjull Aijls i—lAJl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibn Umar] 
radliallahu 'anhuma, ia 
berkata, "Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam memakai 
cincin emas, lantas para 
sahabat juga membuat 
cincin emas, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh, aku dahulu 
memang memakai cincin 
emas, " lantas beliau 
membuangnya dan 
bersabda: "Sekali-kali 
aku tidak bakalan 
memakainya lagi, " 
maka para sahabat juga 
membuang cincin 
mereka." 


6755 


lsj^j^^ ^y**-* ^.j^' A-^a 

( iiuij <j!c- auI ^La ^jlll Jlalla 

$ jMs ^jsj asijfi jit^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] mengatakan, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan kalian berpuasa 
wishal!" Para sahabat 
menyatakan protesnya 
"Namun anda sendiri 
berpuasa wishal!" Nabi 
menjawab: "Aku tidak 
seperti kalian, Tuhanku 
selalu memberiku makan 
dan minum." Namun 
para sahabat tidak juga 
menghentikan 
wishalnya." Abu 
Hurairah melanjutkan, 
"Maka Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dJll ts^^=>- cs"?£^ 



shallallahu 'alaihi 
wasallam terus 
melakukan wishal 
bersama mereka dua hari 
atau dua malam, 
kemudian para sahabat 
melihat hilal (bulan 
sabit). Lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalaulah bulan sabit ini 
terlambat, niscaya aku 
tambah puasa wishalnya, 
" seolah-olah beliau 
ingin menghukum 
mereka." 



6756 



Uijt L» M j <JLaa AaLLa Sij-v r^. 

lili U j2jj3 Sij^ Lall si* (J 

AJojl Aj3 iSl j Vic. Vj lljLa 
Lgjj lilj lljla Aj-o Sill 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafs bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] Telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibrahim At Taimi] 
Telah menceritakan 
kepadaku [Ayahku] 
mengatakan, " [Ali] 
radliallahu 'anhu 
berpidato kepada kami 
di atas mimbar dari batu 
bata yang dipanggang 
yang di atasnya 
tergeletak pedang 
berisikan lembaran 
catatan yang 
menggantung. Lantas 
Ali berkata, "Demi 
Allah, kami tidak 
mempunyai kitab suci 
yang dibaca selain 
Kitabullah dan apa yang 
terdapat dalam lembaran 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







catatan ini." Lantas Ali 
membukanya, ternyata 
isinya gigi-gigi unta dan 
ternyata isinya ada 
pernyataan, "Kota 
Madinah adalah haram 
semenjak 'Air (gunung 
di Madinah) hingga sini, 
maka barangsiapa 
melakukan keonaran 
(pelanggaran) di sana, 
maka baginya laknat 
Allah, laknat malikat 
dam manusia secara 
keseluruhan, Allah tidak 
menerima amalannya, 
baik yang wajib maupun 
yang sunnah, dan dalam 
lembaran catatan itu ada 
pernyataan 'Barangsiapa 
bersekutu kepada suatu 
kaum tanpa seijin sekutu 
sebelumnya, maka 
baginya laknat Allah, 
malaikat dan seluruh 
manusia, Allah tidak 
menerima amalannya, 
baik yang wajib maupun 
yang sunnah." 


6757 


(^jill ^La Ajc- 

^1 j3l (jLj La (Jls 4j1c. ^jjjl j 
AJ ^iilj jib alci jilja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafs] telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
telah mencerikan 
kepadaku [Al A'masy] 
telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
dari [Masruq] berkata, " 
[Aisyah] radliallahu 
'anha berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat 
sesuatu yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



diperbolehkan bagi 
beliau, namun ada 
beberapa sahabat yang 
mengingkarinya (tidak 
mau menyatapnya). 
Berita itu kemudian 
sampai kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
kemudian memuja dan 
memuji Allah, lantas 
berkata: "Apa alasan 
mereka itu menyingkiri 
sesuatu yang aku buat, 
demi Allah, aku adalah 
manusia yang paling 
mengenal Allah dan 
paling takut kepada- 
Nya." 



6758 



q\ jijiki MM S<°,\^ .| 

^jij^lj LaA-ii.1 jUjal gj a') ^jjj 
( _ s ^l /L Oaja II (^-aJAill (_^ujLk (jj 
ojjju __>i.S/l jl2ilj x uji a a 
Cll-ijl LajJ ^a»J ^)SLj jjl (JlaS 
llOjI La j-aC Jlaa (jii^ 
Aic Lag_iljj-al Claijjla (21a5la. 

I jiajj V I jlol Jj-JI LjjI Lj 

(J) LS • *— 'J^ 1 " 1 L3j3 ^aSjIjj-al 

A£jii ^1 (JjI (JLa ^liic. <jjs 

U| ( _ s iaJ (jc- J^ij 
Atll ts i-a ^jlll tll-Va. Ijl jSu 

^ ja^idijU AjlalhJ ^L) jl ^)-Ljl 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muqatil] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Waki'] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Nafi' bin Umar] 
dari [Ibn Abu Mulaikah] 
berkata, "Hampir saja 
dua orang pilihan, Abu 
Bakar dan Umar, binasa 
tatkala utusan Bani 
Tamim menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, salah satu 
diantara dua sahabat 
pilihan itu menunjuk 
Aqra' bin Habis At 
Tamimi Al Hanzhali, 
saudara Bani Mujasyi', 
sedang lainnya 
menunjuk lainnya. Maka 
Abu Bakar berkata 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada Umar, 'Kamu 
inginnya menyelisihiku 
saja!" Umar mengelak 
seraya mengatakan, 
"Aku sama sekali tak 
berniat menyelisihimu! 
Suara keduanya terus 
semakin gaduh di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehingga 
turunlah ayat: '(Wahai 
orang-orang yang 
beriman, jangan kalian 
meninggikan suara 
kalian diatas suara Nabi) 
' (Qs. Al Hujurat: 2-3). 
Ibnu Abu Mulaikah 
berkata, " [Ibnu Zubair] 
berkata, "Di kemudian 
hari Umar -dan ia tidak 
menyebutkan dari 
kakeknya maksudnya 
Abu bakar- jika 
mengajak bicara dengan 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan suatu 
pembicaraan seperti 
orang yang mengadakan 
pembicaraan rahasia, 
tidak sampai terdengar 
orang lain hingga betul- 
betul ia memahaminya." 


6759 


^jC jc. o^^jC. jj ^^-^A 

^-aLu £i i2Uli ^ ^la 131 j5Lj 
jC r,i i yy» jus ^„UN £j:^.'u 

i-itoi 2 , ! ;,M r. i-itlSi j i.l ',11 < Jr^.,U 
d S IM jC t 't) j| (jS S r^ii\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[ayahnya] dari ['Aisyah] 
Ummul Mukminin, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda ketika 
sakitnya: "Suruhlah Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jjj ^ (j^j) (^"J ^ u 

dlSij (jjiliU (Jj-aJ^ 
lilia ''. 'J' a ' " La 4 » 1 



bakar untuk mengimami 
orang-orang." 'Aisyah 
berkata, "Aku katakan, 
'Abu Bakar jika 
menggantimu, ia tidak 
bisa membaca bacaan 
secara keras hingga 
terdengar makmum 
karena suka menangis, 
suruh saja Umar untuk 
mengimami orang- 
orang! Namun Nabi 
tetap berkata: "Suruhlah 
Abu Bakar untuk 
mengimami orang- 
orang! Aisyah katakan, 
"Karenanya aku 
sarankan kepada Hafsah 
'Tolong sampaikan 
kepada nabi, Abu Bakar 
jika menggantikanmu, ia 
tidak bisa membaca 
dengan keras sehingga 
terdengar makmum 
karena suka menangis, 
suruh saja Umar untuk 
mengimami orang- 
orang! ' Hafshah kontan 
mengerjakan saran 
Aisyah. Lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalian ini 
seperti saudara-saudara 
Yusuf saja (yang gemar 
berkomplot), suruh Abu 
bakar untuk mengimami 
orang-orang!" Maka 
Hafshah berkata kepada 
Aisyah, "Ternyata aku 
tidak memperoleh 
kebaikan dari saranmu." 



6760 



■ \'C (jj ^ka a Ijlla ^31 Ijlla 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



AjI^JoI i-o Aa.j iL?-J Cly^l (Jlla 
Uj J (JLj Aj 4j jliiil ^ n'aji jla.j 

Aljl ( _ s -1j-=> ^. «J^3 aJLui3 pltij 

Atll C5 i-a ^Joll (JJjV J«JjC 
iil tJ jjl J3j plai alLij Ajlc. 

Itis U) ji iSJ aiil Jjji ia AJ 
il VI sljl $1 Sj^j 0.:: ^ s 

(jjc-l i -I 4j Clis-La. (jjj ' _ ' iS 



kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu 
Dzi'b] telah 
memberitakan kepada 
kami [Az Zuhri] dari 
[Sahi bin Sa'd as Sa'idi] 
berkata, "Uwaimir Al 
Ajlani datang kepada 
Ashim bin Adi dan 
berkata, 'Bagaimana 
pendapatmu jika seorang 
laki-laki menemukan 
isterinya bersama laki- 
laki lain, lantas si suami 
membunuh laki-laki itu, 
apakah kalian lantas 
membunuh si suami 
karena pembunuhannya? 
Tolong tanyakan kepada 
Rasulullah untukku 
wahai Ashim!" Lantas 
Ashim bertanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Rupanya nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
menyukai banyak tanya 
dan bahkan mencelanya. 
Ashim pun pulang dan 
mengabarkan kepadanya 
bahwa nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
menyukai banyak tanya. 
Spontan 'Uwaimir 
berkata, 'Sungguh akan 
kudatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam! ' Uwaimir 
datang, sedang Allah 
ta'ala telah menurunkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



alquran di belakang 
'Ashim. Nabi terus 
berkata: "Allah telah 
menurunkan alquran di 
tengah-tengah kalian." 
Lantas Rasul memanggil 
suami-isteri itu. 
Keduanya hadir dan 
saling meli'an. 
Kemudian Uwaimir 
berkata, 'Berarti kau 
dusta terhadap isteriku 
ya Rasulullah, jika aku 
terus 

mempertahankannya. 
Nabi pun langsung 
memisahkan si wanita 
dan tidak menyuruh si 
suami untuk 
memisahkan, dan 
pemisahan ini menjadi 
sunnah (pedoman) bagi 
suami-isteri yang saling 
meli'an. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
"Tolong cermatilah 
bayinya, jika si wanita 
melahirkan bayi yang 
merah dan pendek, 
seperti tokek, maka aku 
tak berpendapat selain 
Uwaimir telah bohong, 
namun jika si wanita 
melahirkan bayi yang 
matanya hitam kelam 
yang mempunyai dua 
pantat, maka aku tak 
berpendpat selain 
Uwaimir telah jujur 
sehingga si wanita yang 
keliru." Di kemudian 
hari si wanita 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



melahirkan bayi yang 
ciri-cirinya sangat 
disanksikan (sangat 
tidak menyerupai 
ayahnya)." 



6761 



Hila. ' Lm jj (jj auI \ t\\Z. 

sul j-ac- ^jic. (Ji.il dialkjl 
iilJ cJa lJUs Ujj 4jaia. 

(J lilJ 3a <Jlaa I jlla 3 I j «Uni 

Jll LagJ (jjlll (_>uUt j (^ic. 
(_pa3l (jjiajJJI U (jJUaJI 

jj^il Ij A J a 1 alj (jLiiit iaA^ 
^ jlj I iag JJj (_pa3l (jjiajJJI 
I jJuj| JUa J^Vl (j-a LaA.i=J 
^ jii .aib aSl&j 

(j! (j^ailaj (Ja (J-^jVI j «.LaUl 
t Uji j AjIc auI ^U,-! Atll (J JJJJ 

u£jj U CL ijjj ^ (Jla 

^Utjj ( Jc ^jic. j-at (Jjala 
j! (jLaiij 3a li^iiij! Jlaa 

>i ^ aji jii 

(jl£ iil jl jJa^l (jt ^CTi^ 

La (Uji) iil (jll OJJC- li=J <ia*J 
La3 jL^la <1 y^i'j ( _ s it iill elal 

Uli ojiA Ciilia j 

alluj AjIc- auI ( _ s i-a (J jJ 
V J Uo jliLl La jlll j 

c# cr^ 

AjIc. iil ^ji-a ^Jjll (J^J LlLall 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin YusufJ telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepadaku 
['Uqail] dari [Ibn 
Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Malik bin Aus an 
Nashri], dan 
[Muhammad bin Jubair 
bin Muth'im] pernah 
mengingatkan aku 
tentang hal itu. AKu 
menemui Malik dan aku 
bertanya kepadanya." Ia 
meneruskan, "Aku terus 
bertolak hingga kutemui 
[Umar], kemudian 
penjaga rumahnya 
bertanya, "Apakah 
engkau berkenan 
memberi ijin [Utsman], 
[Abdurrahman bin Auf], 
[Zubair], dan [Sa'd] 
untuk bertemu?" Umar 
menjawab, "Ya." 
Mereka pun masuk, 
mengucapkan salam dan 
duduk. Si penjaga pintu 
bertanya lagi, "Apakah 
anda memberi ijin untuk 
[Ali] dan[Abbas]" Umar 
pun mengijinkan 
keduanya. Abbas 
kemudian bertanya, 
"Wahai Amirul 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



La Ailj (jLolI IjlA (j-o 
AjIII (J-aai «Uli jLi J» f A ^-Sataji 
AjUi. aWj 4jle ^jij-a 

(JjaUj (3a jilU aS,1 *)')i 

Ul jSLj jjl (JlaS allaj 4-jlc. 

Laj Lgja (J-<aLa j5Lj jjl 1 '« ' iajii 
auI «-i auI J jjjj I^js cW- 

(Jjal J ^ ' '""^ 1 ) \ \ ^ a 1 jua A J ' 

LfljS Aji llu iiilj liS LfljS jSj 
^Jj UI Cilaa UI iil ^'Ji 

jilujj 4jie AUl u ^ (J^J^J 
(J-atl (jjiiui I «ajaS j5Lj (_jjlj 

A ( _ s it 1 '«<VaI<j jl ;.))■>, 

liL^I (jjl (j-a iSL^j aj i— ifl i 

<j| jjal L-llt-aj *'" ■ -J IjlA ^ul j 

tfrutiu I <lu u5 jjl ■ " ilaa I^jjI qa 

M V-» 'r. 1 ttSjlc ^jic 1 ttSjll 

<j (Jxc Laj Ljjs (j^SUJLil ^ si '\; *j 
illuj aAIc iiil ^U^i auI J jj^j 

Lajj j5Lj jjl LgjS (J-at 1-aJj 
Vjj I ; lu j Ali Ujji ' - 'l ac. 

lijl] Ljiiil Uilaa Lg_ia ^ jl alSj 

Jli iSBii La^AlJ 3a allb 

t5 le (Jjala lij JaA^ll 
iJA <iMj 1 «S,ii*'il JUa (JjjUc. j 

Jii Vii ^1 u^l t«i^ 

i213j ^jc- S ( _ s i^ (jUjiAjlial 

»1 «tuli i jii "UiU (_5ill jj 

JLjaa l^ja LS ^\ V tj^j^l^ 
(jta <c-LL]| i jij iSlli jjc. 
lili UUaili Ijjic- Uj^kc. 



Mukminin, putuskanlah 
antara aku dan orang 
yang zhalim yang 
mencela." Sekelompok 
orang yang di antaranya 
Utsman dan para 
sahabatnya kemudian 
berkata, "Wahai Amirul 
Mukminin, putuskanlah 
antara keduanya dan 
nyamankanlah salah 
satunya dari yang lain." 
Umar menjawab, 
"Tolong kalian yang 
bijak, aku bersumpah 
atas kalian dengan nama 
Allah yang karena ijin- 
Nya langit dan bumi 
tegak. Tahukah kalian 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Kami tidak diwarisi, apa 
yang kami tinggalkan 
adalah sedekah (bukan 
warisan) '? Maka 
kumpulan sahabat tadi 
menjawab, "Memang 
beliau pernah bersabda 
yang demikian ini." 
Umar lalu menemui Ali 
dan Abbas seraya 
berkata, "Aku 
bersumpah atas kalian 
dengan nama Allah, 
bukankah kalian berdua 
tahu bahwa Rasulullah 
pernah bersabda yang 
sedemikian tadi?" 
Keduanya menjawab, 
"Ya." Umar lalu berkata, 
"Karenanya aku 
sekarang bicara kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kalian tentang masalah 
(harta nabi). 
Sesungguhnya Allah 
mengkhususkan hanya 
untuk rasul-Nya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam hal 
harta ini, suatu yang tak 
akan diberikan-Nya 
kepada seorang pun, 
sebab Allah berfirman: 
'(Apa yang Allah berikan 
kepada rasul-Nya dari 
para tawanan, yang 
kamu dapatkan dengan 
tanpa mengerahkan. . . 
dan seterusnya (Qs. Al 
Hasyr; 6), kesemuanya 
ini adalah khusus bagi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Kemudian demi Allah, 
beliau tidak 
memberikannya dan 
tidak pula 

menganugerahkanya 
secara khusus untuk 
kalian. Dahulu Rasul 
telah memberikannya 
kepada kalian dan 
membagikannya di 
tengah-tengah kalian, 
hingga harta ini masih 
tersisa. Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
belanja tahunan kepada 
keluarganya dari harta 
ini, kemudian beliau 
tarik sisanya dan beliau 
jadikan sebagai harta 
Allah, dan begitulah 
beliau mengelola 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



hartanya semasa 
hidupnya. Aku 
bersumpah atas kalian 
dengan nama Allah, 
bukankah kalian tahu 
terhadap itu semua? 
Mereka menjawab, 
"Ya." Kemudian Umar 
berkata kepada Ali dan 
Abbas, "Aku bersumpah 
atas kalian dengan nama 
Allah, bukankah kalian 
berdua tahu tentang ini 
semua?" keduanya 
menjawab, "Ya." Umar 
meneruskan bicaranya, 
"Kemudian Allah 
mewafatkan nabi-Nya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas Abu 
Bakar mengatakan aku 
adalah wali Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sehingga Abu 
Bakar mewenanginya 
dan mengelolanya 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengelolanya, 
dan kamu ketika itu juga 
ada." Lantas Umar 
menghadap Ali dan 
Abbas dengan 
mengatakan, "Kalian 
beranggapan bahwa Abu 
Bakar seperti ini dan 
seperti ini, padahal Allah 
tahu bahwa dia terhadap 
harta itu betul-betul 
jujur, baik, lurus, dan 
mengikuti kebenaran. 
Kemudian Allah 
mewafatkan Abu bakar, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



maka aku (Umar) 
katakan bahwa aku 
sekarang adalah wali 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan juga 
wali Abu bakar, maka 
aku mewenangi harta itu 
dua tahun yang aku 
kelola sebagaimana 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu 
Bakar mengelola, lantas 
anehnya kalian berdua 
mendatangi aku sedang 
kalian kompak, sama- 
sama sepakat, kamu 
menemuiku untuk 
meminta bagianmu dari 
anak saudaramu (ucapan 
ini Umar tujukan kepada 
Abbas, sebab ia adalah 
paman Rasulullah), 
sedang si ini 
(maksudnya Ali) datang 
kepadaku memintaku 
bagian isterinya dari 
ayahnya (Ucapan ini 
Umar tujukan kepada 
Ali, sebab ia adalah 
menantu Rasulullah). 
Maka aku katakan, 
'Jikalah kalian berkenan, 
harta itu aku serahkan 
kepada kalian berdua, 
hanya kalian harus 
menerima resiko 
tanggung jawab dari 
janji Allah dan ikrar- 
Nya, yaitu agar kalian 
berdua mengelolanya 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengelola, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dan juga sebagaimana 
Abu Bakar mengelola, 
dan juga sebagaimana 
aku mengolala semenjak 
aku mewenanginya. 
Kalaulah kamu berdua 
tidak bisa, tolong jangan 
kalian berdua 
mengajakku bicara 
tentang harta itu, jangan 
kalian berdua berkata, 
'Serahkan harta itu 
kepada kami berdua' 
lantas aku katakan, 
'kuserahkan kepadamu 
berdua'. Adapun 
sekarang, aku 
bersumpah kepada 
kalian dengan nama 
Allah, bukankah telah 
aku serahkan sekarang 
kepada keduanya?" 
Beberapa kumpulan 
sahabat yang hadir 
menjawab, "Benar, " 
lantas Umar menghadap 
Ali dan Abbas seraya 
berkata, "Aku 
bersumpah atas kalian 
berdua (dengan nama 
Allah), bukankah telah 
aku serahkan kepada 
kalian berdua masalah 
harta itu?" Keduanya 
menjawab, "Benar." 
Umar kemudian berkata, 
"Apakah kalian berdua 
mencari-cari keputusan 
selain itu setelah 
memperolehnya dariku? 
Demi Dzat yang karena 
seijin-Nya bumi dan 
langit menjadi tegak, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







selama-lamanya aku 
tidak akan memutuskan 
keputusan selain itu 
hingga kiamat tiba. 
Maka jika kalian berdua 
tidak mampu, serahkan 
saja kepadaku, sebab 
aku bisa mengganti 
kalian berdua." 


6762 


Ijuja (JjcIauiI (jj ^uijM iLja 
■ - iSl (Jll ^j-alc- IjjSk A=Jj]l jjc- 
Mil (_5-lj-a «Uli (J ^^^-""^ 

(Ji lijk2j iJai V Ij£ J) |j£ 
aill Aji] Ajlai I3ik Ljji iLjja.1 

lilLi <_jjl jl (Jll 4jS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Ashim] 
berkata, "Aku bertanya 
kepada [Anas], 
"Bukankah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
mengharamkan 
Madinah?" Ia menjawab, 
"Benar, yaitu antara ini 
hingga itu, demikian 
pula tidak dibenarkan 
pohonnya ditebang, 
barangsiapa mengada- 
adakan keonaran 
(pelanggaran) di sana, 
maka baginya laknat 
Allah, malaikat dan 
semua manusia." Ashim 
berkata, "Musa bin Anas 
mengabarkan kepadaku, 
bahwa beliau 
mengatakan: "Atau 
melindungi orang yang 
berbuat salah." 


6763 


jjll Vil-v Alll jjl It.tu l t*^ 

(j 1 (j i-v J^ ' 1,r - <IV^ ' 

Al)) jjc- lilc (Jll ojO 1 - (jc- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Talid] telah 

menceritakan kepadaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




[Ibn Wahb] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Syuraikh] dan lainnya 
dari [Abui Aswad] dari 
[Urwah] berkata, " 
[Abdullah bin Amru] 
mendatangi kami dan 
kudengar ia berkata, 
Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Allah tidak 
mencabut ilmu setelah Ia 
berikan kepada kalian 



secara spontanitas 
(sekaligus), namun Allah 
mencabutnya dari 
mereka dengan cara 
mewafatkan para 'ulama 
yang sekaligus tercabut 
keilmuan mereka, 
sehingga yang tinggal 
hanyalah manusia- 
manusia bodoh, mereka 
dimintai fatwa, lalu 
mereka memberikan 
fatwa berdasarkan logika 
mereka sendiri, mereka 
sesat dan juga 
menyesatkan." Hadits ini 
kemudian aku ceritakan 
kepada Aisyah, isteri 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, Ketika 
Abdullah bin Amru 
berhaji, Aisyah berkata, 
"Wahai anak saudaraku, 
tolong temuilah 
Abdullah dan carilah 
kepastian (riwayat) 
darinya sebagaimana 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







riwayat engkau ambil 
darinya. Aku pun 
mendatangi Abdullah 
dan aku tanyakan 
kepadanya. Abdullah 
kemudian menceritakan 
kepadaku dengannya 
seperti yang ia ceritakan 
kepadaku, lalu kudatangi 
Aisyah dan aku 
kabarkan kepadanya. Ia 
pun terkagum-kagum 
dan berkata "Demi 
Allah, Abdullah bin 
Amru memang betul- 
betul hafal." 


6764 


UI ' " ll 1 " Jla (jjj-aC-VI t 'l» alu 
■Ju Jla (jjii-a Cl^ij Ja JjIj 
" (J j'' L ' 0, ''" v (j' 0c "' 

J-1C-1 <Lmj /jj j-a 1 JJ la j 

(jt (ji-acVI (jC 4jljC jjl Ujik 

133.;'^ (jj J$-^ Jla Jla JjIj ^l 

J-lik ^1 ^jj ( _ r iillj Jil ^ 
J^iujj jjol .jjl ^ilalbuj! jlj 
AjIc alLlj AjIc Sll ( _ s Jj-a <&l 
( _ s ic lia jlui Uajjaj Laj 4j°.}.J j] 
Jj£-Lil 1 '» laSJ jm\ J) Usj'l jC. 
jiVl 1 iA jj£ jil Jl ll) 
■ a '"'^ ■* JjIj jjI Jla j Jla 
(j j^ 1 a t' uni j 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Hamzah] aku mendengar 
[Al A'masy] ia berkata, 
"Aku mendengar [Abu 
Wail] berkata, "Apakah 
engkau menyaksikan 
perang Shiffin?" Ia 
menjawab, "Ya. Aku 
mendengar [Sahi bin 
Hunaifj berkata." (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Wail] ia berkata; [Sahi 
bin Hunaif] berkata, 
"Wahai manusia, 
telitilah logika kalian 
terhadap agama kalian, 
sebab ketika hari-hari 
Abu jandal disiksa, aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berpendapat kalaulah 
bisa akan kutolak 
perintah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan tidak 
akan kami letakkan 
pedang kami yang 
berada di atas pundak 
kami karena suatu hal 
yang menjadikan hati 
kami sangat miris, hanya 
pendapat kami — 
alhamdullillah- 
memudahkan kami 
menerima sesuatu yang 
akhirnya bisa kami 
sadari, yang sangat 
berlawanan dengan 
kejadian yang ada." Al 
A'masy berkata, "Abu 
Wail berkata, "Aku 
pernah menyaksikan 
perang Shiffin, dan 
alangkah buruk tragedi 
perang shiffin." 


6765 


U i - i'm ciiaali ^jic o*, jl^ij 
* " ilSa (jUala (Jll (J 

Aji (^jj^ f-lg^i te 9 ? ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] berkata, 
aku mendengar [Ibnul 
Munakdir] berkata, aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] mengatakan, 
"Saat aku sakit 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu 
Bakar membesukku 
dengan berjalan kaki. 
Keduanya menjengukku 
sedang aku dalam 
keadaan pingsan. Lantas 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



'alaihi wasallam 
berwudlu dan 
menuangkan wudlunya 
kepadaku sehingga aku 
siuman. Kemudian aku 
katakan, "Wahai 
Rasulullah, " dan 
terkadang Sufyan 
menyebutkan "Hai 
Rasulullah (bukan 
Wahai namun Hai), 
bagaimana harus aku 
putuskan masalah 
hartaku? Dan bagaimana 
yang harus kuperbuat 
terhadap hartaku?" Jabir 
berkata, "Beliau tidak 
menjawabku dengan 
suatu apapaun hingga 
ayat tentang waris 
diturunkan." 



6766 



;jc <jlj£ UAla .liuiA UAla 

U dlllia allaj AjIc iil ^jJj-a 
iSliil La^j iA mil jj-o U! t3»A.la 

Jlaa 2jI liLlc. LLa lialij <ua 
I^Sj |j£ ^ ^j» ala I 

La (Jli £j Aljl 4-alc Ha (jg-a]x3 

(Jjjjj U (jg-i-a Sr^i! ciillla jlill 

(jjjjlj (jiiitj (j^jjlj (3^3 £j 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu'Awanah] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Ashbahani] dari [Abu 
Shalih Dzakwan] dari 
[Abu Sa'id], bahwa 
seorang wanita menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
menyampaikan uneg- 
unegnya, "Wahai 
Rasulullah, orang laki- 
laki sudah biasa datang 
kepadamu dan menimba 
hadits, maka tolong 
berilah kami jatah 
harimu sehingga kami 
bisa menemuimu dan 
anda dapat mengajarkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada kami ilmu yang 
telah Allah ajarkan 
kepada anda." Rasul 
mengiayakan dengan 
bersabda: "Boleh, 
berkumpullah kalian 
pada hari ini dan ini, di 
tempat si fulan dan 
fulan, " maka para 
wanita pun berkumpul 
dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajari 
mereka ilmu yang telah 
Allah ajarkan kepada 
beliau. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengatakan kepada para 
wanita itu: "Tidaklah 
salah seorang di antara 
kalian melahirkan tiga 
anak (yang shalih), 
kecuali ketiga anak itu 
akan menjadi 
penghalang neraka 
baginya." Maka ada 
seorang wanita yang 
bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
kalau hanya dua?" 
Wanita itu 

mengulanginya hingga 
dua kali. Maka 
Rasulullah menjawab: 
"Sekalipun hanya dua, 
sekalipun hanya dua." 


6767 


(jC jil (jj A)jl AlJC- Hl ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Ismail] dari [Qais] 
dari [Mughirah bin 
Syu'bah] dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Akan 
senantiasa ada 
sekelompok dari umatku 
yang tegar di jalan 
kebenaran hingga 
keputusan Allah datang 
kepada mereka, dan 
mereka selalu tegar 
dalam jalan kebenaran." 


6768 


i_iA j jjl Lu la JjcUiLI 1 * la 
4jjl»J> t"w «ui (Jj jlii. ^jlaJ 
(JjSJ alLlJ AUl ^gHa 

Aljl ( _ r la*jj ajuAl IjI IajIj (JJ-^1 

H%ia'>.,i S ISfl j°J J 1 J', j \j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibn Wahb] 
dari [Yunus] dari [Ibn 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Humaid] berkata, aku 
mendengar [Mu'awiyah 
bin Abu Sufyan] 
berpidato dengan 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Barangsiapa yang Allah 
kehendaki menjadi baik, 
maka Allah 
menjadikannya pandai 
terhadap urusan 
agamanya, hanyasanya 
aku membagi sedang 
Allah Sang pemberi, dan 
keadaan umat ini akan 
terus senantiasa lurus 
hingga kiamat tiba, atau 
dengan redaksi, 'hingga 
keputusan Allah tiba." 


6769 


UjAa. <&l ^jc- (jj ^jic Ljjia. 

jll -v l'l.^iu JJ^f- (J' jtlO.,1 

i <^ic iul ^ <&l ij& jj 

(J JJJJ ( _ s ic (J jj UalljSJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





jA J! ^luij AjIc iul «-i 
Ijljic- j»Sjlc- CLiijj (jl ^jic- jjlaJI 

jl lil^jj i jC 1 J15 j3 (j-o 
jl jC-l (Jl! aSda.Jl '"'■«■'■ (j/> 

^uiii jl (jjii (jljlA Jl! 


kami [Sufyan], ['Amru] 
berkata, "Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] radliallahu 
'anhuma berkata, 
"Ketika diturunkan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ayat: 
'(Katakanlah, Dialah 
Allah yang mampu 
mengutus siksa kepada 
kalian dari atas kamu) ' 
(Qs. Al an'aam: 65), 
maka Rasulullah berdoa: 
'Aku berlindung dengan 
wajah-Mu, '(Atau dari 
bawah kakimu) ', Nabi 
berdoa: "Aku berlindung 
dengan wajah-Mu, " 
maka dikala diturunkan: 
'(atau menjadikan kalian 
berkelompok-kelompok 
dan menjadikan 
sebagian di antara kalian 
merasakan keganasan 
sebagian yang lain) ', 
maka Rasulullah 
bersabda: "Perpecahan 
dan keganasan konflik 
ini lebih ringan, atau 
beliau katakan 'lebih 
remeh." 


6770 


(jll Vil-v (jl i u^il IVvl-v 

c_ll^u (jjl (jC. (JjiJjJ (jC. ^-lAj 
(jjft^^ll ^JC. (jj A-aluj ^jl (jC 

illuj aAIc iiil ^U^i auI (J jjjj 
Uiili. Clijj^ («213^' 0] J^ 
(J ji^j (Jlaa (^Jj ij^' 

(235 (Ja alLjj AjIc- auI ^jij-a 

l^jljll lia Jl! ^L»j Jl! Jj) (jpi 
6? fe? J* Jl! j^=- J^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Asbagh 
bin Al Faraj] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Wahb] dari [Yunus] 
dari [Ibn Syihab] dari 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah], bahwa ada 
seorang laki-laki arab 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





u'J JUS Jii ll l^J o! 

c-LalijVI 4J [j^avjj ^Llj <e jj 

^ ! 


badui (nomade, 
primitive) mendatagi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berujar, "Isteriku 
melahirkan bayi hitam 
pekat dan aku 
memungkirinya." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya: "Bukankah 
engkau juga mempunyai 
unta?" Ia menjawab, 
"Benar." Nabi bertanya 
lagi: "Lalu, apa 
warnanya? ' Ia 
menjawab, "Merah." 
Nabi bertanya lagi: 
"Bukankah di sana juga 
ada belang kecoklatan?" 
Si arab badui menjawab, 
"Betul, di sana ada 
belang warna coklat." 
Nabi bertanya lagi: 
"Lantas dari mana warna 
itu datang?" Si arab 
badui menjawab, "Boleh 
jadi akar keturunan yang 
menurunkan warna itu, 
dan tidak memberi ruang 
untuk meniadakannya 
sama sekali." 


6771 


jc Aji jc jjI IjlSa ■l'Una 

CiMa ^iujj AjIc. auI 
-Ju ciilla ^ jj • '—1 a ' " u£ 1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibn Abbas], bahwa 
seorang wanita menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berujar, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Ibuku bernadzar untuk 
haji, hanya terburu 
meninggal dunia, 
bolehkah aku 
menggantikan hajinya?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Silahkan, berhajilah 
engkau untuk 
menggantikannya, 
bukankah engkau 
sependapat sekiranya 
ibumu mempunyai 
hutang, bukankah 
engkau yang melunasi?" 
Wanita itu menjawab, 
"Ya." Lantas Nabi 
berkata: "Penuhilah 
hutang Allah, sebab 
Allah lebih berhak untuk 
dilunasi hutangnya." 


6772 


1 jj 'w jLic. ^jj i )1 g uj t jj 'w 


Telah menceritakan 
kepada kami [Syihab bin 
Ubbad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Humaid] dari [Ismail] 
dari [Qais] dari 
[Abdullah] mengatakan, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
dengki kecuali dalam 
dua hal; Seseorang yang 
Allah beri harta, lantas ia 
mengelola 

perbelanjaannya dalam 
rangka kebenaran, dan 
seseorang yang Allah 
beri hikmah (ilmu) 
kemudian ia pergunakan 
untuk memutuskan 
masalah dan ia ajarkan." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6773 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam] 
dari [Ayahnya] dari 
[Mughirah bin Syu'bah] 
berkata, "Umarbin 
Khattab pernah bertanya 
tentang imlash, yaitu 
perut seorang wanita 
yang sedang hamil 
dipukul agar janinnya 
keguguran. Umar 
tanyakan, "Siapa di 



antara kalian yang 
mendengar nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentang hal itu?" Aku 
menjawab, "Aku." Umar 
bertanya, 'Bagaimana 
menurutmu? ' Aku 
jawab, "Aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentangnya, yaitu 
membayar sepuluh diyat 
yang nilainya setara satu 
budak atau satu hamba 
sahaya." Umar lantas 
berkata, "Tolong kamu 
jangan pergi jauh-jauh 
hingga engkau 
membawaku penegasan 
yang kamu katakan!" 
Lantas aku keluar dan 
kutemukan [Muhammad 
bin Maslamah], aku 
membawanya dan ia 
bersaksi bersamaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bahwa ia mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
tentangnya, yaitu 
membayar sepuluh diyat 
yang senilai satu budak 
atau hamba sahaya." 
Hadits ini diperkuat oleh 
[Ibn Abu Az Zinad] dari 
[ayahnya] dari [Urwah] 
dari [Mughirah] . 


6774 


^jjI UjAa. (jJijjJ (jJ 1«">j lijAa 
Aa,L ( _ s j^l Aaij ^^ja. 4-C.lLJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Abu Dzi'b] 
dari [Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hari kiamat tak bakalan 
terjadi hingga umatku 
meniru generasi-generasi 
sebelumnya, sejengkal 
demi sejengkal, sehasta 
demi sehasta." 
Ditanyakan, "Wahai 
Rasulullah, seperti Persi 
dan Romawi?" Nabi 
menjawab: "Manusia 
mana lagi selain mereka 
itu?" 


6775 


uj la J>jJ>*JI Aic- jj lla < Lli la 
(^jjII (jajjAaJI Aa La ^1 ^jc 

2 - s'* ' . 5 

1 jla 5 jl (^gla ^IjAj Ic-ljjj 

6^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Aziz] telah menceritakan 
kepada kami [Abu Umar 
Ash Shan'ani] dari 
Yaman dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Atha bin 
Yasar] dari [Abu Sa'id 
Al Khudzri] dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Sungguh, 
engkau akan mengikuti 
tradisi orang-orang 
sebelum kalian, sehasta 
demi sehasta, sejengkal 
demi sejengkal, hingga 
kalaulah mereka masuk 
liang biawak, niscaya 
kalian mengikuti 
mereka." Kami bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
Yahudi dan nasranikah?" 
Nabi menjawab: "Siapa 
lagi kalau bukan 
mereka?" 


6776 


^_ual alu^o A ilr- *0j| ^ Ia a 
(jjl ^gic- (jlS VI Liila JjSJ |_>uaj 

(Jjui (ji (Jjl l^-ai (j-a (jl ' " 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah] mengatakan, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
dibantai secara zhalim, 
selain anak Adam 
pertama turut 
menanggung dosanya." 
Adakalanya Sufyan 
menyebutkan dengan 
redaksi, "Menanggung 
dosa darah yang 
ditumpahkan, sebab 
dialah yang pertama- 
tama melakukannya." 


6777 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





UjI jC-I (jllailill Jii\ ^JC- 
aHnj <jic AUl ^gHa «dll (J _&JJJ 

illuj aAIc auI ^U^i auI J jjjj 

AjIc 2jl ( _ s ij-a «lili J J^J 

illuj aAIc iul ^U^i auI J jjjj 


telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah as Salmi], 
bahwa seorang arab 
badui berbaiat kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
Islam, lantas si arab 
badui terkena demam di 
Madinah, sehingga ia 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
tolong batalkanlah 
baiatku, " namun 
Rasulullah enggan. 
Kemudian ia mendatangi 
beliau lagi dan berkata, 
"Tolong batalkanlah 
baiatku!" Namun 
Rasulullah tetap enggan. 
Kemudian ia datang lagi 
untuk kali ketiga dan 
berkata, "Tolong 
batalkanlah baiatku." 
Namun Rasulullah 
menolak, lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Madinah itu 
bagaikan mesin tungku 
api, ia membersihkan 
karat-karat (besi) dan 
menyaring yang baik- 
baik saja." 


6778 


(jc Hj^a A^ljjll ^jt 

■alll ^jc. (\i M Ajjc. (jc- (_e jA_)l' 

a\\\ ' i>ij (j„l ir. (^jil Vil-v (J15 
(ji^jJI (_Jj3l t-i'V»« 1 afl^C 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



jiJ (jl£ Lila l_sjc (jj 

jikU <liiaJI Ija jiiV j-aC. Jlaa 

a& Jj I flil J 
JJjLill ^ItJ £A^-J ^WJ^-all 

jl t-iLLli dinilai Ls \c 

A uA\ jlij Sja^ll jljl 4jjAa1I 

Lfrfra.J (_s-lc- L&^jl jjjj liEllia 
alio Jjl ,J <J (Ji jiiV fillj cJlla 

^jJI 4jI J jjl bui 



telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Abbas] radliallahu 
'anhu, ia berkata, 
"Dahulu aku 
membacakan 
Abdurrahman bin Auf . 
Dikala [Umar] 
melakukan haji yang 
terakhir kalinya, 
Abdurrahman berkata di 
Mina, "Sekiranya saja 
engkau melihat Amirul 
Mukminin ketika 
didatangi seseorang 
yang berkata, si A 
berkata, 'Kalaulah 
Amirul Mukminin 
meninggal, niscaya aku 
berbaiat kepada si fulan 
dan si fulan." Lantas 
Umar berkata, "Niscaya 
sore ini aku berdiri 
memberi peringatan 
orang-orang yang ingin 
merebut wewenang 
mereka." Abdurrahman 
berkata, "Hai, jangan 
kau lakukan! Sebab 
musim haji ini 
menghimpun para 
pemimpin manusia yang 
memenuhi majlismu!" 
Maka aku khawatir 
jangan-jangan mereka 
tidak menggunakan 
saranmu sesuai 
tempatnya sehingga 
mereka tafsirkan tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tepat sasaran, maka 
tangguhkan saja hingga 
Madinah menjadi tempat 
hijrah dan tempat yang 
aman, serta dipenuhi 
oleh sahabat-sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
muhajirin dan Anshar. 
Kemudian mereka 
menjaga saran-saranmu 
dan menafsirkannya 
sesuai tempatnya." 
Lantas Ibn Abbas 
berkata, "Demi Allah, 
sungguh aku berdiri 
bersamanya di awal- 
awal aku berdiri 
bersamanya di Madinah 
Munawwarah." Ibn 
Abbas melanjutkan, 
"Lantas kami tiba di 
Madinah, dan ia katakan, 
"Allah telah mengutus 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
membawa kebenaran 
dan menurunkan al 
Kitab bersamanya, yang 
diantara ayat yang 
diturunkan adalah ayat 
rajam." 


6779 


(jljjj AjIc jojj^A Aic U5i 
^1 LS^ ^ U>»4 L>? es"? 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ayyub] dari 
[Muhammad] berkata, 
"Pernah kami berada di 
sisi [Abu Hurairah] yang 
saat itu mengenakan dua 
kain kapas yang sudah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





i»* 


rombeng (koyak), 
"Bakh..bakh (ungkapan 
karena senang), Abu 
Hurairah berbajukan 
kain wool?" padahal aku 
pernah tersungkur antara 
mimbar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga kamar 
Aisyah dengan setengah 
pingsan, lantas ada 
seseorang datang dan 
meletakkan kakinya di 
tengkuknya, terlihat aku 
seolah-olah gila, padahal 
aku tidak gila, hanya 
karena aku sangat 
kelaparan." 


6780 


, - i e — — — — f , ^ 'i i , 

Ij^ukl j££> (jj Laa a Lu la 

jilaJI (_jjla j' uall jj^i 4j i 3 ■« La 

— *l j' J j' ^ ^'«~-(^ > i*l 

' (f » ' ; ' i ' % ' tf ' 

(JaIjIj ViL; jAk j$ljiL.j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdurrahman bin 
Abbas] berkata, " [Ibn 
Abbas] pernah ditanya 
Apakah engkau pernah 
menghadiri shalat 'ied 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam? ' ia 
menjawab, 'Benar, 
kalaulah bukan karena 
kedudukanku di sisi 
beliau, sungguh aku tak 
mungkin bisa 
menghadirinya semenjak 
kecil. Beliau mendatangi 
'alam (tanda batas shalat) 
di perkampungan Katsir 
bin Shalt, kemudian 
beliau shalat, lalu 
berkhutbah." -Ibnu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Abbas tidak menyebut- 
nyebut adzan dan tidak 
pula iqamat- Kemudian 
beliau perintahkan untuk 
bersedekah, sehingga 
para wanita melepaskan 
anting-anting yang 
berada di telinga mereka 
dan kalung yang berada 
di leher mereka, 
sementara Bilal 
mendatangi mereka 
untuk mengambil 
barang-barang itu, 
kemudian ia kembali 
menemui nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6781 


JUa (gjU (jlS illioj AjIc- iil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibn Umar] 
radliallahu 'anhua, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendatangi Quba 
dengan berjalan kaki dan 
berkendaraan." 


6782 


^jc. *LijI ^)C. ^L^£> ^jc. AJoLLjI 

J"j ' j' ' ■* , "' , ' r - 

<A)> i' tPp 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ubaid bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari [ayahnya] 
dari [Aisyah] berkata 
kepada Abdullah bin 
Zubair, "Kuburkanlah 
aku bersama-sama 
sahabatku, dan jangan 
kuburkan aku bersama 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di rumah, 
sebab aku tidak suka 
dikeramatkan." 


6783 




Dan (masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya) dari 
[Hisyam] dari 
[Ayahnya], bahwa Umar 
pernah mengutus utusan 
kepada ['Aisyah] yang 
isinya, "Maaf, berilah 
aku ijin agar aku 
dikuburkan bersama dua 
sahabatku (Nabi dan 
Abu Bakar), padahal 
hari-hari sebelumnya 
jika ada sahabat laki-laki 
yang mengutus utusan 
kepada Aisyah (agar 
dikuburkan bersama 
nabi atau Abu bakar), 
Aisyah selalu menjawab 
"TIDAK, demi Allah, 
selamanya aku sama 
sekali tidak akan 
memberi kesempatan 
kepada seorangpun." 


6784 


jl JUil 3ju j! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Abu Uwais] dari 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
[Shalih bin Kisan], [Ibn 
Syihab] berkata, [Anas 
bin Malik] mengabarkan 
kepadaku, bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
'ashar, (selesai shalat) 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







beliau mendatangi 
'Awali sementara 
matahari masih 
meninggi." Dan [Al 
Laits] menambahkan 
dari [Yunus] 'dan jarak 
Awali empat atau tiga 
mil.' 


6785 


(jlfLl jaj Ajjj jj' i' iM i uli i*i. />T„ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Zurarah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Alqasim bin 
Malik] dari [Al Ju'aid] 
aku mendengar [As Saib 
bin Yazid] berkata, 
"Satu sha' di jaman Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah satu 
mud lebih sepertiga 
(mud kalian) hari ini, 
dan bahkan terkadang 
ditambahi lagi." Alqasim 
bin Malik mendengar 
dari Ju'aid. 


6786 


jjc. 4 «Una /o Aill /mo l '' la 
(jj <&l lj& (jj [jl a ° al (jt lillLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] dari 
[Malik] dari [Ishaq bin 
Abdullah bin Abu 
Thalhah] dari [Anas bin 
Malik], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
memanjatkan doa: "Ya 
Allah, berilah barakah 
bagi mereka dalam 
takaran mereka, juga 
berkahilah mereka 
dalam sha' dan mud 
mereka, " maksudnya 
bagi penduduk 
Madinah." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6787 


^all Lu^ J-»' J t-^O^ J 
Clua (j^s Ljj jij Li^^a Ligj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dlamrah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Uqbah] dari [Nafi'] dari 
[Ibn Umar], kaum 
Yahudi mendatangi nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa seorang laki- 
laki dan wanita yang 
berzina, nabi memberi 
instruksi (agar mereka 
dirajam), dan akhirnya 
keduanya pun dirajam 
dekat tempat meletakkan 
jenazah di masjid." 


6788 


^jr. i u. W <Jir-Ji.„! luK 

(Jjjjj (jLjAt iill ^Jaj lillLa (jj 
<] £lL ^Ilij AjIc- iil (jj-a 

la "'3 LilaJ (Jf?- I^A cJl^a ^.1 
^Jjjj Ali ^ j\k ^ 1 jj] jj ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Amru] mantan budak 
Muththalib, dari [Anas 
bin Malik] radliallahu 
'anhu, terlihat oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam gunung 
Uhud, lantas beliau 
bersabda: "Inilah gunung 
yang mencintai kami dan 
kami mencintainya. Ya 
Allah, sesungguhnya 
Ibrahim telah 
mengharamkan Makkah 
dan aku sekarang 
mengharamkan apa yang 
di antara kedua 
gunungnya (Madinah)." 
Hadits ini dikuatkan oleh 
Sahi dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang Uhud." 


6789 




Telah menceritakan 
kepada kami [Ibn Abu 
Maryam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Hazim] 
dari [Sahi], bahwa jarak 
antara dinding masjid 
yang menghadap kiblat 
dan mimbar sebesar 
tempat kambing bisa 
lewat." 


6790 


lillLa UAla (jj jji^jll 

j c-. ^<-. n'ci jjc-. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Ali] telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafs bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] 
mengatakan, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Antara rumahku dan 
mimbarku ada taman 
dari taman-taman surga, 
dan mimbarku diatas 
telagaku." 


6791 


IJC (jC £3U (jt 4jJJja. 
jJill ClliuijLa Jja SI (jjj allaj 

" w°..i> H cl^jll 2"v"; 1 i, A 3.1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Nafi'] dari [Abdullah] 
berkata, "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam melombakan 
antara dua kuda, kuda 
yang memang khusus 
untuk pacuan dilepas 
dari Haifa hingga 
Tsaniyyatul wada', 
sedang kuda biasa (tak 
dipersiapkan untuk 
pacuan) dilepas dari 
Tsaniyatul wada' hingga 
masjid bani Zuraiq, dan 
Abdullah di antara 
mereka yang ikut 
pacuan." 


6792 


(jc £3U (jc- Clyl (jc A Iu3 Uii-li. 
Atll (^aj J^C (jjl (jc. (^ilill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
dari [Laits] dari [Nafi'] 
dari [Ibn Umar] . (dalam 
jalur lain disebutkan) 
telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Isa], [Ibnu Idris], 
dan [Ibn Abu Ghaniyah] 
dari [Abu Hayyan] dari 
[Asysya'bi] dari [Ibn 
Umar] radliallahu 
'anhuma, ia berkata, 
"Aku mendengar Umar 
di atas mimbar nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6793 


■ 1 1. 1 ''j i (j1 «Ml j'1 1 1' ^ 

, ' , „ * , ~ „ s , 

iTtWA. (jt«r. jji jl «'»»«.„ Iiji 

aAIc iiil ^U^i ^."^ j^j-o 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari [Az 
Zuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[As Saib bin Yazid] ia 
mendengar [Utsman bin 
Affan] berpidato kepada 
kami di atas mimbar 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6794 




Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul A'la] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Hassan], bahwa [Hisyam 
bin Urwah] 

menceritakan kepadanya 
dari [Ayahnya] bahwa 
[Aisyah] berkata, 
"Pernah sebuah bejana 
besar diletakkan untukku 
dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas kami 
mandi bersama." 


6795 


M if*- ^jj M 'i r*. \ Vi 'w JALia 1 "i 

'M ^11 OJliJll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Ubbad] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ashim Al 
Ahwal] dari [Anas] 
berkata, "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengadakan 
perjanjian antara Anshar 
dan Quraisy di 
perkampungan Madinah, 
beliau juga berqunut 
mendoakan kecelakaan 
atas beberapa 
perkampungan Bani 
Salim." 


6796 


jl! IVil-v i "J^ J 'l 

o5^)j ^1 (jt Ai^>J <ColU 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abu Kuraib] 
telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(J j.. 'j 4 1« «' ij *> " 1« « 
\^yH i. La» lalj liijJJJ ^1 


kepada kami [Abu 
Usamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Buraid] dari [Abu 
Burdah] berkata, "Aku 
datang ke Madinah, 
lantas aku ditemui oleh 
[Abdullah bin Salam]. Ia 
kemudian berujar 
kepadaku, "Silahkan 
engkau ke rumah 
sehingga aku bisa 
memberimu minum 
dengan bejana yang 
pernah dipakai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam minum, 
dan engkau bisa shalat di 
masjid yang pernah 
dipakai nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
shalat." Maka aku 
berangkat bersamanya, 
dan ia memberiku 
minum dengan minyak 
sawiq dan memberiku 
makanan dengan kurma, 
dan aku shalat di 
masjidnya." 


6797 


^Ic liUa £JJjJ' LH \i T ^ 

i i 'w (Jl S S 5> J ■ " ^ J 

4_Lk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Rabi'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mubarak] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] telah 
menceritakan kepadaku 
['Hcrimah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Abbas] bahwa 
[Umar] radliallahu 'anhu 
menceritakan 
kepadanya, telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menceritakan kepadaku 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
bersabda: "Semalaman 
aku didatangi oleh 
utusan rabbku di 'Aqiq, 
utusan itu 

menyampaikan pesan 
'Shalatlah engkau di 
lembah berbarakah ini 
dan katakanlah untuk 
Umrah dan haji'." 
Sedang [Harun bin 
Ismail] berkata, [Ali] 
menceritakan kepada 
kami, "Untuk umrah saat 
haji." 


6798 


(jC jLip (JJ «Uli ^JC. (jC (jU&JyU 
aSl)I A ."^ '"''jj'" 1 '- (jjl 

jilat (j-ojll (JA^J (3^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibn Umar], 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
miqat (tempat bermula 
ibadah haji atau umrah) 
di qarnul manazil bagi 
penduduk Nejed, Juhfah 
untuk penduduk Syam, 
dan Dzul Hulaifah untuk 
penduduk Madinah." 
Ibnu Umar berkata, 
"Aku mendengar ini dari 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan telah 
sampai berita kepadaku 
bahwa nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda "Dan 
Yalamlam untuk 
penduduk Yaman." Lalu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ibnu Umar ditanya 
bagaimana dengan 
penduduk Irak, lantas ia 
menjawab, "Ketika itu 
Irak belum ada." 


6799 


jji .„jil',°il-v (Ju>ia\l t',°il-v 

jj<-. Al 1,<-. jj< dilta iv'ii SVor. 
^iLij 4j1c iill (_5-lj-a i^A^ ^j* j j Jl 

;U U',, M a\ £j.S» 2Vi\ill 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Al 
Mubarak] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fudlail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 
telah menceritakan 
kepadaku [Salim bin 
Abdullah] dari 
[ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, malaikat 
diperlihatkan kepada 
beliau ketika beliau di 
Muarras (tempat 
pemberhentian untuk 
istrahat) di Dzul 
hulaifah, kemudian 
dikatakan kepada beliau, 
"Sungguh engkau 
sedang di Batha' yang 
penuh berkah." 


6800 


Ajc lxa « (jj /u-tj lij^a 

jA^ll (jc ^ax-o lj^>j^J «lili 
^■flm AjI^aC (jjl (jc ^l- 1 ^ (jc- 
Jjij ^luij AjIc Alll ^U.-i (^Jjll 
(j-o "Luilj £9jJ o^U-a ^ 

1^1 i2j i^ili jii ^ 

(jiil fpl Jli p SjjfVl ^ 
Jkj jc &l J^jli liiiij Ij^ 

t_ljJJ jl J^j-ki (j*s lili (_>"J 
(jjAJUa ^ll jLgjjli-l jl f^ilc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Ibn Umar] ia 
mendengar nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa ketika 
shalat fajar dan ketika 
mengangkat kepalanya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dari rukuk: 
'ALLAAHUMMA 
RABBANAA 
WALAKAL HAMDU 
(Ya Allah rabb kami, 
bagi-Mu segala puji) ', 
itu beliau ucapkan pada 
rukuk terakhir. 
Kemudian beliau 
berdoa: 

ALLAAHUMMA IL 
AN FULAANAN 
WAFULAANAN (Ya 
Allah, laknatlah si A dan 
si B) '. Lantas Allah 
menurunkan ayat: 
'(Sama sekali engkau 
tidak mempunyai 
wewenang terhadap 
urusan mereka itu, Allah 
mengampuni mereka 
atau menyiksa mereka, 
sebab mereka adalah 
orang-orang yang 
zhalim) ' (Qs. Ali'Imran: 
128). 



6801 



1» l'j'i U 



Jbl (J jiij (jVli ^JUa ^1 (JJ 
4j" jla allaj AjIc iil ^U<-i 

'l ' ^ s'- ?' * ' ? 

Jlla jiluij <j!c- ^iil cs^ 1 ^ 
U Cilaa (^ic. JUa (jjl-aj Vl 
lili jii \ iLij) Loj) -ai! <J jLij 

*_j^^jl9 1 'm i 1 La (jl c-L>i 
ilLij <j1c ijl ^gHa jlll (J JJ^J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri]. (dalam jalur 
lain disebutkan) telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Salam] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [ Attab bin 
Basyir] dari [Ishaq] dari 
[Azzuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ali bin Husain] bahwa 
[Husain bin Ali] 
radliyallahu'anhuma 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



M ip. jjI iJLa Vi=>. f-^i jj^I 
jjlL 3^ £5\j1 U 

'e , a ar j -» * o 



mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Ali 
bin Abu Thalib] berkata, 
"Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m membangunkannya di 
malam hari, dan juga 
beliau bangunkan 
Fatimah binti Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau berkata kepada 
mereka: "Tidak 
sebaiknyakah kalian 
mendirikan shalat? Kata 
Ali, kujawab "Wahai 
Rasulullah, jiwa kita ada 
di tangan Arrahman, 
kalaulah Dia berkenan 
membangunkan kita 
niscaya Dia 

membangunkan." Lantas 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pergi ketika Ali 
menjawab sedemikian 
ini, dan sama sekali 
tidak kembali lagi, 
kemudian Ali 
mendengar Nabi 
membaca sebuah ayat 
ketika kembali sambil 
menepuk pahanya, ayat 
yang beliau baca: 
'(Sungguh manusia itu 
makhluk yang suka 
membantah (QS. Al 
Kahfi; 54). Abu 
Abdullah berkata; apa 
saja yang datang 
kepadamu malam hari, 
diistilahkan dengan Ath 
thariq. Istilah Ath Thariq 
juga diperuntukan untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bintang, sedang atsaqib 
maknanya yang 
bercahaya atau menyala, 
seperti perkataan atsqib 
naaroka (nyalakan 
apimu)." 



6802 



lajjj j^jC- duli I 1 j ' 1^ A Ajjfl 1 ' j 
liijlli ojjjA ^1 (jc (jc 

I jaikjl JUa ^luij AjIc- auI ^jij-a 

Ijii. ^Ja, AjLa li^^)ia Jj£J (jll 
alLlj 4jlc- AUl t^jj-a (J >^J 

ia I jllia I j all /i I jilL) ijjl 
Jlaa Lgill d iyj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al laits] 
dari [Sa'id] dari 
[ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] berkata, ketika 
kami di sebuah masjid, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m datang dan bersabda: 
'Berangkatlah kalian 
menuju kaum yahudi." 
Maka kami berangkat 
bersama beliau hingga 
kami tiba di Baitul 
madras. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
dan menyeru mereka 
seraya berkata: "Wahai 
segenap yahudi, masuk 
Islamlah kalian niscaya 
kalian selamat." Mereka 
menjawab, 'Telah 
engkau sampaikan wahai 
Abui qasim.' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m kembali menyeru 
mereka seraya berkata: 
'Yang kuimpikan, masuk 
Islamlah kalian, niscaya 
kalian selamat.' Namun 
mereka menjawab sama, 
'Telah engkau 
sampaikan wahai Abui 
qasim.' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







m kembali menyeru 
mereka: 'Yang saya 
inginkan ialah. . . .dan 
seterusnya, (beliau ulang 
tiga kali), hingga kali 
keempat beliau 
sabdakan: 'Ketahuilah, 
bahwasanya bumi adalah 
milik Allah dan rasul- 
Nya, dan sungguh saya 
akan mengusir kalian 
dari bumi ini, maka 
barangsiapa diantara 
kalian bisa menemukan 
sesuatu dari hartanya, 
juallah, kalaulah tidak, 
ketahuilah bahwa bumi 
adalah milik Allah dan 
rasul-Nya." 


6803 


LuAa jj. ala (jj jjl a i "j Hlla 
LuAa jjiic^/l lilla <LaLLu! jjl 
^gjAiJI Aumi ^1 (jt ^JL-a 
AjIc- 'M u^La M (J jjjj (JlaJla 

(Jliia «LaLiall ^jj f^-^i ^ILij 

U ^ii (J jSj3 t " li jj (JA <1 

La (jjl jija aS« u Ja Aj^I JLLiia 

<23a uj (j-a (J^aSj9 JJAj (j-a Uc-Lk 
l_5-lLa Aill (J^cajjj Ij3 j j ^ ujjfl 

^iLilii. ( iLij AjIc. iiil 

jjfLjj (jjAill ^^ic el-i^u 

(jC^J I^J^ijj ug. (J j . Li j\l 

^1 (jc- (ji-aC^I LiiAk (j^jC. (jj 
(_£j.laJI Ij» i u ^jl (jc. gJL-a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Shalih] dari 
[Abu Sa'id alkhudzri] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Nabi Nuh didatangkan 
pada hari kiamat lantas 
ditanya, 'Sudahkah kamu 
menyampaikan? ' ia 
menjawab, 'Benar ya 
Rabbi'. Ummatnya 
kemudian ditanya, 
Apakah dia memang 
benar telah 

menyampaikan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kalian? ' Mereka 
menjawab, 'Belum ada 
seorang pemberi 
peringatan kepada kita.' 
Lantas Allah bertanya 
lagi: 'Siapa yang menjadi 
saksimu? ' Nuh 
menjawab, 'Muhammad 
dan umatnya.' Lantas 
kalian didatangkan dan 
kalian bersaksi." 
Kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m membaca ayat: '(Dan 
demikianlah Kami 
jadikan kalian umat yang 
wasath) ' (Qs. Albaqarah 
143). Kata Al A'masy, 
wasath artinya adil 
'(Agar kalian menjadi 
saksi atas semua 
manusia dan agar rasul 
sebagai saksi atas kalian) 
' (Qs. Albaqarah 143). 
Dan dari [Ja'far bin Aun] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu Sa'id 
alkhudzri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan ini." 


6804 


(jc (jt (JjtLttjaiJ 1 "''* ia 
1i-vi\l lir. jjr. J Si i (j i jjl iX« 

' ■ LLuiall /o 1 ;t . r £aui Aji LijC 

l'4j -^j^-^il i!»'..!"!] jl iV^i* 

(_JAC- ^jJJ Lkl CllXJ alLjj <> j V. iul 
jili. ^^ic 4 1«t')ljiI j w^jl LajVl 
J j'.'j ^\ « J' 1 *' - 1«* 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
dari [saudaranya] dari 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
[Abdul Majid bin Suhail 
bin Abdurrahman bin 
Auf] ia mendengar [Sa'id 
bin Musayyab] 
menceritakan bahwa 
[Abu Sa'id alkhudzri] 
dan [Abu Hurairah] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jjC-LLallj ^iLall i_gj'u ! 'n'l\ UI <&l 
( _ s lLa AUl (J JJ-aj (Jla3 ^a^jl qa 
(j^lj 1 jliki V ^llu3 A^lc. auI 
1 jjliilj IjlA 1 J*JJ jl (Jj-oJ iliLo 
(jl jjaII djll^Sj IjlA (j^i Alah 


menceritakan 
kepadanya, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengutus saudara 
bani 'Adi Al anshari dan 
mempekerj akanny a 
untuk mengelola kebun 
Khaibar, selanjutnya ia 
membawa kurma yang 
kualitasnya istimewa, 
maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bertanya: Apa setiap 
kurma Khaibar seperti 
ini? ' Ia menjawab, 
'Tidak, demi Allah ya 
Rasulullah, kami 
membeli satu sha' kurma 
ini dengan dua sha' 
kurma kami dari Jam' 
(Muzdalifah).' Maka 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jangan 
seperti itu kau lakukan, 
namun jika kamu ingin 
menukar, tukarlah 
dengan takaran sama, 
atau jual dahulu 
kurmamu dan belilah 
kurma itu dengan uang 
hasil penjualanmu, 
demikian pula 
timbangan." 


6805 


^£^)£a]I jljjj (jj Atll Isc. 

a'- * * 8 o - ';f , ^ £ 8 

^Ll^J UjA^ ^g^ftjl 

llgl! jji jt\| lir. jji liji u. W 

clijlijl (^jj ^aJA I^jI (jj laa «a (jt 

'aS | s - - 8 8 * 8 - 

(jC. (_^aUJI (jj JJAC- (Jj-a 
(Jjjjj £Auig-]l (_^alill ^ jjit 

lii jjii ^ij^j Alit auI ^u^i m 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yazid almuqri' 
almakki] telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwa bin 
Syuraikh] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yazid bin Abdullah bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Oai.1 A^!ii.la ^iLa lilj (jl3^ 

lir. ^jv43iKu j>l Vil-v lisi, 
tJ^J * J!J* l^' J'' 

AjAui L5 j\ (jt ^)5ij (jj «lili 
^aiulj Ajic Aljl (j 1 - 


Al Had] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim bin Alharits] 
dari [Busr bin Sa'id] dari 
[Abu Qais] mantan 
budak Amru bin Ash, 
dari [Amru bin 'ash] ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika seorang hakim 
mengadili dan berijtihad, 
kemudian ijtihadnya 
benar, maka ia mendapat 
dua pahala, dan jika 
seorang hakim 
berijtihad, lantas 
ijtihadnya salah 
(meleset), baginya dua 
pahala." Kata Amru, 
'Maka aku ceritakan 
hadis ini kepada [Abu 
Bakar bin Amru bin 
Hazm], dan ia berkata, 
'Beginilah [Abu Salamah 
bin Abdurrahman] 
mengabarkan kepadaku 
dari [Abu Hurairah] . 
Dan [Abdul Aziz bin Al 
Muththalib] dari 
[Abdullah bin Abu 
Bakar] dari [Abu 
Salamah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

Shallallahu'alaihiwa 
sallam semisalnya." 


6806 


(jjl (jc jjkj HuAa Jisj Hu.la 
(ji Iur. (jr. ^.t lir. Vi 1-v »r ij-v 
^'W U n jjl (jjliull (J13 JjiC 

Yj» Ajl^a ^)ic 

AJ ^CiS «U 1 jjilil (JjijS (_Jj «lili 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] dari [Ibnu 
Juraij] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





• JfflJ Jla I j^j ji^j US u) Jlaa 

^Ua IjjcLLaf VI ^ i*3 V 1 jSlaa 
US ia <Jlaa (CjiaJl jj*Li jjS 
^Jo ^il ^ie. jUa Ij^j ^i^j 

AjIc M C5 ii-a ^Jill jil (j-a I^A 


menceritakan kepadaku 
['Atha] dari [TJbaid bin 
Umair] berkata, " [Abu 
Musa] meminta ijin 
Umar, lantas ia temukan 
seolah-olah Umar sangat 
sibuk sehingga Abu 
musa pulang. Maka 
Umar berkata, 'Tidakkah 
aku mendengar suara 
Abdullah bin Qais? 
Tolong berilah dia ijin 
(masuk).' Lantas 
Abdullah pun diundang. 
Kata Umar, Apa yang 
mendorongmu 
melakukan yang kau 
lakukan? ' Abdullah 
menjawab, 'Kami 
diperintahkan yang 
demikian.' Umar 
berkata, 'Berilah aku 
bukti atau aku akan 
mengerjaimu! ' Lantas 
Abdullah bertolak ke 
sebuah majlis anshar, 
lalu mereka katakan, 
'Tidak ada yang bersaksi 
selain anak-anak muda 
kami! Lantas [Abu Sa'id 
alkhudzri] datang dan 
bersaksi, 'Kami 
diperintah demikian.' 
Lantas Umar berkata, 
'Sayang, saya tidak 
mendapat penjelasan 
yang jelas dari tuntunan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam hal ini, 
aku dilalaikan oleh 
bisnisku di pasar.' 


6807 


^^cVI (j-a 4 t a l ji <Ul (.JjA^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Azzuhri] ia 



kepadaku, ia berkata, 
"Kalian beranggapan 
bahwa Abu hurairah 
(maksudnya dirinya 
sendiri) banyak 



mendengarnya dari [Al 
A'raj] berkata, [Abu 
Hurairah] mengabarkan 



meriwayatkan hadis dari 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan Allah sajalah 



yang memberi janji, aku 
adalah seorang miskin 
yang selalu menyertai 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dengan perut cukup 
berisi makanan pokok 
saja, kaum muhajirin 
selalu disibukkan oleh 
perdagangan di pasar- 
pasar sedang orang 
anshar disibukan oleh 
pengelolaan hartanya, 
maka suatu hari 
kusaksikan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: 'Siapa yang 
mau membentangkan 
kainnya hingga aku 
menuntaskan ucapanku 
kemudian ia 
menggenggamnya dan 
tidak akan pernah lupa 
terhadap sesuatu yang ia 
dengarkan dariku? ' 
Spontan aku hamparkan 
kain yang ada padaku, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Demi Dzat yang 
mengutusnya dengan 
kebenaran, aku tak 
pernah lagi melupakan 
suatupun yang aku 
dengar darinya.' 


6808 


o, i o o*o 0 ^ £ o ^ 

ijL, dilLj eja (3LLS]I aji LaSl 

ah| ( _ s i-a ^Jjll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Humaid] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
Mu'adz] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] berkata, 
'Pernah aku melihat 
[Jabir bin Abdullah] 
bersumpah dengan nama 
Allah bahwa Ibnu Shaid 
adalah dajjal. Maka saya 
katakan, 'Engkau 
bersumpah atas nama 
Allah? ' ia jawab, 'Saya 
mendengar Umar 
bersumpah atas yang 
demikian disisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tidak memungkirinya.' 


6809 


tr^i * cs-/ 6^ (j1^)l 

illl (_5-lj-a 3 j-^j ijl ^ "*■ 

C5 li j jiui j^.j]j 3?-j} 

jil aJ (_jjJI U>U jjj Jlj 

Ua 4-^ajj jl £ ji ur? ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Abu Shalih assiman] 
dari [Abu Hurairah] 
radliyallahu'anhu, bahwa 
Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




Shallallahu'alaihiwasalla 
m berkata: 'Kuda itu 
bagi tiga orang; bagi 
orang pertama 
mendatangkan pahala, 
bagi orang kedua 
sebagai penutup 
(penyelesaian, solusi), 
dan bagi orang ketiga 
mendatangkan dosa. 
Adapun kuda yang 
mendatang pahala 
adalah seseorang yang 
menambatkan kudanya 
di jalan Allah, lantas ia 
gembalakan kudanya di 
rerumputan luas atau 



kebun, maka segala yang 
dimakan kuda itu di 
padang gembalaan, baik 
kebun atau rerumputan 
luas selain tercatat 
sebagai kebaikan 
baginya, dan sekiranya 
kuda itu mengarungi 
padang gembalaan, 
lantas dia melangkah 
satu atau dua langkah, 
maka bekas dan 
kotorannya juga 
terhitung kebaikan 
baginya, dan sekiranya 
kuda itu melewati sungai 
dan meminumnya, 
padahal si pemilik tidak 
berniat memberinya 
minuman, maka itu 
terhitung kebaikan 
baginya, kesemuanya itu 
terhitung ganjaran 
baginya. Kuda kedua, 
adalah seseorang yang 
mengikatnya untuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mencari penghasilan dan 
untuk menjaga 
kehormatan diri, sedang 
ia tidak melupakan hak 
Allah terhadap ikatannya 
dan tidak pula terhadap 
punggungnya, maka 
kuda itu sebagai 
penyelesaian baginya. 
Adapun kuda ketiga 
adalah, seseorang yang 
mengikatnya untuk 
sekedar kebanggaan dan 
pamer, maka itu adalah 
bosa baginya. Dan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pernah ditanya 
tentang keledai. Maka 
beliau hanya menjawab: 
Allah tidak menurunkan 
kepadaku tentangnya 
selain satu ayat yang 
ringkas ini: 
'(Barangsiapa yang 
beramal kebaikan 
seberat biji atom, maka 
Allah akan melihatnya, 
sebaliknya barangsiapa 
yang beramal seberat biji 
atom keburukan, pasti ia 
melihatnya) ' (Qs. Al 
Zalzalah: 7-8). 


6810 


^jc. Ajal ^)C. *LiiLa ^J^' ^ lq 

(Jjjjaall UAla Ajac /o! JjA ^aa a 

5 iT.Mr. jjr. i! Vi'il-v 5 i n* jjil 
'**'""■ ol^Jal (jlL^it A)jl ^jJaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Uyainah] dari [Manshur 
bin Shafiyah] dari 
[Ibunya] dari [Aisyah] 
bahwa, ada seorang 
wanita bertanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




wasallam 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m -lewat jalur 
periwayatan lain-Dan 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] -yaitu 
Ibnu Uqbah- telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fudlail bin 



Sulaiman An Numairi Al 
Bashri] telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin 
Abdurrahman Ibn 
Syaibah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibuku] dari [Aisyah] 
radliyallahu'anha, ada 
seorang wanita bertanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang haidl, 
bagaimana ia harus 
mandi karena haidl? 
Nabi menjawab: 
'Hendaklah kau ambil 
sepotong kapas, lantas 
kau berwudlu 
dengannya.' Wanita itu 
bertanya, 'Bagaimana 
aku berwudlu dengan 
kapas itu wahai 
Rasulullah? ' Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
'Berwudlulah.' Si wanita 
terus bertanya, 
'Bagaimana aku harus 
berwudlu dengan kapas 
itu ya Rasulullah? Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
'Berwudlulah.' Si wanita 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







terus bertanya, 
'Bagaimana aku harus 
berwudlu dengan kapas 
itu ya Rasulullah? ' 
Maka Aisyah pun 
berkata, 'Aku mengerti 
yang Rasulullah 
maksudkan, sehingga 
kutarik wanita itu dan 
kuajari.' 


6811 


IMa al (jLulUC. (jjl (jC JJf^ jjj 

CliJUkl ^jLiJI 
1 Uui allnj Ajit auI ^U^i /L jlll 
J^jlll jjjj Lc.jl LljLalj Uafllj 

Jc (jSSli pLij AjIc <&! Jj-a 

j^JSb jil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Abu Bisyr] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibn Abbas], bahwa 
Ummu Hufaid binti Al 
Harits bin Hazin 
menghadiahi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berupa minyak 
samin, keju dan daging 
biawak. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengundang 
para sahabat untuk 
menyantap makanan itu, 
dan makanan itu 
disantap diatas meja 
makannya, sedang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
meninggalkannya 
seolah-olah merasa jijik, 
kalaulah makanan itu 
diharamkan, niscaya 
tidak dimakan diatas 
meja makannya dan 
tidak pula menyuruh 
untuk menyantapnya." 


6812 


jjl Lfl^a ^JLLa (jj /Ut 1 Lu^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jjl (jc. (_>ujjJ (^J^l 
^1 (jj iUaC. ^jikl 

Jlalla <&l ajc. (jj j^-=>- (jc- 

(ji ilulj 4j]c- ^ i-a LS"^ 

jl Ul jjajla ^ l aJ jl Lajj (Jfil 
Ajjj ^ ^Jtijlj uAa_uii (J jjajl 
t_lAj (jjl Jll jAL j^jI 
(J jii (j-a '—-i. Aj3 1 alL ^^-iaj 

^ t ,J ^ i \ g * ,r *- (^jLljjS 1 a l ^j I ^ S 

Ia jjj3 Jlaa J jLJI (j-a Ljja Laj 
(jiS <jL^j-al (j ia» i Ia jj^aa 

(jjl JlJj^?.^ V (j-a cr?^' <_rP 

Aj3 jiaj (_ia j (jjl (jc jjic 
jjlj clylll j^Aj ••- 
jA«S1 

CS Jj^ (j« 3* jji iU 



kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Wahb] telah 
menceritakan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibn 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
['Atha bin Abu Rabah] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa makan 
bawang merah atau 
bawang putih, hendaklah 
menyingkir dari kami — 
atau dengan redaksi 'agar 
dia menyingkiri- masjid 
kami, dan duduklah di 
rumahnya." Pernah 
dalam perang badar 
beliau diberi hidangan 
yang berisi sayur-mayur, 
berupa kubis, dan beliau 
temukan mempunyai 
bau. Maka Nabi 
menanyakan perihal 
sayuran itu, dan 
dikabarkan bahwa 
sayuran itu diantaranya 
ada kubis. Beliau lantas 
bersabda: "Coba tolong 
dekatkan!" Lantas 
mereka pun 

mendekatkannya kepada 
beberapa sahabatnya 
yang ikut bersama 
beliau. Tatkala beliau 
melihatnya, beliau 
merasa risih 
memakannya dan 
bersabda: "Saya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjauhi santapan yang 
kalian tidak 
menjauhinya." Sedang 
[Ibnu Ufair] dari [Ibnu 
Wahb] berkata dengan 
redaksi 'didatangkan 
kepada beliau periuk 
berisi kubis', dan [Al 
Laits] dan [Abu 
Shafwan] tidak 
menyebutkan dari 
[Yunus] tentang kisah 
periuk, maka aku tidak 
tahu apakah itu ucapan 
[Azzuhri] atau termasuk 
bagian hadis." 


6813 


^ji jji /\\\ Iur. ftw 

&a < ^^iil (jt ^1 Ijlla 

Clljljl t**<»M Ia^-o^-S f-lg^ 

i^t ih (j i (jf. \l 

t i* o* 3f - 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ubaidullah 
bin Sa'd bin Ibrahim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dan [pamanku] berkata 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dari [Ayahnya] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Jubair] 
bahwa bapaknya [Jubair 
bin Muth'im] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
seorang wanita menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan mengajak beliau 
bicara tentang sesuatu. 
Lantas si wanita tadi 
berkata, 'Menurut anda 
bagaimana ya rasulullah 
sekiranya aku datang 
lagi namun tidak 
bertemu dengan 
baginda? ' Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menjawab: "Kalaulah 
engkau tidak 
menemuiku, temuilah 
Abu Bakar." [Al 
Humaidi] menambahkan 
untuk kami dari [Ibrahim 
bin sa'd] yang wanita 
maksudkan, adalah, 
sekiranya ia temukan 
nabi telah wafat." 


6814 


1 Vi 1-s. jt * 1 (j 1 ll-v i Vi 1-v 

jjj ,_JC. lj^)A^I (jj (jl «V. 

(jji jSj <_Aj£]I JaI (jlSJll 
Lgjj^uiijj 4jjl^)j«Jlj ol jjjll 

V iiLjj Ajic iiil ^U^i <&l (3 

lili <J_}i' ^"j 1 j^j 
ajVI cJjil 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Usman bin Umar] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mubarak] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
Ahli kitab membaca 
Taurat dengan bahasa 
ibrani dan 

menafsirkannya dengan 
bahasa arab untuk 
pemeluk Islam! Spontan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jangan 
kalian benarkan ahli 
kitab, dan jangan pula 
kalian mendustakannya, 
dan katakan saja '(Kami 
beriman kepada Allah, 
dan apa yang diturunkan 
kepada kami dan yang 
diturunkan kepadamu) 

t t? 


6815 


uj.la (JjcIauiI (jj (^jjjjji HiAa 
(jc t . i \ uj (jjl u^>±kl j»jaI^jI 
(jiut (jjl (jl *d)l Ijc. (jj <&l luc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Ls lLa alll Jjjoij ^jic- Jjjl (^ill 
<j J*3^ 1 illuj 

C 'l XII ^jAjL Ijjj^j sjjjc j 

UjI j La <&l j V jjfrul (jC ^]«JI 
(fiil! (jt a£3l ^-?-J 1« 


kami [Ibrahim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibn Syihab] dari 
['Ubaidullah bin 
Abdullah] bahwa [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma 
berkata, "Bagaimana 
kalian bertanya ahli 
kitab padahal kitab 
kalian yang diturunkan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lebih baru 
kemurniannya dan 
belum terkotori? Sedang 
ahlu kitab menceritakan 
kepada kalian dengan 
mengubah-ubah 
kitabullah dan 
menggantinya, dan 
mereka tulis alkitab 
dengan tangannya dan 
mereka katakan, 'Ini dari 
sisi Allah' untuk mereka 
tukar dengan harga yang 
sedikit, tidak 
sebaiknyakah ilmu yang 
yang kalian miliki 
mencegah kalian dari 
bertanya kepada 
mereka? Tidak, demi 
Allah, takkan kulihat 
lagi seseorang diantara 
mereka bertanya kalian 
tentang yang diturunkan 
kepada kalian.' 


6816 


l£ tfij^&J*? if? CP 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
Telah mengabarkan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sallam bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





j'l Q\'i'„\^. I j'/v j'oi : - ;oV;-il IMS 

Uo^Uj (ji^^ll Alt Jjuj Ai\ AjC 


Abu Muthi'] dari 
[Abu'Imran Al Jauni] 
dari [Jundab bin 
Abdullah Al Bajali] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bacalah alquran selama 
menjadikan hati kalian 
bersatu padu, namun jika 
kalian berselisih, 
tinggalkanlah." Abu 
Abdullah berkata, 
Abdurrahman 
mendengar Sallam 
(bukan sekedar dari).' 


6817 


Idj^all Alt U^kl ~* i aj uj.la 

jjlgUI lir. jjii i.Vi-n. jje. * "ij-v\l 

l ji jSS IMS K* JA 

(jj Al jj (JUij AUl IjC jjl J '«» 
lii-lk JjC^I (jjjlA (jc- (jjjlA 

ilLoj AjIc Akil ( _ s i^a 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
telah mengabarkan 
kepada kami 
[Abdushshamad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Imran Al 
Jauni] dari [Jundab bin 
Abdullah] bahwa 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Bacalah 
alquran, selama 
menjadikan hati kalian 
bersatu padu, namun jika 
kalian berselisih, 
tinggalkanlah." Abu 
Abdullah berkata, 
[Yazid bin harun] 
berkata dari [Harun Al 
Al'war] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Imran] dari 
[Jundab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



wasallam." 



6818 



(jjl jC A\\ \SC jj <&\ lljC. (jC 
^jiLa /-iul J^'--- LalHl (jJjC- 

C 'a n a, I j i_iu£ 1 uLtki jl jail 



j-a ^-1x3 | j > " 1°; ill >jA 

Uu£ ^lluj aAIc iiil ^U.-! 

La (J^aj jjo ^ 'l a j S.^XJ l^aL «aj 

(jl cJjij c_>"L)c. jjl (jl^3 

jjj (JLi. La 4j jjll 3^ 'Si jl>^' 

jL^iailj miliki j-o 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Musa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Ma'mar] dari [Azzuhri] 
dari ['Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibn 
Abbas] berkata, "Dikala 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjelang 
wafat, yang ketika itu di 
rumah nabi ada beberapa 
pemuka yang 
diantaranya Ummar bin 
Khattab, beliau berkata: 
'Kesinilah, saya tuliskan 
untuk kalian tulisan yang 
sekali-kali kalian tidak 
bisa sesat selama- 
lamanya.' Umar berkata, 
'Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menderita 
kesakitan dan di sisi 
kalian ada alquran, maka 
cukuplah bagi kita 
kitabullah.' Ahlul bait 
menjadi berselisih dan 
bersengketa, di 
antaranya ada yang 
berkata 'Tolong kalian 
mendekatlah sehingga 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bisa menuliskan 
tulisan untuk kalian yang 
sekali-kali kalian tak 
akan tersesat selama- 
lamanya.' Di antara 
mereka ada yang 
berpendapat 
sebagaimana ucapan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Jll j^L> Jll pUaO pil g^ji 
(jj i* ^ ^ (J^j jjI 
pil 2^^)^ (jjl Hi.la ^jlLi^)JI 
(jj pllaC ^^ji.! 

UJJaI Jll (_^IjI /gi^m Jjci 
auI (J '". ° ^1 

^)jLk (Jla fUac (Jla S^- 4 '- 

^ j (j-a dli <a ia AjljI^j a 
Ujil liiji Uaia S Laj| 

1 jki cJiij 

aIjc- (Jjjj Ijjjj (jSj |LS UJ (J jij 

(JaJ j! iJj-ol (jjJai. V) 
Ijjj^IAa JJaSJ 4i^C / eJuS iVlKni 

^jj ( ai2Jc ja <JUa AjJc 

I jlaj (jjlaj LaS dillaJ 



Umar. Tatkala suara 
mereka semakin gaduh 
dan perselisihan semakin 
kencang di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Nabi berkata: 
'Menyingkirlah kalian 
dariku! ' Ubaidullah 
berkata, 'Ibn Abbas 
berkata, 'Bencana dari 
segala bencana adalah 
yang menghalangi 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m untuk menulis catatan 
bagi mereka, karena 
mereka berselisih dan 
membuat kegaduhan.' 



6819 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Makki 
bin Ibrahim] dari [Ibn 
Juraij], ['Atha'] berkata, 
[Jabir] berkata, Abu 
Abdullah berkata, 
[Muhammad bin bakar 
Al Bursani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibn Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Atha'] aku mendengar 
[Jabir bin Abdullah] di 
tengah-tenghah manusia 
yang bersamanya 
berkata, 'Kami para 
sahabat Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m bertalbiyah dan 
berniyat haji semata 
tanpa disertai Umrah.' 
Kata Atha, "Jabir 
berkata, "Lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




wasallam tiba pada 
waktu subuh hari 
keempat bulan 
Dzulhijjah, tatkala kami 
tiba, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memerintahkan kami 
untuk bertahallul. Beliau 
sabdakan: 'Bertahallullah 
kalian, dan gilirlah 
isteri-isteri kalian! 'Atha 
berkata, "Jabir berkata, 
"Nabi tidak mewajibkan 
atas mereka, hanya 
menghalalkan isteri- 
isteri itu untuk 
dikumpuli, kemudian 
Jabir pun 

mengabarkannya. Kami 
katakan, ketika itu jarak 
antara kami dan Arafah 
selain hanya lima, dan 
beliau perintahkan kami 
untuk bertahallul hingga 
isteri-isteri kami, lantas 
kami datangi Arafah 
sedang kemaluan kami 
meneteskan madzi.' Kata 
Atha, "Jabir berkata, 
'Demikian' sambil ia 
gerakkan tangannya. 
Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berdiri dan bersabda: 
'Kalian tahu bahwa aku 
adalah orang yang paling 
bertakwa diantara kalian 
dan paling jujur, paling 
baik, kalaulah bukan 
karena hewan 
sembelihanku, niscaya 
aku telah bertahallul 
sebagaimana kalian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







lakukan, maka 
bertahallullah kalian, 
kalaulah aku bisa 
mengulang kembali 
kejadian yang telah 
lewat, niscaya aku tidak 
membawa sembelihan.' 
Kami pun bertahallul, 
mendengar dan taat." 


6820 


jj» lir. Vil-v 'Aliji 

Jla ^Knj 4j1c 2jI ^Ila ^jill 

^ (JIS l_1^)jLa]I o!/lLa (Jj3 1 jlLa 
<1ui ^ull lA '-s 'i; 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Al Husain] dari 
[Ibn Buraidah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah Al Muzanni] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Shalatlah 
kalian sebelum maghrib, 
shalatlah kalian sebelum 
maghrib, " pada kali 
ketiga beliau katakan: 
"Bagi siapa yang ingin, " 
yang demikian karena 
beliau khawatir jangan- 
jangan manusia 
menjadikannya sunnah." 


6821 


A l n'ilc. (jc- \;;»*- j (_^al^j 

J Itij cJta 1 jlta U t^laVI 

(jj ^Ic pLij 4jlc. iil ^jii-a 
(^jJaj Al j (jj <iLLul j t— lUJa ^1 

' [VvVv!,,! I» v. iW 

^ LoAjuu'uui jA j LafrlLmi 

jUila lila <1aI jlja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Uwaisi 
Abdul Aziz bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Sahlih] dari [Ibn 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[TJrwah] dan [Ibnul 
Musayyab] dan 
[Alqamah bin Waqqash] 
dan ['Ubaidullah] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




bin Abu Thalib dan 
Usamah bin Yazid 
radliyallahu'anhum, 



radliyallahu'anha, bahwa 
ketika orang-orang yang 
menyebarkan berita 



bohong melakukan 
aksinya, Aisyah berkata, 



"Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m lantas memanggil Ali 



[Aisyah] 



yakni saat wahyu belum 
turun, beliau menanyai 
dan meminta saran 
keduanya perihal 
perceraian terhadap 
isterinya. Adapun 
Usamah bin Zaid, ia 
memberi saran sejauh 
yang ia ketahui bahwa 
Aisyah terlepas diri dari 
apa yang mereka 
tuduhkan, adapun Ali 
bin Abu Thalib berkata, 
Allah tak bakalan 
menyesakkan dadamu, 
wanita selainnya juga 
masih banyak, dan 
tanyailah pembantu yang 
bisa jadi ia 

membenarkanmu.' Nabi 
bertanya kepada hamba 
sahaya tadi: "Pernahkah 
kau lihat sesuatu yang 
menjadikanmu ragu 
terhadap diri Aisyah?" 
hamba sahaya tadi 
menjawab, "Belum 
pernah kulihat sesuatu 
yang kurang pada diri 
Aisyah selain tak lebih 
ketika ia masih masih 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







belia, ia ketiduran dari 
adonan masakan 
keluarganya sehingga 
datang ternak yang 
kemudian 

menyantapnya.' Lantas 
Nabi berdiri di atas 
minbar dan berkata: 
"Wahai segenap 
muslimin, siapa yang 
bisa memberiku alasan 
terhadap seseorang yang 
gangguannya terhadap 
isteriku telah kudengar? 
Demi Allah, aku tak tahu 
terhadap isteriku selain 
kebaikan semata, " 
lantas beliau sebutkan 
kesucian Aisyah. Dan 
[Abu Usamah] berkata 
'dari [Hisyam.] 


6822 


Al 'i-^i 'i\l i' iUi ;\T..j <t ilr. 
(j jjjaIuj Li (Jllj 4j]c ( _ s -iil j 

AjJujIc. UaJ (Jli 

(J^J (Jliij ^5UJI IgjLa 

(jlljj IjlA '-ffil klui alSSj (jl 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Zakariya Al Ghassani] 
dari [Hisyam] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m berpidato kepada 
manusia, lantas memuja 
dan memuji Allah dan 
bersabda: "Kalian tidak 
bisa memberiku alasan 
terhadap seseorang yang 
mencela isteriku, 
setahuku tak ada 
keburukan pada mereka 
sama sekali." Dan 
'Urwah berkata, 'Dikala 
Aisyah dikabarkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







selingkuh, ia berkata, 
'Wahai Rasulullah, 
bersediakah engkau jika 
aku kembali kepada 
keluargaku? Maka Rasul 
memberinya ijin dan 
mengutus pelayan untuk 
menemaninya. Dan 
seorang laki-laki anshar 
berkata, 'Maha suci 
Engkau, tak sepantasnya 
kami berkata yang 
sedemikian ini. Maha 
suci Engkau, ini adalah 
kebohongan yang nyata.' 


6823 


iljjfij luiaa. jaj-alc jjl ljJua 
jj ^jikj jc. (jjlalij jJ 
^jl ji ^iloa jj ill JJC. (jj 

Aill ^ i <aj jjAuC. jjl jC. UJA-a 

' " '? * * * s £ j* e * 
AjIc iill (^glt-a /gjiSl jlLogue. 

j-»JI IjsLLi ' " a j ^Ij^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Ashim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakariya bin 
Ishaq] dari [Yahya bin 
Muhammad bin 
Abdullah bin Shaifi] dari 
[Abu Ma'bad] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengutus Mu'adz ke 
negeri Yaman." 


6824 


Vji,.VI i! ji ju| lir. Wl-v j 
lujik piUJI jj (3'v.iU Luik 

jj ^jJ^J Cp- Ajil jj (JitUlLulI 
4 'il . ii.^i j i jtt| lir. ji ll-vi 
jjjluc. jjl Jj-a SjsLa \j\ £-aj«u 

1 M j« i jj.i1 ir. jil «tu j jSi 

alluj AjIc auI ( -5 lt-a ^/'^ t "mm 
j-aJI (Jil jaj JJ (Jli. jJ 'AJua 

JaI j-» l Jic. iSsLi <21j) Jll 
Jl £a jc-jj U (Jjl jSjla i—iliSUI 
I jjjC- '4^ ls^*-* ^ ' J-^-J^ u' 

j^ajj ia Atll jl aA jua.ll i2Hj 


Telah menceritakan 
kepadaku [Abdullah bin 
Abu Al Aswad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin Al 
Ala] telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Umayyah] dari [Yahya 
bin Muhmmad bin 
Abdullah bin Shaifi] ia 
mendengar [Abu 
Ma'bad] mantan budak 
Ibn Abbas, berkata, aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jl j»A^)±i.U IjL-a lili a^jSljj 

iii iSllli 1 jjal lila -j* jjaa (^ic 
^Ull JljJai (JjjHj 


mendengar [Ibn Abbas] 
berkata, "Dikala Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
Mu'adz ke negeri 
Yaman, Nabi berpesan: 
"Wahai Mu'adz, engkau 
mendatangi kaum ahli 
kitab, maka jadikanlah 
materi dakwah pertama- 
tama yang engkau 
sampaikan adalah agar 
mereka mentauhidkan 
Allah ta'ala. Jika mereka 
telah sadar terhadap hal 
ini, beritahulah mereka 
bahwa Allah 
mewajibkan lima shalat 
kepada mereka dalam 
sehari semalam. Jika 
mereka telah shalat, 
beritahulah mereka 
bahwa Allah 
mewajibkan zakat harta 
mereka, yang diambil 
dari yang kaya, dan 
diberikan kepada yang 
miskin, dan jika mereka 
telah mengikrarkan yang 
demikian, ambilah harta 
mereka dan jagalah harta 
mereka yang 
kesemuanya harus dijaga 
kehormatannya. " 


6825 


jAic UjSk jliiJ (jJ ^aa a UjAk 

l"»» r'*»" (j' »*Vlj 
JUuLS (JSa. (jj jULa (jc. J!>U (jj 
U pKnj AjIc auI (ci-a " ; Ml 

** } z 'f s „s r' 

( _ s ic Jh\ (Jji. La <_SJ^jI ilii 
Jl! <1 jiujj iill Jl! jU*JI 

IjjjjJ 4j 1 jfijjJJ 'V J OJ^JXJ (jl 

ail Jl! «Ljlc. afrto La (/J^Jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abu Hushain] dan 
[Al Asy'ats bin Sulaim] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



keduanya mendengar 
[Al Aswad bin Hilal] 
dari [Mu'adz bin Jabal] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Mu'adz, tahukah 
kamu hak Allah atas 
hamba?" "Allah dan 
rasul-Nya yang lebih 
tahu, " Jawab Mu'adz. 
Nabi bersabda lagi: 
"Yaitu agar mereka 
beribadah kepada-Nya 
dengan tidak 
menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun. 
Tahukah engkau apa hak 
mereka atas Allah?" 
tanya Nabi 

selanjutnya. "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih 
lebih tahu." Jawab 
Mu'adz. Nabi bersabda: 
"Yaitu agar Dia tidak 
menyiksa mereka." 



6826 



(jUjAiJI Ij» lji ^1 (jt <Jjl 

Atll jA 33 I JSj ili-J ^<uji ili-j 
ili. grj'rtl lili Ui^jJ S=J 
j£jia alLij <&l Jla lt^' 

qiia 1^ H^jli lMj ^ ^ 

ijc j°» 7- (jj (JjtLiLuiJ 51 jjl jail 



SjIjs 



C^ 1 t> 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu 
Sha'sha'ah] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri], 
bahwa ada seorang laki- 
laki mendengar 
seseorang yang 
membaca 

QULHUWALLAHU 
AHAD (QS. Surat al- 
ikhlas), ia mengulang- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ulanginya. Pagi harinya, 
ia menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengutarakan kisahnya 
yang seolah-olah si laki- 
laki tadi menganggap 
terlalu remeh (sedikit) 
bacaannya. Spontan 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Sungguh 
surat tadi menyamai 
sepertiga alquran." Dan 
[Ismail bin Ja'far] 
menambahkan dari 
[Malik] dari 
[Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Sa'id] telah mengabariku 
saudaraku [Qatadah bin 
Nu'man] dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6827 


^jjl (jjl (jc j^at UjAa j 

iLLi JLkjl! UI (j! J!>U 

a^jjftC. Ajal ^jc. 4jAk ^j^a^^ll Ajc. 

Aki iul jA (3^j ^y'*^ i-a 

U\j (j-akjll UjV (Jlia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Wahb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru] dari [Ibnu 
Abu Hilal] bahwa [Abu 
Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman] 
menceritakan kepadanya 
dari Ibunya [Amrah binti 
Abdurrahman] yang 
dahulu dalam asuhan 
Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dari [Aisyah], 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengutus seorang laki- 
laki dalam sebuah 
eskpedisi militer, lantas 
laki-laki tersebut 
membaca untuk 
sahabatnya dalam 
shalatnya dengan 
QULHUWALLAHU 
AHAD (Surat al Ikhlash) 
dan menutupnya juga 
dengan surat itu. Dikala 
mereka pulang, mereka 
menceritakan hal ini 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Tolong tanyailah dia, 
mengapa dia berbuat 
sedemikian? ' Mereka 
pun menanyainya, dan 
sahabat tadi menjawab, 
'Sebab surat itu adalah 
menggambarkan sifat 
Arrahman, dan aku 
sedemikian menyukai 
membacanya.' Spontan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Beritahukanlah 
kepadanya bahwa Allah 
menyukainya." 


6828 


ul^a ^^Uj jjj ^aa « 1 ''V ia 

V (Ji 'M J-i ^ allij Ajic- 'M 
f^-'Ji 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Salam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Zaid bin 
Wahb] dan [Abu 
dlabyan] dari [Jarir bin 
Abdullah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Ajlc. illl 

ili u <di (ji u^fkU i^yj 

oAic. (J^j ^laC-l L-a 



'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah tak 
bakalan menyayangi 
siapa saja yang tidak 
menyayangi manusia. 



6829 



U SLui aJ JUa oUjc. c'u'A^k 

A a^'j o3a (Jla IjlA La auI (J jjjj 
LajJ j ajUc. t_l jla ^ iil Lgla-i. 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ashim Al 
ahwal] dari [Abu 
Utsman an Nahdi] dari 
[Usamah bin Zaid] 
berkata, "Kami di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas utusan 
salah seorang di antara 
kedua puteri beliau 
memanggilnya karena 
anak laki-lakinya 
diambang kematian. 
Lantas Nabi bersabda 
kepada sang utusan: 
"Pulanglah engkau ke 
rumah anak puteriku, 
dan beritahukanlah 
kepadanya bahwa segala 
milik Allah-lah yang 
diambil-Nya dan apa 
yang diberikan-Nya, dan 
segala sesuatu di sisi- 
Nya telah ada ketentuan 
yang ditetapkan. 
Suruhlah dia untuk 
bersabar dan 
mengharap-harap 
pahala." Anak puteri 
beliau kembali mengutus 
utusannya disertai 
sumpah yang isinya, 
Anda harus 

mendatanginya.' Kontan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri 
bersama Sa'd bin 
Ubadah dan Muadz bin 
Jabal, lalu anak kecil 
dari puteri beliau 
diserahkan beliau sedang 
nyawanya sudah 
tersengal-sengal seolah- 
olah sudah di 
penghujung (sisa-sia) 
hayatnya. Kedua mata 
Nabi terus berlinang, 
maka Sa'd bertanya, 
'Wahai Rasulullah, 
mengapa mata anda 
menangis? ' Nabi 
menjawab: "Inilah 
rahmat yang Allah 
letakkan dalam hati 
hamba-Nya, hanyasanya 
Allah menyayangi 
hamba-Nya yang 
penyayang." 


6830 




Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
dari [Abu Hamzah] dari 
[Al A'masy] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Abu 
Abdurrahman as s ulami] 
dari [Abu Musa Al 
asy'ari] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Tidak ada 
seorang pun yang lebih 
bersabar atas gangguan 
yang didengarnya 
daripada Allah, ada 
manusia mengaku Allah 
mempunyai anak (yaitu 
orang nashrani), namun 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Allah masih juga 
memberi mereka 
kesehatan dan rejeki." 


6831 


jLcuLi! 1 Vi s -s "a (ji ill-k lij^a 

jllp (jj <&l Ajc- iba 

Atll (^aj _>aC. jj| (_p. 

Ajlc Alll ^U.-l lej^ll (jC-Lagic 

V/ jjiua ' . 11 ^jjlii Jli jiliaj 

j^-"»' La V iill V' «W'i 

U £&u V j ai V) fUjVI 

^-jU ^JLa «Isu Vj iill V] 
jjjiks (JjSi Vj iil VI 1=>.I jViall 
iiaj V j iill VI dj jjii (_pa ji ^eL 
M VI AiLUI i jii ^ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Makhlad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Bilal] telah 

menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibn Umar] 
radliyallahu'anhuma dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Kunci 
keghaiban ada lima; 
tidak mengetahuinya 
selain Allah, tidak ada 
yang mengetahui 
kandungan yang 
mengempes (gugur, 
berkurang) selain Allah, 
tidak ada yang 
mengetahui apa yang 
terjadi esok hari selain 
Allah, tidak ada yang 
mengetahui kapan hujan 
datang selain Allah, dan 
tidak ada siapapun 
manusia yang tahu di 
bumi mana berada akan 
meninggal selain Allah, 
dan tidak ada yang 
mengetahui kapan 
kiamat terjadi selain 
Allah." 


6832 


i i, ji 3V; ^ j^ - ;\i5 r„ v. iiil 
^aa AjJ alLij <j1c iiil ^jilfl 
V Jjij jA j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ismail] dari [Asy 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





i\» i A "i! i^Kl-v (j^jj J|1 i^i i'V' 

'M V) C^iJI 


Sya'bi] dari [Masruq] 
dari ['Aisyah] 
radliyallahu'anhuma, ia 
berkata, "Barangsiapa 
menceritakan kepadamu 
bahwa Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m melihat Tuhannya 
berarti ia telah dusta, 
karena Allah berfirman: 
'(Ia tidak bisa 
dimengetahui oleh 
pandangan) ' (Qs. Al 
An'am: 103), dan 
barangsiapa 

menceritakan kepadamu 
bahwa ia tahu yang 
ghaib, berarti ia telah 
dusta, sebab Muhammad 
bersabda: 'Tidak ada 
yang tahu yang ghaib 
selain Allah'." 


6833 


\r^-, 1 t<j\\| ViA. JIS JIS 5 -J;„ 

jA ii! (jl ilLij 4j1c iill (^glla 
V) Al\ V (j' ^ Lt^ 1 ^ 11 ^ 

n *■ * * 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yunus] telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mughirah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaqiq bin 
Maslamah] berkata, 
[Abdullah] berkata, 
'Pernah kami shalat di 
belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan kami 
mengucapkan, 
ASSALAMU 
ALALLAHI (Semoga 
keselamatan atas Allah) 
', maka beliau berkata: 
'Sesungguhnya Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



adalah Assalaam', 
namun katakanlah 
olehmu sekalian: 
'ATTAHIYAATULILL 
AH WA ASH 
SHALAWATU WATH 
THAYYIBAT 
ASSALAAMU 
ALAIKA 

AYYUHANNABIYU 
WA RAHMATULLAHI 
WA BARAKAATUHU 
ASSALAAMU 
ALAINA WA ALA 
'IBAADILLAHISH 
SHAALIHIINA 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA 

ILLAALLAHU WA 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHU WA 
RASUULUH (Segala 
pujian milik Allah', dan 
kesejahteraan serta 
segala kebaikan, semoga 
kesejahteraan atasmu 
wahai nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, juga 
rahmat Allah dan 
barakah-Nya. Dan 
semoga kesejahteraan 
terlimpahkan kepada 
kita, dan hamba-hamba 
Allah yang shalih, saya 
bersaksi bahwa tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah semata dan 
saya bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba-Nya dan Rasul- 
Nya) ' 



6834 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





• , • - > '. > . - - 5 f 
t . /ol jA la i u jc. ujI^-iJu 
er^ 1 Ip"* 'J} J* cs^ 6^ 

tilLall UI j jij 4 »1 «tuli 
i iii , ! ;, (JISj. '— jV j 'l 


kepada kami [Ahmad 
bin Shalih] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibn 
Syihab] dari [Sa'id] - 
yaitu Ibnul Musayyab- 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pada hari kiamat Allah 
menggenggam bumi dan 
melipat langit dengan 
tangan kanan-Nya serta 
berkata 'Akulah sang 
raja, mana raja-raja 
bumi?" Dan [Syu'aib] 
dan [Azzubaidi] dan [Ibn 
Musafir] dan [Ishaq bin 
Yahya] juga berkata dari 
[Az Zuhri] dan [Abu 
Salmah] semisalnya." 


6835 


-Ijc 1 * la j^ajj jjl 1 ii la 

~.\* M Q\ l aa Uj.la Clijljjll 

■ - .. . * >. t, 
(jC oA)^)J (jJ illl \"~- " ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
telah menceritakan 
kepada kami [Husain Al 
Mu'aliim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [Yahya bin Ya'mar] 
dari [Ibn Abbas] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memanjatkan doa: 
AUUDZU 

BI'IZZATILLAHILLLA 
DZII LAA ILAAHA 
ILLAA ANTAL 
LADZII LAA 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







YAMUUTU WAL 
JINNU WAL INSU 
YAMUUTUUTUUNA 
(Saya berlindung dengan 
kekuasaan Allah yang 
tiada sesembahan yang 
hak selain Dia, yang 
tidak pernah mati sedang 
jin dan manusia akan 
mati) '." 


6836 


g s a e — — 

l '* la JjjjVI ^jjl jjl 1 '" la 

jjc o51j3 jjc 4;» l n Qlla ^-a ja. 

AjIc auI (_5-lj-a ls /'H (jc- 

jllil ^ lJI jj V 31 fliaj 

(jj Al jj UliAa. Aiili. J (Jll j £ 
jjc o51j3 jjc .la l n Hlla £J j j 

Atll C5 -lj-a /L .''H ja-uiil jc o-juij 
1^13 ^Jiij J*l JJ V lJ^ <^J 
£j^aJ ( _ s ia. Al ji (ya (3* (JjSjj 
(_£ j jjjS AJiJia (jj-allill L_lj 1 »j< 
.M 1$ j j'a'i i 111 g >>>» i 

j*Ijj V j <2Lj£) 

Ula LgJ jlll ^ l n 'n j ' -*° ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibn Abu 
Al Aswad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Terus saja - 
penghuninya- 
dimasukkan ke dalam 
Neraka." (dalam jalur 
lain disebutkan) Dan 
telah berkata kepadaku 
[Khalifah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
dan dari [Mu'tamir] aku 
mendengar [bapakku] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Terus saja - 
penghuninya- 
dimasukkan ke dalam 
Neraka '(sehingga ia 
berkata 'Masih adakah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tambahan?" (Qs. Qaaf: 
30), hingga Allah 
Rabbul 'alamin 
meletakkan telapak kaki- 
Nya sehingga satu sama 
lain saling berdesak- 
desakan, hingga neraka 
berkata, 'Cukup-cukup' 
demi kemuliaan dan 
kehormatan-Mu. 
Sedangkan surga masih 
saja terlalu longgar 
sehingga Allah 
menciptakan makhluk 
baru dan meletakkan 
mereka ke dalam surga 
yang masih senggang." 


6837 


(jc. jjl liiu lvi^-v 5 i^in5 l'i"^-^ 

(jC. (jUulul (jC. ^jj?- lw' 

Jdll ^ i ia^J (^uLiC. (jjl (jC. (_^u^oLia 

2j| ^jii-a (^jlS' (j^l-3 La^jc- 

W 1 (_jjil 1 (j-a ^ftC Aj Ajic. 
dlljatnll dljl laajl lili 

iA\] (j^-J3 (j-°J L-^ 3 ^^ J dlij)rt>n\l 
Clllj-alill jjj Clljl laajl 
iilic-33 3=^' O^J^'j 

3^ AiiJI j (3^ liljljilj Jj^JI 

^gill 3^ Ac.Llu]|j (3^ jUlI j 

i-il<j1 i2jj1c-j Clliil t* iili.il 
Laj CluiJa La J __)ic-ll -s 

(Jllj lAgj jlj ' " ^Al-la lla « (jj 
3=JI iillj3j 3=JI Ciut 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibn Juraij] dari 
[Sulaiman] dari 
[Thawus] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma, ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa 
diwaktu malam: 
'ALLAAHUMMA 
LAKAL HAMDU 
ANTA RABBUS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDLI LAKAL 
HAMD, ANTA 
QAYYIMUS 
SAMAAWAATI WAL 
ARDL WAMAN 
FIIHINNA, LAKAL 
HAMDU ANTA 
NUURUS 

SAMAAWAATI WAL 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ARDLI, QOULUKAL 
HAQQ, 

WAWA'DUKAL 
HAQQ, 

WALIQAA'UKA 
HAQQ, WAL 
JANNATU HAQQ 
WAN NAARU HAQQ, 
WASSAAATU HAQQ, 
ALLAAHUMMA 
LAKA ASLAMTU 
WABIKA AAMANTU 
WAALAIKA 
TAWAKKALTU, 
WAILAIKA ANABTU 
WABIKA 
KHAASHAMTU, 
WAILAIKA 
HAAKAMTU, 
FAGHFIR LII MAA 
QADDAMTU 
WAMAAA 
AKHKHARTU WA 
ASRARTU WAMAA 
A'LANTU ANTA 
ILAAHII LAA- 
ILAAHA LII 
GHAIRUKA '(Ya Allah, 
bagi-Mu segala puji, 
Engkau Tuhan langit dan 
bumi, bagi-Mu segala 
puji, Engkau pengurus 
langit dan bumi dan 
semua penghuninya, 
bagi-Mu segala puji, 
Engkau adalah cahaya 
langit dan bumi, firman- 
Mu benar, janji-Mu 
benar, perjumpaan 
terhadap -Mu adalah 
benar, surga adalah 
benar, neraka adalah 
benar, hari kiamat benar, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







ya Allah, kepada-Mu 
aku berserah diri, 
kepada-Mu aku beriman, 
kepada-Mu aku 
bertawakkal, kepada-Mu 
aku bersandar, karena- 
Mu aku memusuhi 
(musuh), kepada-Mu aku 
berhakim, maka 
ampunilah bagiku apa 
yang pernah aku lakukan 
dan apa yang belum aku 
lakukan, apa yang aku 
lakukan secara 
sembunyi-sembunyi dan 
apa yang aku lakukan 
secara terang-terangan, 
Engkau adalah Tuhanku, 
tiada sesembahan yang 
hak bagiku selain 
Engkau) '." Dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dengan 
hadis ini, dan ia 
menyebutkan dengan 
redaksi, 'Engkau adalah 
benar dan firman-Mu 
benar.' 


6838 


UjJLa <-;-l J^ (jJ jLajiui i '■■ ^ 
(jc- c—i^jjl (jc A; j (jj jU\i. 
USlli (^jjjjii ^1 (jc (jUiiic. 

Jlaa UjjS Ujlo iSl U£a jali 

(j oC-Jj Ijjlc. V J ii-al (j oC jj 

(jj «dil iic. U J JUa <Mj VI Sj3 
Jib VI Sj5 Vj djji. V lJS 
(Jla jl Jjj^ (j« l^jli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Usman] dari [Abu 
Musa] berkata, "Pernah 
kami bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam sebuah 
safar, jika kami menaiki 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tempat yang tinggi maka 
kami bertakbir, dan 
beliau bersabda: 
'Sederhanakanlah kalian 
dalam berdoa, sebab 
kalian tidak menyeru 
Dzat yang tuli dan tidak 
pula yang ghaib, 
sesungguhnya kalian 
menyeru Tuhan yang 
Maha mendengar lagi 
Maha melihat dan Maha 
dekat." Kemudian beliau 
mendatangiku sedang 
aku berkata dalam hati: 
'Laa haula walaa 
quwwata illaa billaah 
(Tiada daya dan 
kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah) ', 
maka beliau berkata: 
"Wahai Abdullah bin 
Qais, ucapkanlah laa 
haula walaa quwwata 
illaa billaah, sebab 
bacaan itu adalah 
perbendaharaan surga, 
atau beliau berkata 
dengan redaksi, 'Maukah 
aku tunjukkan ucapan 
itu?" 


6839 


Atll ^Jt £Aul JJ^JI (^l (jC ijjj 
jJjj.lLall ^j^j ij| jjl j^)JaC (^jj 
iil Ls li-a ^."^ L? °\ "*- «'l LS-^J 

1 5>\U. < - *iMU. !^ UI 
C±s\ VI ili jj^ll jiju V j 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru] dari [Yazid] dari 
[Abui Khair] ia 
mendengar [Abdullah 
bin Amru] bahwa [Abu 
Bakar] Ashshiddiiq 
radliyallahu'anhu berkata 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, "Wahai 
Rasulullah, aj arilah aku 
doa yang aku panjatkan 
dalam shalatku!" Nabi 
pun berkata: 
"Ucapkanlah: 
ALLAAHUMMA INII 
ZHALAMTU NAFSU 
ZHULMAN 
KATSIIRAN WALAA 
YAGHFIRUDZDZUNU 
UBA ILLAA ANTA 
FAHGHFIRLII MIN 
INDIKA 

MAGHFIRATAN 
INNAKA ANTAL 
GHAFUURURRAHIIM 
'(Ya Allah, 

sesungguhnya aku telah 
menzhalimi diriku 
sendiri dengan 
kezhaliman yang 
banyak, dan tidak ada 
yang bisa mengampuni 
dosa selain Engkau, 
maka ampunilah bagiku 
dari sisi-Mu, 
sesungguhnya Engkau 
Maha pengampun lagi 
Maha Penyayang) '." 


6840 


Ij^j^l l 'a , a jj jjj au) ^jc. 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Yusuf] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibn Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibn 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[TJrwah] bahwa 
[Aisyah] 

radliyallahu'anhuma 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



T7Zj&~ T 3 — Z ~ ~ T^~, 

Lii la jAlill jj jLjA I jj) ii la 

■ ^J-laj j^SIaII jj laa a 
LsAj^' cJj^J (jluaJI jJ auI ^JC. 

»j1 aAuiVI AjLa_i-al ^ilaj 

Lq ala J LoS ^J^ 1 ^^ 
£S.la.l U) JjSj jl jail j-a 

(jll t_l jjill '^kc- CSi\j 

A \ % l aJ ji^l liA ' " 

o juijj J ojJila iSJ^ A\ji[h.j 

L)]j *4jJ P (J 

<_j-ip ^ J Jii 4jl jilaj ' - l^S 

Jla jl (_j jil AjsIc- j ^ uil t a j 



menceritakan 
kepadanya, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jibril memanggilku dan 
berkata: 'Sesungguhnya 
Allah mendengar ucapan 
kaummu namun mereka 
tidak bisa 
mencelakaimu'." 



6841 



Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Al Mundzir] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'an bin Isa] 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdurrahman 
bin Abui Mawali] 
berkata, aku mendengar 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] menceritakan 
Abdullah bin Al Hasan, 
dia berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Jabir bin Abdullah 
assalmi] berkata, 
"Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengajari sahabat- 
sahabatnya untuk 
istikharah (meminta 
pilihan) dalam semua 
doanya sebagaimana 
beliau mengajarkan surat 
alquran kepada mereka, 
beliau sabdakan: "Jika 
salah seorang dari kalian 
punya satu keinginan 
maka hendaklah ia 
kerjakan shalat dua 
rakaat (bukan shalat 
wajib) kemudian 
mengucapkan: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



'ALLAAHUMMA 
INNII 

ASTAKHIIRUKA 
BI'ILMIKA, WA 
ASTAQDIRUKA 
BIQUDRATIKA WA 
ASALUKA MIN 
FADLLIKA, 
FAINNAKA TAQDIRU 
WALAA AQDIRU 
WATA'LAMU WALAA 
A'LAMU WA ANTA 
ALLAAMUL 
GHUYUUB, 
ALLAAHUMMA FAIN 
KUNTA TALAMU 
HAADZAL AMRA 
KHAIRAN LII FII 
AAJILI AMRII WA 
AAJILIHI -Qaala- AW 
FII DIINII 
WAMAAASYII 
WAAAQIBATU 
AMRII FAQDURHU 
LII WAYASSIRHU LII 
TSUMMA BAARIK LII 
FIIHI, 

ALLAAHUMMA 
WAIN KUNTA 
TALAMU ANNAHU 
YARRUN LII FII 
DIINIII 

WAMAAASYII 
WAAAQIBATI -Aw 
qaala-FII AAJILI 
AMRII WA AAJILIHI 
FASHRIFNII ANHU 
WQDIRLIL KHIARA 
HAITSU KAANA 
TSUMMA ARDLINH 
BIHI (Ya Allah, Saya 
meminta pilihan kepada- 
Mu dengan ilmu-Mu, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dan saya meminta 
keputusan dengan 
keputusan-Mu, dan saya 
meminta-Mu dengan 
kurnia-Mu, 
sesungguhnya Engkau 
memutuskan dan saya 
tidak bisa memutuskan, 
dan Engkau Maha tahu 
sedang aku tidak 
mengetahui, dan Engkau 
Maha mengetahui yang 
ghaib, Ya Allah, jikalah 
Engkau tahu bahwa 
urusan ini (Si Pemohon 
menyebut nama 
urusannya) adalah baik 
bagiku baik untuk masa 
yang dekat maupun 
masa yang akan datang - 
atau sepertinya ia 
berkata-dalam urusan 
agamaku dan duniaku, 
serta kesudahan 
urusanku, maka 
tetapkanlah untukku dan 
mudahkanlah bagiku, 
kemudian berilah aku 
barakah padanya. Ya 
Allah, sebaliknya jika 
Engkau tahu bahwa 
urusan ini adalah buruk 
bagiku dalam urusan 
agamaku dan 
kehidupanku, serta 
kesudahan urusanku- 
atau sepertinya ia 
berkata-dalam 
kesudahan yang dekat 
maupun yang akan 
datang, maka 
palingkanlah aku 
daripadanya dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tetapkanlah kebaikan 
bagiku darimana saja 
berada kemudian 
jadikanlah aku ridla 
terhadapnya) '." 


6842 


(jjl (jC (jLalLjJ (jj Sjg-LU ^ 

(jc. Ajsc (jj (^jjj jis (jc liljLjiJI 

(jlS La j!i£^la jil ^JC (jc ^Jllu 
(_1 jlall l_Jiaj V 


Telah menceritakan 
kepadaku [Said bin 
Sulaiman] dari [Ibnul 
Mubarak] dari [Musa bin 
Uqbah] dari [Salim] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Sumpah yang paling 
sering dipergunakan 
oleh Nabi ShallAllahu 
'alaihi wa Salam adalah 
"Tidak! Ya Muqallibal 
quluub (Wahai Dzat 
yang membolak- 
balikkan hati)". 


6843 


i 1 1» l ij (jlii'\l jil lVil-v 

(jc. ^rjc^l (jc. u!iik 

Ls lLa A)jl (Jjjjjj (jlojJjA ^1 
A i ! aj (jl Jll allaj 4j]c. 2jl 
(jja li^lj V) 4jLa LaLjl (j 1» t n'l j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abuz Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah mempunyai 
sembilan puluh sembilan 
nama, seratus kurang 
satu, siapa yang meng- 
ihsha'nya, maka ia 
masuk surga." Dan 
makna meng-ihsha' 
adalah menjaga 
sebagaimana firman 
Allah: Ahshainaa (Kami 
menjaganya) ' (Qs. 
Yasin: 12). 


6844 


Ai)l ^jc (jj jj jill ^jc LlUa 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bj Jla ^lui3 <j1c. 2jI ^jlll 

4jJaajjla <Uil j3 £S.liJ s-li. 
(Jiilj Clll^i iils!)ij <alLaj 
viL j ''^ ' " '» ■ ia j v_J j i^l a l aU 

<*jl!iiiiJlLall liliUt <L) Jiikj 

^1 (jc. ~|JT u| (jt AUl luC 

AjIc Akil ^U^i /L lili (jc SjJjA 
JJJC (jC s-ljjSij (jj (JjcLiluiJj 

^1 (jc. AjjI (jc iVhmh (jc auI 

aJc iui ^'^* (^f^i tj 1 " 

(jC (j^liC (jjl fi^JJJ 

(jc S^JjA^I (jc Jjala 



kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Malik] dari [Abu Sa'id 
Al Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika salah seorang 
diantara kalian 
mendatangi kasurnya 
(tidur), hendaklah ia 
mengibaskannya dengan 
ujung kainnya sebanyak 
tiga kali, dan hendaklah 
memanjatkan doa 
BISMIKA RABBII 
WADLA'TU JANBII 
WABIKA ARFA'UHU, 
m AMSAKTA NAFSU 
FAGHFIR LAHAA, 
WAIN ARSALTAHAA 
FAHFAHZH-HAA 
BJJMAA TAHFAZHU 
BIHI 

'IBAADAKASHSHAA 
LIHIINA (Dengan 
menyebut nama-Mu 
Wahai Tuhanku, aku 
baringkan pinggangku 
dan atas nama-Mu aku 
mengangkatnya, dan jika 
Engkau menahan diriku, 
maka berilah ampunan 
terhadapnya, dan jika 
Engkau melepaskannya, 
maka jagalah 
sebagaimana Engkau 
menjaga hamba-Mu 
yang shalih) '." Hadis ini 
diperkuat oleh [Yahya] 
dan [Bisyr bin 
Mufadldlal] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







[Ubaidullah] dari [Sa'id] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, sedang 
[Zuhair] dan [Abu 
Dlamrah] dan [Ismail 
bin Zakariya] 
menambahkan dari 
[Ubaidullah] dari [Sa'id] 
dari [Ayahnya] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan juga 
diriwayatkan oleh [Ibnu 
Ajian] dari [Sa'id] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6845 


"Cile. 2jl ^jii-a ^J^l (J^^ 
La i*j LjUrLl (Jl! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Abdul Malik] dari 
[Rib'i] dari [Hudzaifah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika 
mendatangi kasurnya, 
beliau memanjatkan doa: 
ALLAAHUMMA 
BISMIKA AHYAA WA 
AMUUTU (Ya Allah, 
dengan nama-Mu aku 
hidup dan dengan nama- 
Mu aku meningga) ', 
sebaliknya jika beliau 
bangun di pagi hari, 
beliau membaca: 
ALHAMDU LILLAHIL 
LADZII AHYAANAA 
BA'DA MAA 
AMAATANAA 
WAILAIHIN 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







NUSYUUR (Segala puji 
bagi Allah Yang telah 
menghidupkan kami 
setelah mematikan kami 
dan kepada-Nya kita 
kembali) '." 


6846 


2)1 (jlla (jlSJla ji (.J 

A \°^\\ JU IaSVuJ ISU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'd bin 
Hafsh] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Manshur] dari [Rib'I bin 
Khirasy] dari 
[Kharasyah bin Alhurr] 
dari [Abu Dzar] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam jika 
mendatangi tempat 
tidurnya (tidur) di 
malam hari, maka beliau 
memanjatkan doa: 
'BISMIKA NAMUUTU 
WA NAHYAA (Dengan 
nama-Mu kami mati dan 
hidup), dan apabila 
bangun beliau membaca 
doa: 

ALHAMDULILLAAHI 
LLDAZII AHYAANAA 
BA'DA MAA 
AMAATANAA 
WAILAIHINNUSYUU 
R (Segala puji bagi 
Allah yang telah 
menghidupkan kami 
setelah Dia mematikan 
kami dan kepada-Nya 
kita dibangkitkan)." 


6847 


1 'A w ^ a , ^jj ^ j yfl 1 Yi 'w 
c_Lj^S ^jc. ^ILLu ^jC- • a 1 ia ^)C. 
1 ^ auI ^ i laj ^jjIjC. ^jj! (jc 
AjIc- iil ^glla J jjoij JULSll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





l^Ill iil fLL (Jlla aIa! (^jIj 

1 *j '< » J (j' i «!• 1 "''j J 
I3jI jjUaluj a J ' '—j l3 ,J 


[Manshur] dari [Salim] 
dari [Kuraib] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya salah seorang 
diantara kalian ingin 
mendatangi isterinya, 
maka panjatkanlah doa: 
'BISMIKALLAAHUM 
MA JANNIBNASY 
WAJANNIBISYSYAIT 
HAANA MAA 
RAZAQTANAA 
(Dengan nama Allah, 
jauhkanlah kami dari 
setan dan jauhkanlah 
setan yang Engkau 
anugerahkan kepada 
kami) ', jika ditakdirkan 
memperoleh anak dari 
keduanya, maka setan 
tak bakalan 
membahayakannya 
selama-lamanya. " 


6848 


uj la 4 «Un« ^jj auI ±ic 1 * la 
^ajA 1 (jc ^jj 1 «alJa ^jc. (Jgjllafl 

AjIc. auI ^ji-a (^ull CJUJll 

(JSa (j^Liili <&l ^uil ClijSjij 

(J^ia (_pal jx-alLl ■ " U 'a j Ijlj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Maslamah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari 
[Hammam] dari [Adi bin 
Hatim] berkata, "Aku 
pernah bertanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku katakan, 
'Saya biasa melepas 
anjingku yang terlatih! 
Nabi menjawab: "Jika 
kau lepas anjingmu yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







terlatih dengan kau sebut 
nama Allah, lantas 
anjingmu menerkam 
mangsanya, maka 
makanlah dari yang 
diterkamnya, dan jika 
kamu melempar dengan 
batang panah namun 
batang panah itu melukai 
(melukai kulit, atau 
mengalirkan darah,) 
maka makanlah." 


6849 


5 uijlc (jC 4 UI (jf- t°°v'l-v i «Jjf- 

Ua U j) <J j^j ^ 1 jllSla 
^Lil ! jjSil <Jla ^ j»i l^jlc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] berkata, aku 
mendengar [Hisyam bin 
Urwah] menceritakan 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah] berkata, 
"Wahai Rasulullah, di 
sini ada beberapa kaum 
yang baru saja 
meninggalkan kesyirikan 
(Keislamannya baru- 
baru saja), mereka biasa 
membawakan daging 
untuk kami yang kami 
tidak tahu dengan 
menyebut nama Allah 
ataukah tidak (lantas 
bagaimana)? ' Nabi 
menjawab: "Sebutlah 
oleh kalian nama Allah, 
dan makanlah." Hadis 
ini diperkuat oleh 
[Muhammad bin 
Abdurrahman] dan 
[Darawardi] dan 
[Usamah bin Hafsh]. 


6850 


jaUicA liiik ^aC O o ato uJ^a 


Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada kami [Hafs bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
berkurban dengan dua 
kambing, beliau sebut 
nama Allah dan beliau 
bertakbir." 


6851 


4 J ua ljj.Ha (jj (j aaa lijJLa 
illuj Ajlc AUl ^U.-i (ej^l ''S ■'" 
^jAlla ^jlLaJ (jl (JjS ^jj (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafs bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari [Al 
Aswad bin Qais] dari 
[Jundab] ia pernah 
menyaksikan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di hari raya 
kurban (idul adla) 
mendirikan shalat, 
kemudian berkhutbah 
dan bersabda: 
"Barangsiapa 
menyembelih sebelum 
shalat, hendaklah ia 
menyembelih kembali 
dengan sembelihan lain 
sebagai gantinya, dan 
barangsiapa belum 
menyembelih, hendaklah 
menyembelih dengan 
menyebut nama Allah." 


6852 


^■ac (jjl (jc- jlip (jJ Ajc 
(Jlalli La^Ac. <&l l^j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Warqa'] dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibn Umar] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







radliyallahu'anhuma 
mengatakan, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan kalian 
bersumpah dengan nama 
bapak-bapak kalian, dan 
barangsiapa bersumpah, 
hendaklah bersumpah 
dengan nama Allah." 


6853 


i \ 1» ui 1 ij \<k\ Q\ a \\\ j \\ \ 'A W 

J'" B" Jl ' 8 9 i B 

JJ^ L? J* J'' 
<jjLk jjj JaujI (jj (jljiui ^1 

UI jjl ojjjA ,_ll t (j-a 
Ls lLa A)jl (J jj-uJ tllijJla SjJjA 

(jj auI JjjC- ^jikU (Cj1 LajVl 
AjjjiJ ClljliJI AjjI (jl (j^aUt 
IfrLa jl* i ml I jaJoli^l (ji^ 
I j^j^ UalB IaAluj ^uajJo 

1 lili (JI5 i jl'ioil ,j-v\l (j^i 

(JjSI (jjla. C5-^ CliLJj -Vjl LajVl 

jLui (JLLajI ^^jit liljlilLlij 
JjilS CLljLkJI (jjl 4 Viaar-- j'*'* 

1 j^' al ^jj AjL^wal 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru bin Abu Sufyan 
bin Usaid bin Jariyah 
Atstsaqafi] sekutu bani 
Zuhrah yang merupakan 
salah seorang sahabat 
Abu Hurairah, bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Pernah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m mengutus sepuluh 
orang sahabatnya yang 
di antaranya ialah 
Khubaib Al anshari, 
lantas [Ubaidullah bin 
Iyadl] memberitakan 
kepadaku bahwa [anak 
perempuan Al Harits] 
mengabarkan 
kepadanya, tatkala 
mereka (Banu Harits bin 
Amir bin Naufal) 
berkumpul, Khubaib bin 
Adi meminjam sebuah 
pisau kepada anak 
perempuan itu untuk 
membersihkan rambut- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







rambut tubuhnya. 
Tatkala mereka 
keluarkan Khubaib dari 
tanah haram untuk 
mereka bunuh, Khubaib 
Al anshari berkata, "Aku 
tak peduli ketika aku 
terbunuh sebagai 
seorang muslim # Di 
bagian tubuh manapun 
aku terbunuh karena 
Allah # Asalkan itu 
semua demi Dzat Allah 
# Kalaulah Allah 
berkenan Ia memberi 
barakah di semua 
sambungan daging yang 
tercabik-cabik." Khubaib 
kemudian dibunuh oleh 
anak laki-laki Al Harits, 
dan nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
kabarkan berita 
kematian Khubaib dan 
teman-temannya kepada 
sahabat-sahabatnya 
ketika mereka 
memperoleh musibah 
yang menimpanya." 


6854 


lillUt (jj jj aak (jj ^aC UAlk 
(jc (ji-at^l Iai la ^1 Uj 
CJ^- 3 csf^' (j**^ ^ t!p JjilS 
Aki (j-o La ^lluj 4j1c. 'Jii\ 

(J^l (j-a AUl (j^i JJC.I 
AjII t_lkl Aki Laj (jjia.ljlll 
<&l jj-a ^Aill 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Hafs bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Abdullah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tak ada 
seorangpun yang lebih 
cemburu daripada Allah, 
yang karena sifat 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







cemburu-Nya Allah 
mengharamkan segala 
bentuk kejahatan, dan 
tak seorang pun yang 
lebih senang dipuji 
daripada Allah." 


6855 


AjIc a)j1 lc 0 C -'>J1J)& 
4 mij ( _ s it ■ ■ I '^j jA j Aju£ [j 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdan] 
dari [Abu hamzah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dikala Allah 
mencipta manusia, Dia 
menulis dalam kitab- 
Nya yang Dia sendirilah 
yang menulis terhadap 
diri-Nya, dan itu 
diletakkan-Nya di 
sisiNya di atas 'arsy, 
'Sesungguhnya rahmat- 
Ku lebih mendominasi 
kemurkaan-Ku'. " 


6856 


alluj 4jIc- 2ll ^jii-a /L^l (JllJlI 

y! yj^ u! j fs- 1 ? j#=>- j^* 

(jjj Ic-ljjs Aji) CjjjSJ __>fkij 


Telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Hafs] telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] aku mendengar 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] 
radliy allahu 'anhu 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Aku berada dalam 
prasangka hamba- Ku, 
dan Aku selalu 
bersamanya jika ia 
mengingat-Ku, jika ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mengingat- Ku dalam 
dirinya, maka Aku 
mengingatnya dalam 
diri- Ku, dan jika ia 
mengingat- Ku dalam 
perkumpulan, maka Aku 
mengingatnya dalam 
perkumpulan yang lebih 
baik daripada mereka, 
jika ia mendekatkan diri 
kepada-Ku sejengkal, 
maka Aku mendekatkan 
diri kepadanya sehasta, 
dan jika ia mendekatkan 
diri kepada-Ku sehasta, 
Aku mendekatkan diri 
kepadanya sedepa, jika 
ia mendatangi-Ku dalam 
keadaan berjalan, maka 
Aku mendatanginya 
dalam keadaan berlari." 


6857 


Ci Jj^ CP JJ^ CP £0 Ltf 
35 4jVI s^A CJjj liilll ill Jjc. 

C5 lLa ^_ull Jll £Sa ja (j-o Ulic 

(JlaS djl^jj j jC- 1 alluj AjIc alll 

J^jlll (Jlaa iSliji (j^ jl 

f', { « ' S' s 

j jtl ilLij Ajlc *&l ( _ s -1j-=> 

(JlSi li'iA i<:„,\', jl JIS i'A^Lji 

IjlA ijLij Ajic iil ^jij-a (^fill 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] dari [Amru] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Tatkala ayat 
berikut diturunkan: 
'(Katakanlah Hai 
Muhammad, Dia-lah 
yang Maha berkuasa 
mengirimkan siksaan 
untuk kalian dari atas 
kalian) ' (QS. Al An'am 
65), Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanjatkan doa: 'Saya 
berlindung dengan 
wajah-Mu, ' lantas Allah 
berfirman: '(Atau dari 
bawah kakimu) ' (QS. Al 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







An'am 65), maka nabi 
memanjatkan doa: 'Saya 
berlindung dengan 
wajah-Mu', dan Allah 
berfirman: '(Atau 
menjadikan kalian 
berkelompok-kelompok) 
' (QS. Al An'am 65), 
maka Nabi berkomentar 
'Ini lebih sepele.' 


6858 


Ijc (jc ^alj (jc- 
V iil (j) JUa Ajit alll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Juwairiyah] dari 
[Nafi'] dari [Abdullah] 
berkata, "Dajjal disebut- 
sebut di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas beliau 
berkomentar" Allah 
tidak samar bagi kalian, 
Allah tidak buta sebelah 
-sambil beliau 
mendemontrasikan 
dengan tangannya ke 
matanya- 'dan 
bahwasanya al masih 
addajjal buta sebelah 
kanan, seolah-olah 
matanya anggur yang 
menjorok." 


6859 


<uil ^'^* £5^1 d" i *"* ™ dr^J 
Clliill JjC-Vl jijl VI ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafs bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Qatadah] berkata, 
aku mendengar [Anas] 
radliyallahu'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Tidaklah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Allah mengutus seorang 
nabi pun melainkan telah 
mengingatkan kaumnya 
terhadap si buta sebelah 
dan si pendusta, ingatlah 

I 'O 

bahwa dajjal adalah buta 
sebelah, sedang Rabb 
kalian tidak buta 
sebelah, tertulis diantara 
kedua matanya KAFIR." 


6860 


Ijlla jjUc. UliAk -s 'A UliAk 
4_jac (jjl jA ( _ s jjjJi lVi w l-JjA j 

l^cSLLiS j\ 3 j$-J lj*'i^U"i 

^jjj (jjlLk jA (j-a d uS illl (jU 
4c jii (jc- ^AL=Ji Jlaj-LaUall ^jj 

A-uIl <Jla Jlaa AntLi UI i'i*<ilu 

UilLk <Oll Vj <3 jiLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Affan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Wuhaib] 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa] - 
yaitu Ibn Uqbah- telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Yahya 
bin Hibban] dari [Ibn 
Muhairiz] dari [Abu 
Sa'id Al Khudzri] saat 
perang bani Musthaliq, 
bahwa para sahabat 
mendapatkan para 
tawanan wanita, dan 
mereka ingin 
menikmatinya (jimak) 
namun tidak 
menginginkan para 
tawanan wanita itu 
hamil. Maka mereka 
bertanya kepada nabi 
tentang 'azl 

(mengeluarkan sperma 
di luar kenaluan wanita), 
maka Nabi bertanya: 
'Bukan sebaiknyakah 
kalian tidak 
melakukannya, sebab 
Allah telah menetapkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Lu la 43 *Ja3 (jj jlliJi *" ^ 
^."^ (jLolji (jc SjI^I g)C £l2iA 

i211j£ 4-aUall ijj (JjiajAlI auI 
Ujj 1 ')» a I *" l iil j\ Qj\ jSjS 

IjA lijl£-a (j^i likjjj (^jii. 
Lal ^5] Lj (jjl jAlS ^51 uj-^ 
Akil! j oJjj Atll dillla (jjjll (_g jj 

CllLil jliS IjlA LulSLa (j-a likjjj 

^T) )U-j. ^jSjjj lilljA 
(Jjl LL_jj IjjjI (j^lj LjjLLal 

aSl "'^ CllU (3 LL (jjJ^ 

(j^lj L. 'l Lal ^^jll Ajliiaa jSiij 
I '0 Lal (^lll a\3 laa ^jJ J^ijj 

(jjjUa I ^jK' a-oKj Sljjill 

J&i 'j ^LiA Cliuil (Jjija ( _ s -"i 
(j^lj L. 'l Lal ^^jll AjllJaa 

^LiiC. ^jjjLiS j^j 4j-al£j 
__>i.Ll La^j (j^i ^iii La <1 

( _ s ic (jjliLila (jljajla ^jjUa 

CjjIj lili AjIc J (j jjjjj 
La ,_jc.jj3 |jaJ 4l dai j 



siapa saja yang hidup 
hingga hari kiamat tiba? 
' Sedang [Mujahid] 
berkata dari [Qaza'ah] 
aku mendengar [Abu 
Sa'id] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Tidaklah manusia yang 
dicipta melainkan Allah 
lah yang menciptanya." 



6861 



Telah menceritakan 
kepadaku [Mu'adz bin 
Fadlalah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
bahwa nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada hari 
kiamat Allah 
mengumpulkan orang- 
orang mukmin, lalu 
mereka berkata, 'Tidak 
sebaiknyakah kita 
meminta syafaat kepada 
Rabb kita sehingga Dia 
bisa menjadikan kita 
merasa aman dari tempat 
kita sekarang ini? ' 
akhirnya mereka datangi 
Adam dan mereka 
sampaikan, 'Wahai 
Adam, bukankah engkau 
tahu bahwa Allah 
menciptamu dengan 
tangan-Nya dan Ia 
jadikan para malaikat 
tunduk sujud kepadamu, 
dan mengajarimu nama- 
nama segala sesuatu, 
maka mintailah syafaat 
Tuhan kami untuk kami 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



lili p 4-L=JI ^iajU lik 

jLiJ ( _ s ic.Jij (jl iil s.l2u La 

(j I auI i-Lui La ^^jc-Jua 1-li.Lui 
£JS i' ^ 'a £9jl cJLy .jj 1 " \i 
^q >V i ^Lil j <LlaxJ ^Ljj ^ la t n 1 

LS^ IJ# ^ 40 ^ tf 'J 'f' 

i> V] jUl! 

(jja julI j-a ^^ij ^illjJJ <Llic. 

VI <> v Jli j- jllll ^ 

La JJ=JI (j-a 4Jij ^ (jlSj iil 
jj-a jlill jj-a £ j^j "aji j jj 
La AJI ^ tf&j 'M i\ Al\ i 01 



sehingga Dia bisa 
memberi kenyamanan 
kami dari tempat kami 
sekarang ini! ' Adam 
hanya menjawab, 'Aku 
tidak berhak di sini.' Dan 
Adam menceritakan 
kesalahan yang pernah 
dilakukannya kepada 
mereka seraya berkata, 
'Coba kalian datangi 
Nuh sebab ia adalah 
rasul pertama-tama yang 
Allah utus ke penduduk 
bumi.' Mereka pun 
mendatangi Nuh, namun 
Nuh menjawab, 'Saya 
tak berhak menolong 
kalian di sini', sambil 
Nuh menceritakan 
kesalahan yang pernah 
dilakukannya, 'namun 
coba datangilah Ibrahim 
yang ia adalah 
khalilurrahman (kekasih 
Allah Arrahman).' 
Lantas mereka pun 
mendatangi Ibrahim. 
Hanya Ibrahim 
menjawab, 'Maaf, di sini 
saya tak berhak 
menolong kalian.' Lantas 
Ibrahim menyebutkan 
kesalahan yang pernah 
dilakukannya seraya ia 
katakan, 'Coba 
datangilah Musa, 
seorang hamba yang 
Allah telah memberinya 
Taurat dan Dia 
mengajaknya bicara.' 
Mereka pun mendatangi 
Musa, hanya Musa 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berkata, 'Maaf, di sini 
saya tak berhak 
menolong kalian, ' lalu ia 
menceritakan kesalahan 
yang pernah 
dilakukannya, 'namun 
datangilah Isa, hamba 
Allah dan rasul-Nya, 
kalimah-Nya dan ruh- 
Nya.' Lantas mereka 
mendatangi Isa.' Hanya 
Isa menjawab, 'Maaf, di 
sini saya tak berhak 
menolong kalian, namun 
cobalah kalian datangi 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, seorang hamba yang 
telah diampuni dosanya 
baik yang terdahulu 
maupun yang akan 
datang.' Lantas orang- 
orang pun 
mendatangiku. Aku 
berusaha mendatangi 
dan meminta ijin 
Tuhanku sehingga aku 
diijinkan. Dan jika 
kulihat Tuhanku, aku 
tersungkur sujud. Lantas 
Allah membiarkanku 
sekehendak Allah 
membiarkanku. Tiba- 
tiba ada suara 
memanggil-manggil, 
Angkatlah kepalamu hai 
Muhammad, katakanlah, 
perkataanmu didengar, 
mintalah, engkau diberi, 
ajukanlah syafaat 
engkau akan diberi! Aku 
pun memuji Tuhanku 
dengan pujian yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



diajarkan Tuhanku 
kepadaku tentangnya, 
kemudian aku memberi 
syafaat. Aku pun 
memberi syafaat, lantas 
Dia memberiku batasan 
yang aku kemudian 
memasukkan mereka ke 
dalam surga. Aku 
kemudian kembali, dan 
jika kulihat Tuhanku, 
aku tersungkur sujud dan 
Allah membiarkanku 
sekehendak-Nya. Lantas 
ada suara, Angkatlah 
kepalamu hai 
Muhammad, katakanlah, 
engkau didengar, 
mintalah, engkau pasti 
diberi, mintalah syafaat, 
engkau musti diberi 
syafaat.' Maka aku 
memuji Tuhanku dengan 
pujian yang telah 
diajarkan Tuhanku 
kepadaku tentangnya. 
Lantas aku memberi 
syafaat. Dan Dia 
memberiku batasan yang 
aku kemudian 
memasukkan mereka ke 
dalam surga. Aku 
kembali dan kuutarakan 
kepada Tuhanku, 'Ya 
Tuhanku, tidak tersisa 
dalam neraka selain 
yang ditahan oleh 
Alquran dan wajib kekal 
di dalamnya'." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Akan 
dikeluarkan dari neraka 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







siapa saja yang 
mengucapkan laa-ilaaha- 
illallah dan dalam 
hatinya mempunyai 
kebaikan seberat sebiji 
gandum, kemudian akan 
keluar dari neraka siapa 
saja yang mengucapkan 
laa-ilaaha-illallah dan 
dalam hatinya terdapat 
kebaikan seberat biji 
tepung, dan akan keluar 
dari neraka siapa saja 
yang mengucapkan laa- 
ilaaha illallah sedang 
dalam hatinya terdapat 
kebaikan seberat biji 
atom." 


6862 


V (_^bLa ill A) (Jll allij AjIc 2ll 

jt g j (J lUl f.l -v i,. 4 00*1 1 g i >i li 1 

(Jjli Ali (Jjijl ^* ft' <3^J 

eLill ^jic- 4_jijC. djli^ «Al ^ Lo 
jj '-"O'*- i (jijiki (JJJ^V sJjJj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abuz Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tangan Allah selalu 
penuh, tidak kurang 
karena memberi nafkah, 
dan selalu dermawan 
baik siang maupun 
malam." Beliau bersabda 
lagi: "Bukankah kalian 
telah melihat apa yang 
dibelanj akan-Nya 
semenjak Dia mencipta 
langit dan bumi, dan 
tidak berkurang sedikit 
pun apa yang di tangan- 
Nya?" Beliau bersabda 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



cs j1j ^ ^u,laJ| C5 ^ c (^-ia. cJli 

(jjl (jt £3U (jt IjjC (jC 

(J jj^jj (jcLoguC jlll ^ i Saj ^)JftC. 
(Jll AjI illjj j 4jIc auI ^jlj-a ^iil 

(Jjil 4 'J "J. 1 lili J) « I Uli (jjitij 

l—W^uji o JAi (jj J-aC 

(^iill (jc jic (jjl '"'»"■" 1 alLui 

(jc ' ■ 'j» ui (jLijJI Jr 

ui (ji jji ^ji^i ^jajjM 

(jiajVI auI (j'— ;'°j illuj AjIc auI 



lagi: "Arsy-Nya di atas 
air, dan tangan-Nya 
yang lain memegang 
timbangan, yang 
terkadang Ia rendahkan 
atau Ia tinggikan." 



6863 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muqaddam bin 
Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
pamanku [Alqasim bin 
Yahya] dari 

[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibn Umar] 
radliyallahu'anhuma, 
dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m, beliau bersabda: 
"Pada hari kiamat Allah 
menggenggam bumi dan 
langit berada di tangan 
kanan-Nya, lantas Allah 
berfirman Aku lah sang 
raja'." [Sa'id] 
meriwayatkannya dari 
[Malik] dan [Umar bin 
Hamzah] berkata, Aku 
mendengar [Salim] aku 
mendengar [Ibn Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
hadis ini." Dan [Abui 
Yaman] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah] bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bersabda: "Allah 
menggenggam bumi." 



6864 



Seajal (jJ ) ^Aj^i J^LlA IjJ ^ 

S ^jC. ^JA l^jjj ^jC (jLiuLjjj 

U JUa ^iuij Ajic- auI ^jij-a (^ull 



LH-^J^'j t^- 3 ! (JT^ 

I j3 oA^IJjj Cll-ij (^ji^ |»1j^J 
(J j l <a3 Aj3 J)l jj 1j» m ^ J^J 
AUl IjC (jt o-lnc (jC ^sjaI^j) 



Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] ia 
mendengar [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sufyan] telah 
menceritakan kepadaku 
[Manshur] dan 
[Sulaiman] dari 
[Ibrahim] dari ['Abidah] 
dari [Abdullah], bahwa 
seorang Yahudi 
menemui nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata 
'Hai Muhammad, Allah 
memegang langit di atas 
satu jari, dan seluruh 
bumi dengan satu jari, 
dan seluruh gunung 
dengan satu jari, dan 
semua pohon hanya 
dengan satu jari, dan 
seluruh makhluk yang 
ada hanya dengan satu 
jari, lantas berkata 
Akulah Sang raja.' Maka 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pun tertawa hingga 
kelihatan gigi serinya, 
kemudian beliau 
membaca ayat: '(Dan 
mereka tidak 
menghormati Allah 
dengan penghormatan 
yang semestinya) ' 
(QS.Azzumar 67). 
[Yahya bin Sa'id] 
berkata, "Dan [Fudlail 
bin Ziyad] di dalam 
hadis tersebut 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menambahkan, dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Abidah] 
dari [Abdullah] lantas 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m terkagum-kagum 
seraya 

membenarkannya. " 


6865 


[•"i.^itu jj'ir.S/l t "i 'w il l ViK 

^jill Ji 34j «a.?-^ ^ 

JlIi al L5 ic dll j<unll liluJaJ 

IjI lillaJI UI JjSj p C5 it 

AjIc iil jLa ^ill C-uIjl iliiil 
^j s.l^lj^j dljj <21a i <a ^llaj 
ojj3 auI 1 JJJ3 La j 1^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafs bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] aku 
mendengar [Ibrahim] 
berkata, Aku mendengar 
[Alqamah] berkata, 
[Abdullah] berkata, 
"Seorang laki-laki ahli 
kitab menemui nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
'Wahai Abui qasim, 
Allah memegang langit 
hanya dengan satu jari, 
semua pohon hanya 
dengan satu jari, semua 
bintang hanya dengan 
satu jari, seluruh 
makhluk hanya dengan 
satu jari, lalu Allah 
berfirman: Akulah sang 
raja, akulah sang raja'. 
Dan kulihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa hingga 
kelihatan gigi serinya, 
lantas beliau membaca 
ayat: '(Dan mereka tidak 
menghormati Allah 
dengan penghormatan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



yang semestinya) ' 
(QS.Azzumar 67). 



6866 



511 



(j^i (Jjjajul (JUa allaj AjIc auI 
sjjc L) -0 J cs*^ -0 .J^' 

CLaj lilli (JLl (j' 0 J L>° 

a!=JI &i J=J 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail At Tabudzaki] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik] dari 
[Warrad] juru tulis 
Mughira, dari 
[Mughirah] berkata, 
"Sa'd bin Ubadah 
berkata, "Kalaulah 
kulihat seorang laki-laki 
bersama isteriku, niscaya 
aku penggal dia dengan 
pedang di bagian mata 
pedangnya, bukan 
dengan pinggirnya." 
Berita ini kemudian 
terdengar oleh 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, sehingga beliau 
bersabda: 'Adakah 
kalian merasa heran 
dengan kecemburuan 
Sa'd? Demi Allah, 
sungguh aku lebih 
cemburu daripada dia, 
dan Allah lebih cemburu 
daripada aku, dan karena 
kecemburuan Allah 
itulah Allah 
mengharamkan segala 
kejahatan baik yang 
nampak maupun yang 
tersembunyi, dan tidak 
ada seorangpun yang 
lebih suka terhadap 
argumentasi daripada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Allah, karena itulah 
Allah mengutus para 
rasul sebagai pembawa 
berita gembira dan 
pemberi peringatan, dan 
tak ada seorang pun 
yang lebih menyukai 
pujian daripada Allah, 
karena itulah Allah 
menjanjikan surga." 


6867 


Ijjj^j i Luj jjj \io liLla 
^j-o t^liLal (J^^l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Hazim] dari [Sahal bin 
Sa'd] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bertanya kepada 
seseorang: Apakah 
engkau mempunyai 
hapalan alquran? ' Ia 
menjawab, Ada, yaitu 
surat sedemikian 
sedemikian, ' yang ia 
sebut namanya." 


6868 


' * e , s - 

jj-ojll (JaI (ja (3ii3 LilaC-ii 

Jll U jiVl Ija JjI ^' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
berkata, Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu Hamzah] dari 
[Al A'masy] dari [Jami' 
bin Syidad] dari 
[Shafwan bin Muhriz] 
dari ['Imran bin 
Hushain] berkata, 
"Pernah aku di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Tiba-tiba ada 
sekelompok kaum dari 
bani Tamim 
mendatanginya dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berkata, 'Terimalah 
berita gembira wahai 
bani Tamim! Mereka 
menjawab, 'Engkau telah 
memberi kami kabar 
gembira, maka 
berikanlah! Lantas 
beberapa orang 
penduduk Yaman datang 
dan beliau katakan: 
'Terimalah kabar 
gembira wahai 
penduduk Yaman, sebab 
bani Tamim belum 
menemerimanya! ' 
Mereka jawab, 'kami 
menerimanya, kami 
datang untuk belajar 
agama dan bertanya 
kepadamu awal-awal 
kejadian alam ini! Nabi 
menjawab: 'Allah telah 
ada dan tidak ada 
sesuatu pun terjadi 
sebelum-Nya, arsy-Nya 
berada di atas air, 
kemudian Allah 
mencipta langit dan 
bumi dan Allah 
menetapkan segala 
sesuatu dalam alquran'. 
Lantas seorang laki-laki 
mendatangiku dan 
berujar 'Wahai Imran, 
carilah untamu, sebab 
untamu pergi! Aku 
bergegas mencarinya, 
tidak tahunya 
fatamorgana (padang 
pasir) menghilangkan 
pandangannya. Demi 
Allah, sungguh aku 
mengimpikan sekiranya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







untaku biarlah hilang 
sedang aku tidak usah 
berdiri." 


6869 


1JC. UiiAi. Atll 1JC. (jj ^Ic UjAi. 
^aUoA ^jc- ^)-ftX-a (j^l)^ 

(j^-oJ (j) (3^ aiulj 4jlc <&l 

J°,UI !■ 1 i ;„ S IZ\ 1 '„ . V i_; » * 

(Jjla. Ala (Jjijl l- 0 A-^J^ J^S-^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hurairah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tangan 
kanan Allah selalu 
penuh dan sama sekali 
tidak pernah kurang 
karena berderma (infak), 
Dia sangat dermawan 
baik malam maupun 
siang, tidakkah kalian 
tahu apa yang telah 
diinfakan-Nya semenjak 
Ia mencipta langit dan 
bumi dan itu semua 
tidak mengurangi apa 
yang berada di tangan 
kanan-Nya? Dan arsy- 
Nya berada diatas air, 
dan ditangan-Nya yang 
lain urusan menjulurkan 
atau menahan, 
karenanya Dia 
meninggikan atau 
merendahkan." 


6870 


1 — ~ — f - i — > — a i 

(jj Laa « 11] la 'u -s 1 Hl la 
Al j (jj AlJai. lliiSi. A a laJall ^)5ij 
jjj Ajj ^.LiJli jjjijl jjc- CAilii (jc 
(gALa ^Jjll (J» 7- 3 \\\ "CijLa. 
iil (jjl JjiJ f ^Knj 4jlc ii! 

(_)jill (Jll liTllc liluJalj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Bakar Al Muqaddami] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



JIS lili Uuls ^Lsj 

<jr^ 4^0 



telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Tsabit] 
dari [Anas] berkata, 
"Zaid bin Haritsah 
datang melaporkan 
keluh kesahnya, lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Bertakwalah engkau 
kepada Allah, dan 
tahanlah isterimu." Anas 
berkata, "Kalaulah 
Rasulullah sudah 
merahasiakan sesuatu, 
beliau sungguh 
merahasiakannya. " 
Ketika itu Zainab binti 
Jahsyin membanggakan 
diri kepada isteri-isteri 
beliau lainnya seraya 
berkata, 'Kalian 
dikawinkan oleh 
keluarga kalian, 
sebaliknya aku 
dikawinkan sendiri oleh 
Allah ta'ala dari atas 
langit berlapis tujuh.' 
Dan masih dari Tsabit 
mengenai ayat: '(Dan 
kamu merahasiakan 
urusanmu yang Allah 
membeberkannya, dan 
kamu takut kepada 
manusia) ' (Qs. Al 
Ahzab: 37), ayat ini 
diturunkan tentang 
percekcokan rumah 
tangga Zainab dan Zaid 
bin Haritsah." 



6871 



Ajt 'M ^jjJaj lillLa (^jj (jjijl 



Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





C ''j j [j ■ -l1 a aJI AjI CIiIjjJjSj 
( _ s Jt ^ksj djl£j 1 ta ij l^f^ 

allll J Ajlc jlll 1 , V, /gjjjl S-Lulj 
^jii^jl illl (jl (J j£) ClljlSj 
fil rfU n\l 


menceritakan kepada 
kami [Isa bin Tahman] 
berkata, aku mendengar 
[Anas bin Malik] 
radliyallahu'anhu 
mengatakan, "Ayat hijab 
diturunkan tentang 
Zainab binti Jahsyin, 
yang ketika itu beliau 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m memberinya makan 
berupa roti dan daging, 
dan Zainab 
membanggakan diri 
kepada isteri-isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lainnya 
dengan berkata, Allah 
lah yang menikahkanku 
di langit.' 


6872 


1 ' 1» a i i j i^i (jiiiii j 'i ivi^-v 

iil ^jii-a ^JjJI (jc-o JJjA ^1 
(jj 4_iijc. JjjS oAic C (jla 11 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abuz zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketika Allah 
menetapkan penciptaan, 
Dia tulis di sisi-Nya di 
atas arsy-Nya 'Rahmat- 
Ku lebih mendominasi 
kemurkaan-Ku'." 


6873 


Vil-v jl'ii'll (ji iiAljil lu. W 

l| Wl-v (JU «rlU (ji li^li 
jlluJ (jj s-UaC (jC. 3^ 

(j-al (ji £JVa illoj <j1c iiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Fulaih] 
berkata, telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




menceritakan kepadaku 
[Ayahku] telah 
menceritakan kepadaku 
[Hilal] dari ['Atha bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah 
dan rasul-Nya, 



mendirikan shalat, dan 
berpuasa pada bulan 
Ramadlan, maka Allah 
berkewajiban 
memasukkannya 
kedalam surga, baik ia 
berhijrah fi sabilillah 
atau duduk di tempat 
tinggalnya tempat ia 
dilahirkannya." Para 
sahabat berkata, "Wahai 
Rasulullah, tidak 
sebaiknyakah kami 
mengabarkan orang- 
orang tentang hal ini?" 
Nabi malahan 
menjawab: "Dalam 
surga terdapat seratus 
derajat yang Allah 
persiapkan bagi para 
mujahidin di jalan-Nya, 
yang jarak antara setiap 
dua tingkatan bagaikan 
antara langit dan bumi, 
maka jika kalian 
meminta Allah, mintalah 
surga firdaus, sebab 
firdaus adalah surga 
yang paling tengah dan 
paling tinggi, di atasnya 
ada singgasana 
Arrahman, dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







daripadanya sungai 
surga memancar." 


6874 


ji ^1 (jc- 4jjI (jc ^ aJdll jA 

Lila (_>JLi. alLij AjIc auI ^U^i 
3a UI U (Jli ^ ii tlij^" 
&l cJa Jta si* (Ijajsj (jjl cSjii 
t! ia jj Lgjla tljls ilc i jIjjjj 

UJ (jjjJS J ja i oli ,j (jjsLiuii 

^J U_s jiua t^ya ^jjaj3 ' " '*■■»■ '"'J'* 
.JJC oplji UJ jg'iina Ij3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ja'far] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] -yaitu At 
Taimi- dari [Ayahnya] 
dari [Abu Dzar] berkata, 
"Aku masuk masjid 
sedang Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m duduk. Ketika 
matahari terbenam, 
beliau bertanya: 'Wahai 
Abu Dzar, tahukah 
engkau ke manakah 
matahari ini pergi?" Aku 
menjawab, Allah dan 
rasul-Nya lah yang lebih 
tahu! ' Nabi menjawab: 
"Sesungguhnya matahari 
ini pergi meminta ijin 
untuk sujud sehingga 
diijinkan, seolah-olah 
dikatakan kepada 
'Kembalilah engkau dari 
tempat engkau datang', 
maka ia muncul di 
sebelah baratnya, " 
kemudian beliau 
membaca: '(Itulah 
tempat tinggalnya) ', 
menurut bacaan 
Abdullah." 


6875 


Lil la ^jaIjjJ (jc ^g^jiya Lil la 
(jLlLall (jj i iV. jjc. i . il g i7i (jjl 
Clulll (Jllj CllAj (jj j (jl 
(jr. jji jji-vjll lir. Vil-v 
jl (JjUlJI (jjl (jC U-lUJi (jjl 
^1 (jLijVli Ajia. CIiAj (jj 3j j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] dari 
[Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Syihab] dari 
[Ubaid bin Sibaq] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



^jI £-0 4j^j]| o^jjjji '''''f j 
(jc Clnlll LAlla JJ^J (jJ jaJ 



bahwa [Zaid bin Tsabit], 
sedang [Al Laits] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Khalid] dari [Ibn 
Syihab] dari [Ibn Sibaq 
Zaid bin Tsabit] 
menceritakannya dengan 
berkata, "Abu Bakar 
mengutus seseorang 
kepadaku dan Abu 
Khuzaimah Al Anshari, 
sehingga aku telusuri 
alquran dan hingga aku 
temukan akhir surat At 
Taubah, yang aku tidak 
menemukannya dengan 
seorang pun selain 
bersamanya, yaitu ayat: 
'(Telah datang kepada 
kalian seorang rasul dari 
kalian sendiri) ' (QS. 
Attaubah 128), hingga 
penghabisan surat al 
Bara'ah (surat At 
Taubah)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Bukair] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yunus] dengan 
hadis ini, dan beliau 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Yahya bin Bukair 
telah menceritakan 
kepada kami Al Laits 
dari Yunus dengan hadis 
ini, dan ia menyebutkan, 
'Bersama Abu 
Khuzaimah Al anshari." 



6876 



■ ■ Lift j UJ la Ju*\ jjj l'' la 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 





^1 (jc o3u3 (jC AULul (jC 
Atll ^ l^ij (jjuc jjl (jc Ajllill 
^glla ^-fjJI 

V t^-ljSlI Aic JjSJ illoj 4j1c 

VI aJI V fjill fJiil iil VI 3JI 

V) tfj v Jkiii 40 s& 
^jj^ll (jijill 4-0 


kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Sa'id] dari [Qatadah] 
dari [Abui Aliyah] dari 
[Ibn Abbas] 
radliyallahu'anhuma 
berkata, "Jika susah, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memanjatkan 
doa: 'LAA-ILAAHA 
ILLALLAHUL 
ALIIMUL HALIIM, 
LAA-ILAAHA 
ILLALLAH 
RABBULARSYIL 
AZHIIMI LAA- 
ILAAHA ILLALLAH 
RABBUS 
S AM A A W A ATI 
WARABBUL ARDLI 
RABBULASYIL 
KARIIMI (Tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana, tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah, Tuhan 
pemelihara arsy Yang 
Maha Agung, tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah Yang 
memelihara langit dan 
bumi, Tuhan pemelihara 
arsy yang mulia) '." 


6877 


1 ^ 'w t a , * ^jj 1 jj 'w 
jjujAlI .la m ls j\ jc 

IjU "LiUall ajj (jj°» i aJ (_)jull 
j»jl jii (j-a A^l (^jjj jaI UI 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Amru bin Yahya] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





qC A alui ^1 (jc (J' «aall jj 
(ji (Jjl (jj^li t Uji j AjIc 

(jijaJL ^^jLi jJi lili i " it j 


dari [Ayahnya] dari 
[Abu Sa'id Al Khudzri] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Pada hari 
kiamat semua manusia 
pingsan, tak tahunya 
saya dan Musa 
berpegangan dengan 
salah satu penyangga 
'arsy." Sedang [Al 
Majisyun] berkata dari 
[Abdullah bin Fadll] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dan aku 
menjadi manusia yang 
pertama-tama 
dibangkitkan, tak 
tahunya Musa sudah 
menyangga arsy." 


6878 


(JjIIIj 4£Lj!>U ( LSja jjjaUjj 

( i ^jj» ala j j jl^llU <£jiLoj 
o^/U-aj Jj ajui a^LLa 
i» W , ^Sj3 1 jjU (jjill ^ jxJ 

^Jls j 1 ,' ; ^ J ^Ulll j .j j 1 .V< ; 
'l jl 'n 'i j i A| i v; 'w 

a'ny>'n l^liSTi jtil jU i uutl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Az Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] 
radliyallahu'anhu, 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Di tengah- 
tengah kalian ada 
malaikat yang silih 
berganti bertugas 
mengiringi kalian 
diwaktu malam dan 
siang, mereka 
berkumpul ketika shalat 
'ashr dan shalat subuh. 
Malaikat yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



mengawasi amal kalian 
di malam hari naik ke 
langit lantas Allah 
bertanya mereka -dan 
Allah lebih tahu keadaan 
kalian- bagaimana kalian 
tinggalkan hamba- 
hamba-Ku? Para 
malaikat menjawab, 
'Kami tinggalkan mereka 
sedang mereka tengah 
mendirikan shalat, dan 
kami datangi mereka 
sedang mereka 
mendirikan shalat'." 
Sedang Khalid bin 
Makhlad berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Sulaiman telah 
menceritakan kepadaku 
Abdullah bin Dinar dari 
Abu Shalih dari Abu 
Hurairah berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersedekah dengan 
separuh biji kurma dari 
penghasilan yang baik, 
dan tidak ada yang naik 
kepada Allah kecuali 
amal yang baik, maka 
Allah menerimanya 
dengan tangan kanan- 
Nya, kemudian 
mengembangkannya 
untuk pelakunya 
sebagaimana salah 
seorang diantara kalian 
merawat kuda 
piaraannya hingga 
sebesar gunung." Dan 
hadis ini diriwayatkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







oleh Warqa' dari 
'Abdullah bin Dinar dari 
Sa'id bin Yasar dari Abu 
Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
redaksi, 'Dan tidak ada 
yang naik kepada Allah 
kecuali kebaikan'." 


6879 


(jjl (jc. 4j!UJ! ^1 (jc. o51j3 

<j1c 2jI ^glla <ill (j' uiU& 

4JI V ^Lai VI <!] V 
^jjSLll jiJI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul A'la 
bin Hammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abui 
Aliyah] dari [Ibn Abbas] 
bahwa nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca kalimat- 
kalimat berikut ketika 
susah: 'LAA ILAAHA 
ILLALLAHUL 
AZHIIM, LAA- 
ILAAHA ILLALLAH 
RABBUL'ARSYIL 
AZHIIMU, LAA- 
ILAAHA ILLALLAAH 
RABBUSSAMAAWAA 
TI 

WARABBUL'ARSYIL 
KARIIM (Tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah Yang Maha 
agung, tiada sesembahan 
yang hak selain Allah 
pemilik arsy yang 
Agung, tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah pemilik 
langit dan pemilik arsy 
yang mulia) '. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



g* 5 J' g*^ CS^' ^ ^3 

Aa l n ^1 jc. 4 i J3 lili 
^jjll Jl tiaj <JlI ^jAkll 



^S^ 1 LJ^ g* 3 cs^' L* 1 ' ^ 
(j-ojlL jA j ^jic Clajlls laJl 

illuj AjIc ^ U^i ^jlll Jl 

Jj 4 (jJJj ^ uil a « ^JJ Aki 
jjj ^Jiilc. (jjjj ^£jl jail jAj 
i_l!>(£ j^jj Aki £j (^__)^UJI <ii!>lc. 
Aki ^jUall (JjiaJI Aj j (JJJJ 

j3 dikaji 5^ gr^ 
AljULa <ikij I j]Ua jl LajVlj 
f^alljl lii) (Jll LieAjj Aaj (JaI 
(jjiaJI 04- J 

U Jlaa (jjil^)ll (jjia-o (jjlli.jJI 

Jjjl laa < 

lij iil ^llaJ (j-aS ^ILij 2jI 

JaI ^^jlc igjlaua 4 lj ' ac 

A1I3II ^1^. £J^' L>? 

aiulj AjIc jlll (j-^-a ^jlil 4jtAi3 
4jSc ill ^5!^ ^jjII Jll J\j lila 

(j^likj 4-Lo^)]l j-o ~^ ■ ail (j^^)^ 
Ali 



Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ayahnya] dari [Ibn 
Abu Nu'm] -atau Abu 
Nu'm, Qabishah masih 
ragu antara keduanya- 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudzri] berkata, 
"Beberapa potongan 
emas didatangkan 
kepada nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lantas 
beliau membaginya di 
antara empat orang." 
Dan telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Nashr] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayahnya] dari [Ibn Abu 
Nu'm] dari [Abu Sa'id Al 
Khudzri] berkata, "Ali, 
yang ketika itu di 
Yaman mengirimkan 
beberapa potongan emas 
yang masih dengan 
tanahnya kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas beliau 
membagi-bagikannya 
antara Al aqra' bin Habis 
Al Hanzhali, lalu salah 
seorang Bani Majasyi', 
lalu 'Uyainah bin Badar 
Al Fazari, Alqamah bin 
Al Atsah Al Amiri, 
kemudian seorang Bani 
Kilab dan Zaid Al Khail 
Ath Thai, kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



salah seorang Bani 
Nabhan. Maka beberapa 
orang qurasy dan Anshar 
pun marah, mereka 
berkata, 'Nabi berikan 
emas itu kepada 
pemuka-pemuka 
penduduk Nejed dan ia 
meninggalkan kita-kita'. 
Nabi terus berkata: 
'Hanyasanya aku beri 
mereka untuk 
menjinakkan hati 
mereka.' Kemudian 
datanglah seseorang 
yang kedua matanya 
menjorok ke dalam, 
dahinya menjorok 
keluar, jenggotnya lebat, 
dua keningnya menjorok 
keluar dan berkepala 
gundul, orang itu 
kemudian berkata, 'Hai 
Muhammad, 
bertakwalah kepada 
Allah (maksudnya 
bertindaklah hati-hati 
dan adil) ! ' Spontan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Siapa lagi yang menaati 
Allah jika aku 
membangkang-Nya, 
sesungguhnya Allah 
telah memberiku 
kepercayaan untuk 
memimpin penduduk 
bumi sedang kalian tidak 
percaya kepadaku." 
Lantas ada seorang 
sahabat yang meminta 
beliau untuk membunuh 
orang itu, dan seingatku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







orang sahabat itu adalah 
Khalid bin Al Walid, 
namun nabi 
mencegahnya. Tatkala 
orang itu pergi nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Diantara keturunan 
orang ini ada suatu kaum 
yang membaca al quran 
yang tidak melebihi 
tenggorokan mereka 
(membaca alquran tidak 
meresap dalam hati), 
mereka keluar dari Islam 
sebagaimana anak panah 
keluar dari busurnya, 
mereka membantai 
pemeluk Islam dan 
membiarkan pemuja 
patung-patung, kalaulah 

I C I O" 

aku temui mereka, 
niscaya aku bunuh 
mereka sebagaimana 
pembunuhan terhadap 
kaum 'Ad." 


6881 




Telah menceritakan 
kepada kami [ Ayyasy 
bin Al Walid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim 
At Taimi] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Dzar] berkata, "Aku 
bertanya nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengenai kutipan ayat: 
'(dan matahari berjalan 
di persinggahannya) ' 
(Qs. Yasin: 38), beliau 
berkomentar: 
"Persingghannya adalah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







di bawah 'Arsy." 


6882 


't 'i r*. 1 tn^\-v 1 iS \1 § '^"^ L)^ 
o^/LLaj ^juSu'i'ill ^ jlla Jj9 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Aun] telah menceritakan 
kepada kami [Khalid] 
dan [Husyaim] dari 
[Ismail] dari [Qais] dari 
[Jarir] berkata, "Pernah 
kami duduk-duduk di 
sisi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Tiba- 
tiba beliau melihat bulan 
yang ketika itu malam 
purnama, lantas beliau 
bersabda: "Sungguh 
kalian akan melihat 
Tuhan kalian 
sebagaimana kalian 
melihat bulan ini, kalian 
tidak bakalan kesulitan 
melihatnya, maka jika 
kalian mampu untuk 
tidak kewalahan 
melakukan shalat 
sebelum matahari terbit 
dan matahari terbenam, 
maka lakukanlah." 


6883 


Ijj la ^jj ' Lu j; iL 

i » ; = , i - 

^C. ^J^^IJl ^ a 1 U J ] (jj a I al & 

^jj JjtLiujjJ (jt t ■ ll g i n jjl 1 'i la 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin Yusuf 
Al Yarbu'i] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Syihab] dari 
[Ismail bin Abu Khalid] 
dari [Qais bin Abu 
Hazim] dari [Jarir bin 
Abdullah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalian akan melihat 
Rabb kalian dengan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mata telanjang." 


6884 


ljjj^ 1 ?m 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain Al Ju'fi] 
dari [Zaidah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Bayan bin Bisyr] 
dari [Qais bin Abu 
Hazim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir], bahwa 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m menemui kami di 
malam purnama, lantas 
beliau bersabda: "Kalian 
akan melihat Tuhan 
kalian pada hari kiamat 
sebagaimana kalian 
melihat bulan ini dengan 
tidak kesulitan 
melihatnya." 


6885 


^jj Ujj (Ja <&l (Jj-^j 
J jLj U V 1 jJll jjjil aJjJ jiall 
i251iS ^jjj ^ ^ <3 J*"J 

• i'iii 4» iTitt l'iu",', ii» i ^jls ^ji 

ClilC-ljlall ^J*J (jlS (ji £JJJJ 
LgjS Am^\ ajlA ''"j Cyc-ljiall 

^ja)^jJ c£i2a Ia jaalii jl Ia j*aUi 
U) J jiia 'M a^jSj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibn Syihab] dari 
[Atha' bin Yazid allaitsi] 
dari [Abu Hurairah] para 
sahabat bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, apakah kami 
akan melihat Tuhan 
kami pada hari kiamat 
nanti? ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m lantas bersabda: 
"Apakah kalian kesulitan 
melihat bulan ketika 
malam purnama?" 
"Tidak", Jawab para 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



IjjjIj (^ji^ L\jl£La IjlA (jjl jliS 

aUa jc. Ujj UiLk taji Ujj 

' u3 -\'J UI (J jiji CiJpJ*-i 



'/j' '—j j Ijjj ci±jl 

jjSii i^a. (^ jgi jjj Jal jLall 



V 5 U 



J^J j"» Jjl C5^' J 



UI 



(Jmjll VI ^J-ajJ ^ J 
£iLj ^LLLu afrlll -^-^J^ (JjujjII 
(jl.H mil iil jaj (J!lq (_u]^£ t- 
U ZJu I jlli jl. - !» mil £1)1 j (JA 
(iljjui (3La Uull (Jll Alit (J jmj 
jJSS La alaJ V <jl JJC- mil 
(jj_i]| / jjaaj 2jI V) 1 jj aJa& 
aIasj j-ij-oll La3 ^gJLaelj 

(J3ja-a]l Wj 4A-aXJ (jj^a-a]l jl 

( _ s JLkli £j ajaj j! (_£ jLi_a]l jl 

jil julI (JaI (j-o 31 jl (ji 

(ji julI (j^i lja.ji_) (jl ^AjiLall 

Jil jl jJa« Lum jIiLj iSIjjjj 

V (jl ^ mJ (jA-o 4-aa.jj (jl jlll 

jUII ,J ^ j3j*ja J&l V) <!l 

iil (jjl jLill J j 7. mil jjL 

C5 lt Alll «ja. J aa-mll jjl VI 
J jf jjI iJSu (jl julI 

I j,t.-^M jjj jllll (j-o (j_ja.jija 

(jj!uli9 'oli=JI £La j^jlc t— il aji 
(Jj«-s ^ <UaJI ' " u 2 La5i 4jaj 
-I T'— 'a\l jj^ ij| ^ jij £j (JjLJI 
(Jjii Ag 'm (J=>.j ^jiljj jUaJI jJJ 
(JaI ji.1 jA jljll ^^jlc 4^a.jj 
S- 1 J LS' (3 J^S 4_L=JI ^ J=>-i J^ll 
julI (jc ^kj (la jlal 

Ia jISj ^^ja.! j 1 ^ A, j j jjjjg 
£j ojtAj (jl «.Lui Loj iiil jcjja 
i^iilkcl (jl ■ "'';■'"*■ lJa iil Jjij 

V J jSljS SJJC- ^ jti LaJ (jl lilli 

tr k*jj ojjc. i211LLil V jc. j 

Lo (jjjl^a*a^o J^a^C- j-o AjJ 
lili jlill (jC- J <Uil ' 'J' ^J' 

La .'••<<;„ li I j j 52aJI (^Jc. jjaS 



sahabat. Rasulullah 
bertanya lagi: "Apakah 
kalian kesulitan melihat 
matahari ketika tidak ada 
mendung?" Para sahabat 
menjawab, "Tidak ya 
Rasulullah." Nabi 
bersabda: 

"Sesungguhnya kalian 
akan melihat-Nya 
demikian pula Allah 
akan mengumpulkan 
manusia pada hari 
kiamat dan berfirman: 
'B arang siapa 
menyembah sesuatu, 
hendaklah ia mengikuti 
yang disembahnya.' 
Maka siapa yang 
menyembah matahari, ia 
mengikuti matahari, 
siapa yang menyembah 
bulan, ia ikuti bulan, 
siapa yang menyembah 
thaghut, ia ikuti thaghut, 
dan tersisalah dari umat 
ini orang penolongnya 
atau justru orang-orang 
munafiknya -Ibrahim 
ragu kepastian 
redaksinya-. Lantas 
Allah menemui mereka 
dan berkata, "Aku Tuhan 
kalian." Lantas mereka 
menjawab, "Ini adalah 
tempat tinggal kami 
sehingga Tuhan kami 
mendatangi kami, jika 
Tuhan kami menemui 
kami, niscaya kami 
mengenalnya." Allah 
kemudian menemui 
mereka dengan bentuk 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



lS^ cJj^j ' - ' "J (jl "'l *L_> 
J jaja %iaJI J) (_-j~>ia (_ij 

j^c ciukc-l .ia diLilj <U Slil 
jjc- ^ *« " ■ V (j I (21_jjl^aj 

La iil (jjl U l211jj CjjiaC.i 

Clukel (jl t "m "f- u* (Jj^J ts-^ 
V J j_ja ojjc. cjLluj jl (21!i 

( _ r k*Jj ajJC- (2l!Llul V (21ijc. j 
4 < 19 JjjjI jj&j j-a c-Ll La 

t_iU Jl ptl lili fkJI t_Aj Jl 

La (_glja <la.ll 4_ AjaJI 
Ci-j aJ3 JJJ~"llj *Jf-^l (j- 0 L^-iS 
(_$\ (Jj-J ^J ' " lS ■ aJ (jl *d)l pU3a La 
A«l J jSjS AikJI (_jli.il t_lj 
(215 j,; r- ■ " i'; Lir- 1 ia -lilai! 
La JJC (JL_j° V (jl (21_jjIj_ij 
La iil (jjl Lj (21!jj J J-J3 Clukc.1 

jjjSl V L-ij (_jl d] j-js (21jjc.I 
(____>. jiij (Jl jj 5^- (21_1_- (_-a.il 

■Lw (21a '•- lila kla 'M (21a Laj 

(Jll Ljki lili «kll dJiil 4_ <Jll 

(__!i_- (__iajj 4jj (Jll_. 4_uij 4_ iill 

(____>. liS u"j-j «j^iyJ iil (jl 
'M (Jll 4j ' 

JJ jj (jj illaC- (Jl_gjLa 4_jlaj (211 
(__j| ^Ca (_JjA_JI ,}n m jjIj 
Ajj1_- (j_i AjIc- i jj V S jj jA 
(jl ojjjA jjI L-Jl-t lil (__!i_> liiii 
(211 __li jLuJ <21jLu iil 
(_JjA_JI Jja ia jjl jJLj 4jLa 
ajjjA Ll lj AjLa 4_ljJal aj-ic. j 
<J j3 VI ClUgia La a JJ J* jil (Jll 
jja_ui jjl (Jll 4jLa Ailaj l__! (__L 
(j^i i'iUia-v l \\ Aj_k_l (_jjA_JI 
illoj <jlt ijl jLa ^1 (J jauj 

Jll AJliisI Sjiic. j i2Jj (21! j <lja 
(JaI ji.1 d->j!l <21!ii Sjjja jjI 



yang mereka kenal, 
Allah lalu berfirman: 
"Aku Tuhan kalian." 
Lantas mereka katakan, 
"Engkau memang Tuhan 
kami." Mereka pun 
mengikuti-Nya. Titian 
(jembatan) lantas 
dipasang antara dua tepi 
jahanam dan aku dan 
umatkulah yang 
pertama-tama 
menyeberangimnya. Tak 
ada yang berani bicara 
ketika itu selain para 
rasul, sedang seruan para 
rasul ketika itu yang ada 
hanyalah Allaahumma 
sallim sallim (Ya Allah, 
selamatkan kami. Ya 
Allah, selamatkan kami) 
'. Sedang di neraka 
jahannam terdapat besi- 
besi pengait seperti duri 
pohon berduri yang 
namanya Sa'dan. 
Bukankah kalian sudah 
tahu pohon berduri 
Sa'dan?" Para sahabat 
menjawab, "Benar, 
wahai Rasulullah." Nabi 
meneruskan: "Sungguh 
pohon itu semisal pohon 
berduri Sa'dan, hanya 
tidak ada yang tahu 
kadar besarnya selain 
Allah semata. Pohon itu 
menculik siapa saja 
sesuai kadar amal 
mereka, ada diantara 
mereka yang celaka 
dengan sisa amalnya 
atau terikat dengan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



amalnya, diantara 
mereka ada yang binasa 
yang langgeng dengan 
amalnya atau terikat 
dengan amalnya, 
diantara mereka ada 
yang diseberangkan. 
Atau dengan redaksi 
semisal-. Kemudian 
Allah menampakkan 
diri, hingga jika Allah 
selesai memutuskan 
nasib hamba-Nya dan 
ingin mengeluarkan 
penghuni neraka karena 
rahmat-Nya, Ia 
perintahkan malaikat 
untuk mengeluarkan 
penghuni neraka siapa 
saja yang tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 
yaitu diantara mereka 
yang Dia masih ingin 
merahmatinya, diantara 
yang bersyahadat 
bahwasanya tiada 
sesembahan yang hak 
selain Allah, sehingga 
malaikat mengenal 
mereka di neraka dari 
bekas-bekas sujud, sebab 
neraka memangsa anak 
adam selain bekas-bekas 
sujud. Allah 
mengharamkan neraka 
memangsa bekas-bekas 
sujud, sehingga mereka 
keluar dari neraka 
dengan badan yang 
hangus terbakar, mereka 
kemudian disiram 
dengan air kehidupan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sehingga tumbuh 
dibawahnya 
sebagaimana biji-bijian 
tumbuh dalam aliran 
sungai, kemudian Allah 
selesai memutuskan 
hamba-hamba-Nya dan 
tersisa diantara mereka 
seseorang yang 
menghadapkan 
wajahnya ke neraka, dan 
dialah mantan penghuni 
neraka yang terakhir kali 
masuk surga, kecuali ia 
berdoa, 'Ya Tuhan, 
palingkanlah wajahku 
dari neraka, sebab 
baunya saja sudah cukup 
menggangguku dan 
jilatan apinya telah 
membakarku.' Orang itu 
kemudian memohon 
kepada Allah 
sekehendaknya untuk 
berdoa, kemudian Allah 
berfirman: 'Kalaulah 
Aku memenuhi 
permintaanmu, jangan- 
jangan engkau nanti 
meminta harapan lain! Ia 
menjawab, 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu, saya 
tidak akan meminta 
selainnya.' Dan 
Tuhannya pun 
mengambil janji dan 
ikrar sekehendak-Nya 
lalu memalingkan 
wajahnya dari neraka. 
Namun kemudian ia 
menghadap surga dan 
melihat keindahan surga, 
ia pun lantas terdiam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



beberapa saat dan 
memohon, 'Ya Allah, 
jadikanlah aku berada di 
pintu surga.' Allah 
bertanya: 'Bukankah 
engkau telah 
menyerahkan janjimu 
dan ikrarmu untuk tidak 
meminta-Ku selama- 
lamanya selain yang 
telah Aku berikan. Hai 
engkau Anak Adam, 
alangkah senangnya 
engkau berkhianat.' 
Namun hamba itu tetap 
saja memohon, 'Ya 
Tuhanku, ' dan ia terus 
memohon Allah hingga 
Allah bertanya: 
'Kalaulah Aku 
memberimu apa yang 
kau minta sekarang, 
jangan-jangan engkau 
minta lagi dengan 
permintaan lain.' Ia 
menjawab, 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu, saya 
tidak akan meminta-Mu 
lagi dengan permintaan 
lain.' Lantas orang itu 
menyerahkan janji dan 
ikrarnya sehingga Allah 
mengajukan ke pintu 
surga. Namun ketika 
hamba itu telah berdiri 
ke pintu surga, surga 
terbuka baginya 
sehingga ia melihat 
kesenangan hidup dan 
kegembiraan di 
dalamnya sehingga ia 
terdiam sekehendak 
Allah ia diam. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Kemudian ia memohon, 
'Ya Tuhanku, 
masukkanlah aku dalam 
surga, maka Allah 
mengatakan, 'Hai, 
bukankah telah engkau 
serahkan janjimu untuk 
tidak meminta yang lain 
selain yang telah Aku 
berikan, wahai Anak 
Adam, alangkah 
cepatnya engkau 
berkhianat.' Maka si 
hamba tadi memohon, 
'Ya Tuhanku, jangan aku 
menjadi hamba- Mu yang 
paling sengsara, ' si 
hamba itu terus tiada 
henti memohon hingga 
Allah tertawa. Dan jika 
Allah telah tertawa 
kepada seorang hamba, 
Allah musti berkata 
kepadanya 'Masuklah 
kamu ke surga.' Jika si 
hamba telah 
memasukinya, Allah 
berkata kepadanya: 
'Tolong buatlah impian'. 
Maka si hamba meminta 
Tuhannya dan membuat 
impian-impian, hingga 
Allah mengingatkannya 
dengan berfirman 
sedemikian- sedemikian 
hingga impian si hamba 
sudah sampai 
puncaknya, Allah 
berfirman kepadanya: 
'Itu semua untukku, dan 
ditambah seperti itu 
pula.' ['Atha' bin Yazid] 
berkata, " [Abu Sa'id 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







alkhudzri] bersama Abu 
Hurairah tidak 
mengembalikan 
sedikitpun hadisnya, 
hingga jika Abu 
Hurairah telah 
menceritakan bahwa 
Allah berfirman 'dan 
bagimu semisalnya', Abu 
Sa'id Al Khudzri berkata 
'dan sepuluh semisalnya 
bersamanya' wahai Abu 
Hurairah? ' Abu 
Hurairah berkata, 'Saya 
tidak hapal selain 
ucapannya itu 'bagimu 
dan semisalnya'. Abu 
Sa'id Al Khudzri berkata 
lagi, "Saya bersaksi 
bahwa saya 
menghapalnya dari 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, yaitu redaksi 'Dan 
bagimu sepuluh 
semisalnya'. Abu 
Hurairah berkata, 'Itulah 
manusia terakhir kali 
masuk surga.' 


6886 


lijjill Uliik _)Jr^ di J ^ ^ 

(jc- jjj (jc- J!>Ia (jj 'n» ui 
3a jil J jj^j lilalla jJlLII 

V Uli I^LLa ClilS lij jiill^ 
1 jjlS U J) gjl SJAAil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Allaits bin Sa'd] 
dari [Khalid bin Yazid] 
dari [Sa'id bin Abu 
Hilal] dari [Zaid] dari 
['Atha' bin Yasar] dari 
[Abu Sa'id Al Khudzri] 
berkata, "Kami bertanya, 
"Ya Rasulullah, apakah 
kita akan melihat Tuhan 
kita pada hari kiamat?" 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



/Ca <LgJI *~* j) 

(JaI j^> CjIjjc-j j! jj (j-o 

U^J* 2 (' M > j er^jW f 1 < tt j ^' 
i i ^ La .jj^jI] (Jliis 1 . il^j i " LgjlS 

- 8 S ' 'j >'> T ' S *" 2 J. * * B - 

jjl IjUS jjAjKJ 

La j£j |U ^lijJlSi lJ^JS 
jl Ajjj I jlla jjAjjj La3 a!j Vj 

jjjjaaLLuia | jj jJul Jliia I iVat..' 
U (_g jl lallj ^ 
Adu lis ,•> «J «y 

jLl jaijil (JLtlS AUl jjl ^Lluiill 

Lia ilj V j <l=>,LLa .ai (j£j 

I 'j» ' aJ (Jl Ajjj jjl jilS jjAjji 

2™ O* cs^J cr^- 

La ^ (jLiia j^li jl jj (j-o 

jjl j<ua (jjilill t—lAj A9j jaS+iUaJ 
AjJI lia tj^J j»*'-^jli 

(_>-^Ljj IjAuJi 1 'l» n UI j J-JI 
jj-liaj I jjl£i LaJ ^jii (J£ (ja 

a^jSua Jl! lijj ^jUiVii LojIj 

Aj^jjj-a ^JC^ ojjj«a ^9 jLia II 

Ul Jjiia aji <Jjl Ljja ejlj (^l 

^ alSj 5la Lijj CluI jjl jiiS -\'J 

J ~o 5.-0 e.- ^* -, (£0 S 

4-LijJ jLSjjj ja J jaja «.Lnj^l VI 

(jLLJI (jjljija 4jj3jxj 4j1 

JS <i laJaija 4iLLi jc. tijSja 
lajjjj u Cy* cs^O j^jj -0 
^7- 1 "j Loj£ l—iaa^ 4 » a l n j cLj j 

(JLa Lij jiil <J jjjj Lj Ula 

L^J AiJaiLa <SLii.j ■ ; IjO^J 
l-ijiallS Lfjjic- (J^ijaII /jl, H inti 

AjjLkl£j ^ij _>1L^j (j jjllSj 

^lij plaja t_lL^_)llj (JjaJI 

- i '• * >>,-*:.> °. , 

o" < » . T < j- S- 
1 ia ■ u L-la-mJ ^ ^_i^k 

^_^JI aJuiiuJi J AiiiL ^jjl Las 

Aiijj j-ajill j^i |»£J j^ 



Nabi balik bertanya: 
"Apakah kalian merasa 
kesulitan melihat 
matahari dan bulan 
ketika terang 
benderang?" kami 
menjawab, "Tidak." 
Nabi meneruskan: 
"Begitulah kalian tidak 
kesulitan melihat 
melihat Tuhan kalian 
ketika itu, selain 
sebagaimana kesulitan 
kalian melihat 
keduanya." Kemudian 
beliau berkata: "Lantas 
ada seorang penyeru 
memanggil-manggil, 
"Hendaklah setiap kaum 
pergi menemui yang 
disembahnya!" Maka 
pemuja salib pergi 
bersama salib mereka, 
dan pemuja patung 
menemui patung-patung 
mereka, dan setiap 
pemuja Tuhan bersama 
tuhan-tuhan mereka 
hingga tinggal orang- 
orang yang menyembah 
Allah, entah baik atau 
durhaka dan ahli kitab 
terdahulu. Kemudian 
jahannam didatangkan 
dan dipasang, ia seolah- 
olah fatamorgana, lantas 
orang-orang yahudi 
ditanya, "Apa yang 
dahulu kalian sembah?" 
Mereka menjawab, 
"Kami dahulu 
menyembah Uzair anak 
Allah." Lalu ada suara, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(J \ 'jiJs ia Ijlj I j) j jbaJj 

illl (JjSja Uiu (j^laajj LuLo 
<U33 j»ji>j jj-a3 I jJ*il 



^jAkj (jx3 l^jjAil (JjSja (jjij*J 
jUp i 'a. (Jlaia Ajli ,J 

(j-o Sji (JIaLo ^ajAkj 

|LS (jli JLa la jjl (Jla I j3^)C 

-]kj V iil jl I ji jali ^jaiLaj 

4 alua lifi (jjj Sji (JLlLa 
^j^ljjll ^ Q 'Q 1 ^ gc.l f ^-i i 

j^/'j* V. U?* i uSj juiJI 

ia Uil jSl ^ j* jllll (j^> ^ ua jS 

si jaL (jjaiia I j .'-v' i» I 



(JjJJJJS SUaJI £La <1 (Jlai ^ 'f SI 

J) lAjjiljij ia (Jji uli (Jj«-s 
* . ul f J 1 3 'Aj-j. 1 . i'il 

UfrLa (Jiiai'MI ^Jl (jl^ l-*a '^T* uul 

AjiJI (JaI (J jLa a!=JI (jjiLlia 

Vj s jLaC (J-at AiiJI 

IjjIj La (JLija i jJiia 

(JUji« (jj ^■L^a. (JlaJ^jti aJ!Loj 

/"'-'S ^ - -'s' 

SiUia LuAk (jja j /o ^L«A 1 '") ' -s 
^ J "I (ji <jt ijl ^ * (jjijl (jt 

(j 1 ';^ (Jla alLij ^> j V. iil ^U^i 
JI Lwliilil ^] (jjj jiia lillij 



"Kalian dusta! Allah 
sama sekali tidak 
mempunyai isteri dan 
tidak pula anak." Lalu 
apa yang kalian 
inginkan?" Mereka 
menjawab, "Kami ingin 
jika Engkau memberi 
kami minuman!" Lantas 
ada suara, "Minumlah 
kalian!" Lalu mereka 
berjatuhan di neraka 
jahannam. Lantas orang- 
orang Nashara diseru, 
"Apa yang kalian dahulu 
sembah?" Mereka 
menjawab, "Kami 
dahulu menyembah Isa 
al Masih, anak Anak 
Allah." Mereka dijawab, 
"Kamu semua bohong! 
Allah sama sekali tidak 
mempunyai isteri atau 
bahkan anak, dan apa 
yang kalian inginkan?" 
Mereka menjawab, 
"Kami ingin agar 
Engkau memberi kami 
minuman!" Lalu 
dijawab, "Minumlah 
kalian!" Dan langsung 
mereka berjatuhan di 
neraka jahannam hingga 
tersisa manusia yang 
menyembah Allah, entah 
yang baik atau berbuat 
durhaka. Mereka 
ditanya, "Apa yang 
menyebabkan kalian 
tertahan padahal 
manusia lainnya sudah 
pergi?" Mereka 
menjawab, "Kami 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



«.Lalui liLJe j AjSj^La lili ia lu) J 

Aic Lu ^ikiil t.^gjji 
(Jll IjlA llilSLa liajjj ^gja. 

^pijj (Jla isi Ia (J jiia 

(j-o 4i£l <_lLLal ^jjll Aliliaa. 

I Jjjl (j^lj I g '"*•■ JSj Jdtll 

(JaI J) iil /Ljj JjS La. 
diLJ J jaja LL jj (jjjija (_>ajSn 

l—lLLal (^jll iVijUA, j^ijj jA 

I Jjjl (j^lj JJ*J 4jJ AJI JJU1 

oljjjll Mil al2l 
(jjliUa £J13 Ua j 

^£liA dlLJ ^1 J J$J9 tj-"' 
a£s i—lLLal ^^lll AjJjJaa J^ijj 
*d)l ^jc- ^ nijr. IjjjI (j^lj (jAjll 
jjla 4JLal£j *d)l ^ JJJ ^JjuiJ^ 
aSl Ift '"'■■'! (3 J^ 3 n'Jf. (jjjUa 
AjIc iill ( -5 it-a lA&aJ> I jJjI (j^lj 
(j^l La 'U iill jic- I^JC- alLij 

(J ililuls ^jjUa __>a.L) Laj 

liaAIa Cjaij AjjIj lili AjIc. 
k. V; jjl auI pU3a La jc. JLl3 

^«ljij Jaj i^a « ^ajl J jija 
^ajla Jla Jax!i 3lu^ > »* ^»»1 j 

CrU CS^ LS^^ jj^'j 
' -s ^iiil A-llalaj SAaaJj 

Jli 4jaJI -j '~ *^« £ jala l^a. 

^^)a.la (JjSj 1 uaJi A 'i» « l a j oiliS 

AiaJI jj^ia julI (j^i jLfra.^a.13 

,_JJ j^jit (jiuLila AilSlI Jjtl aJ 

lila ajSc. (J (ji^ja ojIj (J 

La ^jc^3 lAa.lLi Clajj AjjIj 

^ijl ^j'""- \: tjl ^il «Ll^ 

^q ujj ^iuil j ^iaun (Ja j l^a ^ 

(^lila (s-^jIj j^j^ 3^ dt'j 

A-llalaj jLaaJj «.Luj 



memisahkan diri dari 
mereka dan kami adalah 
manusia yang paling 
membutuhkan-Nya, 
kami dengar ada seorang 
juru seru menyerukan 
diri, "Hendaklah setiap 
kaum menemui yang 
mereka sembah! 
Hanyasanya kami 
menunggu-nunggu 
Tuhan kami." Beliau 
melanjutkan, "Lantas 
Allah (Al jabbar) 
mendatangi mereka 
dengan bentuk yang 
belum pernah mereka 
lihat pertama kali, lalu 
Allah firmankan: 
'Akulah Tuhan kalian.' 
Mereka menjawab, 
'Engkau adalah rabb 
kami, dan tidak ada yang 
berani mengajak-Nya 
bicara selain para nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lantas para 
nabi berkata, 'Bukankah 
di antara kalian dan 
Allah ada tanda yang 
kalian mengenalnya? ' 
Mereka menjawab, 'Ya, 
yaitu betis, ' maka Allah 
pun menyingkap betis- 
Nya sehingga setiap 
mukmin bersujud 
kepada-Nya. Lalu 
tersisalah orang-orang 
yang sujud kepada Allah 
karena riya dan sum'ah 
sehingga ia pergi sujud 
dan punggungnya 
kembali menjadi satu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



i jcj p AiaJI '~ M j 

cimij Aijlj lili aAIc J (j jsjya 

(jl iill pU3a La Iji la 
(Jiij laa < £9jl cJj^J ^ cs^^y 

iJ'jiJ^ LsP* LS^J ^ 
j^ikiU £ J=>.U '-^ J ^J* 

Jjii 4 'i» a ui j5j (Jla *Ua SI 

jUlI j^ ji.ll £ ji.ll 

(#? cs^J j-» cr"- (=4%^ J 

ojlA £j (J^ j jlaJI AjIc- c la. j 

Lalia liljj lila (j I ^ uir. 

i jiaJall ^iLall liij Jll IS j^i 



bagian, kemudian titian 
(jembatan) jahannam 
didatangkan dan 
dipasang antara dua tepi 
jahannam, kami 
bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, memang 
jembatan jahannam 
tersebut misterinya apa? 
' Nabi menjawab: 
'Jembatan itu bisa 
menggelincirkan, 
menjatuhkan, ada 
pengait-pengait besi, ada 
duri-duri yang lebar dan 
tajam, durinya besok 
yang terbuat dari kayu 
berduri namanya Sa'dan 
(kayu berduri tajam). 
Orang mukmin yang 
melewatinya sedemikian 
cepat, ada yang bagaikan 
kedipan mata, ada yang 
bagaikan kilat, ada yang 
bagaikan angin, dan ada 
yang bagaikan kuda 
pilihan. Ada yang 
bagaikan kuda 
tunggangan, ada yang 
selamat dengan betul- 
betul terselamatkan, 
namun ada juga yang 
selamat setelah tercabik- 
cabik oleh besi-besi 
pengait itu, atau 
terlempar karenanya di 
neraka jahannam, hingga 
manusia terakhir kali 
melewati dengan diseret 
seret, dan kalian tidak 
bisa sedemikian 
gigihnya menyumpahiku 
terhadap kebenaran yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



jelas bagi kalian 
daripada terhadap 
seorang mukmin ketika 
itu kepada Allah Al 
Jabbar. Jika mereka 
melihat bahwasanya 
mereka telah selamat di 
kalangan teman-teman 
mereka, mereka berkata, 
'Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kawan- 
kawan kami mendirikn 
shalat bersama kami dan 
berpuasa bersama kami, 
dan beramal bersama 
kami! ' Allah Ta'ala 
berfirman, 'Pergilah 
kalian, siapa diantara 
kalian dapatkan dalam 
hatinya masih ada 
seberat dinar keimanan, 
maka keluarkanlah dia', 
dan Allah 

mengharamkan bentuk 
mereka dalam neraka. 
Maka mereka datangi 
kawan-kawan mereka 
sedang sebagian mereka 
telah terendam dalam 
neraka ada yang sampai 
telapak kakinya, 
setengah betisnya, 
sehingga mereka 
keluarkan siapa saja 
yang mereka, kemudian 
mereka kembali dan 
Allah berkata, 'Pergilah 
kalian sekali lagi, dan 
siapa yang kalian 
temukan dalam hatinya 
seberat atom keimanan, 
maka keluarkanlah dia.' 
Maka mereka keluarkan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



siapa saja yang mereka 
kenal." Rasulullah 
berkata: 'Jika kalian 
tidak mempercayaiku, 
maka bacalah: '(Allah 
tidak menzhalimi seberat 
biji sawi pun, jika ada 
kebaikan, maka Allah 
melipatgandakan 
balasannya) ' (Qs. An 
nisaa': 40), maka para 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, malaikat dan 
orang-orang yang 
beriman, kesemuanya 
memberi syafaat. 
Kemudian Allah Al 
Jabbar berkata, syafaat- 
Ku masih ada. Lantas 
Allah menggenggam 
segenggam dari neraka 
dan mengentaskan 
beberapa kaum yang 
mereka telah terbakar, 
lantas mereka dilempar 
ke sebuah sungai di 
pintu surga yang 
namanya 'Sungai 
kehidupan' sehingga 
mereka tumbuh dalam 
kedua tepinya 
sebagaimana biji-bijian 
tumbuh dalam genangan 
sungai yang kalian 
sering melihatnya di 
samping batu karang dan 
samping pohon, apa 
yang diantaranya 
condong kepada 
matahari, maka 
berwarna hijau, dan apa 
yang diantaranya 
condong kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bayangan, maka 
berwarna putih, lantas 
mereka muncul seolah- 
olah mutiara dan dalam 
tengkuk mereka terdapat 
cincin-cincin. Mereka 
kemudian masuk surga 
hingga penghuni surga 
berkata, 'Mereka adalah 
'utaqa' Ar Rahman 
(orang-orang yang 
dibebaskan Arrahman), 
Allah memasukkan 
mereka bukan karena 
amal yang mereka 
lakukan, dan bukan pula 
karena kebaikan yang 
mereka persembahkan 
sehingga mereka 
memperoleh jawaban 
'Bagimu yang kau lihat 
dan semisalnya'." [Hajjaj 
bin Minhal] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas] 

radliyallahu'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Pada hari kiamat nanti 
orang-orang mukmin 
ditahan hingga yang 
demikian menjadikan 
mereka sedih. Mereka 
katakan, 'Duh, sekiranya 
kita meminta syafaat 
kepada Tuhan kami 
sehingga Dia 
menjadikan kita merasa 
nyaman dari tempat kita 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ini.' Mereka pun 
mendatangi Adam dan 
berkata, 'Engkau hai 
Adam, Engkau adalah 
nenek moyang seluruh 
manusia, Allah 
menciptamu dengan 
tangan-Nya, menjadikan 
surga sebagai tempat 
hunianmu dan 
menjadikan malaikat 
bertunduk sujud 
kepadamu, Allah juga 
mengajarimu nama- 
nama segala sesuatu agar 
engkau bisa memberi 
syafaat kepada kami 
disisi Tuhanmu sehingga 
engkau bisa memberi 
kenyamanan di tempat 
kami ini. Namun Adam 
hanya menjawab, 'Disini 
saya tak berhak memberi 
syafaat untuk kalian'." 
Rasulullah melanjutkan: 
"Lantas Adam 
mengingatkan kesalahan 
yang pernah 
dilakukannya, yaitu 
memakan pohon 
larangan padahal telah 
dilarang, dan ia katakan 
'Coba kalian datangi 
Nuh, sebab ia adalah 
nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pertama-tama 
yang Allah utus kepada 
penduduk bumi.' Mereka 
pun mendatangi Nuh, 
namun Nuh juga 
menjawab, 'Maaf, disini 
saya tak berhak memberi 
syafaat untuk kalian', 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dan Nuh menyebutkan 
kesalahan yang pernah 
dilakukannya, yaitu 
bertanya kepada 
Rabbnya dengan tanpa 
ilmu sambil ia katakan, 
'Cobalah kalian datangi 
Ibrahim, sebab ia adalah 
Khalilurrahman (kekasih 
Arrahman)." Rasulullah 
melanjutkan lagi 
kisahnya: "Mereka pun 
mendatangi Ibrahim, 
hanya Ibrahim juga 
menjawab, 'Maaf, disini 
saya tak berhak memberi 
syafaat untuk kalian', 
Ibrahim lantas 
menyebutkan 
kesalahannya, yaitu tiga 
kebohongan yang pernah 
dilakukannya sambil 
berkata, 'Cobalah kalian 
datangi Musa, seorang 
hamba yang Allah 
memberinya taurat, 
mengajaknya bicara dan 
mendekatkannya 
kepada-Nya sedekat- 
dekatnya'." Rasulullah 
lanjutkan: "Mereka pun 
mendatangi Musa, hanya 
Musa juga menjawab, 
'Maaf, disini saya tak 
berhak memberi syafaat 
untuk kalian', sambil 
Musa mengingatkan 
kesalahan yang pernah 
dilakukannya, yaitu 
membunuh jiwa tanpa 
alasan yang dibenarkan, 
sambil ia katakan, 'Coba 
kalian datangi Isa, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



seorang hamba Allah 
dan rasul-Nya, ruh Allah 
dan kalimah-Nya. 
Merekapun mendatangi 
Isa, namun 'Isa juga 
menjawab, 'Maaf, disini 
saya tak berhak memberi 
syafaat untuk kalian', 
sambil ia katakan 
'Cobalah kalian datangi 
Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m, seorang hamba yang 
Allah telah mengampuni 
dosanya yang terdahulu 
dan yang akan datang.' 
Lantas mereka 
mendatangi aku 
(Muhammad) dan aku 
meminta ijin Tuhanku di 
rumah-Nya dan aku 
diijinkan menemui-Nya, 
jika aku melihat-Nya, 
maka aku tersungkur 
sujud, Allah lalu 
membiarkan aku 
sekehendak Dia 
membiarkaku. Allah 
lantas berkata, Angkat 
kepalamu hai 
Muhammad, katakanlah, 
engkau didengar, 
mintailah syafaat, 
engkau diberi syafaat, 
mintalah, engkau diberi.' 
Aku lalu angkat 
kepalaku dan aku 
memuji Tuhanku dengan 
pujian yang Ia 
ajarkannya kepadaku, 
kemudian aku memberi 
syafaat dan Dia 
memberiku batasan. 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Kemudian aku keluar 
dan memasukkan 
mereka ke dalam surga." 
Qatadah berkata, "Dan 
aku juga mendengarnya 
menyebutkan, "Aku lalu 
keluar, kemudian aku 
keluarkan mereka dari 
neraka dan kumasukkan 
ke dalam surga. Setelah 
itu aku kembali untuk 
kali kedua dan aku 
meminta ijin Tuhanku di 
rumah-Nya dan aku 
diijinkan untuk 
menemui-Nya, jika aku 
melihat-Nya, maka aku 
tersungkur sujud. Allah 
lantas membiarkanku 
sekehendak Allah 
membiarkan, kemudian 
Allah berkata, 
Angkatlah kepalamu hai 
Muhammad dan 
katakanlah engkau akan 
didengar, dan berilah 
syafaat engkau akan 
diberi syafaat, dan 
mintalah engkau akan 
diberi.' Aku lalu angkat 
kepalaku dan 
memanjatkan pujian dan 
pujaan terhadap tuhanku 
sebagaimana yang 
diajakrkan-Nya 
kepadaku. Kemudian 
aku memberi syafaat, 
dan Ia memberiku 
batasan sehingga aku 
keluar dan aku 
masukkan mereka ke 
dalam surga." Qatadah 
berkata, "Dan aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mendengarnya 
menyebutkan, "Dan aku 
berangkat sehingga aku 
keluarkan mereka dari 
neraka, lalu mereka aku 
masukkan ke dalam 
surga." Qatadah berkata, 
"Dan aku mendengarnya 
menyebutkan, 'Maka aku 
berangkat dan aku 
keluarkan mereka dari 
neraka, untuk kemudian 
aku masukkan mereka 
ke dalam surga, hingga 
tidak tersisa dalam 
neraka selain yang digi 
ditahan oleh alquran, 
atau maksudnya ia wajib 
abadi, kemudian beliau 
membaca ayat ini 
'(semoga Tuhanmu 
membangkitkankmu di 
tempat yang terpuji) ' 
(Qs. Al Isra': 79). Nabi 
mengatakan, "Inilah 
maqam terpuji yang 
dijanjikan untuk nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kalian." 


6887 


illl 1 jali ^^J^ IjjJj-al ^a^J 
(j^ajkJI (J -lc. ^jU aJjajjj 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Sa'd bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepadaku 
[Pamanku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Shalih] dari [Ibn 
Syihab] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Anas bin Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



mengutus seorang 
utusan ke Anshar dan 
mengumpulkan mereka 
dalam sebuah kubah 
(rumah bundar terbuat 
dari tanah liat) dan 
berkata, 'Bersabarlah 
kalian hingga kalian 
bertemu Allah dan rasul- 
Nya, sebab aku nanti 
berada di telaga.' 



6888 



A a-n. A JjJ CllJU 3 l^A 



*< 1 lQ L ll 



(jC- ^Jr»- LH' (j^ U^T 

(jlfUUi 1 V. auI ' (JjAje. 
|j| ^Ljj AjIc. 'M ^ji-a ^Jil! 

JiJI Cllji (jgjS tjij (J^J^'j 

jaJI lilit j j t2UjSj 

1 ''K j' dihlc. j Clliil ClLaLal 

ciijij Lij diijia La J jic-la 

pC.1 C±l\ Lij dljlclj dljjjjj 

^jc. jji Jlail VI AJI V ^ 4j 

J-1J jjl ^ftjl^J H t I) 



Telah menceritakan 
kepadaku [Tsabit bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibn 
Juraij] dari [Sulaiman Al 
Ahwal] dari [Thawus] 
dari [Ibn Abbas] 
radliyallahu'anhuma 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tahajjud di 
malam hari, beliau 
memanjatkan doa: 
'ALLAAHUMA 
RABBANA LAKAL 
HAMDU ANTA 
QAYYIMUS 
S AM A A W AATI WAL 
ARDLI, WALAKAL 
HAMDU ANTA 
RABBUS 

S AM A A W A ATI WAL 
ARDLI W AMAN 
FIIHINNA, WALAKAL 
HAMDU ANTA 
NUURUS 

S AM A A W AATI WAL 
ARDLI W AMAN 
FIIHINNA, ANTAL 
HAQQ, WAQULUKAL 
HAQQ, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



WAWA'DUKAL 
HAQQ, 

WALIQAA'UKA 
HAQQ, WAL 
JANNATU HAQQ, 
WANNAARU HAQQ, 
WASSAAATU HAQ, 
ALLAAHUMMA 
LAKA ASLAMTU, 
WABIKA AMANTU 
WAALAIKA 
TAWAKKALTU, 
WAILAIKA 
KHAASHAMTU 
WABIKA HAKAMTU 
FAGHFIRLII MAA 
QADDAMTU WAMAA 
AKHKHARTU WA 
ASRARTU WA 
A'LANTU, WAMAA 
ANTA A'LAMU BIHI 
MINNII, LAA-ILAAHA 
ILLAA ANTA (Ya 
Allah Tuhan kami, bagi- 
Mu segala puji, Engkau 
adalah pengurus langit 
dan bumi, bagi-Mu 
segala puji, Engkau 
adalah pemelihara langit 
dan bumi dan semua 
penghuninya, bagi-Mu 
segala puji, Engkau 
adalah cahaya langit dan 
bumi dan semua 
penghuninya, Engkau 
adalah benar, firman-Mu 
benar, janji-Mu benar 
dan perjumpaan kepada- 
Mu benar, surga benar, 
neraka benar, kiamat 
benar, Ya Allah, kepada- 
Mu aku berserah, 
kepada-Mu aku beriman, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepada-Mu aku 
bertawakkal, karena-Mu 
aku memusuhi (musuh), 
kepada-Mu aku 
berhukum, maka 
ampunilah bagiku apa 
yang telah aku lakukan 
dan yang belum aku 
lakukan, apa yang 
kulakukan secara 
sembunyi-sembunyi dan 
apa yang kulakukan 
secara terang-terangan, 
dan apa yang Engkau 
lebih tahu terhadapnya 
daripadaku, tiada 
sesembahan yang hak 
selain Engkau) '. Abu 
Abdullah berkata, [Qais 
bin Sa'd] dan [Abu 
Zubair] berkata dari 
[Thawus] dengan 
redaksi 'Qayyaam' bukan 
qayyum, sedang 
Mujahid berkata, 
Alqayyum (dengan 
definitif al) yang 
maknanya mengurus 
segala sesuatu, sedang 
Umar juga berkata 
Alqayyaam, dan 
keduanya sama-sama 
pujian." 


6889 


A alua (jt (ji-acVI "LaLuil 

J^jjj Jlalla ^Li (jj («Jc. (jc. 

La illnj AjIc auI ^gll-a <&l 

4 'm (j«i1 d ij d it^uu VI Wl (j^\ 

d l-v-v 1 1 it -v -s. V j (jt i-v j'i d "l 1 1 j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
telah menceritakan 
kepadaku [Al A'masy] 
dari [Khaitsumah] dari 
[Adi bin Hatim] berkata, 
'Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
salah seorang diantara 
kalian kecuali ia akan 
diajak bicara oleh 
Rabbnya, antara dia dan 
Allah tidak ada seorang 
penerjemah, dan tidak 
pula hijab yang 
menghalanginya. " 


6890 


ISC. IjjSi. Aill ^JC- (jj (^ic UjAk 
^1 (jt A&Lall .lic (jj jj jaJI 
Atll liC (jj ^)5Lj ^1 (jc (jl^)ic 

(j-o (ju^a (Jls ilLi j 4j1c auI 

(jl'i'l-v j l |4 l l ij'i llj 2 i >i4 

3 j ** ^.3 ^ ' ^ U'" 
<_rli i jj^y u' lwj ej^' uS 

jic <Ik ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abd shamad] dari [Abu 
Imran] dari [Abu Bakar 
bin Abdullah bin Qais] 
dari [Ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ada dua 
surga dari perak, baik 
bejananya maupun 
isinya, dan ada dua surga 
terbuat dari emas, baik 
bejananya maupun 
isinya, dan tidak ada 
yang menghalangi 

J O O o 

sebuah kaum untuk 
melihat Rabb mereka 
selain selendang 
kesombongan di 
wajahnya di surga Adn." 


6891 


l'l'il-V (jl 1« 1 "i 1-V ^lli-vl! IVil-S. 

(jj O i. j (jjcl (jJ lillill .lic 
Aic (jc JjIj ^1 (jc Jkilj <j 
J jjjj Jlalla <ic 2il l^j jlil 

(ji alLij 4-UC <&l 
(jjAij gloJa (_5^)il (JLo »JaJ§l 
(jllliaC AjIc jA j iil (^11 4jjll£ 
Jll J jluj i j3 p Jll iic (Jll 

(j* Aji s ■ ^1 4 ^luj j Ajlc Alll 0 1. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
A'yan] dan [Jami' bin 
Abu Rasyid] dari [Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Wail] dari [Abdullah] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa berambisi 
memperoleh harta 
seorang muslim dengan 
sumpah palsu, ia 
berjumpa Allah sedang 
Allah dalam keadaan 
murka kepadanya." 
Abdullah berkata, 
"Kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m membacakan 
pembenarannya dari 
kitabullah: 

'(Sesungguhnya orang- 
orang yang membeli 
janji Allah dan sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit, mereka 
itulah orang-orang yang 
tidak memperoleh 
bagian di akherat, dan 
Allah tidak mengajak 
mereka bicara) ' (QS.Ali 
Imran: 77). 


6892 


ial 4 » ] l ji ^jic- i ala 34-J f^yj 

(jjAj l _ s \c ' «la Ji. jj L_lilS 
(Jl i t g i > Wia i\ ji W i 5 i^s 
(JjJaS xji (Ja.jj jilnia J_j jjal 

^ijjll «LoUall ^jj auI J jaja «La 

(2312 (J-a*J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Amru] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ada tiga orang yang 
Allah tidak mengajak 
mereka bicara pada hari 
kiamat dan tidak pula 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







melihat mereka, 
seseorang yang 
menyertakan sumpah 
dalam dagangannya 
sehingga bisa diberi 
lebih banyak daripada 
biasanya, dan ia dusta 
dalam sumpahnya. 
Seseorang yang 
melakukan sumpah 
dusta setelah 'ashar 
dengan ambisi bisa 
mendapatkan harta 
seorang muslim. Dan 
seseorang yang menahan 
kelebihan air (agar 
rumput tidak tumbuh), 
sehingga Allah pada hari 
kiamat berfirman 'Saya 
sekarang menahan 
kurnia-Ku sebagaimana 
engkau pernah menahan 
kelebihan air yang kedua 
tanganmu tidak bekerja 
karenanya." 


6893 


Laa < l jc ^-ijjl US la i_jIa jJI 
^jI Ip. Sj£j pj| ^c. 

jIVujiI Sk (jLa^ll tjll alluj 

-s'. '. ' '? i4 t( a 

W ' rf ' i ^ ^ 2 0 £ 0 

^.jLaa. (jjj (_5ASI j' laJa ' ■ la j'j 
Atll lila IjlA j g ui t_$'\ (jUiJuj 

|j (_jjij3| (Jll <UluiI JJ«J AjaLij <Ul 
Ija ^1 <Jli Ula <laJI 

(^jLa 4 a i J jjxj A iAjjiAAjj 1 uJa 

^jj («U ijll (Jj Ula S jiJI (jjjil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub] 
dari [Muhammad] dari 
[Ibn Abu Bakrah] dari 
[Abu Bakrah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jaman berputar 
sebagaimana bentuknya 
seperti halnya ketika 
Allah mencipta langit 
dan bumi. Setahun ada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




dua belas bulan, empat 
diantaranya bulan 
haram, tiga bulan 
darinya berturut-turut, 
Dzul Qa'dah, Dzulhijjah 
dan Muharram, serta 
Rajab Mudlar yang 
berada diantara bulan 
Jumadil akhir dan 
Sya'ban. Sekarang bulan 
apakah ini?" Kami 
menjawab, 'Allah dan 
rasul-Nyalah yang lebih 
tahu! ' Nabi kemudian 
diam sehingga kami 



beranggapan beliau akan 
menamainya bukan 
dengan namanya. Nabi 
terus berkata: 
"Bukankah hari ini hari 
sembelihan?" mereka 
menjawab, "Benar." 
Nabi meneruskan: 
"Sesungguhnya darah 
kalian, harta kalian - 
Muhammad berkata, dan 
seingatku beliau 
bersabda dan 
kehormatan kalian- 
adalah haram 
sebagaimana 
kehormatan hari kalian 
sekarang, di negeri 
kalian sekarang, di bulan 
kalian sekarang, dan 
kalian akan menemui 
Rabb kalian dan Dia 
akan menanyai kalian 
perihal amal kalian. 
Ingat, jangan kalian 
kembali sepeninggalku 
menjadi orang yang 
sesat, sebagian kalian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







memenggal leher 
sebagian lainnya, ingat, 
hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada 
yang tidak hadir, karena 
bisa jadi orang yang 
menyampaikannya j auh 
lebih paham dari orang 
yang mendengarnya." 
Dan Muhammad jika 
menyebut hadis ini, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam benar, 
kemudian beliau 
bersabda: "Bukankah 
telah aku sampaikan? 
Bukankah telah aku 
sampaikan?" 


6894 


(jjl (jlillS 4-aLuil (jC (jLaJC 
AjIc auI ^U.-i ^."^ CllUJ 

La Aj j La <&\ (jj jLijii L^jjLj 

<t i\l r*i\7„jU i (.„"-^'ilj jv. ^."U 
■'W (3 J^J a " r - '"'«^t'^ 

Ula 't Lala ClLaLUI (jj o5Uc. j 
AjIc illl (J y^i'j 1 J^J^ 

(Jalij A l »3 'i j ^jlall j»ij^J 
5 'i "i Ig'ilS (J15 4'iw,.-v B jV^ 
AjIc ^jJj-a «Uli J y^J u . 

a-iUc (j^i iiil jii-JJ Lall (Jlla 

f 1 ASk^il 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahid] 
telah menceritakan 
kepada kami ['Ashim] 
dari [Abu Usman] dari 
[Usamah] berkata, 
"Anak laki-laki dari anak 
perempuan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sakit, lantas 
puteri Nabi mengutus 
seorang utusan yang inti 
pesannya agar beliau 
mendatanginya. Hanya 
nabi berhalangan dan 
menyampaikan pesan: 
'INNAA LILLAAHI 
MAA AKHDZA 
WALAHU MAA 
A'THAA WAKULLUN 
ELAA AJALIN 
MUSAMMAA FAL 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



TASHBIR WAL 
TAHTASHIB' (Milik 
Allah sajalah segala 
yang diambil dan yang 
diberikan, dan segala 
sesuatu mempunyai 
batasan waktu tertentu, 
hendaklah engkau 
bersabar dan 
mengharap-harap 
ganjaran) '. Lantas puteri 
nabi untuk kali kedua 
mengutus utusannya 
seraya menyatakan 
sumpah agar beliau 
mendatangi. Maka 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m pun berangkat dan 
aku bersamanya, juga 
Mu'adz bin Jabal, Ubbay 
bin Ka'b, dan Ubadah 
bin Shamit. Ketika kami 
masuk, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m membopong cucunya 
sedang napasnya sudah 
tersengal-sengal di 
dadanya -seingatku 
Usamah mengatakan 
seperti geriba kuno-, 
maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m pun menangis 
sehingga Sa'd bin 
'Ubadah berkata, 
'Mengapa baginda 
menangis? ' Nabi 
menjawab: 'Hanyasanya 
Allah menyayangi 
hamba-Nya yang 
penyayang.' 



6895 



Telah menceritakan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jll iluij 4j1c 'M 1-5 lji-a 

Ua,,.j ^jljjl pltajJa V) 1 j ^ \; 

tlljl jull (Jl3j (^'ia^j CUl 
(JSlj illil (j-a lilj t— Uj —I ^^jlic- 
Aj=JI liU Jli U3L Laiio Si».lj 

AJI', 

jj j-a (j^ Ja Jjii C a Lg_ia 

Jafl Jal 



kepada kami 
[Ubaidullah bin Sa'd bin 
Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Shalih bin Kisan] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Surga dan 
neraka saling berselisih 
kepada Tuhan keduanya, 
surga berkata, 'Wahai 
Tuhan, mengapa aku tak 
dimasuki selain orang- 
orang lemah dan rakyat 
jelata? ' Sedang neraka 
berkata, 'Mengapa aku 
dikhususkan untuk 
orang-orang yang 
sombong? ' Allah ta'ala 
menjawab surga: 
"Engkau adalah rahmat- 
Ku", dan Allah 
berfirman kepada 
neraka, 'Engkau adalah 
Siksa-Ku, yang Aku 
timpakan kepada siapa 
saja yang Aku 
kehendaki, dan masing- 
masing diantara kalian 
berdua harus dipenuhi.' 
Nabi bersabda: "Adapun 
surga sesungguhnya 
Allah tidak menzhalimi 
satupun dari makhluk- 
Na, dan Allah akan 
memenuhi neraka 
dengan siapa saja yang 
dikehendaki-Nya, lantas 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







mereka dilempar ke 
dalamnya '(neraka 
berkata, 'Masihkah ada 
tambahan) ' (QS. Qaaf 
ayat: 30) -beliau 
mengulanginya tiga kali- 
, kemudian Allah 
meletakkan telapak 
kakinya sehingga neraka 
menjadi penuh, sebagian 
satu dengan sebagian 
yang lain saling 
berhimpitan, neraka pun 
berkata, 'cukup, cukup, 
sukup." 


6896 


^jjJaj (jjjl (jc oiua (jc 
AjIc auI ( -5 ii-a Jj,. (j* g 
(j ^ itu 1 j5l (j i u i\ (Jl 5 i\ i u j 

(J i «a»j 4_L=JI iiil aflia 1; 
•»UiA (JlIjjjja i^T»!! ^LgJ (Jlij 
/Ljjll (jc (JjijI Ijlla ojAjl IjjSk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Akan ada 
beberapa kaum 
memperoleh kehitaman- 
hitaman dari neraka, 
karena dosa-dosa yang 
pernah mereka lakukan 
sebagai hukuman atas 
mereka, kemudian Allah 
memasukkan mereka ke 
dalam surga dengan 
kurnia rahmat-Nya, 
mereka itulah yang 
dinamakan 

jahannamiyun (mantan 
penghuni neraka 
jahannam)." Sedang 
[Hamam] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menceritakan kepada 
kami [Anas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6897 


(jc AJs\ jC jjl U!L^a ^^jjiji US^a 
4 aalc (jc |aJAl^>j) (jc (ji-acVI 

jlk s-UJll M ^jc (jc 
ilLij <j1c iul ^jila <(&l (J 
pliuill £jjaj illl (jj lla < Ij (Jlaa 

Al J j'., j r-^i AUi,\l l;l 
Loj (Jlij illoj <ulc iiil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Musa] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Seorang biarawan 
yahudi menemui 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m dan berkata: "Wahai 
Muhammad, 
sesungguhnya Allah 
meletakkan langit diatas 
satu jari, seluruh bumi 
diatas satu jari, semua 
gunung diatas satu jari, 
pohon dan sungai diatas 
satu jari, dan semua 
makhluk diatas satu jari, 
kemudian Allah 
berfirman seraya 
menunjukan jarinya, 
'Akulah Sang raja'." 
Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m tertawa dan 
membacakan kutipan 
ayat: '(Dan mereka tidak 
menghormati Allah 
dengan penghormatan 
yang semestinya) ' (QS. 
Azzumar: 67). 


6898 


Ujj^I ^ij^i (jj lji HiAa 
c^Ijjjj ^j^j^l (jj ^ 
(jc jaj ^1 (jj ^jc (jj 
(«i Clnlll (_>uIjc (jjl (jc 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Maryam] telah 
mengabarkan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kami [Muhammad bin 
Ja'far] telah 

mengabarkan kepadaku 
[Syarik bin Abdullah bin 
Abu Namir] dari 
[Kuraib] dari [Ibn 
Abbas] mengatakan, 
"Suatu malam aku 
bermalam di rumah 
maimunah sedang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

Shallallahu'alaihiwasalla 




m di sisinya, itu 
kulakukan dengan niat 
agar aku bisa melihat 
Shalat Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m ketika malam. 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m berbincang-bincang 
bersama isterinya 
beberapa saat, kemudian 
tidur, ketika sepertiga 
malam terakhir tiba, atau 
sebagiannya, beliau 
duduk dan menatap 
langit lantas membaca 
ayat: '(Sesungguhnya 
dalam penciptaan langit 
dan bumi hingga ayat 
terdapat tanda-tanda 
bagi orang yang berakal) 
' (QS. Ali'Imran: 190). 
Kemudian beliau berdiri 
dan berwudlu', beliau 
membersihkan gigi- 
giginya kemudian shalat 
sebelas rakaat. 
Kemudian setelah Bilal 
mengumandangkan 
adzan (subuh), beliau 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







shalat dua rakaat, 
kemudian keluar untuk 
mengimami orang-orang 
shalat subuh." 


6899 


^jr. iA\\ i u. W jir.liml lu. W 

UJ Jll ilLi j <ulc. 'm ^ U^i <&l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] 
radliyallahu'anhu, 
"Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Tatkala 
Allah menetapkan 
penciptaan, Dia menulis 
di sisi-Nya di atas arsy- 
Nya 'Sesungguhnya 
rahmat- Ku lebih 
mendominasi 
kemurkaan-Ku." 


6900 


1 <aj J UUjW C° ^ 1 " a ' " 

Atll (_5-lj-a (J J-^J UjAk^jc auI 
<JiLo (jjSj (JJJLJj! 

u!^ 2^ ? ^* ■ " 

Aia SI (Jil (J-aaJ (J-»*J iSiil 
V) <JJJj ^JJJ UJ^J ^ es-"' 

jllll (JaI J-«J cJ-aijl £Si=j 

V) ^ ''J.' UJ^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
A'masy] aku mendengar 
[Zaid bin Wahb] aku 
mendengar [Abdullah 
bin Mas'ud] 
radliyallahu'anhu, telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla 
m yang beliau adalah 
seorang yang jujur 
menyampaikan, dan 
berita yang disampaikan 
kepadanya adalah benar, 
bahwa penciptaan salah 
seorang diantara kalian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



dihimpun dalam perut 
ibunya selama empat 
puluh hari, atau empat 
puluh malam, kemudian 
menjadi segumpal darah 
dalam empat puluh hari 
berikutnya, kemudian 
menjadi segumpal 
daging dalam empat 
puluh hari berikutnya, 
kemudian Allah 
mengutus malaikat 
kepadanya dan 
memerintahkan untuk 
menetapkan empat 
kalimat (empat hal); 
tentang rejekinya, 
ajalnya, amalnya, 
sengsara ataukah 
bahagia. Kemudian 
Allah meniupkan ruh 
padanya, sungguh ada 
salah seorang diantara 
kalian yang melakukan 
amalan-amalan penghuni 
surga hingga tak ada 
jarak antara dia dan 
surga selain sehasta, 
namun kemudian takdir 
telah mendahului dia, 
lantas ia pun melakukan 
amalan penghuni neraka 
dan akhirnya masuk 
neraka. Dan sungguh 
ada salah seorang 
diantara kalian yang 
melakukan amalan 
penghuni neraka, hingga 
tak ada jarak antara dia 
dan neraka selain 
sehasta, namun 
kemudian takdir 
mendahuluinya, lantas ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







pun mengamalkan 
amalan penghuni surga 
sehingga ia 
memasukinya." 


6901 


^)-aC liiiik (_5j^j (JJ liS^a 

(jC t*iVx i >l t'l.^iu J.1 (jj 

(JjjUC (jjl (jC ^>4f^ (jJ ■ 

La (JjJJa. L (JlS alLij 4jlc Mil 
LLa JJ^I ^Jjj^ 

Laj LyAjI (jJJ La <J liLj 

& <jli Jll 2^VI jil JJ Luli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Khallad 
bin Yahya] telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Dzar] 
aku mendengar 
[Ayahku] menceritakan 
dari [Said bin Jubair] 
dari [Ibn Abbas] 
Radliyallahu'anhuma, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai Jibril, 
apa yang 

menghalangimu untuk 
mengunjungi kami lebih 
sering daripada apa yang 
telah engkau lakukan?" 
Maka turunlah ayat: 
'(Dan tidaklah Kami 
menurunkan ayat 
melainkan dengan 
perintah Tuhanmu, milik 
Dialah apa yang didepan 
kami dan di belakang 
kami) ', hingga akhir 
ayat (Qs. Maryam: 64). 
Dan jawaban ini adalah 
untuk Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6902 


(jC £J^J UilAk J Luik 
4-aalc (jC ^aJAl^jJ (jC (jjiicVI 
^a ^ l n «1 ClliSjla 1JC. (jC 

^ JC U'" 'j' 1 J*' 1 n ' ,,r - 
(jC a ^alLj (j^axJ ~* ' «a» J (Jl^3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



V jLSJ Uli ia ipaajj l™) <Jlaa 



"Pernah aku berjalan 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di sebuah 
kebun di Madinah, saat 
beliau bertelekan di atas 
tongkat. Kemudian 
beliau melewati 
sekelompok orang 
Yahudi, sebagian 
diantara mereka 
bertanya kepada 
sebagian lainnya 'Coba 
tanyailah dia tentang 
nyawa', sedang sebagian 
lain berkata 'Jangan 
tanyai dia tentang 
nyawa'. Kemudian 
beliau berdiri bertelekan 
di atas tongkatnya 
sedang saya berada di 
belakangnya, aku taksir 
beliau sedang menerima 
wahyu, lantas beliau 
membacakan kepada 
mereka: '(Dan mereka 
bertanya kepadamu 
tentang nyawa, 
katakanlah bahwa nyawa 
itu adalah urusan 
tuhanku, dan tidaklah 
kamu diberi ilmu 
melainkan sedikit) ' (Qs. 
Al Isra': 85). Maka 
sebagian di antara 
mereka berkata kepada 
sebagian lainnya, 'Kan 
telah kami katakan 
kepada kalian, jangan 
kalian tanya tentangnya! 



6903 



Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





ahl ^ji-a «uli (Jjj^ j (j'* 3* 
(j-al auI JISj Jla allij «uic. 

AjUjS (jj i i ajj 4 i ii , m »-*.\\ 

£]1 'i l i • i «t La f j< (_jill A iSjbii^ 


telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Allah 
menjamin bagi siapa 
yang berjihad di jalan- 
Nya, yang tidaklah ia 
berangkat selain benar- 
benar untuk berjihad di 
jalan-Nya dan 
membenarkan kalimat- 
Nya, bahwa Dia akan 
memasukkannya dalam 
surga atau Ia akan 
mengembalikannya ke 
tempat tinggalnya yang 
ia tinggalkan beserta 
yang diperolehnya 
berupa pahala dan 
ghanimah." 


6904 


^jl 3 i a lij^a _>uS (jJ ^aa < 1 Vi w 
CP <J^J i^f CP iji-aC-VI CjP 
C=A' cJt>-J elaJli ^-^J^ <«J 

Jlaa «ulc. auI ^U^i ^jISI 

Afcia ■'' (Jjliij (Jjlij (J^^il 

«dil «LaK (Jj^l cJjll °{ja Jla «dil 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Katsir] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Wail] dari [Abu 
Musa] berkata, "Satang 
seseorang kepada Nabi 
Shallalahu'alaihiwasalla 
m dan berujar, Ada 
seseorang yang 
berperang karena 
dorongan fanatisme, atau 
berperang karena ingin 
memperlihatkan 
keberanian, dan ada 
yang berperang karena 
ingin dilihat orang, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







siapakah yang disebut fi 
sabilillah? ' Nabi 
menjawab: "Siapa yang 
berperang agar 
kalimatullah menjadi 
tinggi, ia berada fii 
sabilillah." 


6905 


^Ull C5 Ji (JjjAli 


Telah menceritakan 
kepada kami [Syihab bin 
Ibad] telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Humaid] dari 
[Ismail] dari [Qais] dari 
[Mughirah bin Syu'bah] 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan senantiasa ada 
dari umatku sekelompok 
orang (kaum) yang 
menang mengalahkan 
manusia, hingga 
keputusan Allah 
mendatangi mereka." 


6906 


" ^ (j^' ' *" ^ glmi 
(j-o J La J^-J <Cajll 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaidi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Jabir] telah 
menceritakan kepadaku 
[Umair bin Hani'] ia 
mendengar [Mu'awiyah] 
mengatakan, "Pernah 
aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Akan senantiasa ada 
dari umatku sebuah umat 
yang menegakkan 
perintah Allah, tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







membahayakan mereka 
orang yang mendustakan 
mereka, tidak pula yang 
menyelisihi mereka 
hingga keputusan Allah 
datang kepada mereka 
sedang mereka masih 
dalam keadaan seperti 
itu." [Malik bin 
Yukhamir] berkata, 
"Aku mendengar 
[Mu'adz] berkata, "Dan 
mereka berada di Syam." 
Mu'awiyah juga 
mengatakan, "Malik 
beranggapan bahwa ia 
mendengar Mu'adz 
berkata, "Dan mereka 
berada di Syam." 


6907 


4 ll -v . i 4 i* Uni \r. b «j 

La S. USU s jiA (jjjlUj jl (Jlla 
31 li Al JJ>I JW* j\j lg<'°U<-J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Abdullah bin Abu 
Husain] telah 
menceritakan kepada 
kami [Nafi' bin Jubair] 
dari [Ibn Abbas] berkata, 
"Pernah nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
pada Musailamah di 
sekelompok kawan- 
kawannya, lantas beliau 
berkata "Kalaulah 
engkau meminta 
sebidang tanah ini, 
niscaya aku tidak akan 
memberikannya 
kepadamu selama- 
lamanya, dan kamu 
sekali-kali tidak bisa 
melampaui urusan Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(jC- ^ji-aC-VI (jC- A=Jj]l ^JC- 

(jjl (jt 4 aaSc (jt ^sjaI^j) 

^jlll ^ i') «I UI Uu-llli J j» 111« 
j'-—; alLlj A)jl ^^Jj-a 

( _ 5 lt I^jjj 3* j ** *" N ^ *~0^ 

o ^uaa_)] i «aatJ (JlilS j^-ill 

UI U (JUia -3 j " 3=0 

^jjll 4jt dlfLgj £ j^>ll La j^ulLslI 
<j| t")«lir^ alljj A Vlr. ijj| ( _ s -L-a 
jC lilj jlUUj (JUS <jJI ( _ s -i.JJ 

C0Js VI gUl (j- I Asi Lv, 

Ujpl j3 (J l:£A (ji-aC-Vl 



yang ada padamu, dan 
kalaulah engkau berbalik 
ke belakang, Allah akan 
membunuhmu." 



6908 



Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ismail] dari [Abdul 
Wahid] dari [Al A'masy] 
dari [Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari [Ibnu 
Mas'ud] berkata, 
"Pernah aku berjalan 
bersama nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di 
sebagian kebun 
Madinah, sedang ketika 
itu beliau bersandar di 
atas sebuah dahan pohon 
kurma, saat kami 
melewati beberapa orang 
Yahudi, sebagian 
mereka berkata kepada 
sebagian lainnya, 
'Tolong tanyailah dia 
(Muhammad) tentang 
nyawa', sementara 
sebagian mereka 
berkata, 'Jangan engkau 
bertanya kepadanya 
suatu hal yang kalian 
sendiri ketakutan 
terhadapnya'. Namun 
sebagian mereka ngotot 
berkata, 'Sungguh kami 
akan bertanya 
kepadanya! ' Lalu 
sebagian di antara 
mereka datang menemui 
beliau dan berkata, 
"Wahai abu Qasim, apa 
nyawa itu?" Nabi 
shallallhu'lihiwasallam 
terdiam, maka aku pun 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







tahu bahwa beliau 
sedang menerima 
wahyu. Lantas beliau 
membacakan ayat: '(Dan 
mereka bertanya 
kepadamu tentang 
nyawa, katakanlah 
'Bahwasanya nyawa itu 
urusan Tuhanku, dan 
tidaklah kalian diberi 
ilmu kecuali sedikit saja) 
' (Qs. Al Isra': 85). 


6909 


U^^kl ' S i a j_; jj A)jl -Ijc. lil^a 
£jeVt (jt jlj^ll ^1 (jC. lillLa 
alll (JjLij jlSjJjA ^1 (jc- 

iil Jls ^luij 4jIc. Mil ^jlLa 

<1llui (J it^?JI VI Ajjj (J-a 

Jl - , \ii -4i<.„i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Yusuf] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Malik] dari [Abu 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah menjamin siapa 
saja yang berjihad di 
jalan-Nya, tidak ada 
dorongan baginya untuk 
berjihad di jalan-Nya 
selain jihad di jalan-Nya 
dan membenarkan 
kalimat-Nya, untuk 
masukkan ke dalam 
surga, atau Allah 
mengembalikannya ke 
tempat tinggalnya 
dengan ganjaran atau 
ghanimah." 


6910 


tlj )l jll \io UliSi. Aluia UliSi. 

Jlalla (jc- jjj«JI -^c. (jc- 

alLlj Ajlc iill *&l (J _&JJJ 

1 jiijcla iil p°jc.~2 lil 

■ " U uj (jl a£ la 1 (jljSj Vj 

AJ ijiiLii V iil (jli (_jjkc.ll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
dari [Abdul Aziz] dari 
[Anas] berkata, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kalian 
berdoa kepada Allah, 
maka seriuslah dalam 
berdoa dan jangan salah 
seorang di antara kalian 
berkata 'Jika Engkau 
berkehendak maka 
berilah aku', sebab Allah 
sama sekali tidak ada 
yang bisa memaksa." 


6911 


(JjC-LajjiJ iL^a j j» cSJ*^' U^ 
jl-. > i \l i, r-, -il 

LW ls^ ir 1 ^? Ltfl U^ 

i^' 65 <^ u' fi^J' 
^ uii aj LJi vi $ jua Aij 

Liiaj 1 Viir n (jl $.Ui tali Atll 
Akil ^U^i (J jjjj ■ ijT^iU 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri]. (dalam jalur 
lain disebutkan) telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] telah 
menceritakan kepadaku 
saudaraku [Abdul 
Hamid] dari [Sulaiman] 
dari [Muhammad bin 
Atiq] dari [Ibn Syihab] 
dari [Ali bin Husain], 
bahwa [Husain bin Ali] 
'alaihimassalam 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Ali 
bin Abu Thalib] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah 

Shallallahu'alihiwasalla 
m mendatangi Ali dan 
Fatimah di malam hari, 
lantas beliau berkata: 
"Tidakkah kalian 
mendirikan shalat?" 
Namun Ali menjawab, 
"Wahai Rasulullah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sesungguhnya nyawa 
kita berada di tangan 
Allah, jika Dia berkenan, 
maka Dia akan 
membangunkan kita." 
Secara spontan 
Rasulullah 

Shallhu'laihiwasallam 
pergi begitu aku 
menjawab yang 
demikian, dan beliau 
sama sekali tidak 
kembali, kemudian aku 
mendengar ketika beliau 
berbalik ke belakang 
bersabda sambil 
menepuk pahanya: 
"Sungguh manusia itu 
adalah makhluk yang 
suka sekali membantah!" 


6912 


j^MI iilU<j i*ilW..| i"i'i<'„ 

jiiS jiliil c^ij e xiL fki 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hilal bin 
Ali] dari [Atha' bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] 

radliyallahu'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Perumpamaan orang 
mukmin adalah bagai 
dahan tumbuhan yang 
daunnya miring sesuai 
tempat datangnya angin, 
namun jika telah tenang, 
dahan itu bisa kembali 
lurus. Demikian pula 
seorang mukmin, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



terkadang dalam 
keadaan miring karena 
ujian. Sebaliknya 
perumpamaan orang 
kafir bagaikan pohon 
padi yang lurus dan 
keras, sehingga Allah 
(dengan mudah) 
mematahkannya kapan 
saja sekehendak-Nya." 



6913 



-Ala ^^pA {gj&jW (jC t ■ U» i') 
JMC jjj &\ j\| &\ Jjc, (Jj 



^JJ j , W o^LLa (jjj LaS 
(JaI ^ la&l ^jiiai'MI c_lj^)C. 
^^j^ Ijj I jLutS oljjjll oljjjll 

<j i jLil ci^V J^V' ^*i 

Ij^^C. ^i ajui a!>LLa ^i^. 

(jjJal jj3 -'jUc-.I i ^juai'MI 
IJjJ Si j^jII (3*! (Jls (jjJal JJ3 



Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hakam 
bin Nafi'] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim bin Abdullah], 
bahwa [Abdullah bin 
Umar] berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
Shalllhu'alaihiwasallam 
di atas minbar berkata: 
"Keberadaan kalian 
dibandingkan umat-umat 
sebelum kalian adalah 
bagaikan antara shalat 
ashar hingga matahari 
terbenam. Ahli taurat 
diberi taurat, lantas 
mereka 

mengamalkannya hingga 
pertengahan siang, 
kemudian mereka tak 
mampu bekerja lagi 
sehingga mereka diberi 
satu qirath. Lantas ahlu 
injil diberi injil dan 
mengamalkannya hingga 
shalat ashar, kemudian 
mereka tak mampu lagi 
melaksanakannya, 
sehingga diberi satu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







qirath. Kemudian kalian 
diberi al Quran, lantas 
kalian mengamalkannya 
hingga matahari 
terbenam, lantas kalian 
diberi dua qirath, maka 
ahli taurat dan injil 
menyampaikan protes 
'Bagaimana ini, mereka 
(umat Islam) lebih 
sedikit bekerja, namun 
pahalanya lebih banyak? 
' Maka Allah menjawab, 
'Namun apakah aku 
menzhalimi pahala 
kalian? ' Mereka 
menjawab, 'Engkau tidak 
menzhalimi! ' Maka 
Allah berkata, 'Itulah 
keutamaan- Ku yang Aku 
berikan kepada siapa 
saja yang Aku 
kehendaki'." 


6914 


jAj\]l ^jC. j-ft*-a UJA^I ^L2uA 

* S ' £ s ~ ' ? 

1 jj jj Ij3jajj 1 ''J'' 1 ' Aillj 

i jib % pH$ \ jiSi 

t> pSla cs^J o-* 3 t— ' JJ 3 " 
lilljl (j-o <_lLLal (j-aj AUt <_ r lc. 
4j j$i Ullll (J 4j JL=Ji l')J?n 

auI jlwj jjs ^j ojlaSi 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
almusnadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Azzuhri] dari [Abu 
Idris] dari ['Ubadah bin 
shamit] berkata, "Pernah 
aku berbaiat kepada 
Rasulullah 

shallallhu'alaihiwasallam 
bersama serombongan 
orang. Lantas Nabi 
bersabda: "Saya 
membaiat kalian agar 
kalian tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



tidak mencuri, tidak 
berzina, tidak 
membunuh anak-anak 
kalian, dan tidak 
mengada- adakan 
kebohongan yang kalian 
ada-adakan antara 
tangan dan kaki kalian, 
dan tidak 

membangkangku dalam 
perkara ma'ruf. Maka 
barangsiapa diantara 
kalian memenuhi 
baiatnya, ganjarannya 
berada di sisi Allah. 
Barangsiapa melanggar 
janjinya, lantas Allah 
menghukumnya di 
dunia, maka yang 
demikian sebagai 
kaffarat dosanya. Dan 
barangsiapa yang Allah 
menutupinya 
(membiarkannya), maka 
yang demikian terserah 
Allah, jika berkehendak 
Dia akan menyiksanya, 
dan jika berkehendak 
Dia akan 

mengampuninya." 



6915 



(jc. .a ^jc. ^-ijJ^ (jc- 

^ (JjUj Llujla ciiilji (j^lo 



Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'alla 
bin Asad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ayyub] dari 
[Muhammad] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Nabiyullah Sulaiman 
'alaihimassalam 
mempunyai enam puluh 
isteri dan berkata, 
"Sungguh, malam ini 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







aku akan menggilir 
isteri-isteriku sehingga 
masing-masing isteriku 
hamil dan melahirkan 
seorang penunggang 
kuda yang berperang fi 
sabilillah.' Lantas 
Sulaiman menggilir 
isteri-isterinya, namun 
sama sekali tidak ada 
yang hamil selain satu 
orang isteri yang 
melahirkan separoh 
orang. Maka Nabi 
Shallallahu'alaihjiwasall 
am bersabda: "Kalaulah 
Sulaiman mengucapkan 
'insya allah', niscaya 
setiap isterinya hamil 
dan melahirkan seorang 
anak yang berperang fi 
sabilillah." 


6916 


(Jc- ilikJI SlLk Ujik ^iaSlI 
l^ Jf- 1 ^jic (3=>-i *Wj 4jlc 

t^- JJ^ gr* 3j JJ^ 3 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Wahhab 
Ats Tsaqafi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Hadzdza'] dari ['Ikrimah] 
dari [Ibn Abbas] 
radliyallahu 'anhuma, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menjenguk seorang arab 
badui yang sedang sakit. 
Beliau katakan: "Tidak 
apa-apa kamu, insya 
Allah nggak masalah." 
Lantas si arab badui 
menjawab, "Apa, nggak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







apa-apa? Bahkan itu 
adalah demam yang 
menggelegak atas orang 
yang sudah tua renta 
yang menghantarkannya 
kepada kuburan." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 
"Semoga iya, kalau 
begitu." 


6917 


(jC -J ilA ^aiLul (jjl l^^a 
S.M i* il (ji Al\ lir. (jr. (ju^i-v 
'o2>U-a]l (jC 1 ^-aU (jj^g jjl (jC- 
(jl alLjj «ulc. iil ( _ s iLa (^fill (Jll 
pUi (jja. aSa ^ jjl (_K»J3 "'l 

(jn.flt'iill C laLlja (jl ^_SI 1 j 

\r^.i dai [-i.^'nij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ibn Salam] 
Telah mengabarkan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Hushain] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari [ayahnya], 
bahwa ketika para 
sahabat ketiduran dari 
waktu shalat, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
menggenggam roh 
kalian sekehendak-Nya, 
dan Dia 

mengembalikannya 
sekehendak-Nya." Para 
sahabat kemudian 
menuntaskan kebutuhan 
mereka, dan berwudlu 
hingga matahari terbit 
dan putih, dan beliau 
kemudian berdiri dan 
shalat." 


6918 


l^Aa <C ja (jj J 

CS^' tl£ L»' fj* ' J^j 
uj la j ^ ^ ' " 
(jt iX„ (jr. -^1 A W (Jir.liml 
jjj| (ji jjjc ^1 (jj jiki (jc 
(jj 4 alui ^1 (jc t ■ il g ui 

1 \\ (ji 1 1 W,,MI (j 1 1 1» (ji-v j\l 

(j-o (J^J u'ii aV\j ajjjk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Qaza'ah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim] dari [Ibn 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dan [Al a'raj]. 
(dalam jalur lain 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




disebutkan) telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] telah 
menceritakan kepadaku 
[Saudaraku] dari 
[Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Abu 
'Atiq] dari [Ibn Syihab] 
dari [Abu Salmah bin 
Abdurrahman] dan 
[Sa'id bin Musayyab] 
bahwa [Abu Hurairah] 
berkata, "Seorang laki- 
laki muslimin dan 
seorang laki-laki Yahudi 



saling memaki 
(mencela). Si Muslim 
berkata, 'Demi Dzat 
yang mengistimewakan 
Muhammad di atas 
semua manusia', dan ia 
mengucapkannya 
disertai sumpah. Sedang 
si Yahudi berkata, 'Demi 
Dzat yang telah 
mengistimewakan Musa 
di atas semua manusia'. 
Lantas si muslim 
mengangkat tangannya 
dan menempeleng si 
Yahudi. Maka si Yahudi 
melaporkan kasusnya 
kepada Rasulullah 
Shallalahu'alaihiwasalla 
m dan mengutarakan 
segala kasus yang terjadi 
antara dirinya dan si 
Muslim, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Janganlah kalian 
mengistimewakanku di 
atas Musa, sebab 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







manusia di hari kiamat 
nanti akan pingsan 
sehingga akulah manusia 
pertama-tama yang bisa 
siuman. Tiba-tiba Musa 
telah berdiri di samping 
'arsy, sehingga aku tidak 
tahu apakah dia 
termasuk yang pingsan 
ataukah dia telah siuman 
sebelumku, atau dia 
diantara manusia yang 
Allah kecualikan (tidak 
pingsan)." 


6919 


UjJ^I (jjjlA (jj Ajjj U^>fil 
lillLa (\J (_)jijl (jC o5lj3 (jC 4 j» l7i 
■J&I J J^J (JllSlI 4ic iil (^-^aj 

"i/j (JLLjJI Ujjsj i^i Uj jj-u^aj 

iil £l2i (jl (jjcliall 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Abu 'Isa] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Anas bin Malik] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Madinah akan didatangi 
oleh dajjal dan ia 
temukan kota tersebut 
dijaga oleh para 
malaikat, sehingga dajjal 
tidak bisa mendekatinya, 
dan tidak pula penyakit 
tha'un, insya allah." 


6920 


i itti%Ujnl jjliill jil IVil-v 
jjj 4 'a\ l ji jjl Vi'l-s (_£^)A3^ U 1 " 
Jlalli OJJJA UI (jl ^JC 
^Unj Ajlc ^U.-i *&l (J JAilJ 

iul pl2i (jl Ajjll ojcji (Jsl 

(eJ^V <cU2i (^JCJS (jjli.1 (jl 

4J>Uall ^jj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri] telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Salamah bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Abdurrahman], bahwa 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap Nabi 
mempunyai doa yang 
telah dikabulkan, sedang 
aku insya Allah terus 
akan menyimpan doaku 
sebagai syafaat untuk 
umatku di hari kiamat 
nanti." 


6921 


(Jj"7» (jj jl jq> (jj ajj^J u3 ^ 
H ui (jj ^»jaIjj) Lu.la , - UI 
(jj Aj*1u (jc. jA jll (jc. 

(jioiu .j* ii i ru„j>\i 

alLlj 4jlc- AUl (J _&JJJ 
■ ■ ulj (.Ic lulj Ijl IjJJ 

t} °' e f ^ ~ 'o 

^ jjl (jl jil eUi La jj3 

Ujjj ^ jia <aUi ^jI (jj| Ui=J 

^tllj t 'o» ,>i 4r_ j'i jiijVl jl 

ciilLkluila j-ac Uoii.1 ji*j 
(jjiLiJI (j-o 1 J J'.""- jl ^4jc- 
(_)j:Ull t_ljjJa (^-^ ^J^ LS J^i 
(jlaxj <1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yasarah 
bin Shafwan bin Jamil 
Al Lakhmi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Azzuhri] dari [Sa'id 
bin Musayyab] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku bermimpi di 
atas sebuah sumur, 
lantas aku menariknya 
sekehendak Allah aku 
menariknya, kemudian 
Ibnu Quhafah 
mengambilnya dan 
menarik satu atau dua 
ember, dalam tarikannya 
terlihat ada kelemahan, 
ini berarti mudah- 
mudahan Allah 
mengampuninya, 
kemudian 'Umar 
mengambilnya dan tiba- 
tiba embernya menjadi 
besar, maka ini berarti 
tidaklah aku melihat 
seseorang yang jenius di 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







antara manusia yang bisa 
mereka-reka hingga 
manusia sekitarnya 
kenyang air dan juga 
ternak-ternaknya 
sehingga mereka 
bermukim di tempat 
mereka minum (selain 
Umar itu saja yang bisa 
melakukannya)." 


6922 


jji IjiiAk til*_ll jjj a Ijlla 
(jc oi^>J jC AjJJ (jt A-oLLal 
iill JiLa ^Sll (jlilll 
LaJJj (^jUjJI s\j| lil ailoj Ajic 

jl cJjUJI Jela. (Jli 
1 j^kjjla 1 j» h l nl (Jl! Ai^liJI 
U Al yjij gllil ( 1C -tiil ( i >>« 1 j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al' 
Ala'] telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Buraid] 
dari [Abu Burdah] dari 
[Abu Musa] berkata, 
Pernah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
didatangi seorang 
peminta-minta -atau 
sepertinya ia berkata 
'ditemui (bukan 
didatangi) seorang 
peminta-minta', atau 
orang yang mempunyai 
keperluan-, maka beliau 
berkata: "Berilah 
pertolongan niscaya 
kalian diganjari, dan 
Allah memutuskan 
melalui lisan rasul-Nya 
sekehendaknya." 


6923 


jl j^]| ^jt ijjJLa J^J lil^a 

Ijl ^.ft UJ ^UoA (jC (jC 

u! c5^-j' u! J j^' 

i j ■ - U uS (jl (_j3 j jl ' " U uj 
J^)5La el2tl 1« (J*^J ^) AjlLuii 

a3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari 
[Hammam] ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] dari Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
di antara kalian berkata, 
'Ya Allah, ampunilah 
aku jika Engkau 
berkenan. Ya Allah, 
rahmatilah aku jika 
Engkau berkenan. Ya 
Allah, berilah aku rejeki 
jika Engkau berkenan'. 
Hendaklah ia serius 
dalam permintaannya, 
sebab Allah bisa 
melakukan apa saja 
sekehendak-Nya dan 
sama sekali tak ada 
siapapun yang bisa 
memaksanya." 



6924 



/. . .. ;. < '« S . r 
J j» jjj Ajjc (jj Jdl! jjc (jj 

* ^ . i ~ ^ f - j' t- 

Jj (JUa (_>Ajc. (jjl ile. ja 
(JjjLJI JLuj <_j jll 

(J jlaj dia <lu 



AjUi jSij ilLi j AjIc iiil Jr«-i 
tj «ui jj ^«j Jii 

Ujj (Jjij ^-"J '^J^ 1 - »1 u^'^* 

if'^" 1 ! LS^ L>f t^-° <JT? C5^J^ 
llkl ^Ixj (3* <JlaS 34-J 
Ja. jU V Jj Jlaa iSj a ilc.1 
j i iaa IjjjC- Jj (^jjjj jji 

Ajal Jj cJjfuJI Jj jii JlLi3 

Aj AjI dj _jiJI Aj Atll iJiLai 

^jli Ci jLl\ Cilaa I jj 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hafs Amru] 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Auza'i] 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibn Syihab] 
dari ['Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin 
Mas'ud] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma, 
bahwa ia pernah 
berdebat bersama Al 
Hurr bin Qais bin Hisn 
Al Fizari tentang sahabat 
Musa, apakah benar- 
benar Khidir? Lantas 
[Ubbay bin Ka'b Al 
anshari] melewati 
keduanya. Ibnu Abbas 
kemudian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(^23 JUS jijll ,J Cli jaJI 




memanggilnya dan 
berkata, 'Aku berdebat 



dengan kawanku ini 
tentang kawan Musa 
yang Musa meminta 
dipertemukan 



dengannya, apakah 
engkau mendengar 



Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebut-nyebut 
tentangnya? ' Ubbay 
menjawab, 'Benar, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Ketika Musa dalam 
sebuah perkumpulan 
Bani Israil, tiba-tiba ia 
didatangi oleh 
seseorang, dan orang itu 
bertanya 'Tahukah 
engkau seorang hamba 
yang lebih 'alim dari 
padamu! ' Musa 
menjawab, 'Tidak', 
lantas Musa memperoleh 
wahyu yang dalam 
wahyu tersebut 
terdengar (suara), 'Ya 
ada, seorang hamba-Ku 
yang bernama Khidlir.' 
Lantas Musa meminta 
untuk dipertemukan 
dengannya, dan Allah 
menjadikan ikan 
perbekalannya sebagai 
tanda, kemudian 
dikatakan kepada Musa 
'Jika engkau kehilangan 
ikan perbekalanmu, 
maka kembalilah di 
tempat ikan itu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menghilang, niscaya 
engkau akan 
menemuinya.' Maka 
Musa pun menelusuri 
bekas-bekas ikannya di 
lautan, lalu pemuda yang 
ikut Musa berkata 
kepada Musa '(Tidak 
ingatkah engkau ketika 
kita berlindung ke batu 
karang, sesungguhnya 
aku lupa terhadap ikan 
itu, dan tidak ada yang 
menjadikanku lupa 
selain setan yang 
kusebut-sebut) ' (Qs. Al 
Kahfi: 63), maka Musa 
berkata '(Itulah tempat 
yang kita cari-cari, maka 
keduanya kembali 
menelusuri jejak 
keduanya semula) ' (QS. 
Al Kahfi: 63), lantas 
keduanya menemukan 
Khidir, yang akhirnya 
cerita keduanya seperti 
Allah kisahkan." 


6925 


-Iijj jaSLll ts ic- 1 jALilij 
r iT^i Ml 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri] dan [Ahmad 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Wahb] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibn 
Syihab] dari [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] dari 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Insya Allah 
besok kita singgah di 
Khaif bani Kinanah, 
yang di tempat itulah 
mereka bersumpah 
untuk melakukan 
kekufuran. Tempat yang 
dimaksud adalah 
Muhashshab." 


6926 


jLaLaJta jjiC (jj Akil lj& (jC 

(Jjt«1« l*<l 1 a^ S '«'' ' «ilWl 
(jjJalLiJttSl Jlaa 'Jh\ i.Lui jj\ Ijic. 

jitl (Jj'«j iiui'i i-vr.l 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn Uyainah] dari 
['Amru] dari [Abui 
Abbas] dari [Abdullah 
bin Umar] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam terus 
mengepung penduduk 
Thaif dan belum bisa 
membebaskannya, maka 
beliau katakan: 'Besok 
insyaallah kita kembali', 
maka kaum muslimin 
berkata, 'Kita akan 
pulang dan tidak akan 
membebaskannya.' Nabi 
terus berkata: 
'Berangkatlah kalian 
menyongsong 
peperangan.' Mereka pun 
terus berangkat, 
sehingga mereka 
memperoleh luka-luka. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: 'Besok 
insyaallah kita akan 
pulang.' Seolah-olah 
ucapan ini menjadikan 
mereka terkagum-kagum 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sehingga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa." 



6927 



"j' ' ' , S'" ' s 



ojjc- (Jllj c?^- (3^ 

(jc. ^ ja tala (211} jL&iajj jl^ala 
I jJll Jli tali I jJl! ^jla 

(jC J^aC lliik ^jl J i a I 'i i w j 
A-o^jSc. dia i" 1 jjaC. (Jla Ifl i " 

■ " ila ^jit <Jla Sjjja jjI Ujik 
ciila -Ju (Jla ojjjA U! t" w «i» 

jjC. Ullujl (j I (jUiull 

(jc. A-o jSLc. (jc. jj^t 
!ia jj^c- I js taSiA jlj^ii 



Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amru] dari ['Ikrimah] 
dari [Abu Hurairah] 
yang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyampaikan 
kepadanya, beliau 
bersabda: "Jika Allah 
memutuskan suatu 
keputusan di langit, 
maka malaikat akan 
mengepak-ngepakkan 
sayapnya karena tunduk 
kepada titah-Nya, 
seolah-olah kepakan 
sayapnya seperti rantai 
di atas batu licin." Ali 
berkata, "Sedang lainnya 
berkata, 'Seperti batu 
licin yang menembus 
mereka.' Allah 
berfirman: '(Apabila 
ketakutan telah hilang 
dari hati mereka, mereka 
bertanya Apa yang 
difirmankan Rabb 
kalian? Mereka 
menjawab 'Kebenaran, 
dan Dia Maha Tinggi 
lagi Maha Besar) ' (Qs. 
Saba': 34). Ali berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Sufyan 
telah menceritakan 
kepada kami Amru dari 
'Ikrimah dari Abu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Hurairah dengan redaksi 
ini." Sedang Sufyan 
berkata, Amru berkata, 
aku mendengar Ikrimah 
telah menceritakan 
kepada kami Abu 
Hurairah, [Ali] berkata, 
saya bertanya [Sufyan] 
ia menjawab, Aku 
mendengar [Ikrimah] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Hurairah] berkata, 
'Ya.' Saya bertanya 
kepada Sufyan, 
'Beberapa orang 
meriwayatkan dari 
Amru dari 'Ikrimah dari 
Abu Hurairah yang 
beliau memarfu'kannya, 
hanya ia membaca 
'furrigha (jika telah 
selesai) '. Sufyan 
berkata, 'Beginilah 
Amru membaca, maka 
aku tidak tahu, apakah ia 
mendengarnya seperti 
ini atau.' Sufyan berkata, 
'Dan begitulah bacaan 
kami.' 


6928 


lijjill Uliik _)Jr^ C)i cs^^H LuAa 

^ lir.'n ^Ilj j 4aic ilil ( _ S -L^ 
5^ J*^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Uqail] dari [Ibn 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah], bahwa ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







"Allah tidak pernah 
mengijinkan sesuatu 
sebagaimana ijin-Nya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
melagukan Al Qur'an, " 
sedang salah seorang 
sahabatnya berkata 
'maksud melagukan 
yaitu membaca dengan 
keras." 


6929 


('"'lljr- (jj j aaa (jj j-ic Hl 

(_£j.laJI Sjaim ^jl (jC. qJLLsa ^jl 
C5 lLa ^Jjll (JllJll 4jc. Jll ^ 
a3l Ij auI Jji; ^llaj AjIc- £ll 

(_gjlija lili^tLij liljjl J jaja 
^^ij (jl iSljiti iiil (jj '"'j'^; 

jlill (jji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Hafs bin Ghiyats] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Shalih] dari 
[Abu Said Al Khudzri] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah berfirman, 
'Wahai Adam! ' Adam 
menjawab, Aku penuhi 
panggilan-Mu ! ' lantas 
Adam dipanggil dengan 
suatu suara, 
'Sesungguhnya Allah 
Tabaraka wa Ta'ala 
menyuruhmu untuk 
mengeluarkan utusan- 
utusan dari anak cucumu 
ke neraka'." 


6930 


1 * la JooLoU (jj ' i ir- 1 * la 
(jC. a^jjC. (jj ^al juaA (jC- ^JoLlmI 

Lgjc Atll ^ l^ij A^ijlc. (jc AjjI 

Cll JC. La oi jjal ( _ s lt Cll JC- Labili 
(ji 4 ij ijii Va\j 5 -v il-^ V. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







[Ayahnya] dari ['Aisyah] 
radliyallahu'anhuma 
berkata, "Belum pernah 
aku sedemikian cemburu 
kepada seorang wanita 
sebagaimana 
kecemburuanku terhadap 
Khadijah, sebab Tuhan 
Muhammad telah 
menyuruhnya agar 
memberinya kabar 
gembira dengan surga." 


6931 


lir. IVvl-v jjl-vi.il Vil-v 
LS i\ (jc- AjjI (jc jlip (jj <&! 

illl (^glLa M J (JlUlI "Uc. 
Jlijj Sill (jl alu) J A J 'f- 

iil (jl Jjjia. (_j3u Ijjc. ia 1 lil 

i3j jf?. <j=43 <4=>fe lliia Cik! 
jl f.LaLill ^ (Jj^>f=>. 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdushshamad] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman] -yaitu 
Ibnu Abdullah bin 
Dinar- dari [Ayahnya] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah Tabaraka wa 
Ta'ala jika mencintai 
seseorang, Ia memanggil 
Jibril 'Sesungguhnya 
Allah mencintai si fulan 
maka cintailah dia, 
sehingga Jibril pun 
mencintainya. Kemudian 
Jibril memanggil seluruh 
penghuni langit seraya 
berseru, 'Sesungguhnya 
Allah mencintai si fulan 
maka cintailah dia, maka 
penghuni langit pun 
mencintainya, sehingga 
orang tersebut diterima 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







oleh penduduk bumi." 


6932 


lillUa (jC jja ui (jj <JJJ3 UuSa. 

jUjIL, Alj^ii^ (jilb «JLj!>L 

(jjill ^^}*J. ^J S^LLaj 

(jjl jaja (_jjUc- ~ j£jS ■ 

^aAUjjl j (j^jlLaJ ^aA j ^AUf^JJ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] dari [Malik] 
dari [Abu Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Malaikat 
malam dan malaikat 
siang secara bergantian 
menjaga kalian, dan 
mereka berkumpul pada 
waktu shalat 'ashar dan 
shalat subuh, kemudian 
malaikat yang menjaga 
kalian di malam hari 
naik ke langit dan Allah 
menanyai mereka - 
sekalipun Dia paling 
tahu terhadap keadaan 
mereka- bagaimana 
kalian tinggalkan para 
hamba-Ku? ' Para 
malaikat menjawab, 
'Kami tinggalkan saat 
mereka sedang 
melaksanakan shalat, 
dan kami datangi mereka 
juga saat melaksanakan 
shalat'." 


6933 


jAic. Ujik jUij (jj < UuSi. 

(jc. (Jj-al j (jc 4 ja ui \ la 
jcjj Uli ("w «ui (Jla jj^jiLall 
(Jli alLjj AjSc iil (^glla ts-fill 

(ji Aji jjija (Jj jj=>. < _ s -jU31 

(J^.j 1 Vi.'r. jiU lil^ij ^ CllUa 

c^J u]j (J >" ujj ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ghundar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Washil] dari [Al 
Ma'rur] berkata, "Aku 
mendengar [Abu Dzar] 
dari Nabi shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jibril 
menemuiku dan 
memberiku kabar 
gembira, bahwasanya 
siapa saja yang 
meninggal dengan tidak 
menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun, 
maka dia masuk surga." 
Maka saya bertanya, 
'Meskipun dia mencuri 
dan berzina? ' Nabi 
menjawab: 'Meskipun 
dia mencuri dan juga 
berzina'." 


6934 


J y^J (Jlalll fcjJjlfi (jJ 

(j5la Ij ^IIjjj AjSc. 'M C5 ii-a 

'"'s^33 o. "'**' 

"Ut J liljlj (C j'« la dll aJlj 
Uli ^3 UL V iSCSl <JA 33 

t'lU^l U^ll jjlj AjlloU 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
Al Hamdani] dari [Barra' 
bin Azib] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hai fulan, 
jika engkau mendatangi 
kasurmu, maka 
panjatkanlah doa: 
"ALLAAHUMMA 
ASLAMTU NAFSU 
ILAIKA, 
WAWAJJAHTU 
WAJHII ILAIKA, 
WAFAWWADLTU 
AMRII ILAIKA, WA 
ALJA'TU ZHAHRII 
ILAIKA, RUGHBTAN 
WA RUHBATAN 
ILAIKA, LAA 
MALJA'A WA LAA 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







MANJAA MINKA 
ILLAA ILAIKA, 
AAMANTU 
BIKITAABIKAL 
LADZII ANZALTA 
WABINABIYYIKAL 
LADZII ARSALTA 
'(Ya Allah, aku 
pasrahkan jiwaku 
kepada-Mu, dan 
kuhadapkan wajahku 
kepada-Mu, dan aku 
serahkan urusanku 
kepada-Mu, dan aku 
sandarkan punggungku 
kepada-Mu, dengan 
berharap-harap cemas 
kepada-Mu, 
sesungguhnya tidak ada 
tempat bersandar dan 
tempat keselamatan 
selain kepada-Mu, saya 
beriman kepada kitab- 
Mu yang Engkau 
turunkan dan nabi-Mu 
yang Engkau utus) '. 
Maka sekiranya engkau 
meninggal di malammu, 
engkau meninggal di 
atas fitrah, dan jika 
engkau meninggal pagi 
harinya, engkau peroleh 
pahala." 


6935 


■ ■ luSlI 131 t—ll^^^l ^JJ 
l_ll^^Vt ' ■ ^ ' "~" ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ismail bin Abu Khalid] 
dari [Abdullah bin Abu 
Aufa] berkata, "Dalam 
perang Ahzab, 
Rasulullah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Shallallhu'alaihiwasalla 
m berdoa: 
"ALLAAHUMMA 
MUNZILAL KITAAB, 
SARIIAL HISAAB, 
AHZIMIL AHZAAB, 
WAZALZIL BIHIM 
(Ya Allah yang 
menurunkan kitab, yang 
cepat perhitungan-Nya, 
hancur leburkanlah 
pasukan ahzab, 
guncangkanlah mereka) 
'. Sedang [Humaidi] 
menambahkan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Khalid] 
aku mendengar 
[Abdullah] aku 
mendengar nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6936 


j^jl jc. J-Jfa. jJ ^ 3t - ud (j^ ^>*^ 

Ljj dlil aJ tSlDt L<aj j » ^ j 
Atll (_5-lj-a (J J-^JJ tlJ jjl ^ 
lil jlfil <£LaJ jl jli allaj Ajic 
j^ft^J m £^J 

J» f* (J^JiJ (3^3 <Ll «.La. 
j'; a 3 V LjJ ■ " fl1 ■•■ 3 iSlpl Laj 
jj^j ii^Jall ^<uni ^ia. <j£l£fl l^j 
311 i'^iU'^i Ip. Ljj CisLaj V j 

i^lVljjll i'illj ig» «■«* 

(jljiii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dari 
[Husyaim] dari [Abu 
Bisyr] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibn Abbas] 
mengenai ayat: '(Dan 
janganlah engkau 
mengeraskan bacaan 
shalatmu dan jangan 
pula engkau 
merendahkan 
bacaannya) ' (Qs. Al 
Isra': 110), ayat ini 
diturunkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam secara 
berturut-turut di 
Makkah. Ketika itu, jika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







beliau mengencangkan 
bacaannya, maka kaum 
musyrikin 

mendengarnya hingga 
mereka mencela Al 
Qur'an secara habis- 
habisan, juga mencela 
yang menurunkannya 
dan yang membawanya. 
Maka Allah 
menurunkan: '(Jangan 
kamu mengeraskan 
bacaan shalatmu dan 
jangan pula 

merendahkannya) ' (Qs. 
Al Isra': 110). Jangan 
kamu mengeraskan 
bacaanmu maksudnya 
hingga terdengar oleh 
orang-orang musyrik, 
dan jangan pula kamu 
merendahkannya, 
maksudnya sehingga 
tidak terdengar oleh 
kawan-kawanmu. Dan 
carilah jalan tengah di 
antara keduanya, 
maksudnya bacalah 
sehingga terdengar oleh 
kawanmu namun jangan 
pula kamu membaca 
terlalu keras hingga 
musuh mencela Al 
Qur'an akibat 
bacaanmu." 


6937 


l'l'il-v jjl Win 1 U. W ^lli-vl! 1 HW 
1 limit) £j\ ."\\m m jjc. J)\\ 

^jjll (JliJlj ojjjA (Jc. 
iill Jli illi j AjIc. auI ts Ii-a 
jAJlll L— b aJ ^51 (Jjl ^jjjljj (Jlij 
(Jjill (lilai jiVl cS^ii jA.il! Utj 
jt^jllj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Humaidi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Azzuhri] dari 
[Sa'id bin Musayyab] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah Ta'ala berfirman: 
Anak adam menyakiti- 
Ku dan mencela masa, 
padahal Aku adalah 
masa, di tangan-Ku lah 
segala urusan, Akulah 
yang membolak- 
balikkan siang dan 
malam'." 


6938 


(Jj^ 4_kja (jllik^a -M i <allj 

Ajj (_5^\j "^jS J ^A 1 ^ 
*Tir-. i ~M , ^%\\ »fl t 'a ^aja 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah Azza 
wa Jalla berfirman: 
'Puasa adalah milik-Ku, 
dan Aku sendirilah yang 
mengganj arinya, orang 
yang berpuasa itu 
meninggalkan 
syahwatnya, makan dan 
minumnya karena Aku. 
Puasa adalah perisai, dan 
bagi orang yang 
berpuasa mendapat dua 
kegembiraan, 
kegembiraan ketika ia 
berjumpa dengan 
rabbnya. Dan sungguh, 
bau mulut orang yang 
berpuasa jauh lebih 
wangi di sisi Allah 
daripada bau minyak 
kesturi." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



6939 


\io Ijlla < (jj auI \io 
^aljoA (jC- ^)-ftX-a Lj^)A^I (3^3^ 

l_Jjjl 1-aJJJ djUi alLiJ Ajlc iill 
(J^j A_jic IjIj^)C (J i ini j 
ls? ur" 1 ^ (U 3 ^ *— (j? ^'j^- 

i r, V', JIS , ^j - ; i \r-. iShVir-.i 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Dikala 
Ayyub mandi dalam 
keadaan telanjang, tiba- 
tiba kaki belalang yang 
terbuat dari emas jatuh 
kepadanya, kemudian 
Ayyub membungkus 
dengan kainnya. Maka 
Tuhannya 

memanggilnya, 'Wahai 
Ayyub, bukankah Aku 
telah mengayakanmu 
daripada sekedar apa 
yang engkau lihat? ' 
Ayyub menjawab, 
'Benar wahai Rabbku, 
namun saya belum 
berkecukupan dari 
barakah-Mu'." 


6940 


j!-. ; ^ i, 'w J «-.1 3>> ..1 1 v; 'w 
jc-VI ^jc ^1 (jc t_i g ui (jj| 
jil (Jjlij (jlojJjA ^jI (jc- 
J^jj (Jlj -i U n j 4j1c illl (_5-lj-a 

Jl Ali $ Ji^j ^jlii Olj 
^jc-A; (ji Jjiia j^-VI 

AJ jacli ^jjjsi'iui'l (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Ibn Syihab] dari [Abu 
Abdullah Al Aghar] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Rabb kita 
Tabaraka wa Ta'ala 
setiap malam turun ke 
langit dunia ketika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sepertiga malam, lantas 
Ia berkata, 'Siapa yang 
berdoa kepada-Ku maka 
aku beri, siapa yang 
meminta ampun kepada- 
Ku maka Aku ampuni?." 


6941 


£Aul AJlojjjA Ij! ^-<ual 4JI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abuz Zinad] 
bahwa [Al A'raj] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa ia 
mendengar [Abu 
Hurairah], ia mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kita adalah 
orang-orang yang datang 
terkemudian, namun kita 
yang terlebih dahulu ke 
surga pada hari kiamat." 


6942 




(Masih dari jalur 
periwayatan yang sama 
dengan hadits 
sebelumnya -dari [Abu 
Hurairah]-) Allah 
berfirman: "Berinfaklah 
engkau, niscya aku 
memberi infak 
kepadamu." 


6943 


(jjl Ujik S-i^)^ (jJ j iJS^a 
<C.jj ^i) jjc. ojLic- (jc (Jaliai 

Aj3 «.IjI jl £UL Aj3 sAjU i2JjjS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair bin 
Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibn fudlail] dari 
['Umarah] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Inilah Khadijah datang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kepadamu dengan 
bejana berisi makanan 
dan bejana berisi 
minuman, dan 
sampaikanlah salam 
kepadanya dari 
tuhannya, dan berilah 
dia kabar gembira 
dengan rumah yang 
terbuat dari mutiara, 
yang tiada keributan dan 
kegaduhan di sana." 


6944 


AlC- U^)jkl Auil jj AUti uJAa 
Akil (^j-k^aj OJJ^* CS"^ 

i i\S t<-. jU4 v/j i'» 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mu'adz 
bin Asad] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdullah] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Hammam bin 
Munabbih] dari [Abu 
Hurairah] 

radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah 
berfirman, Aku 
persiapkan bagi hamba- 
Ku yang shalih 
(ganjaran) yang tidak 
terlihat oleh mata, belum 
terdengar oleh telinga 
dan belum pernah 
terdetik oleh hati 
manusia'." 


6945 


(jl jjll Alt IjjAa S^Jaa <a iftla 
(j^> . ' > j 'l jilLc j 4jlc Alll ^ i i r~\ 

'j J c£\ i^Jl jin 

lillj (J^aj^lj CjIjaUI £3 (Ali! 


Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibn Juraij] telah 
mengabarkan kepadaku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




[Sulaiman Al Ahwal] 
bahwa [Thawus] 
radliyallahu'anhu 
mengabarkan 
kepadanya, ia 
mendengar [Ibn Abbas] 
berkata, "Jika Nabi 
Shallalahu'alaihi 
wasallam tahajjud 
malam hari beliau 
membaca: 



ALLAAHUMA 
LAKAL HAMDU, 
ANTA 

NUURUSSAMAWAAT 
I WAL ARDLI, 
WALAKAL HAMDU 
ANTA 

QOYYIMUSSAWAATI 
WAL ARDLI, 
WALAKAL HAMDU 
ANTA 

RABBUSSAMAAWAA 

TI WAL ARDLI 

W AMAN FIIHINNA, 

ANTAL HAQQU, 

WAWA'DUKAL 

HAQQ, WAQOULUKL 

HAQQ, 

WALIQOOUKAL 
HAQQ, 

WALJANNATU 
HAQQ, WANNAARU 
HAQQ, 

WANNABIYUUN 
HAQQ, WASSAAATU 
HAQQ, 

ALLO OHUMM A 
LAKA ASLAMTU 
WABIKA AAMANTU 
WAILAIKA 
TAWAKKALTU, 
WAILAIKA ANABTU, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



WABIKA 
KHAASHAMTU, 
WAILAIKA 
HAAKAMTU, 
FAHGHFIRLII MA 
QADDAMMTU 
WAMAA 
AKHKHARTU, 
WAMA ASRARTU 
WAMAA A'LANTU, 
ANTA ILAAHII, LAA- 
ILAAHA ILLAA 
ANTA (Ya Allah, bagi- 
Mu lah segala puji, 
Engkau cahaya langit 
dan bumi, bagi-Mu 
segala puji, Engkau 
adalah pemelihara langit 
dan bumi, dan bagi-Mu 
segala puji, Engkau 
adalah Pemilik langit 
dan bumi dan siapa saja 
yang menghuninya, 
Engkau adalah Benar, 
dan janji-Mu benar, 
firman-Mu benar, 
pertemuan dengan-Mu 
benar, surga-Mu benar, 
neraka-Mu benar, para 
nabi benar, dan kiamat 
benar. Ya Allah, kepada- 
Mu aku berserah, 
kepada-Mu aku beriman, 
kepada-Mu aku 
bertawakkal, kepada-Mu 
aku menyandarkan diri, 
karena-Mu aku 
memusuhi, dan kepada- 
Mu aku meminta 
penghakiman, maka 
ampunilah bagiku apa 
yang telah aku perbuat 
dan apa yang belum aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



lakukan, apa yang aku 
lakukan secara 
sembunyi-sembunyi dan 
apa yang aku lakukan 
secara terang-terangan, 
Engkau adalah Tuhanku, 
tiada sesembahan yang 
hak selain Engkau) '." 



6946 



4 aal&j ' ■ ula^all ^jj 1j» mj jjj^II 



L3J (jj^-alLuj <jlc iil ts Jj-a 

UU iil Ul^a \ jJll La «ilWl ^ 



cr^J J&J^tsi'^ U> 

Jii\ J^J iSJi (j' J^j' *— " 

^L u# u) J 1 *^ 



Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Umar An Numairi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Yazid 
Al Aili] mengatakan, 
aku mendengar 
[Azzuhri] berkata, Aku 
mendengar ['Urwah bin 
Zubair] dan [Sa'id bin 
Musayyab] dan 
[Alqamah bin Waqqash] 
dan [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari hadis 
[Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ketika 
penyebar-penyebar 
kebohongan 
menyebarluaskan 
kebohongan 
terhadapnya. Kemudian 
Allah menyucikannya 
dari kebohongan yang 
mereka katakan, dan 
kesemuanya 
menceritakan kepadaku 
sekumpulan hadis yang 
masing-masing mereka 
riwayatkan dari Aisyah, 
Aisyah berkata, "Akan 
tetapi demi Allah, aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sama sekali tak punya 
perkiraan Allah akan 
menurunkan wahyu 
terhadap berita 
kesucianku, sungguh 
urusanku terhadap diriku 
lebih remeh daripada 
Allah berbicara 
tentangku dengan wahyu 
yang dibacakan, yang 
kuharap ketika itu 
hanyalah sekiranya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bermimpi dalam 
tidurnya, yang 
menceritakan berita 
kesucianku dari ghosip 
yang disebarkan orang- 
orang. Lantas Allah 
menurunkan ayat: 
'(sesungguhnya orang- 
orang yang datang 
dengan membawa berita 
bohong) ', (Qs. An Nuur: 
11), dan seterusnya 
hingga sepuluh ayat." 


6947 


51 j! bj iil Jli jiiLij ajIc 

IfrLttC jjla 1 frfcmj ^^ji Ajlc 

(j-o (j! J ^ .' j! 

5! j! 15] j «Ulia U jf&ll (JAl 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mughirah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abuz Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
berfirman: 'Jika seorang 
hamba-Ku ingin 
melakukan kejahatan 
maka janganlah kalian 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







catat hingga Ia 
melakukannya, dan jika 
ia melakukannya maka 
catatlah semisalnya. Jika 
ia meninggalkannya 
karena Aku maka 
catatlah kebaikan 
baginya, dan jika ia 
berniat melakukan 
kebaikan sedang ia 
belum melakukannya 
maka catatlah kebaikan 
baginya, dan jika Ia 
melakukannya maka 
catatlah sepuluh 
kebaikan baginya, 
bahkan hingga tujuh 
ratus kali lipat'." 


6948 


'*Ni Al j, £j«--1i!.,l Ift'w 

£]la9 2; ,U«\l ,'4, V,i;tl ilai, 

l', t', i»,t\S ^ i i U») j 

(jl ^^jH L)] ^'3'» r ' (Jfr 3 °J^J* 
j^aUjl ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman bin Bilal] dari 
[Mu'awiyah bin Abu 
Muzarrad] dari [Sa'id bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] 
radliyallahu 'anhu, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
menciptakan manusia, 
tatkala Ia selesai dari 
penciptaannya, rahim 
berdiri dan berkata 
'Ketahuilah, ini adalah 
kedudukan yang 
berlindung kepada-Mu 
dari terputus.' Lantas 
Allah berfirman: 
'Tidakkah engkau ridla 
jika Aku menyambung 
siapa saja yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menyambungmu dan 
Aku memutus siapa saja 
yang memutusmu? ' 
Maka rahim menjawab, 
'Baik ya rabb.' Lantas 
Allah berfirman, 'Itulah 
bagimu.' Lantas Abu 
Hurairah membacakan 
ayat: '(Akankah jika 
kamu berkuasa akan 
melakukan kerusakan di 
muka bumi dan 
memutus sambungan 
rahim kalian?) ' (Qs. 
Muhammad: ayat 22). 


6949 


(jj j (jC *)I)I IjJC (jC ^JLLa 

(j-o liat auI (Jla (Jlla 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Shalih] dari 
[Ubaidullah] dari [Zaid 
bin Khalid] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendapatkan 
hujan, lantas beliau 
bersabda: "Allah 
berfirman: 'Hamba-Ku 
di pagi hari ada yang 
kafir terhadap-Ku dan 
ada yang beriman 
kepada-Ku'." 


6950 


:A\\ * v; w J ,(-.1 j>> ..1 1 v; ^ 

ilik! lil auI (Jla Jla <l1c 
silai CliA ^laS ojS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abuz Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
berfirman: 'Jika hamba- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ku mencintai 
perjumpaan terhadap- 
Ku, maka Aku menyukai 
berjumpa kepadanya, 
sebaliknya jika hamba- 
Ku tidak suka berjumpa 
dengan-Ku, maka Aku 
juga tidak suka berjumpa 
dengannya." 


6951 


tl 'J» uj Ijjiil Cj\-^\ j$ iSii 
(jc- ^rjc^l (jc. jjI UjAk 
j^iLa aibi (Jja^J jlSjJjA (^1 
iic lil 'M Jll (Jll ilLij <j!c 2>l 

^ ^^jc (jk 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abuz Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Allah 
berfirman: Aku selalu 
tergantung prasangka 
hamba-Ku terhadap- 
Ku." 


6952 


(jr. iA\\ i Vil-v (Jir.lii,.! 

(jc ^rjc-Vl (jc iijll ^jI 

«Uli ^ji-a «Uli cJjJ^J (j'*JAJ* 
JisU Jij (Jil (JlJ pLij Ajlc 

s j3jia dili lila Jai 1 jji. 

AiLajj jjll ^ AiLaj 1 jjil j 
AjIc jil jJU (jll JlIjS J3kJ^I 
(j-o llkl V Ulic AjjiiAl 
La ^aaj j--;^ illl j-oli (jjJlaJI 
(Jla La ^aaj jjll j-al j «US 

^V;V;,4. /j,, JIS i'iUi ;\ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abu Zinad] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada seorang 
laki-laki yang sama 
sekali belum beramal, 
dan ia berpesan bahwa 
jika Ia mati, agar mereka 
(anak-anaknya) 
membakarnya kemudian 
membuang setengah dari 
abunya (jasadnya) ke 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







bumi dan setengah lagi 
ke laut seraya berkata 
'Sekiranya Allah 
mentakdirkan baginya, 
maka Allah tentu akan 
menyiksanya dengan 
siksaan yang belum 
pernah dilakukan-Nya 
kepada seorang pun.' 
Maka Allah pun 
menyuruh laut untuk 
mengumpulkan 
jasadnya, dan laut pun 
melakukannya, 
kemudian Allah juga 
menyuruh bumi untuk 
mengumpulkan 
jasadnya, dan laut pun 
melakukan. Setelah itu 
Allah bertanya kepada 
orang itu Apa yang 
mendorongmu 
melakukan yang kau 
lakukan? ' Ia menjawab, 
'Ini karena takut kepada- 
Mu', maka Allah pun 
mengampuninya." 


6953 


UjAa a i "j (jj laa 1 Lllla 
^LaA Li].li g i D (jj j jaC. 
Cix «ui Aill lic (jj jl a " "j LjjAa. 
JL? ojJaC. ^1 (jj (ji^jll iiC. 
* i°i\| CluLalJll ojjjA Ljl t"i»flui 

Iaic. (jl (Jla alLij <ulc. 2jI (^glla 
Lijj <_ijjsl (Jla Lojjj Lijj i_jLLal 
(Jla Lajjj i'n'iSt (JLaa 

i ij Jloi \ jor-.li ["A r -J 

i—ijill Uj aJ (jl / g 

■ - iS a (_g,\iirl dljic. 4j ii.Ljj 
ji Luj L-jLLsI aSjI tLi La 

jl ClujjS (JLaa lljjs t_ijjsl 

l—di!! ji*J UJ (jl / g 

, t' c , ^ . _ ' / ' ; 
CllSLa (_g,\»rl dljit 4j AaAjj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ishaq] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Ashim] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Abdullah] aku 
mendengar 

[Abdurrahman bin Abu 
Amrah] berkata, "Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, "Aku 
mendengar Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada seorang 
hamba yang melakukan 
dosa -atau dengan 



redaksi lain; 
menjalankan dosa-, 
lantas hamba itu berkata 
'Ya Tuhanku, aku telah 
melakukan dosa —atau 
dengan redaksi 'telah 
kuperbuat'— , maka 
ampunilah aku'. Maka 
Tuhannya berkata: 
'Hamba-Ku tahu bahwa 
ia mempunyai tuhan 
yang bisa mengampuni 
dosa dan 

menghukumnya, maka 
Aku mengampuni dosa 
hamba- Ku.' Kemudian 
orang tersebut tinggal 
berdiam diri (tidak 
melakukan dosa) Allah 
berapa lama Ia berdiam 
diri, kemudian Ia 
kembali melakukan dosa 
lagi -atau mengerjakan 
dosa—, lalu ia pun 
berkata, 'Wahai rabbku, 
aku telah berdosa -atau 
melakukan dosa-, maka 
ampunilah perbuatanku.' 
Maka Allah berfirman: 
'Hamba-Ku tahu bahwa 
dia mempunyai tuhan 
yang bisa mengampuni 
dosa dan 

menghukumnya, maka 
telah Aku ampuni 
hamba- Ku.' Kemudian 
orang itu berdiam diri 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sekehendak Allah 
berdiam diri, kemudian 
ia melakukan dosa lagi - 
atau dengan redaksi 
menjalankan dosa-, 
sehingga hamba itu 
berkata, 'Rabbi, telah 
kulakukan dosa -atau 
aku berdosa-, maka 
berilah aku ampunan 
terhadapnya.' Maka 
Allah berfirman: 
'Hamba-Ku tahu bahwa 
ia mempunyai Tuhan 
yang mengampuni dosa 
dan menghukumnya, 
maka Aku telah 
mengampuni hamba-Ku 
(Allah mengulanginya 
sebanyak tiga kali), 
maka hendaklah ia 
beramal 

sekehendaknya." 



6954 



JjjyuVI L ^i\ (jj <&l UjAa. 



tjll aSLa jiJ ji Ulu 
UUl liljj &l sUac.1 ^^jJu 

fcl <JlI Slljll Ojjjaa. 

<kl (Jli jlk I jM '"''<< 
UI ^jjja^i.la di bj 

Jll jl ^jj'a^. Ll\l Lasi Cjjj^ 

(Jl^a L^ja ^jjjLa ■ « ■ —t d 

ia.ll ^liuj 4j1c. iil! t5 i^a «Uli 

I jlall ,_jJJJ i^lli ( _ 5 ^c ^'°.:'^ 
(Jiaa i L^a1 'c ^jj ^ sjjjl 
(Jaj 3* lili i_p <3=»-j jf- 2jI 



Telah menceritakan 
kepada kami [ Abdullah 
bin Abu Al Aswad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] aku 
mendengar [Ayahku] 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
dari ['Uqbah bin Abdul 
Ghafir] dari [Abu Sa'id] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
menceritakan tentang 
seseorang pada masa 
lampau atau orang 
sebelum kalian -nabi 
meneruskan bicaranya-. 
Orang itu Allah beri 
harta dan anak, maka 
dikala ia wafat, ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



La3 (Jli lilia jj ji jl iSSll a * 
aji (JUij lAAic 4 j (j I oliilj 
Aj CilikaUo jjC ola!)lj La3 CSJ^I 
Qj> \'SA t 'i» alu (JLl3 jLaJC Ljl 
^jjjsi Aj3 51 j 4jI jjc- jLalLa 
Luia. liiii, La£ jl jatjll 
^ai j-aJA-a LuA^ ^juj ya 

j-ajaJi Luik 4 3jla Jlij JJJJJ 
ji.5j ^3 S5\jS o jLaS JJJJJ j»J dB^j 



berkata kepada anak- 
anaknya, 'Hai anak- 
anakku, bagaimana 
keadaanku selaku ayah 
bagi kalian? ' anak- 
anaknya menjawab, 
'Engkau adalah sebaik- 
baik ayah.' Abu Said 
berkata, 'Orang tadi 
merasa bukan orang baik 
(orang shalih di sisi 
Allah), sehingga ia 
punya prasangka jika 
Allah mentakdirkan, 
pasti Dia menyiksanya. 
Orang tadi meneruskan 
bicara, 'Kalaulah aku 
mati nanti, maka 
bakarlah aku hingga 
menjadi arang, lalu 
tumbuklah aku -sedang 
Iskandaria berkata 
dengan redaksi 'Jika 
angin berhembus 
kencang'-, maka 
taburkanlah abuku 
dalam angin itu.' Lantas 
Allah Azza wa Jalla 
berfirman: 'Jadilah 
engkau', tiba-tiba orang 
itu kembali utuh seperti 
sedia kala. Maka Allah 
bertanya: 'Hai hamba- 
Ku, apa yang 
mendorongmu berbuat 
seperti yang kau 
lakukan? ' Si hamba tadi 
menjawab, 'Yang 
demikian karena aku 
betul-betul takut 
terhadap -Mu, atau 
gelisah dari-Mu.' 
Sehingga Allah tidak 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menyayangi orang itu 
selain karena ketakutan 
orang itu kepada-Nya." 
Pada kali lain Rasulullah 
bersabda: "Tidak ada 
dorongan bagi orang itu 
berbuat yang demikian 
selain karena 
ketakutannya." Maka 
hadis ini kuceritakan 
kepada [Abu Utsman], 
lantas ia berkata, 'Aku 
mendengar hadis ini dari 
[Salman], hanya ia 
menambahi redaksi 
'Tolong taburkanlah 
abuku di lautan atau 
sebagaimana yang ia 
ceritakan.' Telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] dan 
berkata dengan redaksi, 
'tidak mengharapkan 
kebaikan'. Sedang 
[Khalifah] berkata, 'telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] dengan 
redaksi 'lam yabta'iz', 
yang ditafsirkan oleh 
[Qatadah] dengan makna 
l'am yaddakhir', tidak 
menyimpan'." 


6955 


1 jj 'w ^ ^jj t a , * 1 jj 'w 
jSj jj) Ijjii. jjo jjj AaLI 

i"i»«uill3 AjC- auI ' ILijl 
JjiJ jiIuij Ajic jlll ^U.-! 

dilaa i'mii* 4J>Ua]l ijj JIS lil 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Rasyid] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Tyyasy] dari [Humaid] 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





(jSl 'J^>\ ^Jli (JUa j 


berkata, "Aku 
mendengar [Anas] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jika hari kiamat tiba, 
maka aku diberi syafaat, 
lantas aku berkata: 
'Wahai rabb, tolong 
masukkanlah ke dalam 
surga siapa saja yang 
dalam hatinya masih ada 
sebiji sawi iman.' Lantas 
mereka pun masuk, 
kemudian aku berkata: 
'Masukkanlah dalam 
surga siapa saja yang 
dalam hatinya ada iman 
sekalipun dalam 
tingkatan paling rendah." 
Anas berkata, "Seakan 
aku melihat jari-jari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


6956 


Ulla S-l^)^ (jJ (jl-ajiui Ulla 
jjj \i» « Lll la Al j (jj iUii. 

(jj (jiiji J) UjAJia 'i^Lajll (JAl 
/-jujll tll^JJ Uii 1 ilA j j lillLa 

5 c.l o i* 1 1 ii j<-. 1 ',\ 4 n . „'i ^ i\l 
^ L aj oUaalja a j ' taj jA lili 

lV\ jVU l', M* f,, U i 
V Clijlii Ulaa ja (^Ic. icla 

pV^a S jJai. UI U JUa <c.U?MI 
^La <iUaJI ^ (jli lil (Jla 

liljj Jl UI £iiil (JjJ jiia ^31 


Telah menceritakan 
kepada kami [Sulaiman 
bin Harb] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Zaid] telah menceritakan 
kepada kami [Ma'bad 
bin Hilal Al Anazi] 
berkata, "Kami, orang- 
orang penduduk 
Bashrah, berkumpul dan 
pergi menemui [Anas 
bin Malik], lalu kami 
pergi bersama Tsabit Al 
Bunani dengan tujuan 
bertanya tentang hadis 
Syafaat. Tidak tahunya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



(j-a^^ll Jjla. AjLa ^sjaIjAj 

l^J J jiia ^ijAljjj (jjj'lji 

Aljl ialS Ajli ( _ r ul JMJ a Sjjc (j^lj 

^ jj Ajli LS xinsu jj£Jj 

t " * . n\ ^fljfl ^gjjuC' ^j^jLja 

iiil ( _ 5 lLa laa aj a^JJC j^lj l^J 
LgJ Ul J jSli ^jjUa allaj AjIc. 

V l^j & I XalaJa l ij 

djlljj a.'u^li jj^/l ^jj. aaj 

Ij J jiia a! jiJ j ^ " all 

Ij (J jSli ^q l n'i gAxii\ j Laaj (Jlaj 
(jjllajl Jj^jS LS^' es?*' ""^J 
Ajli (jll ji Ljia ^ j^-li 
(jliajia jl-aj) j-« SJJ» i') (JliLa 

U Jliji I1=lILi a! jij p j-oLLaII 

Ij (J jSli ^Lij ^iijl j LaaJ Juij 

(jjikj! JjSjs t^iil ls™ 
Ajli jll 5-° ^? 2 

j jc-l p Jaili (jlLjli AA.jl.li 

AJ J=J P j-oLk-all oi-aAli 

i* ^ ^ Ij J jSj3 '« 
LaaJ Juij ^aiin (Jij _j 

^jiil i_jj Ij J jili gj> i'ii'i ^LSilj 
6-° ^ J" l3^"' es-" 1 

CS^ 15^ Lff^ ^JO^ 
(jLajI j« (Jj ji. Alk (JliLo 

Jaili tjliail jllll j-a AA.ji.li 

dlli jjiiS jjc j-o I la ja lila 

ujja ^9] Uji a 1 al j^aaj] 

J jii ^ jl jli jA j jlaaJLj 

jjijl Ujjj> Laj sljjAka ^> 3jla 

(j jli AjIc liiiLi iljAili lillU jj 
^ iSlljja. Ajali UI Ij aJ UJaa liJ 

jj ^ali lillLo (jj jjijl i^Jja I Ait 
Jlaa Ac-Ui'MI ^ Ujik La Jio 
C5 ^Jjli Cly jaJU sljjlii AjA 



Anas bin mlik dalam 
berada istananya, lalu 
kami temui beliau tepat 
ketika ia sedang shalat 
dluha. Kemudian kami 
meminta ijin dan ia pun 
memberi ijin yang ketika 
itu ia tengah duduk di 
atas kasurnya. Maka 
kami berkata kepada 
Tsabit, 'Jangan kamu 
bertanya kepadanya 
tentang sesuatu sebelum 
hadis syafaat.' Lantas 
Tsabit bertanya, 'Wahai 
Abu Hamzah, kawan- 
kawanmu dari penduduk 
Bashrah datang 
kepadamu untuk 
bertanya tentang hadis 
syafaat.' Lantas Anas 
berkata, "Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
menceritakan kepada 
kami, beliau bersabda: 
"Jika hari kiamat tiba, 
maka manusia satu sama 
lain saling bertumpukan. 
Mereka kemudian 
mendatangi Adam dan 
berkata, 'Tolonglah kami 
agar mendapat syafaat 
Tuhanmu.' Namun 
Adam hanya menjawab, 
'Aku tak berhak untuk 
itu, namun datangilah 
Ibrahim sebab dia adalah 
khalilurrahman (Kekasih 
Arrahman).' Lantas 
mereka mendatangi 
Ibrahim, namun sayang 
Ibrahim berkata, Aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




tak berhak untuk itu, 
coba datangilah Musa, 
sebab dia adalah nabi 
yang diajak bicara oleh 
Allah (kaliimullah).' 
Mereka pun mendatangi 
Musa, namun Musa 
berkata, 'Saya tidak 
berhak untuk itu, coba 
mintalah kepada Isa, 
sebab ia adalah roh 
Allah dan kalimah-Nya.' 
Maka mereka pun 
mendatang Isa. Namun 
Isa juga berkata, 'Maaf, 
aku tak berhak untuk itu, 



namun cobalah kalian 
temui Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam.' Mereka pun 
mendatangiku sehingga 
aku pun berkata: "Aku 
kemudian meminta ijin 
Tuhanku dan aku 
diijinkan, Allah 
mengilhamiku dengan 
puji-pujian yang aku 
pergunakan untuk 
memanjatkan pujian 
terhadap-Nya, yang jika 
puji-pujian itu 
menghadiriku sekarang, 
aku tidak melafadkan 
puji-pujian itu. Aku lalu 
tersungkur sujud 
kepada-Nya, lantas 
Allah berfirman 'Wahai 
Muhammad, angkatlah 
kepalamu, katakanlah 
engkau akan didengar, 
mintalah engkau akan 
diberi, mintalah 
keringanan engkau akan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



diberi keringanan.' Maka 
aku menghiba 'Wahai 
tuhanku, umatku- 
umatku.' Allah 
menjawab, 'Berangkat 
dan keluarkanlah dari 
neraka siapa saja yang 
dalam hatinya masih 
terdapat sebiji gandum 
keimanan.' Maka aku 
mendatangi mereka 
hingga aku pun 
memberinya syafaat. 
Kemudian aku kembali 
menemui tuhanku dan 
aku memanjatkan puji- 
pujian tersebut, 
kemudian aku 
tersungkur sujud 
kepada-Nya, lantas ada 
suara 'Hai Muhammad, 
angkatlah kepalamu dan 
katakanlah engkau akan 
didengar, dan mintalah 
engkau akan diberi, dan 
mintalah syafaat engkau 
akan diberi syafaat.' 
Maka aku berkata, 
'Umatku, umatku, ' maka 
Allah berkata, 'Pergi dan 
keluarkanlah siapa saja 
yang dalam hatinya 
masih ada sebiji sawi 
keimanan, ' maka aku 
pun pergi dan 
mengeluarkannya. 
Kemudian aku kembali 
memanjatkan puji-pujian 
itu dan tersungkur sujud 
kepada-Nya, lantas 
Allah kembali berkata, 
'Hai Muhammad, 
angkatlah kepalamu, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



katakanlah engkau akan 
didengar, mintalah 
engkau akan diberi, dan 
mintalah syafaat engkau 
akan diberi syafaat.' 
Maka aku berkata, 
'Wahai tuhanku, umatku, 
umatku.' Maka Allah 
berfirman: 'Berangkat 
dan keluarkanlah siapa 
saja yang dalam hatinya 
masih ada iman 
meskipun jauh lebih 
kecil daripada sebiji 
sawi, ' maka aku pun 
berangkat dan 
mengeluarkan mereka 
dari neraka." Tatkala 
kami pulang tempat dari 
Anas, aku katakan 
kepada sebagian sahabat 
kami, 'Duhai, sekiranya 
saja kita melewati Al 
Hasan -yang dia 
menyepi di rumah Abu 
khalifah-'. Lantas kami 
menceritakan kepada Al 
Hasan dengan apa yang 
telah diceritakan Anas 
bin Malik kepada kami. 
Selanjutnya kami pun 
menemuinya dan kami 
ucapkan salam, ia 
mengijinkan kami dan 
kami katakan, 'Wahai 
Abu Sa'id, kami datang 
menemuimu setelah 
kami kembali dari 
saudaramu, Anas bin 
Malik. Belum pernah 
kami lihat sebagaimana 
yang ia ceritakan kepada 
kami tentang syafaat.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Lantas ia berkata, 
'Heiih.' Maka hadits 
tersebut kemudian kami 
ceritakan kepadanya (Al 
Hasan), dan berhenti 
sampai sini. Namun ia 
berkata, 'Hei...! Hanya 
sampai situ? ' Kami 
jawab, 'Dia tidak 
menambah kami 
daripada sekedar ini 
saja.' Lantas ia berkata, 
'Sungguh, dia pernah 
menceritakan kepadaku 
itu -secara sempurna- 
kepadaku sejak dua 
puluh tahun yang lalu, 
aku tidak tahu apakah 
dia lupa ataukah tidak 
suka jika kalian 
kemudian pasrah.' Kami 
lalu berkata, 'Wahai Abu 
Sa'id, tolong 
ceritakanlah kepada 
kami! ' Al Hasan 
kemudian tertawa seraya 
berkata, 'Sesungguhnya 
manusia dicipta dalam 
keadaan tergesa-gesa. 
Saya tidak menyebutnya 
selain saya akan 
menceritakannya kepada 
kalian. Anas telah 
menceritakan kepadaku 
sebagaimana dia 
ceritakan kepada kalian. 
Nabi berkata: 
"Kemudian aku kembali 
untuk keempat kalinya, 
dan aku memanjatkan 
dengan puji-pujian itu 
kemudian aku 
tersungkur sujud dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







diserukan, 'Wahai 
Muhammad, angkatlah 
kepalamu, ucapkanlah 
engkau didengar, 
mintalah engkau diberi, 
dan mintalah syafaat 
engkau akan diberi 
syafaat, ' maka aku 
berkata, 'Wahai 
Tuhanku, ijinkanlah 
bagiku untuk orang- 
orang yang 

mengucapkan La-Ilaaha- 
Illallah! ' Maka Allah 
menjawab, 'Demi 
kemuliaan, keagungan 
dan kebesaran-Ku, 
sungguh akan Aku 
keluarkan siapa saja 
yang mengucapkan Laa- 
Ilaaha-Illallah." 


6957 


^ i^r*. 1 '\\ 'w ^\l ^jj i\ 1 V* 'w 
(jC. (_^jj|^jj| (jc. ^jjijji (jj «Uli 
S SjJC (jC. ^aJA (j& ^j^ajji 

<&\ J jjjj (JlaJla .aiil ^jc. (jc. 

(J* 1 (jl allaj AjIc- auI ( _ s -lj-a 

JaI 3^.13 aI^JI ^ jii Akil 

Aia SI <_Jj J jilS <liJI 

(3 jilS <_S^-a <1=JI <jlc- JLUtJ lillj 
jl ^jjit Injili (JiLo (jl 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalid] 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Musa] 
dari [Israil] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Abidah] 
dari [Abdullah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia 
yang terakhir kali masuk 
surga dan terakhir kali 
keluar dari neraka adalah 
seseorang yang keluar 
dengan merangkak, 
lantas tuhannya berkata, 
'Masuklah kamu dalam 
surga.' Orang tersebut 
kemudian berkata, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'Wahai Tuhanku, surga 
sudah sesak! ' Allah 
mengulangi firman-Nya 
hingga tiga kali, namun 
si hamba terus 
menjawabnya dengan 
mengatakan 'Surga 
sudah penuh'. Maka 
Allah berfirman: 
'Sesungguhnya surga 
bagimu seperti dunia 
dikalikan sepuluhnya.' 


6958 


Ujji.] J?j^ (jJ uS^a 
(jjiicVI (jC (_>n5jJ (jJ TilJT. 
gjLv (jj (_£JC (jc A-olii. (jc 
Ajlc iil ^jij-a «Uli J JJ-aj (Jlllll 

^la_uB (jljaa. jj 4jjj j <Liu (^j " U 
(j-o ^aii La VI (_£ JJ ^la jijl 

Aj5j (jjj jJaij U VI 

1 jiili J *^-> LSJi 
(ji-acVI (JllojaJ (Jj^ij jJj jUlI 

(jC- »>a (jJ JJ^C- cs^^-J 
AjJ£j jjj Aj3 51 jj aJ!lo A-alii. 

2 '"\ U 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Hujr] telah 

memberitakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Al A'masy] dari 
[Khaitsamah] dari [Adi 
bin Hatim] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
salah seorang di antara 
kalian melainkan akan 
diajak bicara oleh 
tuhannya dengan tanpa 
juru penerjemah, saat ia 
melihat sebelah 
kanannya maka ia tidak 
melihat selain amalnya 
yang pernah dilakukan, 
saat ia melihat sebelah 
kirinya maka ia tidak 
melihat kecuali apa yang 
telah ia lakukan 
sebelumnya, dan saat ia 
lihat depannya maka 
melihat selain neraka di 
depan mukanya. Maka 
jagalah kalian dari 
neraka walau hanya 
dengan separoh biji 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kurma." [Al A'masy] 
mengatakan, "Dan telah 
menceritakan kepadaku 
['Amru bin Murrah] dari 
[Khaitsamah] 
semisalnya, dan ia 
tambahi dengan redaksi, 
'Walaupun hanya dengan 
kata-kata yang baik'." 


6959 


<&l (^jJaj A)jl jJC (jt S jjJC. (jC 

(jjjJajVlj * 3 ' -~j i^'- *■— ^ jZluu] 
( _ s ic (_J j s-Lallj aj 

, g\ ^JC JjjiijiJIj i aj 
IjI lillall IjI dljSJ ^J (JA JgJ 

iiil (jiLa ^jlll dulj iaJa lillaJI 

aj AJ^a] IajAi aj 1 l^JLJ o^^l^j 

Al'Jk J) sjj3 1 JJ^ Laj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Abidah] 
dari [Abdullah] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Seorang 
biarawan Yahudi datang 
dan berkata, 'Jika hari 
kiamat terjadi, maka 
Allah meletakkan langit 
di atas jari-Nya, dan 
tujuh lapisan bumi juga 
diletakkan di atas jarinya 
dan air, bintang juga di 
atas jari, dan seluruh 
makhluk yang ada juga 
di atas satu jarinya, 
kemudian Allah 
menggetarkan mereka 
seraya berkata: Aku 
adalah Sang raja, akulah 
sang raja! ' Dan kulihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa hingga 
kelihatan gigi 
gerahamnya sebagai 
pertanda takjub dan 
membenarkan 
ucapannya. Kemudian 
Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Shallallahu'alaihiwasala 
m membacakan firman 
Allah: '(Dan mereka 
(orang-orang Yahudi) 
tidak menghormati Allah 
dengan penghormatan 
yang sebenarnya) hingga 
ayat '(dari apa yang 
mereka persekutukan) ' 
(Qs. Azzumar: ayat 67). 


6960 


Ajlc iiil ^U«-i auI J jIjjj >' w «tln 

^ i «aj ^^ia, <jj jj^i la 1 

Ulj Ijjill ^ iSlllc. tlijlLi 

Ujik iil Jllji^jll (211 U jail 
(jljiLa Uii^a ojAjl (jliiii 
^ALa ^lill diatom jaC. jjl jC. 
ilLij 4j1c 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Qatadah] dari 
[Shafwan bin Mukhraz], 
bahwa ada seorang laki- 
laki bertanya [Ibnu 
Umar], "Bagaimana 
engkau mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda tentang 
bisikan?" Ibnu Umar 
menjawab, 'Salah 
seorang di antara kalian 
mendekati tuhannya 
hingga Allah meletakkan 
dekapannya kepadanya 
dan berujar, 'Bukankah 
engkau telah melakukan 
demikian? ' Maka si 
hamba tadi berkata, 
'Benar.' Allah lantas 
berkata lagi, 'Bukankah 
engkau melakukan yang 
demikian-demikian? ' Si 
hamba tadi menjawab, 
'Benar, ' dan dia 
mengakuinya. Kemudian 
Allah berkata, 
'Sesungguhnya aku telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







menutup dosa-dosa itu 
bagimu di dunia, dan 
hari ini aku 
mengampuninya 
bagimu'." Sedang 
[Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan] dari 
[Ibn 'Umar] berkata, 
'Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


6961 


Clylll UiiSk jj^j (jj 1 ""i^ 
LiLla ». _ il g l'j'i jjjl jjt (JjSC Uiiik 

AjIc auI /L ."^ 

dia j-^t («ill £31 Clu! ^jlu ji> 

siul ij] (Jli j <f <l 5-» <2£jj3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] telah 
menceritakan kepada 
kami [Uqail] dari [Ibn 
Syihab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Adam dan Musa 
berbantah-bantahan pada 
hari kiamat, Musa 
berkata kepada Adam, 
'Engkaulah penyebab 
yang mengeluarkan anak 
cucumu dari surga! ' 
Sedang Adam berkata, 
'Engkau Musa, yang 
Allah telah memilihmu 
dengan risalah-Nya dan 
kalam-Nya, engkau 
mencelaku atas sesuatu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







yang telah ditakdirkan 
bagiku sebelum aku 
dicipta! ' Maka Adam 
lah yang mengalahkan 
Musa." 


6962 


i aj ^yijl ^jc oJLia uj.lk lU-dA 

^ t" \, n\ i » \ Jfl 1 ia 'J 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Ibrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] dari 
[Anas] radliyallahu'anhu 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang-orang mukmin 
dikumpulkan pada hari 
kiamat dan berkata, 'Duh 
sekiranya kita bisa 
meminta syafaat untuk 
kami kepada tuhan kami, 
sehingga Allah bisa 
memberi kenyamanan 
bagi kami dari tempat 
kami ini.' Lantas mereka 
mendatangi Adam 
seraya berkata, 'Hai 
Adam, engkau adalah 
nenek moyang seluruh 
manusia, Allah telah 
menciptamu dengan 
tangan-Nya, Allah telah 
menyuruh para malaikat 
untuk sujud kepadamu, 
dan Dia mengajarimu 
nama-nama segala 
sesuatu, maka mintalah 
syafaat untuk kami 
kepada Tuhan kami 
sehingga Allah bisa 
memberi kenyamanan 
bagi kami.' Maka Adam 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



berkata, 'Aku tidak 
berhak melakukan itu 
untuk kalian, ' lantas 
Adam menceritakan 
kesalahan yang pernah 
dilakukannya." 



6963 



Ai)l jjj jj jill ^JC- Ijjia. 

(Jj t "w «ia (Jll Aii jjc. 
a i ilq 3 -0 ( iLc j 4 U& Jdll ^Al-a 



^7- 1 iLttll pli jA j 4j]J ( _ s -^jJ 

ala SWU l i^IIj diilSa ^La jji. Ijii. 

Ajli ^Uj jilSj 4j]a (_J jj 

a jJJSj iis ji^_) jla ^Uj 

^3^ J! o _>=^ 

^ «Jloia Aijkj oj^La (j-a 

p ^ cs^ ? ->*J , 

(j-o jjj Aj3 t-JAJl (j-o ' limiaj ^ji 

1 uaa 3 j UUul I3 * i— 

Jjj^)C la ] oAjjlxl3 *3 ^ 

J) 4j ^3^ p AljJal £j AJlla 

(j-o IjIj <T J 3 J ~' aa ^311 «mil 

Jli 3-i3 I jJll 3j jla. JUa 
lij £jVa tla i Jla •>* ^ ^ ils-*-* 
j uijj ■ iu3 51aI3 4j 1 I jlla 

allaS a jlr. llT,.S IjlA 
Ui.3-» <J^J ^.V 1 *- ^j3 ^ J^ 1 *- 

^jj^gjj Uijill »1 «idII 3* 



Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Abdullah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman] dari [Syarik 
bin Abdullah] berkata, 
"Aku mendengar [Anas 
bin Malik] berkata, 
"Tatkala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diisra'kan dari 
masjid Ka'bah, beliau 
didatangi oleh tiga orang 
-yang ketika itu beliau 
belum menerima wahyu- 
ketika di masjidil haram. 
Laki-laki pertama 
berkata, 'Mana 
orangnya? ' Laki-laki 
kedua berkata, 'Itu, 
orang terbaik di antara 
mereka! ' Lantas laki- 
laki ketiga berkata, 
Ambillah orang terbaik 
mereka', pada malam itu 
beliau tidak bisa melihat 
mereka bertiga. Hingga 
pada malam berikutnya 
mereka mendatangi 
beliau lagi, yang ketika 
itu hati (beliau) melihat, 
mata beliau tidur namun 
tidak untuk hatinya. 
Demikian pula para 
nabi, mata mereka 
tertidur namun hati 
mereka tidak tidur. Para 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Cjljallj i5 Jla (^Jjlv 
AjIc J^-ij jA Uli »1 ainll 

liA La (JLa jail <illi« 3a lili si 

<_si]| JJj^ll liA Jll L^Jf?- ^ 

Ji <j ^^c. ^ &j ^ hk 

a! «iu!i«ll cJlia Ajjlall eLaUl 

liA (ji J jVl ClJla La (Jio 

Jla I jlll l]j jf?- Jls 

I allaj Ajlc AUl ^ ^ 

I j]t! £«i Jla AjJI c1jxj ia 3 
L» jL «J I jUl^ «iO ^Lalill 

Aj £ jC. p Aliljlljj J jVl ClJLl 

P c]L aJ I jJUa :UjI jll Jl 

4 aJl »1 «inll JJ 4j ^J 1 " 
Jl 4-j £ jC. p lilli (Jlo I jllia 
(jia kl I jllaa Al^lLll s-LaLll 
f.\ «inll Jj <J ^ JC- lilli 

a&l «ui ia c-Luji Ljja »1 «lu 

Aijiiili 

t?^ lwj^! *"* 1 " 'j**- ji^ 

j=aA I j aJluj) laaa I p « T,. J ^ U 

AjLjILiII jyji jij ^IjijLjiII 
( _ r ui ji> Jlaa auI (J^'— 

p ^ IJc- £*J} L)' 6^' 40 

VI AJJAj V Lu i2S1j j^a <u 3le 

Uij * lliall SjAui iX^. auI 

(jlS Jiia » j*JI jLviil 
Lr i.jia (^lil jl (jjluja t_ila kla 

S^LLa (jAuJai. AjIJ (_5^-jl Lua iul 
-lajA aJJj ^ajj 3^ i21i«l < _ sr lc 

i^c. lili iiU L (Jlal 

^laili V £Si&i 5] 3-1jJj ^ 
liljj lilit l alklla £=0^ lilli 

illl (_5-lj-a A ."^ dikilla - » j 

AjI) jLila lilli J ttjjAunj 
<j !>Uia '"'*■" (jl ^aaj (jl 



malaikat itu tidak 
mengajak bicara beliau 
hingga mereka 
membawa dan 
meletakkan beliau di sisi 
sumur zamzam, Jibril 
lantas memimpin 
mereka untuk 
menyucikan nabi. Jibril 
kemudian membelah 
antara tenggorokan 
beliau hingga pangkal 
lehernya, sampai 
dadanya dan perutnya. 
Jibril kemudian 
memandikan beliau 
dengan air zamzam 
dengan tangannya 
hingga sampai pada 
bagian perut, setelah itu 
didatangkanlah bejana 
besar dari emas yang di 
dalamnya ada bejana 
yang terbuat dari tanah 
liat dari emas yang diisi 
dengan keimanan dan 
hikmah. Dengannya, 
Jibril mengisi dada dan 
urat-urat 

kerongkongannya lalu 
menjahitnya kembali. 
Kemudian Jibril 
membawanya ke langit 
dunia dan ia ketuk salah 
satu pintunya sehingga 
penghuni langit 
bertanya, 'Siapakah ini? ' 
Jibril berkata, 'Para 
malaikat bertanya, 'Siapa 
yang bersamamu? ' Jibril 
menjawab, 'Bersamaku 
Muhammad.' Penghuni 
langit bertanya, 'Dia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



U 4jl5La jA j JUa jll=JI J) 

s I j°» Lia3 IjA (j^i (^^l 
UjlSj |3UaL) iliijJai i'^mU 

diajL lillj lK lilj'j lilit l aaLlla 



Jll t*JI}jLLi j liljjl Jll iia a U 
dJll l_llj£ll «I -J iSljle. Ailiaja 

^j^^Ji ^^^a ^jjlc. ^j"^*^ 

l^r~. t ao-^ a\ t " \\* g t 'aX (Jl aq 

i2Uj (j^ ^jic- (JjjI jjj) 

(-lla (3 jiaj (Jll LLojI lilit 
jiJI la i a a jA j JaiAujI j 



telah diutus? ' Jibril 
menjawab, 'Benar.' 
Penghuni langit lalu 
berkata, 'Selamat datang, 
selamat atas 
kunjungannya.' Maka 
penghuni langit 
sedemikian bergembira, 
mereka tidak tahu apa 
yang Allah inginkan 
terhadap diri 
Muhammad di muka 
bumi, hingga Allah 
memberitahu mereka. 
Lantas di langit dunia 
nabi bertemu Adam, 
Jibril memperkenalkan 
kepada beliau, 'Ini 
adalah ayahmu, Adam. 
Ucapkanlah salam 
kepadanya. Dia 
(Muhammad) lalu 
mengucapkan salam 
yang kemudian dijawab 
oleh Adam seraya, 
'Selamat datang, selamat 
berkunjung wahai 
anakku, sungguh engkau 
anak yang terbaik.' 
Ternyata di langit dunia 
ada dua sungai yang 
mengalir, Nabi 
Muhammad bertanya, 
'Dua sungai apa ini 
wahai Jibril? ' Jibril 
menjawab, 'Ini adalah 
Nil dan Eufrat.' 
Kemudian Jibril terus 
membawa Nabi ke 
langit, tiba-tiba ada 
sungai lain yang di 
atasnya ada istana dari 
mutiara dan intan, Nabi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



memukulnya dengan 
tangannya, tiba-tiba 
baunya seperti minyak 
wangi adlfar. Nabi 
bertanya, 'Ini apa wahai 
Jibril? ' Jibril menjawab, 
'Ini adalah telaga al 
Kautsar yang sengaja 
disimpan oleh Tuhanmu 
untukmu.' Kemudian 
Jibril membawanya naik 
ke langit kedua, dan 
malaikat bertanya 
kepadanya seperti yang 
ditanyakan malaikat 
pada langit pertama. 
Mereka bertanya, 'Siapa 
ini? ' Jibril menjawab, 
'Ini Jibril.' Mereka 
bertanya lagi, 'Dan siapa 
ini yang bersamamu? ' 
Jibril menjawab, 
'Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam.' 
Mereka bertanya, 
'Apakah dia telah diutus? 
' Jibril menjawab, 
'Benar.' Malaikat (langit 
tersebut) lalu berkata, 
'Selamat datang, selamat 
atas kunjungannya.' 
Jibril kemudian 
membawanya naik ke 
langit ketiga dan para 
malaikat bertanya 
kepadanya sebagaimana 
yang ditanyakan 
malaikat di langit 
pertama dan kedua, 
kemudian Jibril 
membawanya naik ke 
langit keempat, dan 
mereka bertanya seperti 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



halnya pertanyaan 
malaikat sebelumnya, 
setiap langit berisikan 
para nabi yang Jibril 
sebutkan nama- 
namanya. Dan seingatku 
di antara mereka ada 
Idris di langit kedua, 
Harun di langit keempat, 
dan lain di langit ke lima 
yang aku tak hapal 
namanya, Ibrahim di 
langit keenam, dan Musa 
di langit ketujuh karena 
diberi kelebihan bisa 
berbicara langsung 
dengan Allah. Lantas 
Musa berkata, 'Wahai 
Rabb, setahuku tak ada 
orang yang lebih 
ditinggikan daripada 
aku, ' kemudian Jibril 
membawanya naik di 
atas kesemuanya yang 
tidak satupun yang tahu 
selain Allah hingga tiba 
di Sidratul Muntaha. 
Kemudian Jibril 
mendekati Allah, Al 
Jabbar, Rabb pemilik 
kemuliaan, Nabi terus 
mendekat hingga jarak 
antara keduanya sebatas 
dua busur panah atau 
lebih dekat lagi, dan 
Allah memberinya 
wahyu, yang di antara 
wahyunya, Allah 
mewajibkan lima puluh 
kali shalat untuk 
umatmu (Muhammad) 
siang-malam. Kemudian 
Nabi turun hingga 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



bertemu Musa, Musa 
menahannya dan 
berkata, 'Hai 
Muhammad, apa yang 
diikrarkan Tuhanmu 
kepadamu? ' Nabi 
menjawab, 'Allah 
mewajibkan aku untuk 
mendirikan lima puluh 
kali shalat sehari 
semalam.' Musa berkata, 
'Umatmu tak bakalan 
kuat melakukan 
sedemikian itu, 
kembalilah kamu agar 
Tuhanmu memberi 
keringanan untkmu dan 
umatmu.' Maka Nabi 
menoleh ke Jibril seolah- 
olah meminta saran 
tentang saran Musa, dan 
Jibril memberi isyarat, 
'Silahkan, kalau kau 
berkenan.' Maka Jibril 
kembali menaikannya ke 
Allah Yang Maha Jabbar 
yang ketika itu masih 
berada di singgahsana- 
Nya, Nabi katakan, 
'Wahai Rabb, berilah 
kami keringanan, sebab 
umatku tak bakalan 
mampu melakukan 
shalat lima puluh kali 
dalam sehari! ' Lantas 
Allah mengurangi 
sepuluh kali, dan Nabi 
kembali bertemu Musa 
dan Musa menahannya, 
Musa terus-menerus 
membujuknya agar Nabi 
menegoisasi ulang 
kepada Rabbnya, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



sehingga Allah hanya 
mewajibkan lima kali 
shalat sehari-semalam. 
Musa kemudian 
menahannya ketika 
kewajiban shalat tinggal 
lima, Musa mengatakan, 
'Hai Muhammad, pernah 
aku membujuk Bani 
Israil, kaumku, untuk 
suatu yang lebih rendah 
daripada ini namun 
mereka 

meninggalkannya, 
padahal umatmu lebih 
lemah fisiknya, 
badannya, hatinya, 
pandangan dan 
pendengarannya, maka 
temuilah kembali 
Rabbmu agar Dia 
memberi keringanan.' 
Dan atas semua instruksi 
itu, Nabi menoleh 
kepada Jibril untuk 
memberi saran, namun 
Jibril tidak membenci 
atas itu semua. Lantas 
Jibril kembali 
membawanya naik untuk 
kali kelima, lalu Nabi 
berkata, 'Ya Rabb, 
umatku adalah orang- 
orang lemah fisiknya, 
hatinya, 

pendengarannya, 
pandangannya, dan 
badannya, maka berilah 
kami keringanan.' Allah 
Yang Maha Jabbar 
menjawab, 'Hai 
Muhammad! ' Nabi 
menjawab, Aku penuhi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



panggilan-Mu.' Allah 
meneruskan firman-Nya, 
'Sesungguhnya tidak ada 
lagi pergantian titah- Ku 
sebagaimana Aku 
wajibkan atasmu dalam 
ummul kitab.' Allah 
meneruskan titah-Nya, 
setiap satu kebaikan 
dibalas sepuluh kali 
lipatnya, maka lima kali 
shalat itu tercatat lima 
puluh kali dalam ummul 
kitab, sekalipun hanya 
dilaksanakan lima kali 
olehmu.' Maka Nabi 
kembali menemui Musa 
dan Musa bertanya, Apa 
yang telah kamu 
lakukan? ' Nabi 
menjawab, Allah betul- 
betul telah memberi 
kami keringanan, karena 
setiap kebaikan dibalas 
sepuluh kali lipatnya.' 
Musa berkata, 'Demi 
Allah, aku pernah 
membujuk bani israil 
untuk yang lebih remeh 
daripada itu namun 
mereka 

meninggalkannya, maka 
kembalilah kau temui 
Tuhanmu agar Dia 
memberi keringanan 
terhadapmu.' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab, 
'Hai Musa, demi Allah, 
aku telah malu kepada 
Tuhanku terhadap protes 
yang kulakukan 
terhadap-Nya.' Musa pun 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berkata, 'Baik kalau 
begitu, silahkan engkau 
turun dengan nama 
Allah.' Maka Nabi 
bangun (tidur) yang 
ketika itu beliau di 
Masjidil Haram." 


6964 


jLLij (jj c-llaC. ^jC. ^IwjI Al j' 

AjIc &l (^lLa ^J^l J^l ^C- 
U <1=JI JaV iill ^"J 

Ijjj (jjJ jiia a1=JI <JaI 

J jii3 <2lpJ / -S JJa SI j diEj i» Lu j 

V ul Laj (jjl jiia ali i ia j Ja 

itli 1v*uL<-.| iS j < ij \'i 

lili j (j-o (JjjnSl «-^jji cS'^J S-lJ 1j 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Wahb] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
['Atha' bin Yasar] dari 
[Abu Sa'id Al Khudzri] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah memanggil 
penduduk surga, 'Hai 
penduduk surga! ' 
Mereka menjawab, 
'Baik, kami penuhi 
panggilan-Mu, dan 
seluruh kebaikan berada 
di tangan-Mu! Allah 
meneruskan, Apakah 
kalian telah puas! ' 
Mereka menjawab, 
'Bagaimanakah kami 
tidak puas wahai Rabb, 
sedang telah Engkau beri 
kami sesuatu yang 
belum pernah Engkau 
berikan kepada satu pun 
dari makhluk-Mu! Allah 
kembali berkata, 
'Maukah Aku beri kalian 
suatu yang lebih utama 
daripada itu semua? ' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Mereka balik bertanya, 
'Ya Rabb, apalagi yang 
lebih utama daripada itu 
semua? ' Allah 
menjawab, 'Sekarang 

J' O 

Aku halalkan untuk 
kalian keredlaan-Ku, 
sehingga Aku tidak 
marah terhadap kalian 
selama-lamanya! ' 


6965 


^tjis 1 n ' -s (jliui (jJ < LiiSi. 
Mil (^lLo ^ill jlSjJjA ^1 (jc- 

l"°v1-s. 1 1 (jlS iKuj 4 i\r. 

(jl 4-pUll (JaI (j-a (J4-J s-ijcj 
«Gj (jjLluil <IiJI (JaI (j-o 

Usja liiLJjl «\J Jlas £ jjll ^ 

(j| (_ '^j CS^ 

j3Liia jij ^ jiJi ^ J j' 

sjljU j AjUj i_S^)la]l 
(JUuil o^jjSjj a3 i a^ljjjjjj 

jLaa £^2i i s U i,»! V «uli i3l (jjl 

i^jlS ljjlj-ajl jl LjjijS VI liA 
1 1 1 h W (jaj Lili j t_lLkl«al 

J J "'J ' & J j ' ^"Wl'' 

«dii 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sinan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih] 
telah menceritakan 
kepada kami [Hilal] dari 
['Atha' bin Yasar] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam suatu hari 
menyampaikan hadis 
sedang di sisinya ada 
seorang arab badui: 
"Ada seorang penduduk 
surga meminta ijin 
Tuhannya untuk 
menanam. Allah berujar, 
'Bukankah engkau 
diperkenankan 
sekehendakmu! ' Orang 
tersebut menjawab, 
'Memang, namun aku 
ingin menanam! ' Orang 
itu kemudian bergegas 
menabur benih, dan 
ujung-ujung tanamannya 
sedemikian cepat 
tumbuh, juga 
perkembangbiakannya, 
sehingga ia juga cepat 
memanen, yang 
himpunan panenannya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sebesar gunung. 
Kemudian Allah 
berfirman, 'Silahkan kau 
ambil hai Anak adam, 
sungguh tak ada sesuatu 
yang menjadikanmu 
puas ! ' Maka si arab 
badui berkata, 'Wahai 
Rasulullah, (jika 
demikian) tidak akan 
engkau temukan seperti 
orang ini selain dari 
Quraisy atau orang 
anshar, sebab mereka 
hobi bercocok tanam, 
adapun kami, tidak suka 
bercocok tanam! 
Rasulullah pun menjadi 
tertawa." 


6966 


"h JL*> iJ& cliM 

Ait aJa& I t—ljill ^ji Aji j 

|v< A Ji^'l jl JIS 

(j! (Jlii ^1 ' " llS. 'a '• '* ku 

i21jLk (^jljj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Wail] dari [Amru bin 
Syurahbil] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Pernah aku bertanya 
Nabi 

Shallahu'alaijiwasallam, 
dosa apa yang paling 
besar di sisi Allah?" 
Nabi menjawab, 
"Engkau menjadikan 
tandingan untuk Allah, 
padahal Dialah yang 
menciptamu." Aku lalu 
berkata, "Jika demikian 
berarti itu memang 
perkara besar!" 
kemudian aku bertanya 
lagi, 'Lalu apa lagi? ' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Nabi menjawab: 
"Engkau membunuh 
anakmu karena kamu 
khawatir akan makan 
bersamamu." Kemudian 
saya bertanya, "Lantas 
apa lagi?" Nabi 
menjawab: "Engkau 
berzina dengan isteri 
tetanggamu." 


6967 


(jC. ^IaJo (jC. i a La 
<it Aill l^-ij Aljl (jC ^aa-a 

l^alfl 4 fl3 *U ufl ^j^jjaj aa 

£auij iil (j! (jjjjl (Jlaa 
jl £-aLu J^VI Jll (U jSJ La 
(Jl3j 1 ijfla i (jl ^«ljij 
Lj^^ UI ^«ljij (jlS (jj __)^VI 
iil J jjll 1 Ijaa 1 IjI ^«Inj 

(jl (jj^Jjlkjj La J j^Lu 


Telah menceritakan 
kepada kami [Humaidi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
telah menceritakan 
kepada kami [Manshur] 
dari [Mujahid] dari [Abu 
Ma'mar] dari [Abdullah] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Ada dua orang 
kabilah Tsaqif dan 
seorang qurays, atau dua 
orang qurasy. Salah 
seorang dari kabilah 
Tsaqif lemak perutnya 
terlihat banyak sekali, 
sementara kefakihan hati 
mereka sangat minim. 
Lalu salah seorang dari 
mereka berkata, Apa 
menurutmu Allah akan 
mendengar apa yang kita 
ucapkan? ' Sedang 
lainnya berkata, Allah 
mendengar jika kita 
mengucapkan dengan 
lantang, dan Dia tidak 
mendengar jika kita 
mengucapkan dengan 
lirih (rahasia).' Lantas 
lainnya berkata, Apabila 
Dia mendengar jika kita 
mengucapkan secara 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







lantang, tentu Dia juga 
mendengar jika kita 
mengucapkan secara 
lirih! Lantas Allah 
menurunkan ayat: '(Dan 
apa saja yang kalian 
sembunyikan, akan 
bersaksi atas kalian, 
pendengaran kalian, 
tidak pula penglihatan 
kalian dan tidak pula 
kulit kalian) ', (Qs. 
Fushshilat: ayat 22). 


6968 


ijLa. Ijjia. auI (jj j^jlc liUa. 

(J* ' j J ' ' * * ' 
t ■ 1 3 ^aJ 1 i aa ia Aj jc. jaj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin 
Wardan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
['Hcrimah] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma, ia 
berkata, "Bagaimana 
kalian bertanya ahli 
kitab tentang kitab 
mereka padahal kalian 
mempunyai Kitabullah, 
kitab yang paling dekat 
janjinya kepada Allah, 
yang kalian 
membacanya dengan 
tidak dicampuri hal-hal 
lainnya." 


6969 


-5 — 0 - ^ - 4 i j« jj- ' 

■ 1 <i 1 ''j'i-i- 1 jl 2>'''l j » 1 v; ^ 

f a t > e > ' 8 5 ^ * e ^ a 

(jj Alll AjjC ^^ji.! jA^ll (jc 

uiii (_>uIjc jj ^iii ^jc ji M ^jc 

xVXj ^(Vuj (jc ■ . JaI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Yaman] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syu'aib] dari 
[Azzuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Ubaidullah bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





La ^Ljij ^'J llij ^Sj 

i JJ ^ La Lul _j La <&l j 
gSjJc. Jjjl <_jjjl jC. 


Abdullah] bahwa 
[Abdullah bin Abbas] 
berkata, "Wahai segenap 
muslimin, bagaimana 
kalian bertanya ahli 
kitab tentang sesuatu, 
sedang kitab kalian yang 
Allah turunkan kepada 
nabi kalian shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
berita paling baru 
tentang Allah yang tidak 
dicampuri oleh sesutu 
apapun, dan Allah telah 
menceritakan kepada 
kalian bahwa ahli kitab 
mengubah-ubah kitab 
Allah dan merubah- 
rubahnya. Setelah itu 
mereka tulis kitab-kitab 
Allah dengan tangannya, 
dan mereka katakan, Ini 
dari Allah', yang 
demikian untuk mereka 
beli dengan harga yang 
sedikit, tidakkah ilmu 
yang datang kepada 
kalian melarang kalian 
bertanya kepada 
mereka? Tidak, demi 
Allah, tidak akan kami 
lihat salah seorang di 
antara mereka bertanya 
kalian tentang yang 
diturunkan kepada 
kalian." 


6970 


^ajl 1 ^ ia i n ^jj 4_uli3 1 V* w 
<JjjLi ^tjijA ^jc- *Kj\jC- 

oAij (Jj^jjII (j-a ^1L«J jilljij AjIc 

(JjI J Jlaa AjSLSS 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
dari [Musa bin Abu 
Aisyah] dari [Sa'id bin 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



\ a^Sj^l lil ijT l n (Jika I ■"s^j"-.; 
1 ■"^j"".: (_>uIjC' (jjl (jl^ l-<" 
(Ji.j jc- 2jI (J_)j^ AjjLi 

^ Aj«Jii. (Jla <jl jij 4 » «7» lilc 
^!ila oljl lili £j i^ljALa 

£j Ciwajl j <J ^«'iinli (JlJ 4jI j5 

(jlia (Jli oljaj (ji 1 n'lf. (j I 

alluj Ajlc Alll jlll (J jlaj 

si j3l li£i Siul j Ajjc. 2jl Ls ii-a 



Jubair] dari [Ibn Abbas] 
tentang firman Allah: 
'(Jangan kamu gerakkan 
lisanmu) ' (Qs. Al 
Qiyamah: 16), Ibnu 
Abbas katakan, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam merasa sangat 
kepayahan mengikuti 
wahyu yang diturunkan 
sehingga beliau gerak- 
gerakkan kedua 
bibirnya." Ibnu Abbas 
lantas berkata kepadaku, 
"Maka aku gerakkan 
keduanya bagimu 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menggerakkan 
keduanya." Sa'id 
berkata, "Dan aku 
menggerakkan keduanya 
sebagaimana Ibnu Abbas 
menggerakkan 
keduanya, " maka ia 
gerakkan kedua bibirnya 
sehingga Allah 
menurunkan ayat: 
'(Jangan engkau 
gerakkan lisanmu untuk 
membacanya agar kamu 
tergesa-gesa, sebab 
Kewajiban Kamilah 
yang mengumpulkannya 
dan membacakannya) ' 
(Qs. Al Qiyamah: 16- 
17). Ibn Abbas berkata, 
'Mengumpulkan yang 
dimaksud adalah, 
mengumpulkan di 
dadamu, lantas kamu 
membacanya: '(Maka 
jika kami telah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







membacanya, maka 
ikutilah bacaannya) ' 
(Qs. AlQiyamah: 18). 
Ibn 'Abbas berkata, 
'Maka dengar dia baik- 
baik dan diamlah, 
kemudian Kami 
berkewajiban agar kamu 
mampu membacanya." 
Ibn Abbas berkata, "Jika 
Jibril menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
beliau mendengarnya 
baik-baik, dan jika Jibril 
telah pulang, maka 
beliau membacanya 
sebagaimana Jibril 
membacakannya. " 


6971 


^jjSj l n «11 4 » « l n lila (jijallj 

jj^j uuu\ ^«iiiji jL 

(jc l^j ■^■'i (jl jail 1 jj > hj^ 


Telah menceritakan 
kepadaku [ Amru bin 
Zurarah] dari [Husyaim] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abu 
Bisyr] dari [Sa'id bin 
Jubah] dari [Ibn Abbas] 
radliyallahu'anhuma 
tentang firman Allah 
Ta'ala: '(Jangan kamu 
membacanya secara 
lantang dalam shalatmu, 
dan jangan pula secara 
lirih) ' (Qs. Al Isra': ayat 
1 10), Ibn Abbas berkata, 
"Ayat ini diturunkan saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masih 
sembunyi-sembunyi di 
Makkah, jika shalat 
bersama sahabat- 
sahabatnya, beliau 
mengeraskan bacaan Al 
Qur'annya, sehingga jika 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kaum musyrikin 
mendengarnya, mereka 
mencaci Al Qur'an, Dzat 
yang menurunkannya 
dan malaikat yang 
membawanya. Maka 
Allah menegur nabi-Nya 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
ayat: '(Jangan kamu 
membacanya secara 
lantang dalam shalatmu) 
'(Qs. Al Isra': ayat 110), 
yakni dengan bacaanmu, 
sehingga saat orang- 
orang Musyrik 
mendengar mereka akan 
mencela Al Qur'an, '(dan 
jangan pula secara lirih), 
yaitu kepada para 
sahabatmu, sehingga 
engkau tidak bisa 
menjadikan mereka 
mendengar, (Carilah 
jalan tengah antara 
keduanya) ', (Qs. Al Isra: 
ayat 110). 


6972 


^jc. *LijI ^)C. ^LjcA ^jc. AJoLLjI 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
radliyallahu'anha, ia 
berkata, "Ayat ini: 
'(Janganlah kamu 
menyaringkan bacaanmu 
ketika shalatmu dan 
jangan pula 
membacanya terlalu 
lirih) ', (Qs. Al Isra : 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Ayat 110), diturunkan 
berkenaan dengan doa." 


6973 


Sll ^jl-a ^ill (3 jjuij (JlaM OJJJA 

^)-a LLa (_J alLj^g 4 U& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibn Juraij] Telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ibn Syihab] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bukan 
termasuk golongan kami 
orang yang tidak 
melagukan Al Qur'an, " 
sementara yang lain 
menambahkan, 'dan 
mengeraskannya'. " 


6974 


j^jC- ^ ^ ^ Ajj1i9 1 *i : i 

ts^' CP C5^ CP U^-aC-^l 
iil ^jij-a ^1 J JJ^J JlUli OJJjA 

i-iliol Ua> ' *jl 1 i i "i i"! jl j\ 

3^3 VLa iil oLjI 34- JJ lJ*^J ^ 
' " UJ jl jj (} jAiS <la ^ i'aa'ij 
La (JlLa 4j3 dlLaO jl La (Jia 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Jarir] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
iri kecuali dalam dua 
hal; seseorang yang 
Allah beri Al Qur'an, 
kemudian ia 
membacanya sepanjang 
siang dan malam. Lalu 
orang yang iri itu 
berkata 'Kalaulah aku 
diberi kepandaian seperti 
orang itu, niscaya 
kulakukan sepertinya.' 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Dan seseorang yang 
diberi harta, lantas dia 
membelanj akanny a 
dalam haknya. Lalu 
orang yang iri itu 
berkata, 'Kalulah aku 
diberi harta si fulan, 
niscaya kulakukan 
seperti yang 
dilakukannya'." 


6975 


IjjSi. *&l Isc. (jj ^Ic Ujik 
jc. (jc. c£jA jll 3^ U^-" 
^iLaj AjIc *&l (_5-1j-=> i^A^ j* j 
3=0 uaijjI («a VI ilA V Jli 
iljl ojli jl jail auI sul 

iui sijl 34- jj j^s^i 3^i 

i\ 'j' J'" j' £ 
(j-o jA j Jf^JI J^^J 4„*.,<uJ 


Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Abdullah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] [Azzuhri] 
berkata dari [Salim] dari 
[ayahnya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak boleh 
iri kecuali dalam dua 
hal; seorang laki-laki 
yang Allah beri Al 
Qur'an, lantas ia 
membacanya di 
sepanjang malam dan 
sepanjang siang. Dan 
seorang laki-laki yang 
Allah beri harta, lantas ia 
membelanj akanny a 
sepanjang malam dan 
sepanjang siang." Ali bin 
Abdullah berkata, "Aku 
mendengar Sufyan 
berkali-kali, namun aku 
tidak mendengar ia 
menyebutkan hadits 
(dengan lafad akhbartu 
(aku mengabarkan), 
tetapi dengan lafad An 
(dari). Dan ini adalah 
hadits yang paling 
shahih dari yang ia 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







punya." 


6976 


Ijj-la. jSjLk (jJ «jl •4'- 
lh llj la jLiuluj jj ^ajaJJI 

(jj j£j lijSi. ^gialill JJJC (jj 

(JLa Alk (jj jjj^ (jt Alk (jj 

Aji l^JJ aJLLjj jt alm j Ajit 
Aja 11 jLLa lla (Jj3 (ji 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Ya'qub] telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdullah bin 
Ja'far Ar Raqqi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Ubaidullah Ats Tsaqafi] 
telah menceritakan 
kepada kami [Bakar bin 
Abdullah Al Muzani], 
dan [Ziyad bin Jubair 
bin Hayyah] dari [Jubair 
bin Hayyah], [Mughirah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
mengabarkan kepada 
kami dari risalah Rabb 
kami, bahwa siapa saja 
dari kami yang terbunuh, 
maka ia akan menuju 
surga." 


6977 


Ijlla ■ '"' jj (jj l?aa a 

^ i» l'MI jt (JjcIauiI (jt (jUlui 

i '^^j 4 La il r- jt (jj^wiia (jt 

^ilill (jt (jj 

i^Vil-v (ji'i\l5 2 iT.'il r. (jr. (Jjji,.i 
ajS ilLuo Ajlt illl (Jj-a ' '"1 (jl 

* S ^ '.s'" * o 0 e' 

iiil (j) asaLoj !>la ^^a-jll (j« Ulki 

La ^jj (3 jjLujl! Lgjl 11 cJjij C5^^ 
(Dili CJlJ L>? 

AjILLij Cjit Lia 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ismail] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] 
radliyallahu'anhuma, ia 
berkata, "Siapa saja yang 
menceritakan kepadamu 
bahwa Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
menyembunyikan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sesuatu... sedang 
[Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Aqadi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Ismail bin Abu Khalid] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Masruq] dari [Aisyah] 
berkata, "Siapa saja yang 
menceritakan kepadamu 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyembunyikan 
sesuatu dari wahyu, 
maka janganlah kamu 
mempercayainya, sebab 
Allah Ta'ala berfirman: 
'(Wahai rasul, sampaikan 
yang diturunkan 
kepadamu dari 
Tuhanmu, jika kamu 
tidak mengerjakan lantas 
tidak kau sampaikan 
risalah....) ' (Qs. Al 
Maidah: 67). 


6978 


ajc. (jii (jii (Jjj^jjj (jj j_pit 
Jta p Jii 3*3 lii 

-» laJ (jl AiLL-a i21jJ3 (IjSij (j' f 4 

^j\'Ji (j! Jil p Jl! ^ 

l^JJ (jjC-Jj V (jjill3 

(_5j1I (jjiajll (jjiiij V3 

(3*iJ (j-aj (j^ l3="^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qutaibah 
bin Sa'id] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu Wail] 
dari [Amru bin 
Syurahbil] berkata, 
[Abdullah] berkata, 
"Seorang laki-laki 
berkata, 'Wahai 
Rasulullah, dosa apakah 
yang terbesar di sisi 
Allah? ' Nabi menjawab: 
'Engkau menjadikan 
tandingan bagi Allah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







padahal Dialah yang 
menciptamu.' Laki-laki 
tersebut bertanya lagi, 
'Lantas apa lagi? ' Nabi 
menjawab: 'Engkau 
bunuh anakmu karena 
khawatir makan 
bersamamu.' Laki-laki 
itu bertanya lagi, Lantas 
apa? ' Nabi menjawab: 
'Engkau berzina dengan 
wanita tetanggamu.' 
Lantas Allah 
menurunkan ayat yang 
membenarkannya: '(Dan 
orang-orang yang tidak 
menyeru Tuhan lain 
disamping menyeru 
Allah, dan tidak 
membunuh jiwa yang 
Allah haramkan selain 
dengan alasan yang 
benar, dan tidak berzina, 
dan barangsiapa 
melakukan yang 
demikian ia akan 
memperoleh dosa dan 
akan dilipat gandakan 
siksa baginya) '. (Qs. Al 
Furqan: 68-69). 


6979 


Aill IjJJaJ (jl^JC- IjjjLa. 

e' $ e' f > f' - e i 

La£ (j^s ■ ttlla (Jail ("J^ 
P Ual jj3 Ual jj3 1 jLc.ll 1 jJ^C- 

i jLxa o^yi j^yi #1 ^jJ 

P Ual jj3 Ual jj3 1 jlac.ll 1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdan] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Abdullah] 
telah mengabarkan 
kepada kami [Yunus] 
dari [Azzuhri] telah 
mengabarkan kepadaku 
[Salim] dari [Ibn Umar] 
radliyallahu'anhuma, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Keberadaan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 




kalian di antara umat- 
umat terdahulu seperti 



permisalan antara antara 
shalat 'ashar hingga 
matahari terbenam. 
Pemeluk taurat diberi 



taurat dan mereka 
mengamalkannya hingga 
pertengahan siang, 
kemudian mereka tidak 
bisa lagi 
mengamalknnya 
sehingga diberi satu 
qirath. Kemudian 
pemeluk injil diberi injil 
dan mereka 

mengamalkannya hingga 
shalat 'ashar didirikan 
lantas mereka tidak bisa 
lagi mengamalkannya, 
dan mereka diberi satu 
qirath. Kemudian kalian 
diberi Al Qur'an dan 
kalian mengamalkannya 
hingga matahari 
terbenam, lantas kalian 
diberi dua qirath dua 
qirath. Orang-orang ahli 
kitab pun protes, 
'Mereka (kaum 
muslimin) lebih sedikit 
bekerja daripada kami 
namun mengapa mereka 
lebih banyak pahalanya? 
' Allah menjawab, 
'Namun apakah berarti 
Aku menzhalimi hak 
kalian? ' Mereka 
menjawab, 'Tidak.' Allah 
kemudian firman-Nya: 
"Itulah keutamaan-Ku 
yang Aku berikan 
kepada siapa yang Aku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







kehendaki." 


6980 


jji ,S1 ir. Vil-v j t 

(jj Juc. ujj^' cS-^V! 

^, ^ ... J^* 1 " cs"^ jj*^ 
^jl g Jdl! ^ i <aj J j)» > iba _jj| ^c. 


Telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
dari [Al Walid] (dalam 
jalur lain disebutkan) 
telah menceritakan 
kepadaku [Abbad bin 
Ya'qub Al Asadi] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abbad bin Al 
Awwam] dari [Asy 
Syaibani] dari [Al Walid 
bin Aizar] dari [Abu 
Amru dan Asy 
Syaibani] dari [Ibn 
Mas'ud] radliallahu 
'anhu, bahwa seorang 
laki-laki pernah bertanya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, amalan apa 
yang paling utama? ' 
Nabi menjawab: "Shalat 
tepat pada waktunya, 
berbakti kepada kedua 
orang tua, dan jihad fi 
sabilillah." 


6981 


^jj j^aC. ^jLi^JI (jc. 
AjIc. 2l1 ^Vla 

,J UI Uljsi 

^jia J Mil La Ul^ai 

J (jl Ua j^aC (JlaS C Aju 
AjIc iil ^glla M J ji^J 4-aKj 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'man] telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
dari [Al Hasan] telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin 
Taghlib] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi sebuah 
harta, lantas beliau 
berikan kepada sebagian 
sahabatnya dan tidak 
beliau berikan kepada 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sahabat yang lain. 
Kemudian sampailah 
berita kepada beliau 
bahwa orang-orang 
mencela sikap beliau, 
maka antas beliau pun 
bersabda: "Sungguh, ada 
orang yang kuberi dan 
ada yang tidak kuberi, 
namun yang tidak aku 
beri lebih aku sukai 
daripada yang aku beri, 
beberapa orang aku beri 
karena hati mereka 
masih ada keluh kesah 
dan ketakutan, dan 
beberapa orang aku 
percayakan kepada 
kecukupan dan kebaikan 
yang telah Allah jadikan 
pada hati mereka, 
diantara mereka ialah 
Amru bin Taghlib." 
Lantas 'Amru berkata, 
'Aku tak ingin lagi unta- 
unta merah setelah 
mengetahui kalimat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam itu.' 


6982 


lir. jji ll-vi Vil-v 
£JJjll (jj iVit Tn Jjj jjI IjjJli. 

lijj lc-lj A_Lo dujaj Icljjs ^^i^i 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Abdurrahim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zaid Said bin 
Rabi' Al Harawi] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang beliau 
riwayatkan dari Rabbnya 
(hadis qudsi), Allah 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







berfirman: "Jika seorang 
hamba mendekatkan diri 
kepada-Ku sejengkal, 
maka Aku akan 
mendekat kepadanya 
sehasta, jika ia 
mendekatkan diri 
kepada-Ku sehasta maka 
Aku mendekat 
kepadanya sedepa, dan 
jika ia mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan 
berjalan maka Aku akan 
mendatanginya dengan 
berlari." 


6983 


f. ajjll jc J'* J jc .lilai Hl^a 

Ulj IcljJ <LLa CllJjii Ijfii 
<lo CllJ jil Ic 1 j j ( _ r Lo <_J jii 

[•"i.^itu ji jl Ir.l i 
^jiLa /L ; jSI (jC LLljl ('w «ui ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] dari 
[Yahya] dari [At Taimi] 
dari [Anas bin Malik] 
dari [Abu Hurairah] 
mengatakan, 
"Adakalanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
mengingatkan hadis 
qudsi: "Jika seorang 
hamba mendekatkan diri 
kepada-Ku sejengkal 
maka Aku akan 
mendekatkan kepadanya 
sehasta, jika ia 
mendekatkan diri 
kepada-Ku sehasta maka 
Aku akan mendekatkan 
diri kepadanya sedepa." 
[Mu'tamir] berkata, 
"Aku mendengar 
[Ayahku] aku 
mendengar [Anas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, yang beliau 
meriwayatkannya dari 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







Tuhannya Azza wa 
Jalla." 


6984 


&a a UjAk A 'n uj Ijlla ^ l^^a 
(jC-OJJjA IjI Jli jlj j (JjJ 

ojllS (J-aC. <3£J (J^S f^5j (jC- 
lilui-ttll ^JJ (j"° ™& 


Telah menceritakan 
kepada kami [Adam] 
telah menceritakan 
kepada kami [Syu'bah] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
berkata, aku mendengar 
[Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, yang beliau 
riwayatkan dari Rabb 
kalian: "Setiap amalan 
adalah kaffarat dosa, 
sedang puasa adalah 
bagi-Ku dan Aku lah 
yang akan memberinya 
pahala. Sungguh, bau 
mulut orang yang 
berpuasa jauh lebih 
wangi di sisi Allah 
daripada minyak 
kesturi." 


6985 


1j» l n (jc. £jj j (jj Al jj UJ.la 
(jjl (jc- Ajllill ^\ (jc oJUS (jc- 
/Lili! (jcLa^ic Atll j^jJaj (_>uUc- 

(jl t5*^y ^ ^ 6^- 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hafs bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) 
[Khalifah] berkata 
kepada kami; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Aliyah] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







beliau riwayatkan dari 
Rabbnya, Allah 
berfirman: "Tak pantas 
seorang hamba berkata 
bahwa dirinya lebih baik 
daripada Yunus bin 
Mata dan ia nisbatkan 
dirinya kepada 
ayahnya." 


6986 


Ijjjij jaj (jj AiaJ 
/Ljjill (JisLi jj llC. jc ojii 

<1 Aalj ^jic. ^isll ^jj pLrj AjIc. 
1 ja p Jll L&js ^Lji Jls ?c3all 

(Jiii jjl Sp! jii ^jj^-*-* 
~^^<~- (jjjll [ji VjJ (1]^J 

illuj Ajlc. Jh\ ^jjill u J 

<« Ja j' jlS ' AjjlaJJ dllka 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abu Suraij] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Syababah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dari [Abdullah bin 
Mughaffal Al Muzanni] 
berkata, "Pernah aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada hari 
pembebasan Makkah di 
atas untanya membaca 
surat al Fath, atau 
sebagian dari surat al 
Fath." Abdullah bin 
Mughaffal berkata, 
"Lantas beliau 
mengulang-ulang 
suaranya dan 
mengeraskannya. " 
Kemudian Mu'awiyah 
membaca dengan 
menirukan bacaan 
Abdullah bin Mughaffal 
seraya berkata, 
"Kalaulah manusia tidak 
berkumpul kepada 
kalian, niscaya aku 
mengulang-ulang bacaan 
dan mengeraskannya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







sebagaimana Ibnu 
Mughaffal mengulang- 
ulang dan mengeraskan 
bacaan ketika menirukan 
nabi shallallahu 'alami 
wasallam." Maka aku 
katakana kepada 
Mu'awiyah, "Bagaimana 
beliau mengulang-ulang 
dan mengeraskan 
bacaannya?" Mu'awiyah 
menjawab, "Dengan 
mengucapkan AAA 
(dengan bacaan panjang 
enam harakat), AAA 
(dengan bacaan panjang 
enam harakat), AAA 
(dengan bacaan panjang 
enam harakat), beliau 
ucapkan tiga kali." 


6987 


*J^J* C5^' CP A -^ J> <jrf' CP 

Ia jjISj ^3 JaS 1 jS^Lbj 

AjVI (J jj! li) <&Lj lial 1 jl j3j 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Umar] telah 
mengabarkan kepada 
kami [Ali bin Mubarak] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Ahli 
kitab membaca Taurat 
dengan bahasa Ibrani, 
dan mereka 

menafsirkannya dengan 
bahasa arab untuk 
pemeluk Islam." Spontan 
Rasulullah 

Sallallahu'alaihiwasalla 
m bersabda: "Jangan 
kalian membenarkan 
ahli kitab dan jangan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







pula mendustakan 
mereka, katakan saja: 
'Kami beriman kepada 
Allah dan apa yang 
diturunkan'." 


6988 


/LjU! ^3Vtl ir- 'M Is^'j 
3 ''^ jjl Ia jlili Si jjjIL 1 jlili 
£ jJj pijll AjI Ajs lila sjj ^aja 

l^Alc J^jlaJ ^ ■"T*^ 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Musaddad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail] dari 
[Ayyub] dari [Nafi'] dari 
[Ibn Umar] 
radliyallahu'anhuma 
berkata, "Seorang laki- 
laki dan wanita Yahudi 
yang berzina 
didatangkan kepada nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Nabi lalu 
bertanya kepada si 
Yahudi: 'Hukuman apa 
biasa kalian lakukan 
terhadap keduanya? ' 
Mereka menjawab, 
'Kami biasanya 
menghukum mereka 
dengan menghitami 
wajah keduanya dan 
menghinakannya. ' 
Lantas nabi bersabda 
(dengan mengutip ayat): 
'(Maka datangkanlah 
Taurat dan bacalah, jika 
kalian orang-orang yang 
benar) ', (Qs. Ali 'Imran: 
93), lantas mereka 
datang dan mereka 
katakan kepada 
seseorang yang mereka 
percayai, 'Hai A'war 
bacalah! Lantas A'war 
membaca hingga sampai 
ayat (yang berkenaan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







hukum perzinaan), 
dengan terburu-buru ia 
menutupi dengan 
tangannya, maka Nabi 
menegur: 'Hai, angkatlah 
tanganmu ! ' Maka ia 
angkat tangannya. Dan 
ternyata yang ia tutupi 
adalah ayat rajam, lantas 
A'war berkata, 'Hai 
Muhammad, kedua 
orang itu wajib dirajam, 
hanya kami 
merahasiakannya di 
antara kami.' Maka Nabi 
perintahkan agar 
keduanya dirajam, dan 
kemudian keduanya pun 
dirajam. Sungguh, aku 
lihat yang laki-laki 
membungkukkan 
badannya ke arah wanita 
untuk mencegahnya agar 
tidak terkena batu." 


6989 


(jj! La (JjiJ ^i"J ^J 1 - ^ u^'^* 

i (j^l La c-^-kll 
4j aj jjl jalL t"\j" *\\ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Hamzah] telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibn Abu Hazim] dari 
[Yazid] dari 
[Muhammad bin 
Ibrahim] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], bahwa ia 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah tidak pernah 
mengijinkan sesuatu 
sebagaimana ijin-Nya 
terhadap nabi-Nya untuk 
memperindah suara Al 
Qur'an dan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



Cliilll Uliik _)Jr^ (JJ J ^ ^ 

^ ' ' e $ f e f a f ° £ 

S 'j, B £ % s ' ^ l' * e 

Ajjjj ^1 t \r-. I .liili. Ulj ^^Iji 
La Atll J ^^jSlj ( _jjj^)JJ Alll (jij 

_>*W tJ} ^ ~ u' U? J**' 



menyaringkannya. " 
Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[Yunus] dari [Ibn 
Syihab] telah 
mengabarkan kepadaku 
['Urwah bin Zubair] dan 
[Sa'id bin Musayyab] 
dan [Alqamah bin 
waqqash] dan 
['Ubaidullah bin 
Abdullah] dari hadis 
[Aisyah] ketika 
penyebar berita bohong 
mengisukan ia 
selingkuh, dan masing- 
masing menceritakan 
kepadaku sejumlah 
hadis. Aisyah berkata, 
"Aku berbaring di atas 
kasurku, dan ketika itu 
aku tahu bahwa aku 
bersih (dari tuduhan 
selingkuh), Allah telah 
membersihkan tuduhan 
tersebut. Namun demi 
Allah, aku tak punya 
prasangka jika Allah 
hingga menurunkan 
wahyu yang selalu 
dibaca tentang 
masalahku, padahal 
masalahku terhadap 
diriku lebih remeh 
daripada Allah 
berfirman tentangku 
dengan ayat yang selalu 
dibaca. Allah lalu 
menurunkan ayat: 
'(Sesungguhnya orang- 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 







orang yang membawa 
berita bohong adalah 
dari kalian sendiri) ', 
(Qs. AnNuur: 11-21). 


6991 


Jii oiji duli! (jj (^^c. 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Nu'aim] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] dari ['Adi 
bin Tsabit] seingatku Ia 
berkata, "Pernah aku 
mendengar [Al Bara'] 
berkata; saya pernah 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat shalat Isya 
membaca 'WATTIINI 
WAZZAITUUNA (surat 
At Tiin) '.Dan belum 
pernah kudengar seorang 
pun yang lebih indah 
suaranya, atau 
bacaannya daripada 
beliau." 


6992 


Ijlla (J * j a (jj ^1 t- a iL^a 

Atll ^jl-a (Vjlll (jlSJll i <4 
(jl£j 4iLaJ IjjI jli jiluij AjIc 
^jjSj l n «11 £auj Ijlli Ajjj-a 

Ajic auI <_ s i-a ^ j/'l l5?-J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Minhal] telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Abu Bisyr] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibn 
Abbas] 

radliyallahu'anhuma, ia 
berkata, "Nabi 
Shallalahu'alaihiwasllam 
sembunyi-sembunyi di 
Makkah, namun beliau 
mengeraskan suara 
bacaan, saat orang-orang 
musyrik mendengar 
(suara bacaan beliau), 
mereka mencaci Al 
Qur'an dan orang yang 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







membawanya. Maka 
Allah Azza wa Jalla pun 
menurunkan ayat kepada 
nabi-Nya: '(Dan 
janganlah engkau 
menyaringkan bacaan 
shalatmu dan jangan 
pula melirihkannya) ', 
(Qs. Al Isra': 110). 


6993 


j r. ,A\\ 'n 'w J «-.1 3>> ..1 1 "n 'w 
■la l n lj| (jl Aji 

lilij^lj jl liLji ^ c2& lili 

jjl Jll 4J>Ua]l ^jj ?n V) 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail] 
telah menceritakan 
kepadaku [Malik] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu 
Sha'sha'ah] dari 
[ayahnya] bahwa ia 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Sa'id Al Khudzri] 
radliyallahu'anhu berkata 
kepadanya, "Aku lihat 
kamu hobi 

menggembala kambing 
dan alam pedusunan, 
jika engkau berada di 
tengah-tengah kambing 
gembalaanmu, lalu 
engkau 

mengumandangkan 
adzan (shalat), maka 
keraskanlah suaramu. 
Sebab tidaklah jin, 
manusia, atau sesuatu 
yang mendengar suara 
imfadzin kecuali 
mereka akan menjadi 
saksi baginya pada hari 
kiamat." Abu Sa'id 
berkata, "Aku 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







'alaihi wasallam." 


6994 


A-ujjIc. ^jc. 4Jal j^jc. ^ ' 


Telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Manshur] dari 
[Ibunya] dari ['Aisyah] 
berkata, "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca Al 
Qur'an sedang kepalanya 
di pahaku, padahal aku 
sedang dalam keadaan 
haid." 


6995 


Clylll UiiAk (jJ J"- J UjAk 

(CjUlI Qj jji^jjl 1JC.J 
ji il A*, ['i. »',„\ j'o', 1 i1 U4.ll 

IjiJ 3* lili Ajs-ljal ("liflUnll 

cJj'O ' J "'.J*' (J'' 

difis. illuj Ajlc, 2)1 ^ U^i <&l 

Al J U i A jSl <t y i'utfL'il 
(jlijill ojjAii IjlA dia n .n 

( _ 5 iLa Ai\ (J JJ^JJ (Jla3 4 'i» «lu 

p cJ jjl ^ikjij ajIc- iil 

l_s)j=J 4 t un ^jic. djjgl (jl jail 

Aj« J l iij'i La 1 j£ jiiLa 


Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits] dari 
[TJqail] dari [Ibn 
Syihab] telah 
menceritakan kepadaku 
[Urwah] bahwa [Miswar 
bin Makhramah] dan 
[Abdurrahman bin 
Abdul Qari] keduanya 
menceritakan 
kepadanya, bahwa ia 
mendengar [Umar bin 
Khattab] berkata, "Aku 
mendengar Hisyam bin 
Hakim membaca surat al 
Furqaan semasa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masih 
hidup, dan aku 
menikmati bacaannya. 
Ternyata dia membaca 
dengan dialek yang 
berbeda-beda yang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam belum 
pernah membacakannya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



kepadaku sehingga 
hampir saja aku menarik 
kepalanya ketika shalat. 
Namun aku berusaha 
menahan kesabaranku 
hingga ia mengucapkan 
salam, lantas aku 
mengikatnya dengan 
pakaiannya dan aku 
tanyakan, 'Siapa yang 
mula-mula membacakan 
surat Al Qur'an 
kepadamu yang aku 
dengar engkau 
membacanya? ' Ia 
menjawab, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang 
membacakannya 
kepadaku! Aku lalu 
berkata, 'Engkau dusta, 
sebab rasul membacakan 
kepadaku tidak seperti 
yang engkau baca.' 
Maka aku bawa Hisyam 
bin hakim kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan aku 
laporkan, 'Aku telah 
mendengar orang ini 
membaca surat Al 
Qur'an tidak dengan 
dialek seperti yang 
engkau bacakan 
kepadaku.' Kemudian 
Rasulullah berkata: 
'Lepaskan dia, bacalah 
ya Hisyam! ' Lantas 
Hisyam membaca 
bacaan yang sebelumnya 
aku mendengarnya, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







wasallam bersabda: 
'Begitulah surat itu 
diturunkan! ' Lantas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Bacalah 
wahai Umar! ' Aku pun 
membaca sebagaimana 
yang beliau bacakan 
kepadaku, dan beliau 
juga berkomentar 
'Begitulah surat Al 
Qur'an diturunkan, 
sesungguhnya surat Al 
Qur'an ini diturunkan 
dengan tujuh dialek, 
maka bacalah apa yang 
mudah bagimu'." 


6996 


■ Lii la jasLa l '* la 

Ij r'ilalU jj| jic. (jt -IjC. (jj 
(jjLolill (JixJ LaiS J J^J 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ma'mar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits], 
[Yazid] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Mutharrif bin Abdullah] 
dari [Imran] ia berkata, 
"Aku bertanya, 'Lalu 
untuk apa orang-orang 
beramal? ' Beliau 
menjawab: 'Setiap orang 
akan dimudahkan 
(menuju jalan) 
penciptaannya'." 


6997 


lu. W jli",', i (ji ll-vi u. W 

' f, ! - *-= ':. ISS*-' 

& i o (j^ 1 A m **' 1 ij la Ijc. 
a J UC (jj H >n LxAij») (Jj1aC.^1j 
^C. (jc. (jia. jl! JLIC. ^jI (jc. 

o jlia. ^ (jlS 4Jl allaj Ajic 
^ ■ " << »3 3*-ai 15 jC ikli 
V) -1=J (j-o jlSla U (Jlia (>ajVl 
<jaJI (j-a ji julI (j« sJ*ia ' ■ £i£ 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Basyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Manshur] dan [Al 
A'masy] keduanya 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 





Aj^I (_5-iacl (j^ lili 


mendengar [Sa'd bin 
Ubaidah] dari [Abu 
Abdurrahman] dari [Ali] 
radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa suatu 
kali beliau menghadiri 
jenazah, kemudian 
beliau ambil dahan dan 
beliau pukulkan ke tanah 
secara ringan sambil 
beliau sabdakan: 
'Tidaklah salah seorang 
di antara kalian 
melainkan telah 
ditetapkan tempat 
tinggalnya di neraka atau 
di surga.' Para sahabat 
bertanya, 'Kalau begitu, 
tidak sebaiknyakah kita 
bertawakkal saja? ' Nabi 
menjawab: 'Beramallah 
kalian, sebab masing- 
masing telah 
dimudahkan, dan beliau 
mengutip ayat: '(Adapun 
orang yang memberi 
hartanya dan bertakwa) ', 
(Qs. Al Lail: 5). 


6998 


rA\i U, i j°, 2o,U \ JIS j 
jc. oJuS jc. ^jl dia ajjj ^)-<uxi 

IjIjS C uS jiaJI iill Ual 
"li^j i'iS'itu JIS jl r*,',\r-. i V«-. 


[Khalifah bin Khayyath] 
berkata kepadaku, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] aku 
mendengar [Ayahku] 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Rafi'] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dikala Allah 
menetapkan penciptaan, 
Dia menulis catatan di 
sisi-Nya 'Rahmat-Ku 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 







lebih mendominasi, atau 
beliau mengatakan, 
'lebih mendahului 
kemurkaan-Ku, dan itu 
terjadi di atas 'arsy." 


6999 


l'i'vl-v i i\lr. il Q\ iSv-vi Vil-v 
^yilsLA \ 'n ^ uV-'I^ujI (jj a 
jj] 'All'iS li'.K (Jj 01 'l 
ojjjA UI ^«ui <j| AjAi. <*ilj UI 

J J "' J ' " " * J° 1 * " ,r " ' 1 J 
(jl ^U'ij Ajic illl t _ s ii-a <&l 

Ijla SI 3 3 (j' UIj£ ' . iiil 

cjf^at ls-^j u! 

(ji jail oAic (_J jjS < 


Telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Abu Ghalib] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ismail] telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir] aku 
mendengar [ayahku] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qatadah] bahwa 
[Abu Rafi'] 
menceritakan 
kepadanya, ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] 
radliyallahu'anhu 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Allah menetapkan satu 
ketetapan sebelum 
mencipta penciptaan 
'rahmat- Ku lebih 
mendahului kemurkaan- 
Ku, dan itu tercatat di 
sisi-Nya di atas 'arsy." 


7000 


t—lli jll Alt (jj <&l Alt Ujlk 
iljjjl UjAa. i—iIaJjII \ ,f "- UjAk 
^j-aJAill gjjAlllj Aj!>la ^jjl (jc 
/*_k]l IjlA (jJJ (jlSJll aA4 j (jc. 

^^jj jis ^1 Aic USa ^UlIj 
<ua lUJaSl AjS) s-ijaa 

LS h (j-o jVj oAic j ^U>3 ^aAJ 
slc-A? Jl^-all (j-a <jl3Si ^1 ^ 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdul Wahhab] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari [Abu 
Qilabah], dan [Al Qasim 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



ES (3^13 AjjIJ [3j (JLaa AjJI 
<Jlaa <KI V dalai Ajjjiaa 
Cyjl ^j) lillj (jc ii£ikiia 

(j-o jilj^J A_ilc iill (_5-1j-=> 

alLlj 4j]c 2jl (^gila cs^^ 

(jjl (JUa Lic (JlLiS (JjI l_ igjj 

(jjiiij IjI ^ili (jjjjajjiVl jaili 

La ula Lialkjl £j <_sji]l jc jji 
iill auI (J jj-jj ' ala 1 ff ii^i 

oAic Laj I iLtaj V (jl (i^J S^ £ ' 
(J jjuij Lillij 1 iLaa I ll aaJ La 
allaj 4j1c Atll (^glla <&l 

Ulas <Lpl LuLkja ISjI ^Jsj V iilj 

^jic i fllki V <&\j (^jj 3 ^£Laa 
LjjlLkjj <La jji. jiA («ill ' " LUI 



At Tamimi] dari 
[Zahdam] ia berkata, 
"Antara penduduk Jurum 
dan orang-orang Asy'ari 
terdapat kecintaan dan 
persaudaraan. Ketika itu 
kami berada bersama 
[Abu Musa] Al Asy'ari, 
lantas seporsi hidangan 
didekatkan kepadanya 
yang di antaranya ada 
daging ayam. Sementara 
di sisi Abu Musa ada 
seorang laki-laki dari 
bani Taimullah - seorang 
mawali (bangsa non 
arab) -. Abu Musa pun 
mengundangnya. " 
Zahdam berkata, 
"Kulihat laki-laki dari 
bani Taimullah itu 
menyantap makanan 
yang kuanggap jijik 
sehingga saya 
bersumpah untuk tidak 
memakannya. Maka Abu 
Musa berkata, 'Hei, 
datanglah kemari, saya 
akan sampaikan kepada 
kalian sebuah hadits 
kepadamu! Sungguh 
akan saya ceritakan 
kepadamu tentang 
sumpahmu itu. Dahulu 
aku menemui nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama 
beberapa orang Asy'ari 
dengan harapan beliau 
bisa mengangkut kami 
dengan kendaraan, 
namun beliau 
bersumpah: 'Demi Allah, 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



Shahih Bukhari 6001-7000 



saya tidak akan 
mengangkut kalian, dan 
memang saya tidak 
punya kendaraan untuk 
mengangkut kalian.' 
Ternyata nabi kemudian 
memperoleh rampasan 
unta dan menanyakan 
kami dengan berujar: 
'Mana orang-orang 
Asy'ari tadi? ' Beliau 
perintahkan agar kami 
diberi sekitar lima dzaud 
(satu dzaud antara tiga 
hingga sepuluh) unta 
yang putih 

punggungnya, kemudian 
kami pun berangkat. 
Dalam keberangkatan, 
kami berkata, 
'Heih. . .apa yang kita 
perbuat ini? Kita telah 
tahu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
bersumpah untuk tidak 
mengangkut kita yang 
ketika itu beliau tidak 
mempunyai kendaraan 
untuk mengangkut kita, 
namun sekarang beliau 
menyediakan kendaraan 
untuk kita. Rupanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalai 
terhadap sumpahnya atas 
kita, demi Allah, kalau 
demikian, kita tak 
bakalan aman! Kami pun 
pulang dan kami temui 
beliau dan kami utarakan 
uneg-uneg kami. Beliau 
lalu bersabda: 'Bukan 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.i 



d/ 



Shahih Bukhari 6001-7000 



saya yang menyediakan 
kendaraan untuk kalian, 
namun Allah sematalah 
yang menyediakan 
kendaraan untuk 
mengangkut kalian. 
Demi Allah, tidaklah 
saya bersumpah 
kemudian aku melihat 
yang lebih baik dari 
sumpah tersebut, kecuali 
aku akan melakukan 
yang lebih baik dan 
kubayar kaffarat 
sumpahku'." 



Blogroll: http://sunnah.or.id/ http://www.salafy.or.id/ 



